Terjemahan 
Terlengkap dari 
Buku Arab 


TAHOGIA DAN TAKHRIJ HADITS 


SYAIKH MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI 
SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN 





Ce aa 2 








Daftar Isi 


KITAB ADAB 

BAB 84 Keutamaan Malu dan Anjuran Untuk Mengamalkannya ... 24 

BAB 85 Menjaga Rahasia ... 26 

BAB 86  Menepati Janji dan Memenuhi Perjanjian ... 30 

BAB 87 Menjaga Amal Baik yang Biasa Dikerjakannya ... 33 

BAB 88 Sunnah Berkata Baik dan Berwajah Ceria Ketika Bertemu ... 34 

BAB 89 Anjuran Memperjelas Pembicaraan dan Mengulanginya Agar 
Dapat Dipahami ... 36 

BAB 91 Mendengarkan dengan Baik Ucapan Teman yang Tidak Haram, 
dan Anjuran Orang Alim Meminta Tenang kepada Orang-Orang 
yang Menghadiri Majlisnya ... 37 

BAB 91 Hemat dalam Memberi Nasehat ... 37 

BAB 92 Hidup Penuh Karismatik dan Tenang ... 41 

BAB 93 Anjuran Mendatangi Shalat, Majlis Ilmu, dan Ibadah-Ibadah yang 
Lain dengan Tenang dan Penuh Wibawa ... 42 

BAB 94  Memuliakan Tamu ... 43 

BAB 95 Anjuran Memberi Kabar Gembira dan Ucapan Selamat Bagi 
Orang yang Mendapatkan Kebaikan ... 46 

BAB 96 Melepas Kepergian Teman, Berwasiat Kepadanya, Mendoakannya, 


Kn 


BAB 97 
BAB 98 


BAB 99 





dan Memohon Do'anya ... 55 
Istikharah dan Musyawarah ... 60 


Anjuran Pergi Menuju Shalat Ied, Menjenguk Orang Sakit, Haji, 

Berperang, Mengantarkan Jenazah, dan Sejenisnya Melalui Satu 

Jalan dan Pulang Dari Jalan yang Berbeda Untuk Memperbanyak 
Tempat-tempat Ibadah ... 62 


Anjuran Mendahulukan yang Kanan Dalam Segala Hal yang 
Bersifat Memuliakan ... 63 


2. KITAB TENTANG ADAB MAKAN 


BAB 100 
BAB 101 
BAB 102 
BAB 103 


BAB 104 


BAB 105 


BAB 106 


BAB 107 


BAB 108 
BAB 109 


BAB 110 
BAB 111 


BAB 112 


Membaca Basmalah di Awalnya, dan Hamdalah di Akhirnya ... 70 
Anjuran Memuji Makanan dan Larangan Mencelanya ... 75 
Sikap Orang yang Berpuasa Apabila Diundang Makan ... 75 


yang Dikatakan Oleh Orang yang Mendapat Undangan yang Dii- 
kuti Oleh Orang yang Tidak Mendapatkannya ... 76 


Makan yang Terdekat, Menasehati dan Mendidik Orang yang 
Tidak Bagus Makannya ... 77 


Larangan Makan Dua Butir Kurma Atau Sejenisnya Apabila Makan 
Bersama-sama Kecuali dengan Izin Sahabat-Sahabatnya ... 78 


Tuntutan Bagi Orang yang Makan Namun Tidak Merasa Ke- 
nyang ... 79 


Anjuran Mengambil Makanan Dari Pinggir Piring, Dan Larangan 
Makan Dari Tengahnya ... 80 


Makruh Makan Sambil Bersandar ... 81 


Disunnahkan Makan dengan Tiga Jari, Menjilat Jari-jemari, dan 
Makruh Mengusapnya Sebelum Dijilat, Anjuran Membersihkan 
Piring dan Mengambil Butir yang Jatuh Darinya, Anjuran Me- 
makan Makanan yang Jatuh dan Boleh Mengusapkan Tangan 
Setelah Itu Pada Lengan, Kaki dan Lainnya ... 83 


Memperbanyak Tangan di Atas Makanan ... 86 


Adab Minum dan Sunnah Bernafas Tiga Kali di Luar Bejana dan 
Makruh Bernafas di Dalam Bejana, dan Anjuran Memutar Be- 
janan ke Samping Kanan dari Orang yang Pertama ... 87 


Makruh Minum dari Mulut Oirbah dan Sejenisnya, dan Hal Itu 
Adalah Makruh Tanzih Bukan Haram ... 89 


PA Ga at 2 








BAB 113 Makruh Meniup dalam Minuman ... 91 


BAB 114 Boleh Minum Sambil Berdiri dan yang Paling Utama Adalah Mi- 
num Sambil Duduk ... 92 


BAB 115 Sunnah Minum Terakhir Bagi Orang yang Melayani Minum 
Orang Banyak ... 94 


BAB 116 Boleh Minum dari Semua Bejana Suci Selain Emas dan Perak, 
Boleh Minum dari Sungai dan Lainnya Langsung dengan Mu- 
lut, dan Haram Mempergunakan Bejana Emas dan Perak Untuk 
Keperluan Makan, Minum, Bersuci, dan Lain-Lain ... 95 


3. KITAB TENTANG PAKAIAN 


BAB 117 Anjurang Memakai Pakaian yang Berwarna Putih, Bolehnya Me- 
makai Pakaian Merah, Hijau, Kuning dan Hitam, dan Boleh dari 
Bahan Apa Saja Selain Sutera ... 100 


BAB 118 Anjuran Memakai Kemeja Panjang ... 106 


BAB 119 Ukuran Panjang Gamis, Lengan Baju, Sarung, Ujung Surban (dan 
Celana), Serta Haram Isbal (Menjulurkan Pakaian Bagi Laki-Laki 
Hingga Menutup Mata Kaki) Jika Karena Kesombongan dan Mak- 
ruh Jika Tidak Karena Sombong ... 106 


BAB 120 Anjuran Meninggalkan Kemewahan Pakaian Karena Tawadhu” ... 116 


BAB 121 Anjuran Berpakaian Sedang, dan Tidak Boleh Membatasi Diri 
Pada yang Paling Rendah Tanpa Keperluan dan Tanpa Tujuan 
Syar'i... 117 


BAB 122 Haram Laki-Laki Memakai Sutera, Duduk di Atas Sutera dan 
Bersandar Pada Sutera, Serta Kebolehan bagi Wanita ... 118 


BAB 123 Boleh Memakai Sutera bagi Orang yang Sakit Gatal-gatal Pada 
Kulit... 120 


BAB 124 Larangan Duduk di Atas Kulit Harimau dan Menaikinya ... 121 


BAB 125 Doa Orang yang Memakai Pakaian Baru, Sandal Baru, dan Lain- 
lain ... 122 


BAB 126 Anjuran Memulai Bagian Kanan Dalam Berpakaian ... 123 


4. KITAB TENTANG ADAB TIDUR, BERBARING, DUDUK, MAJLIS, 
MENJADI TEMAN DALAM MAJLIS, DAN TENTANG MIMPI 


BAB 127 Apa yang Dibaca Ketika Hendak Tidur ... 126 





BAB 128 


BAB 129 
BAB 130 


Boleh Tidur Terlentang dan Meletakkan Salah Satu Kakinya di 
Atas Kaki yang Lain Apabila Tidak Tersingkap Auratnya dan Bo- 
leh Duduk Bersila Atau Duduk Sambil Kedua Kakinya Dilipat ke 
Perut dengan Kedua Tangannya ... 130 


Adab Dalam Majlis ... 132 
Mimpi dan Hal-hal yang Berhubungan Dengannya ... 139 


5. KITAB TENTANG SALAM 


BAB 131 
BAB 132 
BAB 133 
BAB 134 


BAB 135 
BAB 136 
BAB 137 


BAB 138 


BAB 139 


BAB 140 
BAB 141 


BAB 142 


BAB 143 


Keutamaan Salam dan Anjuran Menebarkannya ... 144 
Cara Mengucapkan Salam ... 148 
Adab Mengucapkan Salam ... 152 


Anjuran Mengulangi Ucapan Salam Kepada Orang yang Berkali- 
Kali Ditemuinya Dalam Waktu Dekat Seperti Orang yang Masuk 
Kemudian Keluar Kemudian Masuk Lagi, Atau Jika Sebatang 
Pohon Memisahkan Keduanya ... 153 


Anjuran Mengucapakan Salam Ketika Masuk Rumah ... 154 
Salam Kepada Anak Kecil ... 155 


Salam Suami Pada Isteri dan Mahramnya Juga Pada Wanita-wani- 
ta Non-Mahrom yang Tidak Dikhawatirkan Fitnah, dan Salam 
Mereka Juga dengan Syarat Ini ... 156 


Larangan Mendahului Salam Kepada Orang Kafir dan Cara Men- 
jawab Salam Mereka, dan Anjuran Mengucapkan Salam Kepada 
Majlis yang di Dalamnya Ada Muslim dan Kafir ... 157 


Anjuran Mengucapkan Salam Jika Berdiri dari Majlis dan Mening- 
galkan Teman-Teman ... 159 


Minta Izin Masuk Rumah dan Adab-adabnya ... 159 


Menerangkan Bahwa Sunnah Apabila Dikatakan Kepada Orang 
yang Meminta Izin: "Siapa ?” Hendaknya Ia Menjawab: Fulan, 
Lalu Ia Menyebutkan Namanya Atau Julukannya, dan Makruh 
Menjawab “Aku” dan yang Serupa Dengannya ... 162 


Anjuran Menjawab Orang yang Bersin Jika Ia Membaca Ham- 
dalah, dan Makruh Menjawab Jika Ia Tidak Membaca Hamdalah, 
Adab Bersin, Menjawab Orang Bersin dan Menguap ... 164 


Anjuran Bersalaman Ketika Bertemu Dengan Memasang Wajah 
Ceria, dan Mencium Tangan Orang Shalih, Mencium Bapaknya 
Karena Rasa Sayang, dan Memeluk Orang yang Baru Datang Dari 


Ba 2 





Bepergian Jauh, dan Makruh Membungkukkan Badan ... 167 


6. KITAB TENTANG MEMBESUK ORANG SAKIT, MENGANTARKAN 
JENAZAH, MENSHALATI, MENGHADIRI PENGUBURAN, DAN 
BERDIAM DIRI SEJENAK DI TEMPAT PENGUBURAN SETELAH 
DIKUBUR 


BAB 144 Membesuk Orang Sakit ... 172 
BAB 145 Doa yang Dibaca untuk Orang Sakit ... 176 
BAB 146 Anjuran Menanyakan Keadaan Si Sakit Kepada Keluarganya ... 182 


BAB 147 Apa yang Dibaca Oleh Orang yang Putus Asa dari Hidupnya (Ia 
Yakin Sebentar Lagi Mati) ... 182 


BAB 148 Anjuran Berwasiat Kepada Keluarga Si Sakit dan Kepada Siapa 
Saja yang Melayaninya Untuk Berbuat Baik Kepadanya dan Sabar 
Terhadap Susahnya Mengasuh Si Sakit, Demikian Juga Berwasiat 
Kepada Orang yang Dekat Kematiannya Seperti Orang yang Akan 
Dieksekusi Karena Oishash Atau Had dan Lainnya ... 183 


BAB 149 Bolehnya Orang Sakit Berkata “Aku Sakit, Atau Sakit Sekali, Atau 
Meriang, Atau Aduh Kepalaku, dan Lain-Lain”, dan Penjelasan 
Bahwa Itu Semua Tidak Makruh Jika Tidak Dimaksudkan Marah 
(Kepada Takdir) Atau Menunjukkan Kekesalan dan Keputus 
Asaan ... 185 


BAB 150 Mentalgin Orang yang Akan Meninggal Dunia ... 186 
BAB 151 Apa yang Dibaca Ketika Memejamkan Mata Si Mayit ... 187 


BAB 152 Apa yang Dibacakan Kepada Mayit dan Apa yang Diucapkan Oleh 
Keluarga Mayit yang Ditinggal Mati Oleh Si Mayit ... 188 


BAB 153 Boleh Menangis Atas Mayit Tanpa Meratap Atau Meraung 
Keras ... 191 


BAB 154 Merahasiakan Apa yang Ada Pada Mayit dari Perkara yang Tidak 
Disukai ... 194 


BAB 155 Shalat Jenazah, Mengantar dan Menguburnya, Serta Makruh Hu- 
kumnya Wanita Mengiringi Mayit ... 194 


BAB 156 Anjuran Memperbanyak Orang yang Menshalati Mayit dan Men- 
jadikan Barisan Mereka Lebih dari Tiga Baris ... 196 


BAB 157 Apa yang Dibaca yalam Shalat Jenazah ... 197 
BAB 158 Mempercepat Penguburan Jenazah ... 203 





BAB 159 


BAB 160 


BAB 161 


BAB 162 
BAB 163 
BAB 164 


BAB 165 


Menyegerakan Melunasi Hutang Si Mayit dan Bersegera Mengu- 
rus Jenazahnya Kecuali Jika Mati Secara Tiba-tiba, Maka Harus 
Ditunggu Hingga Yakin Akan Kematiannya ... 204 


Nasihat di Pemakaman ... 205 


Mendoakan Mayit Setelah Dikubur, dan Duduk Sesaat di Pemaka- 
man Untuk Mendoakan dan Memohonkan Ampun Baginya ... 206 


Sedekah Atas Nama Mayyit dan Doa Untuknya ... 207 
Pujian Manusia Terhadap Mayyit ... 209 


Keutamaan Orang yang Anak-anaknya Meninggal Ketika Mereka 
Masih Kecil... 210 


Menangis dan Takut Ketika Melewati Kuburan Orang-orang Dza- 
lim, Menampakkan Kebutuhannya Kepada Allah, dan Peringatan 
dari Kelalaian dari Hal Itu ... 213 


7. KITAB TENTANG ADAB BEPERGIAN 


BAB 166 
BAB 167 


BAB 168 


BAB 169 
BAB 170 
BAB 171 


BAB 172 


BAB 173 


BAB 174 
BAB 175 


Sunnah Bepergian Pada Hari Kamis di Pagi Hari ... 216 


Sunnah Mencari Teman dan Mengangkat Salah Seorang Mereka 
Menjadi Pemimpin yang Ditaati dalam Perjalanan ... 217 


Adab Berjalan, Singgah, Menginap, dan Tidur dalam Perjalanan. 
Anjuran Berjalan di Malam Hari dan Bersikap Lemah-lembut 
Terhadap Hewan Tunggangan dan Memperhatikan Kemaslahatan- 
nya, Perintah Menunaikan Hak Hewan Tunggangan bagi Orang 
yang Belum Melakukannya, dan Boleh Membonceng di Atas 
Hewan Tunggangan Jika Dia Kuat Untuk Itu ... 219 


Membantu Kawan ... 224 
Doa Naik Kendaraan ... 227 


Seorang Musafir Bertakbir Ketika Menaiki Bukit dan Sejenisnya, 
Bertasbih Apabila Menuruni Lembah dan Semisalnya, dan Laran- 
gan Mengeraskan Suara dengan Takbir Atau Semisalnya ... 231 


Anjuran Berdoa dalam Safar ... 234 


Doa yang Harus Dibaca Apabila Takut pada Sekelompok Orang 
Atau yang Lainnya ... 235 


Doa yang Harus Dibaca Apabila Singgah di Suatu Tempat ... 236 


Anjuran Cepat Kembali Kepada Keluarga Apabila Seorang 
Musafir Telah Selesai dari Keperluannya ... 238 


10 


BAB 176 


BAB 177 


BAB 178 


BAB 179 


PN Ce Kenya d 








Anjuran bagi Musafir Mendatangi Keluarganya pada Siang Hari 
dan Makruh Mendatanginya pada Malam Hari Tanpa Keper- 
luan ... 238 


Apa yang Seharusnya Diucapkan Musafir Ketika Ia Kembali dan 
Melihat Negerinya ... 239 


Anjuran Mengawali Kedatangan di Masjid yang Berdekatan Dengan 
Rumahnya dan Melakukan Shalat Dua Rakaat di Dalamnya ... 240 


Haram Seorang Wanita Melakukan Safar Sendirian ... 241 


8. KITAB TENTANG KEUTAMAAN-KEUTAMAAN 


BAB 180 
BAB 181 


BAB 182 


BAB 183 
BAB 184 
BAB 185 
BAB 186 
BAB 187 
BAB 188 
BAB 189 
BAB 190 
BAB 191 
BAB 192 
BAB 193 


BAB 194 


BAB 195 


BAB 196 


Keutamaan Membaca Al-Our'an ... 244 


Perintah Menjaga Hafalan Al-Our'an dan Peringatan dari Kesen- 
gajaan Melalaikannya ... 249 


Anjuran Memperindah Suara dengan Al-Our'an dan Meminta Ba- 
caan dari Orang yang Bagus Suaranya Untuk Didengarkan ... 250 


Anjuran Membaca Surat-surat Dan Ayat-ayat Tertentu ... 252 
Anjuran Berkumpul untuk Membaca Al-Our'an ... 261 
Keutamaan Wudhu' ... 262 

Keutamaan Adzan ... 267 

Keutamaan Shalat ... 272 

Keutamaan Shalat Subuh dan Ashar ... 274 

Keutamaan Berjalan Menuju Masjid ... 277 

Keutamaan Menunggu Shalat Berjamaah ... 281 

Keutamaan Shalat Berjama'ah ... 282 

Anjuran Berjamaah Terutama Pada Shalat Shubuh dan Isya' ... 286 


Perintah Menjaga Shalat Fardhu, Larangan dan Ancaman Keraa 
Dalam Meninggalkannya ... 288 


Keutamaan Shaf Pertama, Perintah Menyempurnakan Shaf-shaf 
yang Pertama, Meluruskan dan Merapatkannya ... 292 


Keutamaan Shalat Sunnah Rawatib Beserta Shalat Fardhu, 
Penjelasan Shalat Rawatib yang Paling Sedikit, Paling Sempurna 
dan Antara Keduanya ... 299 


Penegasan Dua Rakaat Sebelum Shalat Subuh ... 301 


11 


BAB 197 


BAB 198 


BAB 199 
BAB 200 
BAB 201 
BAB 202 
BAB 203 
BAB 204 


BAB 205 


BAB 206 


BAB 207 


BAB 208 


BAB 209 
BAB 210 


BAB 211 


BAB 212 


Meringankan Shalat Sunah Dua Rakaat Fajar dan Penjelasan Ten- 
tang Waktu dan Apa yang Dibaca di Dalamnya ... 303 


Anjuran Berbaring Setelah Shalat Sunah Dua Rakaat Fajar di Atas 
Sisi Kanan Badannya bagi Orang yang Shalat Tahajjud di Malam 
Hari Maupun Tidak ... 306 


Shalat Sunnah Zhuhur ... 307 

Shalat Sunnah Ashar ... 309 

Shalat Sunnah Oabliyah dan Ba'diyah Maghrib ... 310 
Shalat Sunnah Oabliyah dan Ba'diyah Isya” ... 312 
Sunnah Jum'ah ... 313 


Anjuran Melaksanakan Shalat Sunnah di Rumah, Baik Itu Shalat 
Rawatib Atau yang Lainnya, dan Perintah Berpindah dari Tempat 
Shalat Fardhu Untuk Melakukan Shalat Sunnah Atau Memisah 
dengan Ucapan ... 314 


Anjuran Untuk Melaksanakan Shalat Witir dan Penjelasan Bahwa 
Ia Adalah Sunnah Muakkadah, Serta Keterangan Tentang Waktu- 
nya ... 316 


Keutamaan Shalat Dhuha, Seruan Untuk Memeliharanya, Dan 
Keterangan Tentang Jumlah Minimal, Maksimal, Dan Pertenga- 
han Rakaatnya ... 319 


Boleh Melakukan Shalat Dhuha dari Meningginya Matahari Hingga 
Tergelincirnya, dan yang Lebih Utama Adalah Ketika Sinar Mataha- 
ri Memanas dan Waktu Matahari Telah Meninggi ... 321 


Anjuran Melakukan Shalat Tahiyyatul Masjid, Makruh Duduk 
Sebelum Shalat Sunnah Dua Rakaat Kapan Saja Ia Masuk Masjid, 
Baik Ia Shalat dengan Niat Tahiyyat Masjid Atau Shalat Fardhu, 
Shalat Sunah Rawatib Atau Shalat Sunnah Lainnya ... 322 


Shalat Sunnah Dua Rakaat Setelah Wudhw' ... 322 


Keutamaan Hari Jum'at, Kewajiban Shalat Jum'at, Mandi Jum'at, 
Memakai Wangi-wangian pada Hari Jum'at, Berangkat Pagi- 
pagi, Berdoa Pada Hari Jum'at, Bershalawat Kepada Nabi &t, 

dan Penjelasan Tentang Saat Mustajab, Serta Anjuran Banyak 
Berdzikir Setelah Jum'at ... 323 


Anjuran Sujud Syukur Ketika Memperoleh Nikmat Besar Atau 
Selamat dari Musibah Besar ... 329 


Keutamaan Oiyamul Lail ... 331 


12 


BAB 213 
BAB 214 


BAB 215 
BAB 216 


BAB 217 


BAB 218 


BAB 219 


BAB 220 
BAB 221 


BAB 222 


BAB 223 


BAB 224 


BAB 225 


BAB 226 


BAB 227 
BAB 228 
BAB 229 
BAB 230 
BAB 231 


Riyadhug/Shalihin 2 


Anjuran Oiyam Ramadhan Yaitu Shalat Tarawih ... 342 








Keutamaan Oiyamul Lai! Pada Malam Lailatul Oadar, dan 
Penjelasan Tentang Malam yang Paling Menjanjikan ... 343 


Keutamaan Siwak dan Perkara-perkara Fitrah ... 346 


Penegasan Kewajiban Zakat, Penjelasan Tentang Keutamaannya 
dan Hal-hal yang Terkait Dengannya ... 350 


Wajibnya Puasa Ramadhan, Keterangan Tentang Keutamaan 
Puasa dan yang Berhubungan Dengannya ... 359 


Sifat Pemurah, Melakukan Kebaikan dan Memperbanyak Kebai- 
kan Selama Bulan Ramadhan, Lebih-lebih Pada Sepuluh Hari 
Terakhir Darinya ... 365 


Larangan Mendahului Ramadhan dengan Puasa Setelah Perten- 
gahan Sya'ban, Kecuali bagi Orang yang Biasa Menyambung Den- 
gan Puasa Sebelumnya, Atau Bertepatan dengan Hari Kebiasaan- 
nya Berpuasa, Misalnya Dia Biasa Bepuasa Senin dan Kamis, Lalu 
Bertepatan dengannya ... 367 


Doa yang Dibaca Ketika Melihat Hilal ... 368 


Keutamaan Sahur dan Mengakhirkannya Selama Tidak Khawatir 
Terbitnya Fajar ... 369 


Keutamaan Segera Berbuka, dengan Apa Berbuka, dan Doa yang 
Dibaca Setelah Berbuka ... 371 


Perintah Bagi Orang yang Berpuasa Untuk Menjaga Lisan dan 
Anggota Badannya dari Penyimpangan-penyimpangan Serta Caci 
Makian dan Lainnya ... 374 


Seputar Masalah-masalah Shaum ... 375 


Keutamaan Puasa Muharram, Sya'ban dan Bulan-bulan Ha- 
ram ... 377 


Keutamaan Puasa dan Amalan Lainnya Pada Sepuluh Hari Per- 
tama Bulan Dzulhijjah ... 379 


Keutamaan Puasa Arafah, Asyura, dan Tasu'a ... 379 
Anjuran Puasa Enam Hari Bulan Syawwal ... 381 
Anjuran Puasa Senin dan Kamis ... 381 

Anjuran Puasa Tiga Hari Setiap Bulan ... 382 


Keutamaan Memberikan Makan Kepada Orang yang Berpuasa, 
Keutamaan Orang yang Berpuasa yang Rumahnya Ditempati 


13 











Makan, dan Doa Orang yang Diberi Makan Kepada Orang yang 
Memberinya ... 385 


9. KITAB TENTANG YTIKAF 
BAB 232 Keutamaan IF'tikaf ... 388 


10. KITAB TENTANG HAJI 
BAB 233 Wajibnya Haji dan Keutamaannya ... 392 


11. KITAB TENTANG JIHAD 


BAB 234 Keutamaan Jihad ... 400 


BAB 235 Penjelasan Tentang Kelompok Orang yang Mati Syahid Dalam 
Hal Pahala Akhirat, Mereka Dimandikan dan Dishalatkan, Ber- 
beda dengan Orang yang Mati Syahid Dalam Perang Melawan 
Orang-orang Kafir ... 437 


BAB 236 Keutamaan Memerdekakan Budak ... 440 
BAB 237 Keutamaan Berbuat Baik Kepada Budak ... 441 


BAB 238 Keutamaan Budak yang Menunaikan Hak Allah dan Hak Tuan- 
nya ... 443 


BAB 239 Keutamaan Beribadah di Saat Fitnah Berkecamuk ... 445 


BAB 240 Keutamaan Sifat Pemaaf Dalam Jual Beli, Dalam Menerima 
dan Memberi, Dalam Membayar dan Menagih Hutang Dengan 
Baik, Jujur Dalam Takaran dan Timbangan, Larangan Berlaku 
Curang di Dalamnya, dan Keutamaan Menangguhkan Hutang 
dari Orang yang Kesusahan Atau Bahkan Membebaskannya dari 
Hutang ... 445 

12. KITAB TENTANG ILMU 


BAB 241 Keutamaan Belajar dan Mengajarkan Ilmu karena Allah Semata ... 452 


13. KITAB TENTANG PUJI DAN SYUKUR KEPADA ALLAH 
BAB 242 Keutamaan Pujian dan Syukur ... 462 


14. KITAB SHALAWAT ATAS NABI & 


AN Gen 2 





BAB 243 Perintah Bershalawat Atas Nabi &£, Keutamaannya, dan Sebagian 
Lafalnya ... 466 


15. KITAB TENTANG DZIKIR 


BAB 244 Keutamaan Dan Anjuran Berdzikir ... 474 


BAB 245 Berdzikir Kepada Allah Dalam Keadaan Berdiri, Duduk, dan 
Berbaring Dalam Keadaan Berhadats Besar, Atau Kecil dan Haid, 
Kecuali Membaca Al-Our'an, Maka Tidak Boleh Bagi Orang yang 
Junub dan Wanita Haid ... 499 


BAB 246 Doa Ketika Akan Tidur dan Ketika Bangun Tidur ... 500 


BAB 247 Keutamaan Majlis Dzikir dan Anjuran Untuk Selalu Melaziminya, 
Serta Larangan Meninggalkannya Tanpa Adanya Udzur ... 501 


BAB 248. Dzikir Pagi dan Sore ... 508 
BAB 249 Doa Sebelum Tidur ... 514 


16. KITAB DO'A 


BAB 250 Keutamaan Do'a... 522 


BAB 251 Keutamaan Mendoakan Seseorang Tanpa Diketahui Oleh Orang 
Yang Didoakan ... 540 


BAB 252 Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Doa ... 542 
BAB 253 Karomah Para Wali Dan Keutamaan Mereka ... 545 


17. KITAB TENTANG PERKARA-PERKARA YANG DILARANG 
DALAM SYARIAT 


BAB 254 Diharamkannya Ghibah Dan Perintah Menjaga Lisan ... 564 


BAB 255 Haram Mendengarkan Ghibah, Dan Perintah Bagi Orang 
Yang Mendengar Ghibah Untuk Mencegah Dan Mengingkari 
Pelakunya. Jika Dia Tidak Mampu Atau Orang Yang Melakukan 
Ghibah Tidak Mau Menerima Peringatannya, Hendaklah Ia (Jika 
Memungkinkan) Meninggalkan Majlisnya ... 575 


BAB 256 Ghibah Yang Diperbolehkan ... 578 
BAB 257 Pengharaman Namimah (Mengadu Domba) ... 586 


BAB 258 Larangan Mengadukan Omongan Dan Perbincangan Orang 
Kepada Pemimpin Jika Tidak Diperlukan Seperti Dihawatirkan 
Terjadi Kerusakan Dan Sejenisnya ... 588 


15 








BAB 259 
BAB 260 
BAB 261 
BAB 262 
BAB 263 
BAB 264 


BAB 265 


BAB 266 


BAB 267 


BAB 268 
BAB 269 
BAB 270 
BAB 271 
BAB 272 


BAB 273 
BAB 274 


BAB 275 
BAB 276 
BAB 277 
BAB 278 
BAB 279 
BAB 280 


BAB 281 


Celaan Bagi Orang Yang Bermuka Dua ... 589 

Haramnya Dusta ... 590 

Dusta Yang Diperbolehkan ... 602 

Anjuran Berhati-Hati Dalam Berbicara Dan Bercerita ... 605 
Kkerasnya Keharaman Persaksian Palsu ... 607 


Haram Mengutuk Manusia Tertentu Atau Hewan Tunggangan- 
nya ... 608 


Diperbolehkan Melaknat Ahli Maksiat Tanpa Menyebut Naman- 
ya ... 612 


Haram Mencela Seorang Muslim Tanpa Alasan Yang Dibenarkan 
Oleh Syariat ... 614 


Haram Mencela Orang Yang Sudah Mati Kecuali Dengan Alasan 
Dan Kemaslahatan Yang Dibenarkan Oleh Syariat ... 617 


Larangan Menyakiti Dan Mengganggu ... 617 

Larangan Saling Membenci Dan Memutus Hubungan ... 619 
Haram Berbuat Hasad (Iri Dan Dengki) ... 621 

Larangan Memata-Matai Dan Menguping Pembicaraan Orang ... 622 


Larangan Berprasangkan Buruk Terhadap Kaum Muslimin Tanpa 
Alasan Yang Benarkan Oleh Syariat ... 625 


Haram Menghina Orang Islam ... 626 


Larangan Menampakkan Kebahagiaan Di Atas Kesusahan Orang 
Muslim ... 628 


Haram Mencela Nasab Yang Diakui Oleh Syariat ... 629 
Larangan Menipu Dan Berbuat Curang ... 630 

Haram Berkhianat ... 632 

Larangan Mengungkit-Ungkit Pemberian Dan Sejenisnya ... 634 
Larangan Berbangga Diri ... 636 


Larangan Tidak Menegur Sapa Sesama Muslim Lebih Dari Tiga 
Hari, Kecuali Karena Kebid'ahan Atau Kefasikan Dan Sejenisnya 
Yang Dilakukan Secara Terang-Terangan ... 638 


Larangan Berbicara Berdua Tanpa Melibatkan Orang Ketiga Dan 
Tanpa Seizinnya Kecuali Karena Keperluan, Seperti Berbisik-Bisik 
Tanpa Didengar Olehnya, Atau Keduanya Berbicara Dengan Baha- 


16 


BAB 282 


BAB 283 


BAB 284 


BAB 285 


BAB 286 
BAB 287 
BAB 288 
BAB 289 
BAB 290 


BAB 291 


BAB 292 


BAB 293 


BAB 294 


BAB 295 


BAB 296 
BAB 297 


BAB 298 


Me an 2 





sa Yang Tidak Dipahami Olehnya ... 642 


Larangan Menyiksa Budak, Binatang, Wanita, Dan Anak Tanpa 
Alasan Yang Dibenarkan Syariat, Atau Menyiksa Mereka Berlebi- 
han ... 644 


Haram Menyiksa Makhluk Hidup Dengan Api Hingga Semut Dan 
Sejenisnya ... 650 


Haram Bagi Orang Kaya Menunda Atau Mengulur-Ulur Pem- 
bayaran Hutang (Hak) Yang Telah Ditagih Oleh Pemiliknya ... 651 


Makruh Menarik Kembali Pemberian Yang Belum Diserahkan Ke- 
pada Yang Diberi, Dan Pemberian Yang Diberikan Kepada Anak 
Baik Sudah Diserahkan Atau Belum Diserahkan, Dan Makruh 
Membeli Kembali Sesuatu Yang Sudah Disedekahkan Dari Orang 
Yang Menerimanya, Atau Membeli Kembali Zakat, Kafarah, Dan 
Sejenisnya Yang Telah Dikeluarkannya, Namun Boleh Membelin- 
ya Jika Sudah Berpindah Tangan Kepada Orang Lain ... 653 


Penegasan Tentang Keharaman Memakan Harta Anak Yatim ... 655 
Kerasnya Keharaman Zina ... 656 

Haram Berbuat Riya' ... 658 

Yang Biasa Dianggap Riya' Padahal Bukan Riya' ... 663 


Haram Melihat Wanita Yang Bukan Mahram Dan Laki-Laki Am- 
rad Tanpa Ada Kepentingan Syar'i ... 663 


Haram Berduaan Dengan Wanita Yang Bukan Mahram ... 667 


Haram Laki-Laki Menyerupai Wanita, Dan Wanita Menyerupai 
Laki-Laki Baik Dalam Pakaian, Tingkah Laku, Dan Lain Sebagain- 
ya ... 669 


Larangan Menyerupai Setan Dan Orang-Orang Kafir ... 672 


Larangan Mewarnai Rambut Dengan Warna Hitam Bagi Laki- 
Laki Dan Wanita ... 673 


Larangan Mencukur Sebagian Rambut Kepala Dan Membiarkan 
Sebagian Lainnya (Oaza”), Dan Boleh Bagi Laki-Laki Mencukur 
Seluruh Rambut Kepala, Dan Tidak Boleh Bagi Wanita ... 674 


Larangan Menyambung Rambut, Tato, Dan Panggur Gigi ... 676 


Larangan Mencabut Uban Pada Jenggot, Kepala, Dan Yang Lain- 
nya, Serta Larangan Mencabut Uban Pada Jenggot Ketika Pertama 
Kali Tumbuh ... 679 


Makruh Istinja' Dan Memegang Kemaluan Dengan Tangan Kanan 


17 


BAB 299 


BAB 300 


BAB 301 


BAB 302 


BAB 303 


BAB 304 


BAB 305 


BAB 306 


BAB 307 


BAB 308 


BAB 309 


BAB. 310 





Tanpa Ada Udzur Syar'i ... 680 


Makruh Berjalan Dengan Satu Sandal Atau Sepatu, Dan Makruh 
Memakai Sandal Atau Sepatu Sambil Berdiri Tanpa Ada Udzur 
Syar'i... 681 


Larangan Membiarkan Lampu Menyala Ketika Akan Tidur Baik 
Lampu Minyak Atau Yang Lainnya ... 682 


larangan dari memaksakan diri, yaitu Bersusah payah Mengucap- 
kan Ucapan Atau Melakukan Perbuatan yang tidak mengandung 
Manfaat. ... 684 


Larangan dari meratapi mayit, menampar-nampar pipi, Mer- 
obek-robek saku baju, mencabuti atau mencukur habis rambut, 
dan berdoa agar mendapat celaka (saat terkena musibah kema- 
tian) ... 685 


Larangan mendatangi para dukun, ahli nujum, paranormal, pera- 
mal, dan sebagainya ... 690 


Larangan dari Tathayur (Meyakini kesialan nasib dengan suatu 
hal) ... 694 


Keharaman menggambar hewan pada lantai, batu, kain, uang 
emas, uang perak, bantal, guling, dan lain-lain. Keharaman me- 
masang gambar (makhluk bernyawa) pada dinding, atap, korden, 
sorban, pakaian, dan lain-lain, serta perintah untuk menghilang- 
kan gambar tersebut. ... 697 


Keharaman Memelihara Anjing kecuali untuk berburu, 
Menggembalakan ternak, atau menjaga Tanaman. ... 702 


Makruh Hukumnya Menggantungkan lonceng pada Unta, Sapi, 
dan Binatang Ternak lainnya, dan Makruh Hukumnya membawa 
Anjing dan lonceng dalam perjalanan Jauh. ... 703 


Makruh Hukumnya Mengendarai Jallalah, yaitu Unta Jantan 
atau Unta Betina yang memakan kotoran. Jika ia Memakan yang 
suci sehingga dagingnya Baik, maka tidak makruh mengendara- 
inya. ... 704 


Larangan Meludah di Masjid, perintah Menghilangkan Ludah 
yang ditemukan dalam masjid, dan perintah membersihkan Mas- 
jid dari kotoran ... 704 


Makruh hukumnya beradu mulut, meninggikan suara, mencari 
barang hilang, menjual barang, membeli barang, menyewakan 
barang, dan transaksi ekonomi lainnya di dalam masjid. ... 706 


18 


BAB 311 


BAB. 312 


BAB 313 


BAB 314 


BAB 315 
BAB 316 


BAB 317 


BAB 318 


BAB 319 


BAB 320 


BAB 321 


BAB 322 
BAB 323 


Pan aaiata 2 


Larangan bagi orang yang memakan bawang putih, bawang 
merah, bawang bakung, atau makanan lain yang bau untuk 
memasuki masjid sebelum baunya hilang, kecuali dalam keadaan 
darurat. ... 709 


Makruh hukumnya duduk ihtiba' pada saat khutbah Jum'at kare- 
na mengundang kantuk, sehingga tidak mengdengarkan khutbah 
dan dikhawatirkan wudhunya batal. ... 711 


Barangsiapa memasuki sepuluh hari pertama bulan Dhulhi- 

jah dan ia ingin menyembelih hewan kurban, maka ia dilarang 
memotong sedikit pun rambut atau kukunya sampai ia menyem- 
belih hewan kurbannya. ... 711 


Larangan bersumpah dengan nama Makhluk seperti Nabi, 
ka'bah, malaikat, langit, bapak, hidup, ruh, kepala, hidup raja, 
kemurahan raja, tanah fulan, dan amanat. Sumpah dengan nama 
amanat adalah sumpah yang paling keras larangannya. ... 712 


Larangan Keras bersumpah palsu secara sengaja ... 715 


Anjuran bagi orang yang bersumpah lalu melihat ada hal lain 
yang lebih baik, hendaklah ia melakukan hal yang lebih baik 

tersebut (menyelisihi isi sumpahnya) dan membayar kafarag 
sumpah ... 717 


Sumpah yang main-main (bercanda) itu dimaafkan dan tidak ada 
kewajiban membayar kaffarah, yaitu yang biasa diucapkan tanpa 
tujuan berlafal-lafal sumpah, seperti “Ya, demi Allah,” “tidak, demi 
Allah”, dan lain sebagainya ... 718 


Makruh hukumnya sumpah dalam menjual barang, sekalipun 
sumpah yang benar. ... 720 


Makruh hukumnya meminta kepada manusia dengan wajah Allah 
(baca: aku meminta kepadamu dengan wajah Allah) selain surga, 
dan orang yang dimintai atau dijembatani dengan nama Allah 
makruh hukumnya jika tidak member ... 720 


Haram memberi gelar “Syahiniyah” kepada raja dan lainnya, 
karena maknanya adalah raja di atas seluruh raja”, dan gelar ini 
hanya boleh untuk Allah w ... 722 


Larangan memanggil orang fasik, ahli bid'ah dan lain-lain dengan 
panggilan Tuan dan semisalnya ... 722 


Makruh hukumnya mencela demam ... 723 


Larangan mencela angina, dan doa yang harus dibaca saat angina 
bertiup kencang. ... 724 


19 





BAB. 324 
BAB 325 


BAB 326 


BAB 327 


BAB 328 


BAB 329 


BAB 330 


BAB 331 


BAB 332 


BAB 333 


BAB 334 
BAB 335 


BAB 336 


BAB 337 


BAB 338 


BAB 339 


BAB 340 


BAB 341 
BAB 342 


Makruh hukum nya mencela ayam jantan ... 725 


Larangan mengatakan “kita diberi hujan karena bintang ini dan 
itu' ... 726 


Larangan mengatakan kepada seorang muslim, “Hai orang 
kafir!” ... 727 


Larangan berbuat keji dan berbicara jorok ... 728 


Makruh hukumnya berbicara dibuat-buat, sok fasih, memakai 
bahasa yang tidak umum dipakai dan istilah-istilah rumit saat 
berbicara dengan orang-orang awam dan semisalnya. ... 729 


Makruh hukumnya mengatakan Jiwaku Busuk' ... 730 


Makruh hukumnya menyebut anggur (“inab) dengan nama 
karm. ... 731 


Larangan menyebutkan sifat-sifat kebaikan seorang wanita ke- 
pada seorang pria, kecuali bila diperlukan untuk sebuah tujuan 
syar'i, seperti menikahinya dan lain sebagainya. ... 732 


Makruh hukumnya berdoa Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau 
mau!”, karena ia harus berdoa dengan yakin dan sungguh-sung- 
guh meminta. ... 733 


Makruh hukumnya mengatakan “Jika Allah menghendaki dan 
fulan menghendaki” ... 734 


Makruh Hukumnya mengobrol setelah Isya' ... 734 


Haram hukumnya istri menolak ajakan suaminya untuk ber- 
hubungan badan, jika ia tidak memunyai udzur syar'i ... 736 


Haram hukumnya istri berpuasa sunnah, jika suaminya ada di 
rumah, kecuali bila suami mengizinkan ... 737 


Haram hukumnya bagi makmum mengangkat kepalanya dari 
ruku' atau sujud sebelum imam ... 738 


Makruh hukumnya meletakkan tangan pada lambung saat 
shalat ... 738 


Makruh hukumnya shalat saat makanan telah dihidangkan dan 
ia ingin makan, juga makruh shalat sambil menahan keinginan 
buang air kecil atau buang air besar. ... 739 


Larangan mengangkat pandangan ke langit dalam shalat ... 739 
Makruh hukumnya menoleh dalam shalat tanpa ada udzur ... 740 


Larangan shalat menghadap kuburan ... 741 


20 


BAB 343 


BAB 344 


BAB 345 


BAB 346 


BAB 347 
BAB 348 
BAB 349 


BAB 350 


BAB 351 


BAB 352 


BAB 353 


BAB 354 


BAB 355 


BAB 356 


BAB 357 


BAB 358 


Riyadhus/Shalihin 2 


Larangang berjalan di depan orang yang shalat ... 741 








Setelah muadzin mengumandangkan igamat, maka makruh huk- 
umnya makmum melakukan shalat sunnah, baik sunnah rawatib 
maupun yang lainnya. ... 742 


Makruh mengkhususkan siang hari Jum'at dengan puasa dan 
malam Jum'at dengan shalat tertentu ... 743 


Larangan puasa wishol, yaitu puasa dua hari atau lebih tanpa 
diselingi makan dan minum (buka dan sahur). ... 744 


Larangan duduk di atas kuburan ... 745 
Larangan membangun kuburan dan mengapurnya ... 745 


Keharaman secara tegas seorang budak melarikan diri dari tuan- 
nya ... 746 


Haram hukumnya menjadi perantara permintaan keringanan 
hukuman dalam perbuatan-perbuatan hudud ... 747 


Larangan buang air besar di jalan yang dilalui orang, tempat mer- 
eka berteduh, mata air, dan lain-lain. ... 749 


Larangan kencing dan lain-lain di air yang menggenang (tidak 
mengalir) ... 749 


Makruh hukumnya orang tua melebihkan pemberian kepada 
seorang anak tanpa anak-anak yang lain ... 750 


Haram hukumnya wanita berkabung lebih dari tiga hari bila ada 
orang yang meninggal, kecuali bila suaminya meninggal maka ia 
harus berkabug selama 4 bulan 10 hari ... 751 


Haram hukumnya orang kampung (kota) menjualkan barang 
orang pedalaman, menyongsong rombongan pembawa barang 
dari pedalaman, menjual barang yang dijual oleh saudaranya, dan 
melamar wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya, kecualil 
atas izinnya. ... 753 


Larangan menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang 
diperbolehkan oleh syari'at. ... 756 


Larangan mengarahkan senjata atau semisalnya kepada seorang 
muslim, baik sungguh-sungguh atau bercanda, dan larangan 
menyerahkan senjata dalam keadaan terhunus (tidak disa- 
rungkan). ... 758 


Makruh hukumnya keluar dari masjid setelah adzan dikumandan- 
gkan sampai shalat dilaksanakan, kecuali karena ada udzur ... 759 


A1 





BAB 359 


BAB 360 


BAB 361 


BAB 362 


BAB 363 


BAB 364 


BAB 365 


BAB 366 


BAB 367 


BAB 368 


BAB 369 


Makruh hukumnya menolak minyak wangi kecuali karena ud- 
zur ... 760 


Makruh hukumnya memuji di depan orang yang dikhawatirkan 
terkena bahaya, seperti sifat ujub dan lain-lain, dan boleh memu- 
jinya bila tidak ada kekhawatiran tersebut. ... 761 


Makruh hukumnya keluar untuk menyelamatkan diri dari negeri 
yang terkena wabah penyakit, dan makruh hukumnya dating ke 
negeri tersebut. ... 764 


Peringatan Keras tentang keharaman sihir ... 767 


Larangan bepergian ke Negara-negara kafir dengan membawa 
mushaf Al-Our'an jika dikhawatirkan akan jatuh ke tangan mu- 
suh ... 769 


Haram hukumnya memakai wadah dari emas dan perak untuk 
makan, minum, bersuci, dan kegunaan-kegunaan lainnya. ... 769 


Laki-laki haram memakai pakaian yang dicelup dengan Za'faran 
(kunyit) ... 771 


Larangan dia sehari-semalam ... 772 


Haram hukumnya seseorang menyambungkan nasabnya kepada 
selain bapaknya, dan seorang mantan budak kepada selain man- 
tan tuannya. ... 773 


Ancaman keras bagi orang yang melanggar larangan Allah dan 
Rasul-Nya ... 775 


Apa yang harus diucapkan dan dilakukan oleh orang yang me- 
langgar larangan Allah dan Rasul-Nya ... 777 


18. KITAB ANEKA RAGAM PERMASALAHAN DAN HAL-HAL YANG 
MENGHIBUR 


BAB 370 


Hadits-hadits tentang Dajjal, tanda-tanda kiamat, dan lain- 
lalin ... 780 


19. KITAB TENTANG ISTIGHFAR 


BAB 371 
BAB 372 


Perintah dan keutamaan Istighfar ... 838 


Penjelasan tentang kenikmatan yang Allah # siapkan bagi orang- 
orang mukmin di surga. ... 845 


22 


Riyadhus/Shalihin 2 


#0 
£ Se 
BNI AE 
«- « - 
“ 


KITAB ADAB 


23 


681. 


4 


ar 


te Tag SA Nb DAN an BR Mara 
ds HI eks LI, aladg slami DL At 


BAB 84 


Keutamaan Malu dan Anjuran 
Untuk Mengamalkannya 


AN Ga JAS la Ed Pen kat 
3813) BE AN Jawa JUS 4 ASIN 3 ASI Sang GA 
Ma 


Dari Ibnu Umar «3 bahwa Rasulullah #£ pernah melewati salah 
seorang laki-laki Anshar yang sedang menasehati saudaranya 
agar meninggalkan rasa malu, lantas Rasulullah #& bersabda: 
“Biarkanlah dia, karena malu adalah sebagian dari iman.” (HR. 
Muttafag “alaih). 


YA ya da dia dl la em 


KS 2S AL ha 3-4 Pata Hn (G3 Pin 


Diriwayatkan oleh Bukhari (24), Muslim (36), Abu Daud (4795), Tirmidzi (2615), Nasa'i 
(8/121), dan Ibnu Majah (58) 


24 


Ayadh Ae 2 





(ES y ge 


682. Dari Imran bin Hushain «8 dia berkata: Rasulullah &: bersabda, 
“Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan.”? Dalam 
riwayat Muslim disebutkan, “Rasa malu itu adalah baik 
semuanya.” Atau beliau bersabda, “Rasa malu itu semuanya 
baik.” (HR. Muttafag “alaih). 


Kaya PA Mp sa bd Si AA AP 
bug KB da Yi BL Y 053 1 Da 


- 


683. Dari Abu Hurairah #», bahwasanya Rasulullah &: bersabda: 
“Iman itu ada enam puluh atau tujuh puluh cabang lebih, cabang 
iman yang paling utama adalah ucapan aisi x/ dj x dan cabang 
iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari 
tengah jalan, dan rasa malu adalah satu cabang dari iman.” (HR. 
Muttafag “alaih). 


wi dengan mengkasrahkan huruf “Ba”, dan boleh juga men- 
fathahkannya (masi) adalah salah satu dari hitungan dalam 
bahasa Arab yang digunakan mulai dari angka tiga hingga 
sepuluh. Yang dimaksud dengan xi adalah bagian atau 
cabang. Dan yang dimaksud dengan aj adalah menghilangkan 
atau menyingkirkan. Sedangkan yang dimaksud dengan s:5i 
adalah segala sesuatu yang merintangi seseorang baik berupa 
batu, duri, lumpur, debu, kotoran, dan hal yang sejenis 
dengannya. 


: Ne Ae Nu ARA AN 2 ON au ada AN ad 
BII Eye PES ASI mall Jpn) OLS JB ca GAS ata Al j3 
0 LA AA AN Sg 5 TAI Re 2: 
aga B oliS AS LA ISL Lay 3 
2 Diriwayatkan oleh Bukhari (6117), Muslim (37), dan Abu Daud (4796). 


3 Diriwayatkan oleh Bukhari (9), Muslim (35), Abu Daud (4676), Tirmidzi (2614), Nasa'i(8/110), 
dan Ibnu Majah (57). 


25 








684. 


685. 


4 


Dari Abu Sa'id Al-Khudri »» dia berkata: Rasulullah &£ lebih 
pemalu daripada seorang gadis yang ada dalam pingitannya. 
Jika beliau melihat sesuatu yang tidak disenanginya, maka 
kami langsung bisa melihat dari raut mukanya.” (HR. Muttafag 
'alaih) 


Para ulama' berkata: Hakikat rasa malu adalah merupakan 
suatu akhlak (karakter) yang mendorong seseorang untuk 
meninggalkan perbuatan buruk dan menghalangi dirinya dari 
menyia-nyiakan hak dari pemiliknya. Kami meriwayatkan dari 
Abul Oasim Al-Junaidi #& dia berkata, “Rasa malu adalah 
melihat berbagai nikmat dan melihat penyia-nyiaan (dalam 
mensyukurinya), sehingga dari keduanya akan lahir suatu 
tindakan yang dinamakan Haya' (malu). Wallahu a'lam. 


EM Sim DG A0 


BAB 85 
Menjaga Rahasia 


Allah w-: berfirman: 


4 MAN ny Ain Pa ka a Pa ee 
V3 SIS Kal Ol 333 
“Dan penuhilah janji! Sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya.” (OS. Al-Isra' (17): 32). 
v8.0 5 Ne ea A3 Sae ae LEE data H- 
SAN Ia Ol) 233 AMI Ian JB JB 3 Gas KAL G3 


II aki IN II ek JET TA Gp TA JI Kie ya 


(baja Pa 


Dari Abu Said Al-Khudri 2» dia berkata: Rasulullah &: bersabda, 
“Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di 


Diriwayatkan oleh Bukhari (3562) dan Muslim (2320). 


26 


686. 


5 


pijat eervab 2 








sisi Allah pada hari kiamat adalah suami-istri yang melakukan 
jimak, kemudian suami menyebarkan rahasianya.” (HR. 
Muslim) 


BL 2300 


nia KL IA on 3 Yaa on has SE 
Mn 


3 Lag - 


2 Mn AIA Ju ES ad Ed 


to N 


Tn 


- 
A4 


Ll 
Asah gad S ale BIA Say Las Om 
Ad dal ale SSS nia 2 Xx 
KA ga SU SU ea SI Kas (Sob e 
Ds akap Apn TA NGaG 


- 
(aa 


bah Aiu aga bus naa 
KALI B8 LN GS Ip BEA Jam 


Dari Abdullah bin Umar #& bahwasanya Umar # ketika 
putrinya -Hafshah «s - menjanda (setelah suaminya meninggal), 
berkata: Aku telah aa Utsman bin Affan 2» kemudian aku 
ceritakan kepadanya keadaan Hafshah, aku katakan: “Jika kamu 
mau, akan aku nikahkan engkau dengan Hafshah binti Umar.” 
Utsman menjawab: “Aku akan mempertimbangkan urusan ini 
terlebih dahulu.” Kemudian aku (Umar) menunggu keputusan 
Utsman beberapa hari, setelah itu dia datang menemuiku dan 
berkata: “Nampaknya saat ini saya belum punya keinginan 
untuk menikah.” Setelah itu, aku (Umar) datang menemui Abu 





Diriwayatkan oleh Muslim (1437). 





Bakar Ash-Shiddig 2», seraya kukatakan padanya: “Jika kamu 
mau, akan aku nikahkan engkau dengan Hafshah binti Umar.” 
Mendengar hal itu, Abu Bakar diam dan tidak mengatakan 
sesuatu pun! Sehingga aku lebih merasa jengkel padanya 
daripada jawaban yang diberikan Utsman. Selang beberapa 
hari, Hafshah dipinang oleh Rasulullah &, lalu aku nikahkan 
dia dengan Rasulullah &:. Lalu Abu Bakar datang menemuiku, 
seraya berkata: “Mungkin engkau marah padaku saat engkau 
menawarkan Hafshah padaku, tapi aku: tidak memberikan 
tanggapan sedikit pun?” Aku menjawab: “Benar.” Abu Bakar 
berkata: “Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menghalangiku 
untuk menerima tawaranmu, kecuali karena aku telah mendengar 
Rasullah &: menyebut-nyebut (ingin meminangnya), dan aku 
tidak mau menyebarkan rahasia Rasulullah 4. Seandainya 
Nabi membatalkan pinangannya, niscaya aku akan menerima 
tawaranmu.”? (HR. Bukhari) 


Nan SU Mgi3 LI 51 LL 18 


PA o tg a01, £ Ea 5 
Jgany Kabin ja Lara ketan ba dpat Ce Gu Lean Ad Lab Kab 


Waie JEy p SUGU aa 


4 


Had esa dunya dangan 





Md: In Ea Ag Las Aas 3 SI UI YES eh 
BE Op AN GS AN ai Ia 
Ima AE AN SU KIT J5 MI JBL Cg 
HN Ala Sa HE Oya PA an 
Ala $ te 5 dya JB pas Le SS ja re 
do BEI BA SA Ia Ul AA NU 


6 Diriwayatkan oleh Bukhari (4005, 5122). 
| 


" 


687. 


PE Gama 2 








Ka SY je TP! Kena 3 Han 3 SA Hen Us 


HB UE AS YAN 
PA SA Sei sa AK EKA la SIA 


Gg 


Ganja HAN aU ul dau Y dut in ae 


Ne ega 


Dari Aisyah we, dia berkata: Kami para isteri sedang berada di 
samping beliau &s, tiba-tiba Fatimah masuk dan berjalan 
seperti jalan Rasulullah #&. Ketika beliau melihat hal itu, maka 
beliau langsung menyambutnya dan berkata: “Selamat datang 
wahai putriku,” kemudian beliau mendudukkannya di samping 
kanan beliau atau di samping kiri beliau. (Setelah Fatimah 
duduk) beliau &s membisikkan sesuatu kepadanya, lalu Fatimah 
menangis dengan tangisan yang sangat keras. Setelah beliau 
menyaksikan hal itu, maka beliau #- membisikkan sesuatu 
lagi untuk yang kedua kalinya, lalu Fatimah tertawa. Maka 
saya (Aisyah) berkata kepada Fatimah: “Rasulullah &£ telah 
mengistimewakan engkau daripada isteri-isterinya dengan 
rahasia, namun kenapa engkau menangis?” Ketika Rasulullah 
ss beranjak pergi, aku bertanya kepada Fatimah: “Apa yang telah 
Rasulullah katakan padamu?” Fatimah menjawab: “Aku tidak 
akan menyebarkan rahasia Rasulullah #." Setelah Rasulullah 
£s meninggal dunia, aku berkata kepada Fatimah: “Aku ingin 
sekali mendengar apa yang pernah diceritakan Rasulullah # 
padamu, karena aku memunyai hak” Dia menjawab: “Kalau 
sekarang, baiklah (akan aku jawab). Ketika bisikan beliau yang 
pertama padaku, beliau mengatakan bahwa Jibril senantiasa 
mengulangi bacaan Al-Our'an padaku setiap tahun sekali atau 
dua kali, dan sekarang dia mengulanginya dua kali, sehingga 
aku kira ajalku telah dekat, maka bertakwalah kepada Allah dan 
bersabarlah, sesungguhnya aku adalah sebaik-baik pendahulu 
untukmu (Fatimah), sehingga aku menangis sebagaimana yang 
engkau lihat. Setelah beliau melihatku bersedih, maka beliau 
membisikkan sesuatu lagi padaku. Beliau berkata: “Wahai 


29 


688. 


7 
8 


Fatimah, maukah engkau menjadi penghulu wanita surga, atau 
penghulu wanita umat ini (wanita kaum mukminin)? Lantas 
aku tertawa sebagaimana yang telah engkau saksikan.” (HR. 
Muttafag “alaih) 


Kran PR AS BN ae 


KASI BE ON Iga PARI EBT IL US Ca WP 


33 


AN IG jm GAN Kb Naela Ko « 
Hen Esa adi ab yA 


Dari Tsabit, dari Anas »» dia berkata: “Rasulullah &: datang 
menemuiku, pada saat itu aku sedang bermain na anak- 
anak, kemudian beliau mengucapkan salam kepada kami, 
lalu beliau menyuruhku untuk suatu keperluan sehingga 
aku datang terlambat menemui ibuku. Ketika aku pulang, 
ibuku bertanya: “Mengapa engkau datang terlambat ?” Aku 
menjawab: “Rasulullah menyuruhku untuk suatu keperluan.” 
Ibuku bertanya: “Keperluan apa?” Aku menjawab: “Rahasia.” 
Ibuku berkata: “Jangan sekali-kali engkau beritahukan kepada 
siapa pun rahasia Rasulullah.” Anas berkata: “Demi Allah, 
seandainya rahasia itu aku ceritakan kepada seseorang, niscaya 
akan aku ceritakan dia padamu wahai Tsabit.”(HR. Muttafag 
'alaih) 


AE AG aga, 253 SE 


BAB 86 
Menepati Janji dan Memenuhi Perjanjian 


Diriwayatkan oleh Bukhari (3624,3625) dan Muslim (2450), lafal hadits ini milik Muslim. 


Diriwayatkan oleh Bukhari (6289) dan Muslim (2482). 


30 


689. 


9 


PE Ge Kata 2 








Allah ta'ala berfirman: 


« ANT sedang Aron ATP 
V2 OS MA OI IL 335 


“Dan penuhilah janji! Sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya.” (OS. Al-Isra' (17): 34). 


do 2 0 3 ga 
SAS | ll agan 33 


“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji.” (OS. 
An-Nahl (16): 91). 


- 


mL (35 Ia Sad Sh 


“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu!” (OS. A 
Maidah (5|: 1). 


(IA AN Ko bis SOE US),5 DIPA BN tu 
Osaka YA 


“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan 
sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah 
karena kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (OS. 
Ash-Shaf (61): 2-3). 


Ah - 3 aa INTRA 2 Ae 3 dag Sa Ba £ 
SAE GAN UY JE Ed Ips Ol SIA gd 3 


Si. tata : Gita (COME Gas Ip 4 ALAN A5 3 SS SAS LI 

(3 3 3 AS Oa) ika ala 
Dari Abu Hurairah »s» bahwasanya Rasulullah #&£ bersabda: 
“Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: Jika berbicara dia 
dusta, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila dipercaya dia 
berkhianat.”? Dalam riwayat Muslim ditambahkan lafal: 


Diriwayatkan oleh Bukhari (33), dan Muslim (59). 


371 





690. 


691. 


10 


“sekalipun dia berpuasa dan shalat, dan dia mengira bahwa 
dirinya adalah seorang Muslim.” (HR. Muttafag 'alaih) 





D 1JE Et — Jd un Sa PATI ap ayat gi ll ata 3 


BG 40 - #— 


Bi Gia S6 ya Ls lat ob us bsa 


- 
ke 


SAS SAS Ily DE Ga Il YEN 3 : 2 HE ala 3 
Pas AE lh «As AAL Ip 


Dari Abdullah bin Amru bin Ash #3, bahwasanya Rasulullah 
# bersabda: “Empat perkara yang barangsiapa ada padanya, 
maka dia adalah munafik sejati, dan barangsiapa yang terdapat 
salah satu dari padanya, maka pada dirinya ada satu perkara 
kemunafikan sehingga dia meninggalkannya: Jika dipercaya 
dia berkhianat, jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia 
mengingkari, dan apabila bertengkar dia curang.” (HR. 
Muttafag “alaih) 


. 3 ani aga 3 Aa n L 
2 uan ba ok Dekan 


- 
& 


Jas IE z aa Ki nan « lisa, Kar (ica Geuasi 


An aa San KAA, FEB LA “Apa 
ag 3 IG LA Bab 3s Aoa ba 335 Kis 
UB ALA Ga BB SIS TSI AS AS AS JI JE 

Gatal 


Dari Jabir »», dia berkata: Rasulullah #&: bersabda padaku: 
“Seandainya harta Bahrain telah tiba, niscaya akan aku berikan 
padamu sekian, sekian, dan sekian. Harta Bahrain itupun belum 


Diriwayatkan oleh Bukhari (234), Muslim (58), Abu Daud (4688), Tirmidzi (2631), dan Nasa'i 
(81116) 


11 


Pe banda 2 


juga tiba sampai beliau meninggal dunia. Ketika harta Bahrain 
itu tiba, Abu Bakar »» memerintahkan dan mengumumkan: 
“Barangsiapa yang memiliki janji atau piutang dengan 
Rasulullah, hendaklah ia mendatangi kami! Lalu saya (Jabir) 
datang menemuinya dan berkata: “Sesungguhnya dulu Nabi 25 
pernah berkata kepadaku begini dan begitu,” Lalu Abu Bakar 
langsung mengambilkannya dengan sekali ambilan, setelah aku 
menghitunganya, ternyata jumlahnya lima ratus. Abu Bakar 
berkata: “Ambil lagi dua kali lipat.” 


YA ip a03 SILa abi BALI SG. 


BAB 87 
Menjaga Amal Baik yang Biasa Dikerjakannya 


Allah berfirman: 


“Sesungguhnya Allah tidak Na Bada sesuatu kaum sehingga 


mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (OS. Ar- 
Ra'du (13): 11). 


LN Je JUKI laga B3 aa ja GIE aan BE SG 


ARBANI GA SI AAU SEM, 


“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan 
benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai 
kembali.” (OS. An-Nahl (16): 92). 


stsixi adalah bentuk jamak dari kata £&s&: yaitu benang yang 
dipintal. 


Diriwayatkan oleh Bukhari (2296) dan Muslim (2314). 


33 





692. 


12 





2 TE JUS J3 Ia SESI IA Sal USG Yg JJ JB, 
ON ape | aa 2 3 AN 


“Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah 
diturunkan Al-Kitab kepada mereka (Yahudi dan Nasrani), kemudian 


berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi 
keras. (OS. Al-Hadid (57): 16). 


SPIN mna Net gaya ui lay 


“Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semes- 
tinya.” (OS. Al-Hadid (57): 27) 


s 5 Ta KEP gan 23 0 - o ri Oa PA AG 

II Is IE IE AB Ga aa ur ME 3 

Teea ar SAN La Sea Ta - rta 

AE S3 JI pig OS 4 ONE Jie ISI Y cal ate) s5 
LA 2 

Las Gasa (CHI 

Dari Abdullah bin Amru bin Ash «2 dia berkata: Rasulullah &: 

bersabda kepadaku: “Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti 


fulan, dulu dia punya kebiasaan giyamul lail, namun sekarang 
dia meninggalkannya.” (HR. Muttafag “alaih) 


2 “0. NE sc Pd Sa 
GUI as ag mam Heal HL. M 


BAB 88 


Sunnah Berkata Baik dan Berwajah 
Ceria Ketika Bertemu 


DAN 2 Gea IE jai, 


Allah berfirman: “Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang 


Diriwayatkan oleh Bukhari (1152), Muslim (1159 / 185), dan Nasa'i (3/253). 


34 








693. 


694. 


695. 


13 
14 
15 





aa 2 
yang beriman. (OS. Al-Hijr (15J: 88). 
Ata ae BA ESA 


“Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingkamu.” (OS. Ali Imran (3J: 159). 


Ana n » ag au JB mn aa aa 333 


La Jie (EPA li ja Ita 
Dari Adi bin Hatim &» dia berkata: Rasulullah #£ bersabda: 
“Takutlah kalian terhadap neraka meskipun (dengan bersedekah) 
separuh biji kurma! Barangsiapa yang tidak mendapatkannya, 
maka hendaklah ia bertutur kata yang baik.” (HR. Muttafag 
“alaih) 


en Ran AN SENI Ka Gi aah 
(« Pa “ali ATI » JG 2 25 Tg 2 Kian S 3 


Pd 
2 Aljlas GIA SAS JAR AG LE Jina 


Dari Abu Hurairah »» bahwasanya Nabi &: bersabda: “Bertutur 
kata yang baik adalah bagian dari sedekah.” (HR. Muttafag 
'alaih) 


PAN Ba An One PN MN anna 
Ia WES NY BA Ian SB db #3 al 3 
dan ala (ia ap MEI AE 3 SPAN 


Dari Abu Dzar ms dia berkata: Rasulullah 4 bersabda kepadaku: 
“Janganlah sekali-kali engkau meremehkan kebaikan, meskipun 
hanya bermuka manis ketika bertemu dengan saudaramu.”'!s 
(HR. Muslim) 


Diriwayatkan oleh Bukhari (6023) dan Muslim (1016). 
Diriwayatkan oleh Bukhari (2989) dan Muslim (1009). 
Diriwayatkan oleh Muslim (2626). Sih 4, artinya ceria, berseri-seri, tidak bermuka masam 
(cemberut). 


35 


o SA . g . PAT —- PI) o 3 
Oya 533 Lal dong PSI ola Hold DL .A9 


Wa tia JII etil 


BAB 89 


Anjuran Memperjelas Pembicaraan dan 
Mengulanginya Agar Dapat Dipahami 


25 EYE ASET LUKA UG IK me 3 Jah ata anal SS 
SP Sa ! 3 Io 


alay. ENG HE ae HE ata 53 BEA 55 Na et 


696. Dari Anas -, bahwasanya Rasulullah ts jika berbicara 
beliau mengulanginya tiga kali sampai ucapannya itu dapat 
dipahami, dan jika beliau mendatangi suatu kaum, maka beliau 
mengucapkan salam sebanyak tiga kali kepada mereka." (HR. 
Bukhari) 


Mad LS BE Al Jang BIS SS TE EN oa, te S2 

Pan Dau Pena ME 

2395 lol ana Ia IS Uk 

697. Dari Aisyah w dia berkata: “Ucapan Rasulullah adalah 


ucapan yang jelas, yang dipahami oleh setiap orang yang 
mendengarnya.” (HR. Abu Daud) 


- 


aa Sana GUI Aek SAS sal ASI LGA 
dmmlora mol bas Si Sa, 


16 Diriwayatkan oleh Bukhari (95). 
17 Hadist hasan” Diriwayatkan oleh Abu Daud (4839), dan hadits ini dinyatakan hasan oleh 
Albani dalam Shahihul Sunan Abu Daud. 





PG aa 2 








BAB 91 
Mendengarkan dengan Baik Ucapan Teman 
yang Tidak Haram, dan Anjuran Orang 
Alim Meminta Tenang kepada Orang- 
Orang yang Menghadiri Majlisnya 


ag Pa NN Tn Mena " Kg so. 00-90 - 
reaa SE Sy SE JB 3 US Oh apr Us 


- 


Ds SUS sea AN) Ta Si sin » AS 
S3 


Kara Bi Gp 


698. Dari Jarir bin Abdillah & dia berkata: “Rasulullah #: bersabda 
kepadaku pada waktu haji wada': “Perintahkanlah agar orang- 
orang tenang!” Kemudian beliau bersabda: “Setelah kematianku, 
janganlah kalian kembali kafir, yang sebagian kalian membunuh 

sebagian yang lain.” (HR. Muttafag 'alaih) 


A3 LAS BI SA 
BAB 91 
Hemat dalam Memberi Nasehat 
MEA nh G KS IG Jd SIB AU dll Jb 
. Lo Jeei 


Allah « berfirman: 


“Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik." (OS.An-Nahl (16): 125). 


C3 Aa Aa 


BEA Bp oya Cp OS IJE ALA 3 HA Ih AS 


18 Diriwayatkan oleh Bukhari (121) dan Muslim (65). 


31 





699. 


700. 


19 





Kes ANA Pes Hera AE STAN EN #o—ai JS 


2Paeta 


Pn ARA na Ta -. San 23 
SA la Sl Ola JT SUS iya Abay al Lal dls «hp 


MEA AA Sg US Jp25 OS LS «Asy 


Lg 


Cr WAS 


Dari Abu Wail Syagig bin Salamah dia berkata: “Ibnu Mas'ud 
m5 selalu memberi nasehat kepada kami setiap hari Kamis, lalu 
ada seseorang berkata kepadanya: “Wahai Abu Abdurrahman, 
aku sangat senang sekali jika engkau memberikan peringatan 
kepada kami setiap hari.” Ibnu Mas'ud berkata: “Sesungguhnya 
tidak ada yang menghalangiku untuk melakukan hal itu, 
kecuali karena aku khawatir kalian bosan terhadap nasehat 
itu. Sesungguhnya aku selalu memperhatikan waktu dalam 
menasehati kalian sebagaimana Rasulullah ## menasehati kami 
karena khawatir membosankan.” (HR. Muttafag 'alaih) 


OA Jd an Ea JG 3 Aoi ME BA 33 


gai Ia ena YSS 3N) Ja 
. kes ola, («( TAN nasi, SWA 


0 
- at nan ag 


SG aah OP SA SA BIA en (GS) 
aa EU 


Dari Abil Yagdhan Ammar bin Yasir #8 dia berkata: Saya men- 
dengar Rasulullah & bersabda: “Sesungguhnya panjang shalat 


Diriwayatkan oleh Bukhari (68, 70), Muslim (2821), dan Ahmad (1/377). 


38 


701. 


20 


PE Ge ta 2 








dan pendeknya khutbah seseorang merupakan tanda kepan- 
daiannya, oleh sebab itu, panjangkanlah shalat dan pendekkanlah 
khutbah.”2 (HR. Muslim) 


is dengan menfathahkan huruf “mim”, mengkasrahkan 
huruf hamzah, dan mentasydidkan huruf nun bermakna tanda 
kepandaiannya. 


elu JB MN balas 333 
PA An An atap Bgn Boleh NN 
Ma !£ 2 RAR Tan Lu 1 Near 2! Hola 
SAS Hii HA UI SSS JS mena Oa 


- 


# 


Wa un (AA bi tim IST 


Pan NAN An Ne 


SE SY SU UG Ea Len GS 


- 


- 
reg 


po Ia Hi SAS ada 3) Na 


FI Iyan, dia rat SAN S3) IS EN 
Sau AS Mp latg ag Saat Sd Jaye Kala 
Jt Ksp BB (RE SBY 2S ISI pt YUI « 


Pn 


Fa 2 ANN NAN NN NG aa Bea 
ola ( Hah V3 angaS Lila 3 5 JBS or 


Dari Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami 2» dia berkata: “Ketika 
saya shalat bersama Rasulullah «:, tiba-tiba ada, seorang 
jama'ah shalat bersin, lalu saya mengucapkan “ati sony" 
(semoga Allah merahmatimu), lantas orang-orang melihat ke 
arah saya. Saya berkata: “Hei, kenapa kalian memandangiku?” 


Diriwayatkan oleh Muslim (869). 


539 


702: 


21 


Lantas mereka langsung menepukkan tangannya ke atas paha- 
paha mereka. Maka tatkala mereka meminta saya diam, (saya 
marah) tetapi saya tetap diam. Setelah Rasulullah #s selesai 
melaksanakan shalat maka dengan bapak dan ibuku, aku 
belum pernah melihat seorang guru -sebelum dan sesudahnya- 
yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Demi Allah 
beliau tidak menghardikku, tidak memukulku, dan tidak pula 
mencela perbuatanku. Beliau bersabda: “Sesungguhnya, shalat 
ini tidak sepantasnya dicampuri dengan ucapan manusia. 
Shalat ini hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Our'an" —atau 
sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi #. Maka saya berkata: 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah orang yang baru 
saja meninggalkan jahiliyah dan Allah telah mendatangkan 
islam. Sesungguhnya di antara kami itu ada orang-orang yang 
suka mendatangi Dukun (paranormal)? Beliau bersabda: 
“Maka, janganlah engkau mendatangi mereka!” Saya berkata 
lagi: “Di antara kami juga ada orang-orang yan g suka melakukan 
Tathayyur (meramal nasib dengan burung). Beliau bersabda: Itu 
hanyalah sesuatu yang mereka dapatkan di hati mereka, maka 
janganlah hal itu sampai menghalangi mereka (dari melakukan 
hal yang hendak mereka lakukan).2! (HR. Muslim) 


z 


- ke 3 - £ pe 0 
as ea Pd «Ul Ja, Us, JB mn dala up Pal lusa 
AN AL AAA an Wp aa mean 
1 ne 389 LIA S9 Oggadl Ls yag € Ll Les C3 


Pa 
“0 


2838 4 TAI AE SEAL AN AL ML 


Ya 


TAN 


j9. 
C( GEaal 
- 


A2 HS SiaS IN UE 
Dari Irbadh bin Sariyah »» dia berkata: “Rasulullah Fu 
menasehati kami dengan sebuah nasehat yang membuat hati 
kami bergetar dan mata kami mencucurkan air mata.” Kemudian 
Irbadh menyebutkan hadits secara lengkap sebagaimana yang 
tercantum dalam bab Perintah melestarikan sunnah. Dan telah 


Diriwayatkan oleh Muslim (537). 


40 


703. 


22 


23 


Riyadhus/Shalihin 2 


kami sebutkan bahwa Tirmidzi? mengatakan bahwa hadits ini 
derajatnya hasan shahih. 


KKG SEGI DG LAY 


BAB 92 
Hidup Penuh Karismatik dan Tenang 


Bip USA AN AE Sy itg Indi OLS 3105) JUS Ab JG 
& z yan 3 2 23 an 8 o Ba 
MAY 0 (USU Ola Al 

Allah g berfirman: “Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang 
(ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan 


apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata- 
kata (yang mengandung) keselamatan. (OS. Al-Furgan (25): 63) 


AA Sea Rana An Aa an en Aan Oa naa Ya ala MIA Dn Dea 
bosen BE AMI Sp Cah Lo KEJU Up3 AMI noh ASI 


4 
SA Aa Be LA 13 SA YAA An 
LELE Gaia. (en OLS Lah il Ata SP PA Sele Is 


.. 2 o, 835 2 Kan ag aa 
EN AS eat 3 KAN gag 3D LA GI) 


Dari Aisyah es dia berkata: “Sayatidak pernah melihat Rasulullah 
#£ tertawa terbahak-bahak sehingga langit-langit mulutnya 
terlihat, sesungguhnya beliau hanya tersenyum.”#(HR. 
Muttafag “alaih) 


“lsg adalah bentuk jamak dari kata stgs "yang artinya daging 
yang terdapat pada pangkal langit-langit mulut. 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4607), Tirmidzi (2677), dan dishahihkan oleh 
Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud, periwayatan hadits ini telah disebutkan sebelum- 
nya. 

Diriwayatkan oleh Bukhari (4828) dan Muslim (899). 


47 


704. 


24 





Makan aya Laragoni melaly BI SSI AI SAN LG .AY 


BAB 93 


Anjuran Mendatangi Shalat, Majlis 
Ilmu, dan Ibadah-Ibadah yang Lain 
dengan Tenang dan Penuh Wibawa 


DA ma gi Ia EA HS Ala Ia Sis dn ge 
ABAH es 


Allah #2 berfirman: “Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar 
Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.” (OS. Al- 
Hajj (22): 32) 
: 3 Kira o - On 
ca SI) "ph BEAN Jpn Saha JL Ka SA Na) 
1 z 


Lada - SA aa Pn P3 4 4 
AKA 4 Ogtas BN Unila « Ogkas AI Laju SG «LI 
Ne Sa TE PEN ES 
AE Gita (os SG Lag Talas AS Uh ALS 


- 


S3 PAN AI A5 SS BI SAN Sp) Al Ui ga pa 
AGS 


Dari Abu Hurairah »», dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 
#& bersabda: “Apabila shalat (berjama'ah) dikumandangkan, 
maka janganlah engkau mendatanginya dengan berlari, akan 
tetapi datangilah ia dengan berjalan dan hendaklah kamu tenang. 
Apa saja yang kamu dapati, maka shalatlah (bersama imam), dan 
apa yang kamu tertinggal darinya, maka sempurnakanlah!# (HR. 


Diriwayatkan oleh Bukhari (636) dan Muslim (602). 


42 


705. 


25 


ana 2 








Muttafag “alaih). 


Muslim dalam satu riwayatnya menambah: “Karena jika salah 
seorang di antara kalian telah menyengaja untuk melaksanakan 
shalat (kemudian dia terlambat), maka hukumnya adalah berada 
dalam shalat.” 


Ge A0 


BEN 3 is Dasa Le AS 
dus « 2 ab yaa JL you 2g W33 aa 13 201 
dy AANG 3 Ai IE KAU AA ba) 

dana blm Sang WI 


BAR IL 3 SN aa (AA. LAI 3) » 
La pe AR Pat 


Dari Ibnu Abbas #3, bahwasanya dia turun bersama Nabi #5 
pada hari Arafah, tiba-tiba Nabi #$ mendengar suara (bentakan) 
keras, pukulan dan suara onta di belakangnya, kemudian Nabi 
memberikan isyarat kepada mereka dengan cambuk yang 
dipegangnya seraya bersabda: “Wahai manusia, hendaklah 
kalian bersikap tenang, karena sesungguhnya kebaikan itu 
bukan dengan cepat-cepat.” (HR. Muttafag 'alaih) 


ml artinya ketaatan, dan gLausi artinya cepat-cepat atau tergesa- 
gesa. 


Seal SI DG At 


BAB 94 
Memuliakan Tamu 


Diriwayatkan oleh Bukhari (671) dan Muslim (1282). 


435 





(ISSI Tenaga AI H3 Las SI Ja) HI I JE 
Jia AS JA IN AG Op H3 DAS JB Beng 
LV YEL MA BASE VE 2 GB oma 


Allah berfirman: Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita 
tentang tamu Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan? 
(Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: 
"Salaamun." Ibrahim menjawab: "Salaamun (kamu) adalah orang- 
orang yang tidak dikenal." Maka dia pergi dengan diam-diam menemui 
keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Lalu 
dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata: “Silahkan anda 
makan!” (OS. Adz-Dzariat (51): 24-27). 


2 


3 Uu E3I DAN AS Bao I Daeng Mi 2 


- 


PN AS 3 P3 Y, AN YA Sain yg NA 
TEA Ian 


“Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas dan sejak 
dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth 
berkata: “Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, 
maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan 
(nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang 
yang berakal?” (OS. Huud (111: 78) 


BEG  I IS SAN IE SAN am aa Gl 33 


Kn ali ag HN 23 3 HS YR AN 
Gasa (Eng HIS Jab AN pa all Sah 3 IG 
ME 


- 
- 


706. Dari Abu Hurairah 2s bahwasanya Nabi &£ bersabda: “Barang- 
siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah 


44 


Ba SE 


707. 


26 
21 


Riyadi 2 


ia memuliakan tamunya! Barangsiapa beriman kepada Allah 
dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali silaturrahimnya! 
Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, 
hendaklah ia berkata yang baik atau diam!?(HR. Muttafag 
“alaih) 


0. 


La “Ih 23 Me aka 


Ie 5 3 


BG BAN An )) JB Kal Ja GS LE Lp NJU 


Kara : Hima (la BLS jai MIS Ap ISU ebi 


Sp EA ie AI pa sda Ip 3 
Sab Yg anis R3) Up yak Ia 2g LE 
pa 


Dari Abu Syuraih Khuwailid bin Amru Al-Khuza'i aw dia 
berkata: “Saya mendengar Rasulullah 2: bersabda: “Barangsiapa 
yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah 
dia memuliakan tamunya (dengan memberikan) hadiahnya!” 
Para sahabat bertanya: “Lalu apa hadiahnya wahai Rasulullah? 
Beliau bersabda: “(yaitu memuliakan) sehari-semalam. Dan 
perjamuan tamu adalah tiga hari, selebihnya adalah shadagah 
baginya.”? (Muttafag “alaih) 

Dalam riwayat Muslim disebutkan: “Tidak halal bagi seorang 
muslim tinggal di tempat saudaranya yang muslim sehingga 
membuatnya berdosa.” Para sahabat bertanya: “Wahai 
Rasulullah, bagaimana hal itu membuatnya berdosa?” Beliau 


Diriwayatkan oleh Bukhari (6018) dan Muslim (47). 
Diriwayatkan oleh Bukhari (6019, 6476) dan Muslim (48/14) dalam bab bertamu. 


45 


menjawab: “Ia tinggal di rumahnya padahal tidak ada sesuatu 
yang bisa dihidangkan padanya.” 


2 : Na Ke 5 3 
rt Ang 9 pet Anal H6 A0 
- - £ . P3: Pi bi 1 


BAB 95 


Anjuran Memberi Kabar Gembira dan Ucapan 
Selamat Bagi Orang yang Mendapatkan Kebaikan 


ALA Gee AN OA Pali ole 2S af db 
PAW 2g 


Allah berfirman: Sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada 
hamba- hamba-Ku. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa 
yang paling baik di antaranya. (OS. Az-Zumar (391: 17-18). 


03 0 As EA 


AN ea “3 £ LSP B0, Ng, D3 m0. 4 
RA Tea ai Le ad LL Ogan Ma Kai en Rpbna 
LN 


Rabb mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat 
dari-Nya, keridhaan dan surga, mereka memperoleh di dalamnya 
kesenangan yang kekal. (OS. At-Taubah (9J: 21). 


. TC 33 202 CINA. aa aa 
Ly 23 Jogaey PAS Xl sh 


Dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah 
kepadamu.” (OS. Fushilat (41J: 30). 


DAA KoULAI Jeli Sa oU, 


Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat 
sabar. (OS. Ash-Shaffat (371:101). 


46 





PN Goa 2 








L 14 Hy IE 5 la Keep 


Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah 
datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. (OS. Huud 
(11): 69). 


Dan isterinya berdiri (di balik tirai) lalu dia tersenyum, maka Kami 
sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan 
dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya'gub. (OS. Huud (11:71). 


aU #3 HA yk RI GA PON SB 
(YA ola JII 


Kemudian malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia 
tengah berdiri melakukan shalat di mihrab. “Sesungguhnya Allah 
menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya." 
(OS. Ali Imran (3): 9). 


: 5 5 Pa aa ge RA an Ma 

| ema Kah ia LSI Dit AN Of paha ASI SU | 
| 20 101. Jl 

(Ingatlah), ketika malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya 
Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang 


diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al- 
Masih Isa putera Maryam. (OS. Ali Imran (3J:45) 


me 


ai be SA, , Bana 
Na RA An na AP 


47 





se AA (La) IG EL BEM EA AN) 


MSN AM LA 


708. Dari Abu Ibrahim —ada yang mengatakan Abu Muhammad, dan 


28 


ada juga yang menyebutnya Abu Mu'awiyah Abdullah bin Abi 
Awfa Bs, Banasanya Rasulullah ## memberi kabar gembira 
kepada Khadijah &s dengan sebuah rumah (istana) di surga 
yang terbuat dari intan berlian, tidak ada keributan, dan tidak 
ada pula keletihan di dalamnya.”2(HR. Muttafag 'alaih) 

Suaasi dalam hadits ini artinya mutiara berongga, dan «sum! 
"artinya kebisingan dan keributan, sedangkan wis ' artinya 
kelelahan atau keletihan. 


IE Eos sj Ia GAN Ai A33 
Ini AL «NA HA Aren SN 
Ta Segan MIE EA A5 3 ea GA 53 Jas 
an AB Ae SANA al Ra JAS IE Se 
AI Ae dea he Tah basah 


ala SA AN BUNG & ALA Ye AAS Kes hn 


o Ai 


N N 


IN Ia AG HN Te ai ena 
JS Oa adas Nb Jas oat 
BA On SI SG Ja Ca A5 
ABE (GELAS IA ab biltag S3 Alia 


SAE EU IE AN Soma JAN KN C3 


Dikeluarkan oleh Bukhari (3819) dan Muslim (2433) 


48 





104, 


RiyadhugShalihin 2 


NN an NN Na na an NE 
ANA Sy AI j3 AAA BE GAN aah GE Sala 
3 


4 Tn Sia BA 5. SAN a Ta ea daa G PP Ka 
TG Sh 3 AU 3 MAS 35 AMI Japan aa LS 





5 Sek BB ina SE Da EA ANN Rp Pa oa, 
Jap — ON MUI s3 Ol Hua « 2 PN NP KAP IN 


- 
Pan 


Pn Ae 2D gg 0... kn -8 
HIU SA YA ES AI SEL BB Lo oblS si 


Ki Inga F 1 kd 22 T e TG aa Tag £ 
BN San Hi Tie S1 Iki AE ES LSI 3 2 


- 


NA EN an aa Dai MN PAN AN Can ANN EDAN SA Ao 
naa Ad OdBI » Ibas $ Ost jas la telag ale alas 


Se Dn se NE 3 0. 8. 
ESL BE AI Sgany 359 OS KEL 4 AS Cimad (TSIL 
- ke 8 a Dt en ag 
& uga Para Pan Na ay PENA IA Pa NP £. aan 
Sab ag ola ye HI G3 B3 AM Jaan oo Galers Jra8 
G3 AA Ane Pen ae RA TE Iran et 
s5 O0ty MU OP M3 «Sala San AI 


- 


AM £- 0. 3 3 Sena aa PA ar £ T$ 
JUS SAS Oya Al DJI SSS OLS Ea cg ob — ai 
SL ON gg sa Tu 23 s1? aa en “3. Naa 
CA BEE GI Eetong 0 El AS Kelas Olas up O 
Se Pa Ega PE TM Tea PN Naa ME 
A3 £ Stand (demi Spb pa Teh oydsh JOS )) 1JU3 
En Ken 3 n al Aek Kan Per ri 2 2 £ 9 SG 
Jana JAS Sean Sab aa Kb 3 MI Iya Sttg JAS 
0 3 2 pra Hd CA “ 0 Ka aa . - 2 Ta 
S5 kx “Jb. AI Pa) Ia HAL yes « Cah JS Hail 
Maa 


8 5g 


Br Ps 0 Pa Ra 


2 4 


0 ka - 8. KITA 4 p ta - , . 

Olae Ol lag» ALI Sion BE AN Iyan Girls Halo dala 
B3 23 tri na - 52 Dn 2 1 a 43 

HOME AN JB JUS LL GA Gie 


Dari Abu Musa Al-Asy'ari 2s, bahwasanya dia berwudhu' di 
rumahnya kemudian keluar rumah dan berkata: “Sepanjang 
hariku ini aku akan selalu bersama Rasulullah dan senantiasa 
mengikutinya.” Kemudian Abu Musa mendatangi masjid dan 


49 


menanyakan Rasulullah. Maka para sahabat menjawab: “Beliau 
sedang menuju kesana. Abu Musa berkata: “Kemudian saya 
keluar dan mengikuti jejak beliau hingga beliau sampai di sebuah 
kebun yang di dalamnya ada sumur Aris, lalu saya duduk di 
depan pintu sampai beliau selesai melaksanakan hajatnya dan 
berwudhu'. Kemudian saya bangun dan menghampiri beliau, 
ternyata beliau telah duduk di atas sumur Aris dan berada di 
tengah-tengah bibir sumur tersebut, dan menyingkap kedua betis 
beliau, kemudian menjulurkannya ke dalam sumur tersebut, lalu 
aku mengucapkan salam kepada beliau, kemudian saya kembali 
dan duduk di depan pintu (kebun). Aku berkata: “Sungguh, aku 
akan menjadi penjaga pintu Rasulullah &£ hari ini.” Tidak lama 
kemudian datanglah Abu Bakar &s dan langsung mengetok 
pintu, maka aku katakan: “Siapa ini?” Dia menjawab: “Abu 
Bakar.” Saya katakan: “Tunggu sebentar!” Kemudian aku pergi 
dan kukatakan: “Wahai Rasulullah, ini Abu Bakar minta izin 
masuk.” Beliau menjawab: “Izinkan dia masuk dan beri kabar 
gembira kepadanya dengan surga.” Kemudian aku mendatangi 
Abu Bakar dan aku katakan padanya: “Masuklah! sesungguhnya 
Rasulullah &# memberikan kabar gembira padamu berupa 
surga.” Maka Abu Bakar masuk dan duduk di samping kanan 
Rasulullah di tepi sumur, kemudian menjulurkan kedua kakinya 
ke dalam sumur sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah 
&£ sehingga tersingkap kedua betisnya. Kemudian saya kembali 
dan duduk, serta meninggalkan saudara saya berwudhu' dan 
akan mengikutiku, lalu saya katakan: “Jika Allah menghendaki 
kebaikan kepada fulan -maksudnya adalah saudaranya- maka 
Allah akan menghadirkannya.” Tiba-tiba ada orang mengetuk- 
ngetuk pintu, lalu saya katakan: “Siapa ini?” Dia menjawab: 
“Umar bin Khattab.” Saya katakan: “Tunggu sebentar!” 
Kemudian saya datang menemui Rasulullah dan mengucapkan 
salam seraya berkata: “Wahai Rasulullah, Umar minta izin 
untuk masuk.” Beliau menjawab: “Ijinkan dia masuk dan beri 
kabar gembira kepadanya dengan surga.” Lalu saya mendatangi 
Umar, dan berkata: "Rasulullah mengizinkan engkau masuk dan 
memberi kabar gembira kepadamu berupa surga." Kemudian 
Umar masuk dan duduk di samping kiri Rasulullah # di 


50 


29 


Ge Lana 2 


tepi sumur, lalu menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur. 
Kemudian saya kembali, dan duduk, lalu saya katakan: “Jika 
Allah menghendaki kebaikan kepada fulan -maksudnya adalah 
saudaranya- niscaya Allah akan menghadirkannya.” Tiba-tiba 
ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu, lalu saya katakan: 
“Siapa ini?” Dia menjawab: “Utsman bin Affan.” Saya katakan: 
"Tunggu sebentar!” Kemudian saya datang menemui Nabi #£ 
dan memberitahukan tentangnya, lalu Rasulullah #&: bersabda: 
“Izinkan dia masuk dan beri kabar gembira kepadanya dengan 
surga beserta fitnah yang akan menimpanya.” Maka saya datang 
menemuinya dan berkata: “Masuklah! sesungguhnya Rasulullah 
2: memberi kabar gembira kepadamu berupa surga dan fitnah 
yang akan menimpamu!” Kemudian Utsman masuk, dan 
mendapatkan tepi sumur telah penuh, lalu ia duduk menghadap 
mereka dari sisi yang lain.” 

Sa'id bin Musayyib berkata: Maka saya tafsirkan hal ini dengan 
kuburan mereka.? (Muttafag 'alaih). 

Dalam riwayat yang lain ada tambahan: “Dan Rasulullah #£ 
memerintahkan saya menjaga pintu.” Di dalamnya disebutkan 
bahwa ketika Utsman diberi kabar gembira, dia memuji Allah 
ta'ala, kemudian berkata, “Hanya kepada Allah tempat meminta 
pertolongan.” 


pg ear 


Aa BEN Ip IA Doa US AE KA Ad 33 
EA UB UR 2 Joon Ae 3 PES 


BAN AN SIS UE TA OB TELUK 


8, 


SAB EA 3 JASA Us LAH AL BE AM gay AI 

29 ne Ta EN sa 2 - 

Ada BE IA EA Hb Al AS SU Le Jaa 
- Kn nana Pe 3 Dans, P Bi 

Jon AE LISA EU — PAI Id Ta — le 


Diriwayatkan oleh Bukhari (3674) dan Muslim (2403). 


57 





Y III Kali Jang Ve ARE LAS MO EGA AA OLS al 
Kis la De Sia E4bi 55 CS 2 (aa 


GA ia ES 25 Aa LN Lesas Ud ab SI 
UE) JUS. an AI Ngag 4 LAIN MRI US SG 


TI SA BA RL CAN) JL la lbs (Tag 


N3 8 


. 


aa 4 SG Lp AN SI KI Ma aa 
(ada Mantan 5533 (CL 


ge Pan Aa Ja ae AA (3) 
be ang AG. Ida 3 
PAT Pn NA an La 


710. Dari Abu Hurairah » dia berkata: “Kami duduk di sekeliling 


Rasulullah &:, dan bersama kami adalah Abu Bakar dan Umar 
«9 dalam suatu kelompok, lalu Rasulullah #& berdiri dan 
pergi meninggalkan kami lama sekali, sehingga kami khawatir 
beliau ditimpa musibah tanpa sepengetahuan kami. Saya (Abu 
Hurairah) adalah orang yang pertama kali mengkhawatirkan 
hal itu, lalu saya keluar mencari Rasulullah &£ hingga sampai 
di sebuah pagar kebun milik salah seorang Anshar dari bani 
Najjar. Aku memutari kebun itu apakah ada pintunya, namun 
sayang aku tidak mendapatkannya. Ternyata ada parit kecil 
yang masuk ke dalam kebun dari sumur yang ada di luarnya - 
Rabi' adalah saluran kecil atau parit- kemudian saya menerobos 
hingga masuk menemui Rasulullah #5, lalu beliau bersabda: 
“Abu Hurairah?” Aku menjawab: “Benar, wahai Rasulullah.” 
Beliau bertanya: “Mengapa engkau datang kemari?” Aku 
menjawab: “Tadi engkau bersama kami, lalu pergi dan lama 
tidak kembali, sehingga aku khawatir engkau tertimpa musibah 


52 





Pe Lea 2 








tanpa sepengetahun kami, maka kami cemas, dan aku adalah 
orang yang pertama kali mengkhawatirkan hal itu. Kemudian 
aku mendatangi pagar kebun ini dan menerobos masuk 
sebagaimana musang masuk, sementara mereka (Abu Bakar 
dan Umar) berada di belakangku.” Nabi bersabda: “Wahai Abu 
Hurairah!” Dan beliau memberikan kedua sandalnya kepadaku, 
seraya bersabda: “Pergilah dengan membawa kedua sandalku 
ini, barangsiapa yang engkau jumpai di balik tembok ini dan 
dia bersaksi dengan sepenuh keyakinan hati bahwa tidak ada 
ilah selain Allah, maka berikanlah kabar gembira kepadanya 
dengan surga!” Kemudian ia menyebutkan kelanjutan hadits 
yang panjang.” (HR. Muslim) 


sj4zs! artinya saya mengecilkan badan supaya saya bisa masuk. 
Bl GAS B3 GA Ga ab UAS 2JE 2 ala 
Jaka AN Ya NI Tab KA al 
US BE AN Ia Sean Id yk uas 
Oa ya 33 Hua JS 0 ali IE $ 
AI II KE ESA JL di Iya) ear ap 
Ssi Orta 2 EA Yg uje BEAN Sena Ld ASI IA 
Pa ane an 
Jala Ela Hb AE GAN SA oli PN Jar 

u)) DG Lag Le Tang Ka Ag 
SEE (SU send bas si Sa AO Nnata 


SAN Ola 5 DEL Pa BLN Ol SN JB pak 


30 Diriwayatkan oleh Muslim (31). 


53 





Taun 









PN an 


bb Hb AN SU Ag 
Ga EU ah JAN AB da SA 
Eh Ip Da ga Sula 


JA ena Ja BJ ya yaa 


Pn 


K3 SA BB Pa JK LH An AN 
&» EN ad 
En GA MA AB PM Te Jaa 5 


Pa G P Ta ta - PP en TT Naa at 
Seal Mn ea 
A 


.hemolay. Bau dana 


- 


Dari Ibnu Syumasah dia berkata: “Kami menyaksikan Amru 
bin Ash di saat ajal menjelang tiba. Ia menangis lama dan 
membalikkan wajahnya ke tembok, lalu putranya berkata: 
“Wahai bapakku, bukankah Rasulullah #£ pernah memberikan 
kabar gembira kepadamu dengan yang demikian?” Bukankah 
Rasulullah &£ pernah memberikan kabar gembira kepadamu 
dengan yang demikian?” Kemudian dia menghadapkan wajahnya 
dan berkata: “Sesungguhnya bekal utama yang kami persiapkan 
adalah persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah 
kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saya 
pernah mengalami tiga masa: (pertama) saya ingat (dulu) tidak 
ada seorang pun yang lebih benci terhadap Rasulullah daripada 
saya, (kedua) dan tidak ada yang lebih saya harapkan selain 
memunyai kesempatan untuk membunuhnya. Seandainya saya 
meninggal dalam keadaan seperti itu, tentulah saya termasuk 
penghuni neraka. Ketika Allah memasukkan cahaya Islam ke 
dalam hatiku, aku langsung mendatangi Rasulullah #&# dan 
berkata: “Wahai Rasulullah, ulurkanlah tangan kananmu, aku 
akan membaiatmu.” Lalu beliau mengulurkan tangannya, 
namun aku segera menarik tanganku, kemudian beliau bertanya: 
“Ada apa wahai Amru?” Saya menjawab: “Aku ingin mengajukan 
syarat.” Beliau bertanya: “Syarat apa?” Saya menjawab: “Agar 


54 


31 


Riyadh 2 


saya diampuni.” Beliau bersabda: “Wahai Amru! Tidakkah 
engkau tahu bahwa Islam itu menghapus (melebur) apa (dosa) 
yang terjadi sebelumnya, hijrah melebur apa (dosa) yang 
terjadi sebelumnya, dan haji melebur apa (dosa) yang terjadi 
sebelumnya? (Setelah itu) tidak ada seorang pun yang lebih aku 
cintai daripada Rasulullah &, dan tidak ada seorang pun yang 
lebih agung di mataku selain beliau. Seandainya aku diminta 
untuk menjelaskan sifat-sifat yang beliau miliki, tentu aku tidak 
akan mampu karena aku belum pernah memuaskan mataku 
ketika memandang beliau. Seandainya aku mati dalam kondisi 
seperti itu, maka tidak ada harapan lain bagiku kecuali surga. 
Kemudian (ketiga), aku memimpin banyak hal, dan aku tidak 
tahu bagaimana aku di dalamnya. Maka, jika aku meninggal 
dunia, maka janganlah diiringi oleh wanita yang meratap dan 
begitu pula api! Jika kalian menimbunku, maka timbunlah 
aku dengan tanah sedikit demi sedikit, setelah itu berdirilah 
di sekitar kuburanku selama kira-kira seekor onta disembelih 
sampai dibagikan dagingnya sehingga aku merasa senang 
dengan adanya kalian, dan aku berpikir jawaban apa yang harus 
aku berikan kepada utusan Rabbku.”'!' (HR. Muslim) 


Ren 3 


NE 233 rio s3 Iis 12033 Aa Aa — Kau 4" 


2 Ab 2 


BAB 96 


Melepas Kepergian Teman, Berwasiat Kepadanya, 
Mendoakannya, dan Memohon Do'anya 


Allah & berfirman: 


na 


Ah ol cu an ag Bea 2 033 aa Nag AT Je 
2 2-3 23 £ Ld Pa TC 


Diriwayatkan oleh Muslim (121). 


35 


712. 





3 30” Lana e- 0 Ta Pn 2 eta Ai ng PERAN TNO 
AAS NE (AA Uya Ogakeai La da JB 3) Sal Oia a22 
B8 0 


SJ ln Ud Glath Jerlah mall SEL Uh pl 
SEN RT ngak 


Aga Cas Lely 


”Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, 
demikian pula Ya'gub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! 
Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah 
kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam." Adakah 
kamu hadir ketika Ya'gub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia 
berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" 
Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek 
moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishag, (yaitu) Rabb yang Maha Esa 
dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya.” (OS. Al-Bagarah (21: 
132-133). 


Adapun hadits-hadits yang menerangkan tentang hal itu adalah: 
J5 JA WI Sa 25 - Sisi Pa Ejas 
AAN LAS eat C3 35 (O ran TA 
2 aa men daa ka 3 bai la 
aga «ala Sa Ibr 223 Ja Gb ol Tee 
(( sg kn AT la has « 2 Al “3 « AT) SES 
255i KE N) Tee ak, 


Tn el ba n 
» alap Sa A83 pela olay (san Jual 5 aU 


Hadits Zaid bin Argam 2s — yang telah disebutkan dalam bab 
memuliakan keluarga Rasulullah &£- dia berkata: “Rasulullah 
& berdiri berkhutbah di tengah-tengah kami, beliau bertahmid, 


56 


Riyadhus/Shalihin 2 


am maap 





memuji Allah, menyampaikan nasehat, dan mengingatkan, 
kemudian beliau bersabda: Amma ba'du, wahai sekalian 
manusia, sesungguhnya aku hanyalah manusia dan sebentar 
lagi utusan Allah akan segera datang menjemputku, dan akan 
aku tinggalkan dua perkara yang berat di tengah-tengah kalian. 
Pertama adalah kitab Allah, di dalamnya terdapat cahaya dan 
petunjuk, maka ambillah kitab Allah dan berpegang teguhlah 
dengannya! Rasulullah #$ menganjurkan dan mendorong agar 
berpegang teguh dengan kitab Allah. Kemudian beliau bersabda: 
“Dan keluargaku, aku peringatkan kalian terhadap Allah tentang 
keluargaku.”? (HR. Muslim). Hadits ini telah disebutkan dalam 
pembahasan sebelumnya secara lengkap. 


El Iyan CA 26 aga SAN oi UG UNA 33 
BI Ip DS Jaja K2 UTS bea D3 335 
AE 4 aa IS 4 SAM HI LARI AS 
A3 ia GS IA LS in yi SB Iyan abi 
Gita (GI SES SAS SI Sip BSN en 


- 


£ 


- 2 - 8 - Pan ANN 
MA G3 US 2 Al 3 MG 


z - a 
2 adlh Gang Mg oli Ga (Uas Lam )) 13 
713. Dari Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwarits ws dia berkata: 


“kami mendatangi Rasulullah &£ dan pada saat itu kami adalah 
pemuda yang sebaya, kami tinggal di rumah beliau selama dua 


32 Diriwayatkan oleh Muslim (2408). 


57 








714. 


33 


puluh hari, dan beliau adalah orang yang lernan lembut dan 
penyayang (terhadap tamunya). Rasulullah &: mengira bahwa 
kami telah rindu kepada keluarga, maka beliau menanyakan 
keluarga yang kami tinggalkan, lalu kami ceritakan kepada 
beliau, setelah itu beliau bersabda: “Kembalilah kepada keluarga 
kalian, dan tinggal-lah bersama mereka, ajarilah mereka, dan 
perintahkanlah mereka, dan dirikanlah shalat ini di waktu 
ini dan ini, dan dirikanlah shalat ini di waktu ini dan ini. Jika 
waktu shalat telah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian 
mengumandangkan adzan, dan hendaklah menjadi imam yang 
paling tua usianya di antara kalian.” (HR. Muttafag “alaih) 


Al-Bukhari menambahkan dalam salah satu riwayatnya: “Hen- 
daklah kalian shalat sebagaimana kalian melihat aku melak- 


EA 


sanakan shalat! 


Sabda beliau yang berbunyi Lu, Lu, dalam hadits ini 
diriwayatkan dengan huruf “fa” dan huruf “gaf”, dan dalam 
riwayat lain dengan dua huruf “gaf” us, 


ARI 3 5 GI Eisan JB BN MI ai 30 33 


& 


& 
SES IIS Jas (SMS Ia SANG ULAG I Y db oa 
den Ia 


NN RN aa 


« Ana sala gal ala, Ore £ s2 TEA » JG al "3 
Wa PS SY S3 


Dari Umar bin Khattab &» dia berkata: “Saya minta izin kepada 
Nabi & untuk melakukan umrah, lalu beliau mengijinkan dan 
bersabda: “Wahai saudaraku, jangan engkau lupakan kami dalam 
doamu.” Umar berkata: “Beliau menyabdakan kalimat yang 
lebih membahagiakanku daripada ditukarkan dengan dunia.” 
Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah &: bersabda: “Wahai 


Diriwayatkan oleh Bukhari (631) dan Muslim (674) 


58 


715. 


716. 


34 
35 


36 


Riyadhug/Shalihin 2 


saudaraku, sertakan kami dalam doamu!” HR. Abu Daud dan 
Tirmidzi. Tirmidzi berkata: Hadits hasan shahih). 








anta Ha 3 IA 33 
FG At dita 1G Pa Aa 3 ar 5 SN 


88,9 


(SE jenaka Al Pa gab » Ka 


Pra 


ola 


(5 js as » J3 « SI 


Dari Salim bin Abdillah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin 
Umar «8 berkata kepada seseorang yang hendak bepergian: 
“Mendekatlah kepadaku hingga aku melepas kepergianmu seba- 
gaimana Rasulullah ## melepas kepergian kami.” Kemudian 
Abdullah bin Umar berkata: “Aku menitipkan kepada Allah aga- 
mamu, amanahmu, dan penutup amal-amalmu.” (HR. Tirmidzi, 
ia berkata: Hadits hasan shahih). 


Kg “ sae Co 0 2 0 

BM 2D SALA GLEN Hg oa 3 

AA SA Kp UN par AD rn Ke 

aa P3 KO Un Sa wenda (2 Las 
Ce Shan ab aa oma : 


# 


Dari Abdullah bin Yazid Al-Khatmi Ash-shahabi ms dia 
berkata: “Sesungguhnya Rasulullah &£ apabila akan melepaskan 
pasukan, beliau berdoa: “Aku menitipkan kepada Allah agama 
kalian, amanah kalian, dan penutup amal-amal kalian.” (HR. 
Abu Daud dan lainnya dengan sanad shahih) 


Aan IE AI DSA Ea 35 


Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (3557). 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2600), Tirmidzi (3433), Ahmad (2/7) dan disha- 
hihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 

Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2601), hadits ini dishahihkan oleh Albani dalam 
kitab Shahih Sunan Abud Daud. 


59 


717. 





37 


Pa SA LG aren Ai aer TP 
J6 Na "JB («( Gal al 2533 » Jas OP Lt Jujl sa 
ee RN Ai BN Maan GP aa 3 

ola (LS K5 PSI EN SAY JB 0 edan "JB (B3 223) 
AES SAS 13 «akal 

Dari Anas »» dia berkata: “Ada seorang laki-laki datang meng- 
hadap Rasulullah &- seraya berkata: “Wahai Rasulullah, saya 
hendak bepergian (safar), maka bekalilah saya. Nabi bersabda: 
“Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan.” Dia berkata: 
“Tambahkanlah untukku lagi.” Beliau bersabda: “Semoga 
Allah mengampuni dosamu!” Dia berkata lagi: “Tambahkanlah 
untukku!” Nabi bersabda: “Semoga Allah memberikan kemu- 


dahan padamu untuk melakukan kebaikan dimanapun engkau 
berada.”” (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits ini hasan). 


BALE BEAN SG AV 
BAB 97 
Istikharah dan Musyawarah 
Allah «& berfirman: 
(109 ole IIA 3 ah 


Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu! (OS. Ali- 
Imran (3): 159). 


- 
Ag ot 


To - e o 
PA SO parah 


Dan firman-Nya: Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musya- 
warah di antara mereka. (OS. Asy-Syuura (42): 38). 


EU PA MANA 
LA en Ingatan 





Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3444), hadits ini dishahihkan oleh Albani dalam 
kitabnya “Silsilah Ahadits Shahihah.” 


60 





718. 


Riyadhus/Shalinin 2 


Maksudnya adalah mereka bermusyawarah di antara mereka 
dalam urusan itu. 








- 
. Oa 


SAN SENI Kg se AT Ja SE Jb se 
Sp AL SN aa SPAN Sa Le Ws 
Wp Jai BU BA SUS ja SL Aid Wako, 


SL SIS Oh AU pi SE SIANG 2G Jadi 


Je JESI ( GA ie, laa Pe SIA AI Ia 
- Teten . : PA 08 Sa ang T- Oo, 
ol bs LS Ob SE eri Syaiu la il 
EN EH (ii KL Ap SSS NIA 


23E PAI SG KE Gal at € 3S ai alah 
£— 4 Pn 

SE lay (CERLS GA IE (ae gl dr 

Dari Jabir » dia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah # 
mengajarkan kepada kami istikharah dalam semua urusan 
sebagaimana beliau mengajarkan satu surat Al-Our'an. 
Beliau bersabda: “Jika salah seorang di antara kalian hendak 
memutuskan suatu perkara, hendaklah dia melakukan shalat 
sunnah dua raka'at, kemudian berdoa: “Ya Allah, dengan 
pengetahuan-Mu aku memohon petunjuk, memohon kekuatan 
dengan kekuatan-Mu, dan aku memohon kepada-Mu dari 
karunia-Mu yang agung, karena sesungguhnya Engkau berkuasa 
dan aku tidak berkuasa, Engkau Maha Mengetahui dan aku tidak 
mengetahui, serta Engkaulah yang mengetahui segala yang gaib. 
Ya Allah, apabila Engkau mengetahui perkara ini baik bagiku 
dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir perkaraku —atau beliau 
bersabda: dalam urusanku yang dekat maupun di kemudian 
hari, maka takdirkanlah dia padaku, dan mudahkanlah perkara 


61 








itu untukku, kemudian berkahilah ia untukku. Dan apabila 
Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku, dalam 
agama dan kehidupanku, serta akhir urusanku -— atau beliau 
bersabda: dalam urusanku yang dekat maupun di kemudian 
hari, maka jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah aku darinya, 
dan takdirkanlah yang baik bagiku dimanapun ia berada, 
kemudian jadikanlah aku ridha terhadapnya.” Beliau bersabda: 
“Dan hendaklah dia menyebutkan hajatnya.” (HR. Bukhari) 


asi Ar Bee 3 ata JI ARI Hebat JGA 
84 e- 20 2 - 
PES AA Ip ah SP Ga Lap Nag SG 
SAI ya 


BAB 98 


Anjuran Pergi Menuju Shalat led, Menjenguk 
Orang Sakit, Haji, Berperang, Mengantarkan 
Jenazah, dan Sejenisnya Melalui Satu Jalan 
dan Pulang Dari Jalan yang Berbeda Untuk 
Memperbanyak Tempat-tempat Ibadah 


GAN IS ae in BEI EA 3S J6 2 AS 3 


Helen 


SP ab 3 ga ( Gobl HI la 


23 


38 Diriwayatkan oleh Bukhari (6382), Ibnu Majah (1383), Ahmad (3/344), dan Ibnu Hibban 
(887). 


62 


RiyadhugShalihin 2 


719. Dari Jabir » dia berkata: “Sesungguhnya Nabi & apabila di 
hari raya beliau melewati jalan yang berbeda.” (HR. Bukhari) 








Maksud dari gw! wis adalah beliau &£ berangkat ke tempat 
shalat dengan melewati satu jalan dan pulang melalui jalan yang 
berbeda. 


AA Sab Ia BASE EN Ii AI 3 
MI ma an 2 san 


720. Dari Ibnu Umar «8 Banana Rasulullah #& keluar (dari 
kota Madinah) dari jalan asy-Syajarah, dan masuk dari jalan 
al-Mua'arras, dan apabila masuk Mekkah beliau melewati 
pintu ats-Tsaniyatul “Ulya, dan keluar dari pintu ats-Tsaniyatul 
Sufla.”“0(HR. Muttafag “alaih) 


o 


La He AG S3 LI Hai Abal SG. 


BAB 99 


Anjuran Mendahulukan yang Kanan Dalam 
Segala Hal yang Bersifat Memuliakan 


JG SEIG JG AN 3 LG HN HSE 
Jah ARE maki « JESVG « BAG V dm Js535 
JSYG NI Ge D5 oa 33 BN 5 al 

SS aa « SM LAI 2 « SILANG « ar 
CG HAB SE Aka BA Wa BS 35 ar AN, 


39 Diriwayatkan oleh Bukhari (986). 
40 Diriwayatkan oleh Bukhari (1533) dan Muslim (1257). 


63 


2 3 Pn YA ab aan Te Ie 
€ SI Jo 553 0 UII 2 Gp BS «US X0 3 
an an aa Lea ba naa 
ajah bsd Near HI A3 4 Menma Ia Th 
. 5 Setir Hatta d3 AN 


Seperti wudhu', mandi, tayammum, memakai pakaian, sandal, 
sepatu, celana, masuk masjid, bersiwak, bercelak, memotong 
kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur 
rambut kepala, salam ketika shalat, makan dan minum, berjabat 
tangan, menyentuh hajar aswad, keluar dari kamar mandi (WC), 
memberi dan menerima, dan segala perbuatan yang sejenisnya. 
Dan disunnahkan mendahulukan yang kiri dalam perkara yang 
berlawanan dengan hal-hal yang di atas, seperti membuang 
ingus, meludah ke arah kiri, masuk kamar mandi (WC), keluar 
dari masjid, melepas sepatu, sandal, celana, pakaian, istinja' 
(membersihkan kotoran), dan mengerjakan sesuatu yang 
dianggap kotor, dan segala perbuatan yang sejenis dengan hal 
Itu. 


Allah # berfirman: 

- ad AA PP £ 0. Pa 
DAA HL TLES bal GB Jai menang KS Gaal Ia UU 
SAI 
Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah 
kanannya, maka dia berkata: “Ambillah! Bacalah kitabku (ini)”. (OS. 

Al-Haggah |69J: 19). 
JEN ER EkE RA SRS 
SEA-A as TI 


Yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan 
golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. (OS. Al- 
Wagi'ah (56J: 8-9). 


8 SA PE NN ARA TE RARE AA Pa da An Nana 
YEN Lamo BE JI Span OLS KEB «Ups AMI 3) Li H3 


64 








Riyadhus/Shalihin 2 








Re 2 8 &. - 4 Pe ta KA - 
she (nata d3 al Ga K0 alS LI 
An en Ne 


721. Dari Aisyah es, dia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah #: 
sangat menyukai tayamun (mendahulukan yang kanan dari 
yang kiri) dalam segala urusannya, dalam bersuci, berjalan, dan 
memakai sandal.” (HR. Muttafag 'alaih) 


Ea akah nila PI Jpn AI SIS EJES 


0.3 5315 21 lan « ena Cd. Gi Aa 3 Lag SI Het) 
722. Dari Aisyah ws dia berkata: “Sesungguhnya tangan kanan 
Rasulullah &£ adalah untuk bersuci dan makan, dan tangan kiri 


beliau untuk cebok, dan membersihkan segala yang kotor.” 
(HR. Abu Daud dan lain-lain dengan sanad shahih). 


abad Lebat suatu A3 


0 


(gia 3 Aa alan Ian y AS KU SB 
AE Gina 








723. Dari Ummu Athiyah &, bahwasanya Rasulullah bersabda 
kepada mereka (para wanita) yang memandikan putri beliau & 
(Zainab &s): “Mulailah dengan anggota-anggota badan yang 
kanan dan anggota wudhu'nya”!# (HR. Muttafag “alaih) 


(an 


SS Ja 5 » JB « Pa At) peer FS: 23 NA Pa Na) 
Men ana JK Tas #3 BL AI Tas 


2-02 


AE Jina (« ea kah 


41 Diriwayatkan oleh Bukhari (426) dan Muslim (268). 

42 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (33) dan Ahmad (6/265), hadits ini dishahihkan 
oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 

43 Diriwayatkan oleh Bukhari (1257) dan Muslim (939/42-43). 


65 








724. 


725. 


126. 


44 
45 


46 


Dari Abu Hurairah 2» bahwasanya Rasulullah #&: bersabda: 
“Jika salah seorang di antara kalian memakai sandalnya, maka 
hendaklah memulai dari yang kanan, dan apabila melepas, 
hendaklah dari yang kiri, sehingga anggota bagian kanan 
menjadi yang pertama dalam memakai dan terakhir dalam 
melepas.” “(HR. Muttafag “alaih) 


ang Jai IS SA d5 Ol G3 UN 335 Kai 35 


Pa una 


Sal5 gal alah » 23 So AS) AN Da Kg « 055 033 sll 


Lon ana 


Dari Hafshah ws bahwasanya Rasulullah # menggunakan 
tangan kanannya untuk makan, minum, dan memakai pakaian, 
dan menggunakan tangan kirinya untuk selain itu." (HR. Abu 
Daud, dan Tirmidzi dengan sanad shahih) 


B5 Ad BY IE : sana 3 oa das GA ul 33 
SIG SIS pl og 4 paman Lae ( at USUL « SLS 


PP slab 


Dari Abu Hurairah 2» bahwasanya Rasulullah #: bersabda: 
“Jika kalian memakai pakaian atau berwudhu”, Taka mulailah 
dari anggota badan yang kanan!”“8 (HR. Abu Daud dan Tirmidzi 
dengan sanad shahih). 


TG 


Diriwayatkan oleh Bukhari (5856) dan Muslim (2097). 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (32), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Abu Daud. 
Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1766) dan Abu Daud (4141), lafal hadits ini milik 
Abu Daud. Hadits ini dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


66 


Tel: 


47 





PE Ge afg 2 
MA Sate DAS ala (AN Sen 


3 GNI Ie GAS SL A35 AAN Pa 
IS Aa 233 HN lb TS al nira “2 
Pd ui SIaE5 Kala (HE) LES Pan! aa 

MA Gp kal 


Dari Anas ms bahwasanya Rasulullah #£ mendatangi Mina 
kemudian beliau mendatangi jamrah dan melemparnya, lalu 
beliau mendatangi kemahnya di Mina dan menyembelih hewan 
kurban, kemudian berkata kepada tukang cukur: “Ambillah”, 
sambil menujuk kepada sisi kepala yang kanan kemudian 
yang kiri, kemudian beliau memberikannya kepada orang- 
orang.” (HR. Muttafag 'alaih) 


Dalam satu riwayat disebutkan: Tatkala beliau melempar 
jumrah, menyembelih hewan kurbannya, dan bercukur, 
beliau memberikan rambutnya yang sebelah kanan kepada 
tukang cukur sehingga ia mencukurnya, kemudian beliau 
memanggil Abu Thalhah Al-Anshari radhiyallah anhu, lalu 
beliau &£ memberikan rambut itu kepadanya, kemudian 
beliau menyerahkan kepalanya yang sebelah kiri dan 
bersabda: ”Cukurlah!”, maka ia mencukurnya kemudian 
beliau memberikannya kepada Abu Thalhah sambil bersabda: 
“Bagikanlah kepada orang-orang!” 


Diriwayatkan oleh Bukhari (170), Muslim (1305) Abu Daud (1981), dan Tirmidzi (912). 


67 


BG 3 Aam SG. yes 


Ke au 


BAB 100 
Membaca Basmalah di Awalnya, 
dan Hamdalah di Akhirnya 


- 
NE S0. 


AU pen PI bila d6 JET doi 3 
AE Gita (SA Ula Je Elena IG 





728. Dari Umar bin Abi Salamah #8 dia berkata: Rasulullah #g 
bersabda kepadaku: “Bacalah bismillah, makanlah dengan tangan 
kananmu, dan makanlah dari yang terdekat denganmu!” (HR. 
Muttafag “alaih) 


si si ) BI J5 JB KJ Ugi2 AI 3 Te 3 
at AT) — 2 ah CS ob AG AT) — Si Sat 
D Jus SAI, 5315 Ps ola (( sa Ani AT) H3 Na ari 

48 Diriwayatkan oleh Bukhari (5376) dan Muslim (2022). 


70 





FA 


730. 


49 


50 


Ba An 2 








Dari Aisyah & dia berkata: Rasulullah & bersabda: “Apabila 
salah seorang di antara kalian makan, hendaklah dia membaca 
basmalah!” Jika di awal dia lupa membaca basmalah, maka 
hendaklah dia mengucapakan “s,sis asi ab! aw “ (Dengan 
menyebut nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya.)”” (HR. 
Abu Daud dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata, Hadits hasan shahih) 


0 2 


SE) Ip BEN Ip Lab 2 mt AS 33 
BULAN JB cah 103 33 Me JS Al S3 NA 
be PEN SAB JES BI AE Yg SI Ina YME 
iis AG At Pe 3 (SG 8 SIN Ssi SULII JB S3 

Kama dhay (AE Sam S3 IG 4 alah 


Dari Jabir am» dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah &: 
bersabda: “Apabila salah seseorang masuk rumahnya kemudian 
dia menyebut nama Allah (membaca basamalah) ketika masuk, 
dan ketika makan, maka setan berkata kepada teman-temannya: 
Kalian tidak punya tempat bermalam dan tidak punya makan 
malam.” Akan tetapi jika dia memasuki rumahnya dan tidak 
menyebut nama Allah ketika masuk, maka setan berkata kepada 
teman-temannya: “Sesungguhnya kalian mendapatkan tempat 
bermalam.” Dan jika orang itu tidak menyebut nama Allah ta'ala 
ketika makan, maka setan berkata kepada teman-temannya: 
“Sesungguhnya kalian mendapatkan tempat bermalam dan 
makan malam.”3 (HR. Muslim) 


- AA 


ta Ht Jp Gets JB, 


0 


P23 Anta 3 





Pa pe ea ee ul 


Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (3767) dan Tirmidzi (1859), dan dishahihkan 


oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 
HR. Muslim (2018), Abu Daud (3765), Ibnu Majah (3887), dan Nasa'i dalam kitab “Amal 
yaumi wal lailah” (187). 


Pa Bini 


SAR (EN Sh BI SE Sala Uh H3 
ai US gai aa wan di Idi SA Lai 
ol AA Jis Bl SI) Ai Den JUS «san jet 
Va ISA KASI oke AL UG 0S NS IN Lal BEN 
oa SIA 0 Jai Ta bb AS « Lang Sa 


- 
PR 


F - Pa ena LL 0 - La” 3 PP Ea t 
AIA S3 3 aah Oa BO ag gadi KAL 
» ema ola IS JS 


731. Dari Hudzaifah as dia berkata: “Sesungguhnya jika kami 
menghadiri hidangan makanan bersama Rasulullah #£, maka 
kami tidak meletakkan tangan kami (di atas makan) sehingga 
beliau terlebih dahulu meletakkan tangannya di atas makanan 
tersebut. Suatu ketika kami pernah menghadiri hidangan 
makanan bersama beliau &£, tiba-tiba datang seorang budak 
perempuan dan seolah-olah dia didorong, budak itu langsung 
meletakkan tangannya di atas makanan, lalu Rasulullah #e 
memegang tangannya. Kemudian datang seorang badui seolah- 
olah dia didorong, dan beliau langsung memegang tangannya, 
seraya bersabda: Sesungguhnya setan itu mencari kehalalan 
makanan yang tidak disebut nama Allah ta'ala atasnya. 
Sesungguhnya setan datang melalui perantara wanita budak 
ini untuk mencari kehalalan makanan, maka aku mencegahnya. 
Kemudian setan datang dengan perantara laki-laki ini untuk 
mencari kehalalan makanan, sehingga aku mencegahnya. Demi 
Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, sesungguhnya tangan 
setan itu berada dalam genggaman tanganku bersama dengan 
kedua tangan wanita dan seorang badui ini.” Kemudian beliau 
2 menyebut nama Allah, lalu makan.”5! (HR. Muslim). 


51 HR. Muslim (2017), Abu Daud (3766), Nasa'i dalam kitab “Amal yaumi wa lailati” (273), dan 
Al-Hakim (4/108). Arti &» dalam hadits di atas adalah bergegas seolah-olah ada orang lain 
yang mendorongnya. 


72 


732. 


733. 


52 


53 


Riyadhus/Shalihin 2 


3 


- 
Gt 0 


4 Ae Tete a Buta og 





a 


PP NN SN ea Papan ANA aa Pan Netrta Ina Bgn 
US AYI aah Ip GS SE 3 H3 JSI J3 
Sena ab Ea a an An Ne en aa PN TI Ta 
IE BE Ulos ea Alai AM nan IL LA JI 35 

: G4 0 5 SA TK 3 Ta Tn - 
(Gabah AL AA AI Gal 353 UAS A22 JSG OUasSI JG) 


- 


Hah 535 He lan 
Dari Umayyah bin Makhsyi ash-Shahabiy &s dia berkata: “Ketika 
Rasulullah # sedang duduk, seorang laki-laki makan namun dia 
tidak menyebut nama Allah sehingga makanannya tinggal satu 
suapan. Ketika orang itu akan memasukkan makanan tersebut 
ke dalam mulutnya, dia berkata: osis dg 4 al cw (dengan 
nama Allah pada awalnya dan pada akhirnya), maka Rasulullah 
#5 tertawa dan bersabda: “Tidak henti-hentinya setan makan 
bersama orang itu. Ketika dia menyebut nama Allah, maka 
setan langsung memuntahkan apa yang ada dalam perutnya.” 
(HR. Abu Daud dan Nasai) 


- - 
“ - 


” BA TU NA Ha - £ 82 ig 20 4 - T eng 
latah ISU BE AMI IIA OS AJE ES AMIN 3) LAS G3 
2 ? pad . Ba Ma BN » Oo, AG - 08 0 3 
BEI J3 Jl ESA ISU Pnel Ata CA Ia Tian 


JAS ES) HI, AI AG (GUSI A3 PS) 
Wa 


- 


Dari Aisyah es dia berkata: “Ketika Rasulullah ## makan bersama 
dengan enam orang sahabatnya, tiba-tiba datanglah seorang 
badui lalu dia makan dengan dua suapan, maka Rasulullah £5 
bersabda: “Seandainya orang itu menyebut nama Allah, niscaya 
makanan itu cukup untuk kalian.”? (HR. Tirmidzi, ia berkata: 


Hadist dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (3768), Nasa'i dalam Kitab “Amal yaumi wal 
lailah” (282), Ahmad (4/336), dan Al-Hakim (4/108), hadits ini dikategorikan sebagai hadits 
dhaif oleh Albani dalam Dhaif Sunan Abu Daud. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1858), Ibnu Majah (3264), Ahmad (6/143), dan 


73 








734. 


735. 


: & 
21 | 0 - 


TA 


- 


A0 KAN) JG NU & (3) Ss 2 SA $- B3 Xa 


- 
S0. - 


IE MAA NG BA Yen se 
@Edlely (3 


Na 


Dari Abu Umamah 2 bahwasanya ketika Nabi &: mengangkat 
hidangannya, beliau berdoa: “Segala puji bagi Allah dengan 
pujian yang banyak, bagus, dan diberkahi. Allah tidak dicukupi 
oleh siapa pun, tidak ditinggalkan oleh siapa pun, dan 
dibutuhkan oleh siapa pun, wahai Rabb kami.” (HR. Bukhari) 


KANG) BEAN 535 JG J6 B3 al oi AA 


58 Yg IE AE ia 3 daa pea SA KS “3 


Ka 


AA 2. e Pa aa ad 7 Ba 
Eat » JBg «Gia, 5815 ls, (( A3 iya PAT La jAb 


AS 


Dari Mu'adz bin Anas m5» dia berkata: Rasulullah #&: bersabda: 
“Barangsiapa yang makan suatu makanan kemudian berdoa: 
“Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku makanan ini, 
dan telah menganugerahkannya kepadaku dengan tiada daya 
dan kekuatan dariku”, maka akan diampuni dosanya yang telah 
lalu.?$ (HR. Abu Daud dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata: Hadits 
hasan) 


al-Hakim (4/108), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


54 


55 


HR. Bukhari (4558), Abu Daud (3849), Tirmidzi (3456), Ibnu Majah (3284), dan al-Hakim 
(4/136). Al-Khatthabi berkata di dalam Ma'alimus Sunan (4/261) sabda Nabi & yang ber- 
bunyi cie os ..... maksudnya adalah bahwa Allah : Yang memberi makanan dan memberi 
kecukupan, sedangkan Allah tidak membutuhkan orang yang memberi makanan kepada- 
Nya dan tidak pula memberi kecukupan. Kemudian sabda beliau yang berbunyi £45 Y5 
adalah Allah tidak pernah menyia-nyiakan permohonan hamba kepada-Nya dan hamba 
merindukan apa yang ada di sisi-Nya. 

Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (4023), Tirmidzi (3458), dan dishahihkan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


74 








Badak 2 





Ana Hemat pall Lili Y SG AA 


BAB 101 


Anjuran Memuji Makanan dan 
Larangan Mencelanya 


8. 


ali bab 3d II SE Jb cam BIA ul 3 


Te 


Lha Jia SA AA Op LSI SSI 


736. Dari Abu Hurairah 25 dia berkata: “Rasulullah 18: tidak pernah 
mencela makanan sama sekali, jika beliau menyukainya maka 
beliau memakannya, dan jika beliau tidak suka terhadapnya, 
maka beliau meninggalkannya.” (HR. Muttafag 'alaih) 


JAN bata La AN Jangan BA 3 
ni Kanaan BD dang «IS JAR Ka EA 
» bma ola ( 


737. Dari Jabir »» bahwasanya Nabi &£ pernah menanyakan lauk 
kepada keluarganya, maka mereka menjawab: “Kami tidak 
memunyai lauk kecuali cuka.” Beliau lalu memintanya dan 
makan berkuahkan cuka, kemudian beliau bersabda: “Sebaik- 
baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka.” (HR. 
Muslim) 


ab BI GA GAS dala AS IA IS RA 


BAB 102 
Sikap Orang yang Berpuasa 


56 HR. Bukhari (5409), Muslim (2064), Abu Daud (3763), dan Ibnu Majah (3259). 
57 HR. Muslim (2052), Abu Daud (3820), Tirmidzi (1840), dan Nasa'i (7/14). 


15 





738. 


58 


Apabila Diundang Makan 


SIN 333 BI) AI Ije5 JB 206 mma SIA & Si 
dl ( gabas DIait SS Ip Jk Las SS 36 Lai 


03? 0. 0 0. e a02 P o. P PEG Et ab 
ISS (lada) A3 4 pad Ika) A35 BUMI JE 
Dari Abu Hurairah »» dia berkata: “Rasulullah & bersabda: 
“Jika salah seorang di antara kalian diundang, maka hendaklah 
dia memenuhi undangan itu! Apabila ia berpuasa hendaklah ia 
mendoakan, dan apabila tidak berpuasa hendaklah ia ikut makan.”58 
(HR. Muslim) 


Para ulama berkata: Maksud dari pasta adalah hendak dia men- 
doakan, dan maksud dari sxkuts adalah hendaklah dia makan. 
PA lab II G3 ip Sah SG. IBAN 


BAB 103 


yang Dikatakan Oleh Orang yang 
Mendapat Undangan yang Diikuti Oleh 
Orang yang Tidak Mendapatkannya 


- 


Naa 5 Pal AN S3 IE M3 DI SALA 
Sim) BE IE sa ka, sasa MAS AA gadi 
GIS ok IE M3 ag DI SE SI Ii Op EA ia 


AB na la 


KEKAN 


HR. Muslim (1431) 


16 


Riadi Aa 2 


739. Dari Abu Mas'ud al-Badri »5 dia berkata: “Rasulullah &- pernah 
diundang seseorang untuk jamuan makanan yang dia siapkan 
untuk lima orang, lalu mereka diikuti oleh seseorang, maka 
tatkala orang tadi sampai di pintu, Nabi &- bersabda: ”Sesung- 
guhnya orang ini mengikuti kami, jika kamu mau, kamu bisa 
mengijinkan dia, dan jika kamu menghendaki (agar dia pulang) 
maka dia akan pulang.” Tuan rumah berkata: “Sesungguhnya 
saya mengijinkannya, wahai Rasulullah.” (HR. Muttafag “alaih) 


At pe aa la Ka JI LG 
BAB 104 


Makan yang Terdekat, Menasehati dan 
Mendidik Orang yang Tidak Bagus Makannya 


0 A- 


MI ae PES Ala doi ie 3g 
Jepan PAK € 


ee “3 


740. Dari Umar bin Abi Salamah #8 dia berkata: “Saya adalah 
seorang anak kecil yang berada di bawah asuhan Rasulullah #:, 
tangan saya (ketika makan) menjelajah semua bagian nampan 
panjang, lalu Rasulullah & bersabda kepadaku: “Wahai anak 
kecil, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, 
dan makanlah dari yang terdekat denganmu!” (HR. Muttafag 
'alaih) 


59  HR.Bukhari (5434) dan Muslim (2036), lafal hadits ini milik Muslim. 
60 HR. Bukhari (5376) dan Muslim (2022). 


71 


741. 


Sabda Nabi #8 jul dengan mengkasrahkan huruf “Tha”, 
artinya menjulurkan tangan ke semua bagian nampan yang 
panjang. 


Jua BJ Ips Te JAN: "3 GA yaaa 5 
BI) JG. EL Y JB (Sena 3) Merr 
Dekan ea Pa Ya 


Dari Salamah bin Akwa' #5, bahwasanya ada seorang laki-laki 
yang makan dengan tangan kirinya di samping Rasulullah s5, lalu 
Rasulullah &£ bersabda: “Makanlah dengan tangan kananmu!” 
Orang itu berkata: “Saya tidak bisa.” Nabi bersabda: “Semoga 
kamu tidak bisa melakukannya!” Tidak ada yang menghalangi 
orang itu kecuali karena sombong. Akhirnya orang itu benar- 
benar tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. (HR. 
Muslim) 


iolam JSI ISI Lawgoig A3 RA 3 2 AN DG 0 


aah3, GL Y 


BAB 105 


Larangan Makan Dua Butir Kurma Atau 
Sejenisnya Apabila Makan Bersama-sama 
Kecuali dengan Izin Sahabat-Sahabatnya 


da as AA SEA IE 3 KE IE 


ea 


aa Ig ISU ori La RI BB AS oi AN AS OS, 
ba bisa AI PA AI: Ii aa ye LB 


- 
ala 
es 
- 


78 





PN eri 2 








742. Dari Jabalah bin Suhaim dia berkata: “Kami mengalami musim 


743. 


61 
62 


paceklik bersama Ibnu Zubair, tiba-tiba kami mendapatkan 
rizki berupa kurma. Ketika kami menikmati kurma tersebut, 
Abdullah bin Umar «8 lewat, lalu berkata: “Janganlah kalian 
makan dua butir kurma sekaligus, karena Nabi &£ melarang 
makan dua butir kurma sekaligus.” Kemudian dia berkata: 
“Kecuali orang itu minta izin kepada kawannya.”S!(HR. 
Muttafag “alaih) 


3 


A35 JS 3 Aa MG UGT 


BAB 106 


Tuntutan Bagi Orang yang Makan 
Namun Tidak Merasa Kenyang 


8 IPNU As Daan 00 0 
Na 3 JA A3 


ENY (Gp Sa) JET 2 SE da 


- 


lp (ai Pa Se Si al Benr aah ar PE » 


335 A 
Dari Wahsyi bin Harb 5, bahwasanya para sahabat Rasulullah 
#£ berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan, 
namun tidak merasa kenyang?” Nabi menjawab: “Barangkali 
kalian makan sendiri-sendiri.” Para sahabat menjawab: “Ya.” 
Nabi bersabda: “Berkumpullah kalian atas makanan kalian, 
dan sebutlah nama Allah pada makanan kalian, niscaya kalian 
akan mendapatkan berkah dari makanan itu.” (HR. Abu 
Daud) 


HR. Bukhari (5446) dan Muslim (2045). 
Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (3764), Ibnu Majah (3286) dan Ahmad (3/105), 
dan hadits ini dishahihkan oleh Albani di dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


79 





744. 


63 


SIS 38 AI TAN CL Ipa JL AI LGA 
Lelang 


BAB 107 


Anjuran Mengambil Makanan Dari Pinggir 
Piring, Dan Larangan Makan Dari Tengahnya 


Ja LS AE ina (Ul Ula JS HE V3 ta 


Dalam bab ini terdapat sabda Nabi #&£ yang berbunyi: “Dan 
makanlah dari yang paling dekat denganmu!” (HR. Bukhari 
dan Muslim sebagaimana yang telah disebutkan pada bab 
sebelumnya). 


Aa da IE EA) EA AE 


- 


Pena un 


« AG Sal5 Fi ola (alang Ka NG Y, Me arird ip nee $ 
- al “2 » o - - 

( an YES EA) 13 

Dari Ibnu Abbas 25 dari Nabi &£ beliau bersabda: “Keberkahan 
itu turun di tengah-tengah makanan, maka makanlah dari 


pinggirnya, dan jangan makan dari tengahnya” (HR. Abu daud 
dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata: Hadits hasan shahih). 


8 3 PA bana daa ANN 0 
PA er uan mbak ag aan ama 

-nA As Ia La ly KG Lela 2G 
en, Nana 353 3G ama kali 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (3772), Tirmidzi (1805), Ibnu Majah (3277), 
Nasa'i di dalam al-Kubra (6762), dan Ibnu Hibban (5245), dan hadits ini dishahihkan oleh 
Albani di dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


80 


745. 


64 





Riyadhus/Shalihin 2 
SP HE AN pon IS Lela ola Le Tati Sa da 
Iran SEA (as bt ati ih la usa alas dn 
SI JA (Oa BS 3 LAS GA Sa lag da 








4353 JI AS UE (33) 


Dari Abdullah bin Busr »s dia berkata: “Nabi 2 memunyai 
piring (nampan) besar yang disebut al-Gharra' yang diangkut 
oleh empat orang laki-laki. Tatkala masuk waktu dhuha, dan 
mereka telah selesai melaksanakan shalat dhuha, dihadirkanlah 
piring (nampan) tersebut dan sudah diisi tsarid (roti dan 
kuah), maka para sahabat duduk berkumpul mengelilingi piring 
tersebut. Tatkala mereka sudah berjumlah banyak, Rasulullah 
285 berlutut, lantas ada seorang badui yang berkata: “duduk apa 
ini?” Rasulullah # menjawab: “Sesungguhnya Allah 4 telah 
menjadikanku sebagai seorang hamba yang mulia, dan tidak 
menjadikanku sebagai orang yang sombong dan pembangkang.” 
Kemudian beliau bersabda: “Makanlah kalian dari pinggir 
piring, dan janganlah makan dari tengahnya niscaya kalian akan 
mendapatkan keberkahan dalam makanan ini.” (HR. Abu 
Daud dengan sanad yang bagus) 


SE ISU Lah LG AA 


BAB 108 
Makruh Makan Sambil Bersandar 


- 


g AS Be AN, tr PA Di na 
D5 UI San JB LJB 0 m3 AM MAS 3 Hah LL F3 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (3773) dan Ibnu Majah (3263), dan hadits ini 


dishahihkan oleh Albani di dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


81 





746. 


747. 


65 
66 


Wal (JT 


€atoad alloy AE MAA ERA Pellenil GA MAA SE AAN J6 
Ga ENI A3 3 JAAS WAGI lbgll AS AAS YA SL 106 
5. Do Ega PA NETA 2 - 2 Pe o, Sg 
SALA DAS IA KI Jln lab IA Gay AAS Ja pda 
Na 2. TA AA da biang Len an AG Ti ek 

IM Kai IE JA ja ESAI OT Il eras IA, 


Dari Abu Juhaifah Wahb bin Abdillah 2 dia berkata: Rasulullah 


ge bersabda: “Saya tidak makan sambil bersandar.” (HR. 
Bukhari) 


Al-Khattabi berkata: :,sa di sini maksudnya adalah duduk ber- 
sandar pada alas empuk yang ada di bawahnya. Dia berkata: 
“Maksudnya adalah bahwa beliau #&£ tidak duduk di atas alas 
yang empuk-empuk atau bantal sebagaimana orang yang ingin 
makan banyak, akan tetapi beliau & duduk di atas satu kaki, 
sedangkan kaki yang lain ditegakkan (diberdirikan), kemudian 
beliau makan secukupnya.” Ini merupakan pendapat al- 
Khattabi, sedangkan ulama yang lainnya mengisyaratkan bahwa 
«Sau adalah duduk condong atau miring pada lambungnya. 


# Hau PIA an PA 2 aa - 3 AG PU AA KG... 
H3 ISU Lia Ladlr SEB AMI Ia Cah JB B3 el 333 
. Hama ola, 


SU On Co UN Gem GAM Gara) 


Dari Anas »s dia berkata: “Saya pernah melihat Rasulullah 
#: duduk ig'a (nongkrong) sambil makan kurma.” (HR. 
Muslim) 


yaa adalah orang yang duduk dengan meletakkan pantatnya 


HR. Bukhari (5398), Abu Daud (3769), dan Tirmidzi (1830). 
HR. Muslim (2044). 


52 





Ban 2 


pada tanah dan menegakkan kedua lututnya. 
al Ata —A LNG JSI ASI DNA 
inna! Ga Heetaly Late Ja Lepeis alS3 (pal 
SKI Ugonamng Lks Ata Sain 2 Lali JAN, IE, 
Layaba pad AeladL 


BAB 109 


Disunnahkan Makan dengan Tiga Jari, 
Menjilat Jari-jemari, dan Makruh Mengusapnya 
Sebelum Dijilat, Anjuran Membersihkan 
Piring dan Mengambil Butir yang Jatuh 
Darinya, Anjuran Memakan Makanan yang 
Jatuh dan Boleh Mengusapkan Tangan 
Setelah Itu Pada Lengan, Kaki dan Lainnya 


sd 3 $ ena n NA : Ha AK na HN @. 0 ta 
Lelah ASUS JSI IP) EN Jp JET 3 yaa gl 3 
PAN Am 2 RA PA 

748. Dari Abdullah bin Abbas #8 dia berkata: Rasulullah &£ bersabda: 
“Apabila salah seorang di antara kalian selesai makan, maka 
janganlah dia mengusapnya sehingga dia membersihkannya 


dengan mulutnya atau menjilatkannya kepada orang lain.” (HR. 
Muttafag “alaih) 


Saja Da aa agan “ Kata NP Tt « - o 0 0... 
8 ISU 385 AMI Ia Cah JB 3 CU ep LS S3 


67 HR. Bukhari (5456), Muslim (2031/129), Abu Daud (3847) dan Ibnu Majah (3269). sabda 
nabi yang berbunyi kixb is bertujuan agar dia mendapatkan berkah dari makanan itu. 


835 








749. 


750. 


751. 


68 
69 
70 


al G3 Bb ala 
Dari Ka'ab bin Malik w» dia berkata: “Saya pernah melihat 


Rasulullah #: makan dengan tiga jari, jika beliau telah selesai, 
maka beliau menjilatnya.”"8 (HR. Muslim) 


J3 ERA mL gak AN SE AN ap ol am HE 3 
bana sa Sa en SA 35 se par 
"bea alay (SPI Kala GB Om Y SI) 


Dari Jabir a» bahwasanya Rasulullah #:- memerintahkan 
menjilat jari-jari dan piring, dan bersabda: “Sesungguhnya 
kalian tidak mengetahui di bagian manakah keberkahan itu ada 
pada makanan kalian.” (HR. Muslim) 
Gegana SOP naa Ae nb an mann De ag 
Ui LB 4 ASASI Li C3 II) JB RE AI Ian Ol 
- - G PEN DL 11 Aa PG 5.3 0. 
Febi V3 ORA GEN NASI GI Iya Up OS Le Jas 


3G. 


S- Ong 0. 5 2 MEA 8. o aa 
ASI aolab SS ENY EP LA GRI ES Jana Nu 


. Haa ola, (« 


Dari Jabir »» bahwasanya Rasulullah &: bersabda: “Apabila 
suapan salah seorang di antara kalian jatuh, maka hendaklah 
ia mengambilnya, kemudian membersihkan kotoran yang 
menempel padanya, lalu memakannya, dan janganlah ia 
membiarkan makanan itu untuk setan. Dan janganlah ia 
mengusap tangannya dengan sapu tangan sehingga menjilatnya, 
karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di bagian manakah 
keberkahan itu ada pada makanannya.” (HR. Muslim) 


- 
P 
ben 20 


ana Sa 4 ar er 2 2 “ria NIA : Ho - 
JS Kis (SAI Inang Ola Op) JB «BB al J3 Ol A03 


AN 


Pn BA Ba TEA aa aan Ip Udan “A3 ea 
SIA Kail Saka ISP « dalah Jis ouan) CLS oya em 


HR. Muslim (2032) dan Abu Daud (3848). 
HR. Muslim (2033). 
HR. Muslim (2033/134). 


84 








FA YA 


J5: 


Ne em 2 





oU IU GERY US SB Ia tp ISU an aar 
alay (ESAI Malah SI 3 Hai Y Ob Kanlet GAAE #3 Bb 


Dari Jabir sa» bahwasanya Rasulullah &: bersabda: “Sesung- 
guhnya setan mendatangi salah seorang di antara kalian 
dalam segala urusannya, sampai dalam masalah makannya. 
Maka apabila suapan salah seorang di antara kalian jatuh, 
hendaklah dia mengambilnya, dan membersihkan kotoran yang 
menempel padanya, kemudian memakannya, dan janganlah ia 
membiarkannya untuk setan. Jika dia telah selesai makan, maka 
hendaklah ia menjilat jari-jarinya, karena sesungguhnya dia 
tidak mengetahui di bagian manakah keberkahan itu ada pada 
makanannya.” (HR. Muslim) 


SAS jd Latah JA Ud Jo BE SE A33 
Lean Kan «RAS st TR ELANG y nata «SAN 
aa! Sun WN Yg GS, 

"lela ( Tya #Kaub DA MET D Ju, 


Dari Anas 2» dia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah &: apabila 
makan suatu makanan, beliau menjilat jari-jarinya tiga kali, 
dan bersabda: “Apabila suapan salah seorang di antara kalian 
jatuh, maka hendaklah ia mengambilnya dan membersihkan 
kotoran yang menempel padanya, lalu memakannya, dan 
janganlah ia membiarkan makanan itu untuk setan.” Dan beliau 
memerintahkan kami agar mengusap-usap piring (dengan 
tangan lalu menjilatnya) dan beliau bersabda: “Sesungguhnya 
kalian tidak mengetahui di bagian manakah keberkahan itu ada 
pada makanan kalian.””? (HR. Muslim) 





71 
72 


HR. Muslim (2033/135) dan Ibnu Majah (5229). 
HR. Muslim (2034), Abu Daud (3845), dan Tirmidzi (1803). 


85 





13. 


73 
74 


754. 


. AA Ea al op ME Lala JA yi ata 5 333 
Aa Ji VE TN SN JBS UI 
apa ET Jala Gp Alia Ga Ui «5 


GI ola, . Ls Ye An 2) « Klas, 


Dari Sa'id bin al-Harits bahwasanya dia bertanya kepada Jabir 
tentang wudhu' karena makan sesuatu yang dibakar dengan api 
(dimasak), maka dia menjawab: “Tidak wajib, karena kami pada 
zaman Nabi sz benar-benar tidak mendapatkan makanan seperti 
itu kecuali hanya sedikit, dan apabila kami mendapatkannya, 
kami tidak memiliki sapu tangan kecuali telapak tangan, 
lengan, dan telapak kaki kami, kemudian kami shalat dan tidak 
berwudhu' lagi.” (HR. Muslim) 


@ladali GAS Ga PAKE GA 


BAB 110 
Memperbanyak Tangan di Atas Makanan 


AS yA Ab D BBB Al Js35 SETEL LA na 
(EI SS SI Ab, «BSI 


Dari Abu Hurairah » dia berkata: “Rasulullah #&: bersabda: 
“Makanan dua orang cukup untuk tiga orang, dan makanan tiga 
orang cukup untuk empat orang.” (HR. Muttafag 'alaih) 


JIN elab )) da an JB AS 
ASI INI Pb INI AK ENI R3 «GNI AK 


“ 


HR. Bukhari (5457). 
HR. Bukhari (5392) dan Muslim (2058). 


96 








Bade 2 
(GI 


756. Dari Jabir ms» dia berkata: Saya mendengar Rasulullah &: 
bersabda: “Makanan satu orang cukup untuk dua orang, 
makanan dua orang cukup untuk empat orang, dan makanan 
empat orang cukup untuk delapan orang.””? (HR. Muslim) 


- 
.$ 


UNI uv 6 PS Aoa SA Ssi SG. 1 
pi Ode SUV ISI Hoetunlg CUYI 3 etil Al S9 
Coeimadl AG er YU 


BAB 111 


Adab Minum dan Sunnah Bernafas Tiga Kali 
di Luar Bejana dan Makruh Bernafas di Dalam 
Bejana, dan Anjuran Memutar Bejanan ke 
Samping Kanan dari Orang yang Pertama 


UNA 3 IE OS EM Soe ola ud 33 


757. Dari Anas 5» bahwasanya Rasulullah &£ bernafas tiga kali ketika 
minum.” Maksudnya bernafas di luar bejana. (HR. Muttafag 
“alaih) 


lan Is KY pang gt SE JE 3 AE 

« Hi Pi BJ Peang « KENA Pe Panai e « naa 38 

an TES Sejati » J3 c AI ola (2 53 5 5 Hah 

758. Dari Ibnu Abbas «8 dia berkata: Rasulullah &e Besa “Ja- 


75 HR. Muslim (2059), Tirmidzi (1820), dan Ibnu Majah Sana 
76 HR. Bukhari (5631) dan Muslim (2028). 


81 








799: 


760. 


TNI 


78 
79 


nganlah kalian minum sekaligus seperti minumnya unta, akan 
tetapi minumlah dua kali, atau tiga kali, dan bacalah bismillah 
jika kalian akan minum, dan bacalah al-Hamdulillah jika selesai 
minum.” (HR. Muttafag “alaih) 


0. 


Ale Gita WP EN GEA: 23 


SE 33 ae SNN 
2. 


Dari Abu Oatadah &s bahwasanya Nabi & melarang bernafas di 
dalam bejana (tempat minum).”' Maksudnya bernafas di dalam 
bejana (gelas) ketika minum.(HR. Muttafag “alaih) 


0 


ai PA H3 yah 3 Aa Jo: 2 1 33 


Oo. 


In AN IN An SKA Oa Et aa 
LE gama ( JNE HR Aim) 


EA Us li 


Dari Anas »» bahwasanya Rasulullah &£ diberi susu yang telah 
dicampur dengan air, di sebelah kanan beliau ada seorang badui, 
sedang di sebelah kiri beliau adalah Abu Bakar 2s, lalu beliau 
## meminumnya, kemudian memberikannya kepada orang 
badui seraya berkata: “Yang kanan, terus yang kanan.” (HR. 
Muttafag 'alaih) 


Ss Sa » adu Haa Ju al Ka Koni 33 


Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (1885), hadits ini dikategorikan sebagai hadits dhaif 
oleh Albani di dalam Silsilah Hadits Dhaif-nya. 
HR.Bukhari (5630) dan Muslim (267). 
HR.Bukhari (1352, 5612) dan Muslim (2029). 


58 





Bada, 2 





ME Sia gm BAY diy V DAN IE (Spa pati 
EA jam Lali HE J3 1 


Gg X9 


. 3 AE API Lag. 2x53 (CE sala 
761. Dari Sahl bin Sa'id 25, sesungguhnya Rasulullah & diberi mi- 
numan, lalu beliau meminumnya, sementara di sebelah kanan 
beliau ada seorang anak kecil dan di sebelah kirinya ada beberapa 
orang yang orang tua, maka Nabi & bersabda kepada anak kecil 
itu: “Apakah kamu izinkan aku berikan kepada mereka?!” Anak 
itu menjawab: “Tidak, demi Allah, saya tidak akan memberikan 
bagian saya darimu kepada siapa pun!” Maka Rasulullah & 
meletakkannya pada tangan anak itu.?'(HR. Muttafag 'alaih). 
Anak kecil yang berada di samping kanan Rasulullah &£ itu 
adalah Ibnu Abbas «2. 


- 


ad & 25, - -. £ 0 o 2 Ne Pa 
KAS dal SG Lagpuig TAI ab Iya Sid LAS DGN 
CA 3 


BAB 112 


Makruh Minum dari Mulut Oirbah dan Sejenisnya, 
dan Hal Itu Adalah Makruh Tanzih Bukan Haram 


ear Aa ia GE PA San Baen 0... £ 

MEA 35 BE al Say HB 3 GAS Kah al 36 

Hee ya NAN U tan an eat 

RIS Git Ula Dipa & Un yah DAS Sang 3 BERANI 

762. Dari Abu Sa'id Al-Khudri »» dia berkata: Rasulullah #8: melarang 


meminum langsung dari mulut geribah (ngokop-jawa) yaitu 
dengan memecahkan (membuka) sedikit mulut geribah lalu 


80 HR.Bukhari (2351) dan Muslim (2030). 


89 





meminum langsung darinya.”'! (HR. Muttafag “alaih) 


9 


Panen SA Pee s8 BA AA 
sela aa ATA aa 


763. Dari Abu Hurairah & dia berkata: “Rasulullah &: melarang 
seseorang minum janeanan dari mulut geribah Ban an 
Muttafag 'alaih) 


T 3 2 Bana Di s2 3 TE San 0. 
CE AS 3 MEI LA ab ob LAS 33 


SB E25 LG B3 3 Ia 533 PB Iyan SE SS 


A2 ES SAS) "lie SAMA Ap . Eala U3 


A5 2 As Fa Dike 2 o - 2 0 Na Pn aa P5 
Samaig 0 SPG EU Iya 3 ana BA Neilas US 
AN PAN Pa RA Ae Aa SP en ARE ra SN P2 . 
OBASII «IG OLS AS Sa SAS lia . JKN ,5 
SEL AG JASYG Jaa OLI OLI 


764. Dari Ummu Tsabit Kabsyah mini Tsabit saudari Hassan bin 
Tsabit «3 berkata: “Rasulullah &: pernah masuk ke rumahku 
dan minum dari mulut bejana yang tergantung sambil berdiri 


lalu aku mengambilnya dan memotong mulut bejana tersebut.” 
(HR. Tirmidzi, ia berkata: “Hadits Hasan Shahih) 


Ummu Tsabit memotongnya agar bisa menjaga dan menghimpun 
bekas mulut Rasulullah #&- untuk diambil berkahnya dan 
menjaganya dari kesia-siaan. Hadits ini menunjukkan arti 
kebolehan minum langsung dari mulut girbah, sedangkan dua 
hadits sebelumnya menjelaskan cara yang paling utama dan 
SempUrNa. sakci al!!g 





81  HR.Bukhari (5625) dan Muslim (2023) 

82  HR.Bukhari (5628) dan Al-Hakim (4/140), hadits ini tidak diriwayatkan oleh Muslim. 

83 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1892), Ibnu Majah (3422), dan dishahihkan oleh 
Albani di dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


90 


765. 


766. 


84 


85 





Ta Ge ana 2 
Hoek 3 EM GS SUN 


BAB 113 
Makruh Meniup dalam Minuman 








AI BS sea SA ad 
VI JE (BAN JS UN Un AMA Nas dus 
SARAN 3G (C3 HE ISI FAT ot) 1JE $ da3 Oi Sa GI 

Ge N NA) :Jtg « 
Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi & melarang untuk 
meniup ke dalam minuman. Kemudian seorang laki-laki berkata, 
“Lalu bagaimana bila aku melihat kotoran di dalam bejana?” 
Beliau bersabda: “Kalau begitu, tumpahkanlah!” Ia berkata lagi, 
“Sungguh, aku tidaklah cukup kenyang dengan sekali tarikan 
nafas.” Beliau bersabda: “Kalau begitu, jauhkanlah bejana 


(tempat untuk minum) dari mulutmu?” (HR. Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan shahih) 


23 


(«( (nana )) J3 « Paha Is $ ee 


Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi & melarang untuk bernafas dalam 
bejana atau meniupnya.5 (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits 
hasan shahih) 


Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi (1887), Ahmad (3/32) dan Malik dalam Muwattha' 
(2/925). Hadits ini dikategorikan sebagai hadits hasan oleh Albani di dalam Shahih Sunan 
Tirmidzi. Sabda Nabi #£ yang berbunyi 3x! artinya kotoran, dan Wi ai adalah tumpahkan- 
lah, dan cas! 4 adalah jauhkanlah. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (3728), Tirmidzi (1888), dan potongan dari had- 
its Ibnu Majah (3428) dan Ibnu Hibban di dalam shahihnya (5292), hadits ini dikategorikan 
sebagai hadits shahih oleh Albani di dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


91 


JAANG JAS SI 33 6 SA NG AS DG AN 
dd LAI 


BAB 114 


Boleh Minum Sambil Berdiri dan yang Paling 
Utama Adalah Minum Sambil Duduk 


MOYEMAN LES SAS ap 
Dalam bab ini adalah hadits Kabasyah di atas." 


- 
SE 


Pa (3 Ie ES Ea JB 23) Tn 


Dari Ibnu Abbas 2» anhuma dia berkata: “Saya memberikan 
air zamzam kepada Nabi #, lalu beliau meminumnya sambil 
berdiri.” (HR. Muttafag “alaih) 


S3 EN Hp ama Ie AJE 3 IN 33 
olay.. HS ph US js ON Ie Eh HL Lasa 


Dari An-Nazal bin Sabrah »» dia berkata: “Ali »» pernah datang 
dan berdiri di depan pintu rahbah, lalu dia minum sambil berdiri. 
Setelah itu dia berkata, “Sesungguhnya aku pernah melihat 
Rasulullah &- melakukannya sebagaimana kalian melihatku saat 
ini.” (HR. Bukhari) 


8 0 o - £ 33 - Th Ha o ara 
GA IE RE N Ip 3 3 ES ED 3 


HR. Bukhari (1637), Muslim (2027), Tirmidzi (1883), dan Nasa'i (5/237). 
HR. Bukhari (5615), Abu Daud (3718), dan Nasa'i (1/84). 


92 


769. 


770. 


774. 


88 


89 


90 


And efsenah 2 





erna 


tera Aja » J3 « AI alay. A3 1353 me « SS 
NG an 


- 


Dari Ibnu Umar «5 ia berkata: “Kami dahulu makan pada zaman 
Nabi x&: sambil berjalan dan kami minum sambil berdiri.”?8 (HR. 
Tirmida 1 ia berkata: Hadits hasan shahih) 


(3 ud 3 o ES “ 2 Oa Nae 3 0 0. 0-5 
da La JB 0 BP onlen OS 0 Al OP AA Up ITA SI 
pn f3 . Mean R0 ee DK Sae 
TES SAS) 23 4 Gala al. etis Las Lot3 BE AMI 
(ae 


- 


Dari Amr bin Syw'aib dari Peparnya dari kakeknya : ia berkata: 
“Aku pernah melihat Rasulullah &- minum sambil berdiri dan 
juga pernah sambil duduk.” (HR. Tirmidzi, i ia berkata: Hadits 
hasan shahih) 


£ z 2 » 0 Pt & Ea Sai TT 25 & 0. 
JG ai JH LA GI 2 al 333 


bana ola AI na 1. 2u3 YES NE Dub as 


Ms SN ye SAI Si Akur 3 


Dari Anas »» dari Nabi &:, bahwa beliau melarang seseorang 
minum sambil berdiri.” Gartan berkata, “Maka kami tanyakan 
kepada Anas, bagaimana dengan makan?” Anas menjawab: 
“Apalagi makan, itu lebih buruk, atau lebih jelek.” (HR. 
Muslim). Dalam sebuah riwayat dari Muslim: Bahwasanya Nabi 
sc melarang minum dengan berdiri.” 


ek BEAN J5 J6 Bb mn ipa A3 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1880), Ahmad (2/12), hadits ini dishahihkan oleh 


Albani di dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 

Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi (1883), dan dihasankan oleh Albani di dalam Sha- 
hih Sunan Tirmidzi. 

HR. Muslim (2024), Abu Daud (3717), Tirmidzi (1879), dan ibnu Majah (3424). 


| hk alay (EL Gam Oya «IU 
772. Dari Abu Hurairah #» berkata: “Rasulullah &£ bersabda: “Ja- 


nganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum 
sambil berdiri! Apabila dia lupa maka muntahkanlah!”?' (HR. 


Muslim) 
Ci AA (AI JL 3S Abal DG. Wo 


BAB 115 


Sunnah Minum Terakhir Bagi Orang 
yang Melayani Minum Orang Banyak 


2 $ hu 9 £ Dino P: Let Te sn 
LA Maa Aja SU LE EL ye mn S3 Ia 
: ae: Pai 1 o an ' - &. 32 5 Tata 
(EP LS Las Y 2JE3 ea ag ( 
773. Dari Abu Oatadah #5» dari Nabi &£ beliau bersabda: “Orang 


yang memberi minum suatu kaum seharusnya adalah orang 


yang terakhir kali minum.”? (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits 
hasan shahih) 


Ha ab Baal GNI aa Ia pil 3S LG 
or za . o Ft 3 Ps LL. 0 . 

P3 033 RI Oya HI HAN yag SI eng Inai, 
Hp ALAN mall BU Ikan 72 Ae YG SI 


Ika 2323 jilag Dleb JSNI, 


91 HR. Muslim (2026). Al-Allamah Ibnu Utsaimin :x berkata: Yang paling utama adalah hen- 


daklah seseorang minum sambil duduk, akan tetapi boteh baginya minum sambil berdiri.” 
92 HR. Muslim (681), Tirmidzi (1894), dan Ibnu Majah (3434). 


94 


aa mma www: —.. 


Riyadhug/Shalihin 2 








BAB 116 


Boleh Minum dari Semua Bejana Suci Selain 
Emas dan Perak, Boleh Minum dari Sungai dan 
Lainnya Langsung dengan Mulut, dan Haram 
Mempergunakan Bejana Emas dan Perak Untuk 
Keperluan Makan, Minum, Bersuci, dan Lain-Lain 


T 5 - id 3 2 Lage Ag ap Ea 4 2 SEA £ or 
Nai MI —p os nm pas iNuali Dekan “Jk R9 at Na 
Pn Ea 3 P3 


S3 - 


G3 
Bi Mn ea Ma 2 ANA Sa 2 8 Ie ata 2 5. 0 
ah IE Iya iban BB MI Ian Gb copa sing «dal 
& 
& 


NE aa SR RA 
GAES SAB AS AN LS AAS ab ai ol Cemal 


An! Talay ola «LE Gito Sola Jl 1JU 


3 P - 
2. £c 0 . 2 NG Ga .. , 3 Ta Sae Ta 
Gua GB cela ya rb les 3 ul ina IR ai 


Pi 


an Se SANA Da Dane IR 2 Na ee 
Haii SAS IN IE Ld AL Ap eh Ia KA 
LAN 3G Wa Ga SAS al 3 Ia AI 
NP NA 


774. Dari Anas ss dia berkata, “Waktu shalat telah masuk, maka 
orang-orang yang rumahnya dekat masjid pulang untuk wudlu, 
sementara yang lain masih di dalam masjid. Lalu diberikan 
sebuah bejana kecil yang terbuat dari kayu kepada Rasulullah 
#e. Namun bejana itu tidak cukup untuk dimasuki oleh 
telapak tangan beliau, hingga orang-orang pun berwudlu (dari 
jari tangan beliau) semua.” Mereka lalu bertanya, “Berapa 
jumlah kalian saat itu?” Anas menjawab, “Lebih dari delapan 
puluh orang.”(HR. Muttafag “alaih). Sedang dalam sebuah 
riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi # minta 
untuk diambilkan bejana berisi air kepada orang-orang, maka 


93 HR. Bukhari (195) dan Muslim (2279). Lafal ini hadits ini milik Bukhari. 


95 


Ba 


773, 


776. 


94 
95 
96 


diberikanlah satu bejana besar dan beliau meletakkan tangannya 
ke dalam bejana tersebut.” Anas berkata, “Aku memerhatikan 
air keluar dari sela-sela jari beliau. Aku menduga bahwa orang- 
orang yang berwudlu saat itu berjumlah antara tujuh puluh 
hingga delapan puluh orang.” 


AA BAN AL BE Gal GE JL ah yi M1 3 
: Foo 
GE ola. 033 j0 ya 


Dari Abdullah bin Zaid »» dia berkata, “Rasulullah &£ pernah 
mendatangi kami, lalu kami menyiapkan air dalam sebuah 
bejana yang terbuat dari tembaga. Beliau lalu berwudlu.”” (HR. 
Bukhari) 


Ke AAN gn IE ISBN Aan 


# 
- 


Aan) ada DL elo Hlis SS Oo) AT) near JS Ula 


Gel (4S Yg S 


: Li KS) 


Dari Jabir bin Abdullah »» bahwa Nabi &£ bersama sahabat 
beliau pernah mendatangi seorang laki-laki dari Anshar. 
Lalu Nabi &£ bersabda kepadanya: “Apakah kamu memiliki 
air yang tersisa malam ini dalam geriba, jika tidak kami akan 
menghirupnya secara langsung.”?' (HR. Bukhari) 


aa yA BRA JB 29 TAAT 
ag MEI Ha) LI «LAN, 2) ISA 
Aa in AI P3 


HR. Bukhari (200) dan Muslim (2279/2). 
HR. Bukhari (197). 
HR. Bukhari (5613). 


96 














777. 


778. 


97 
98 


Badal 2 


Dari Hudzaifah ms» sesungguhnya Nabi #: melarang kami 
memakai kain sutera murni, (kain sutra campuran) dan tempat 
minum yang terbuat dari emas dan perak, beliau bersabda: “Itu 
semua untuk mereka (orang kafir) di dunia, dan untuk kalian di 
akhirat kelak.”” (HR. Muttafag “alaih) 


NeLKe AA ai » JG Ope Fi da Ul GA 53 
5G Gin (la SUN al 


Dari Ummu Salamah istri Nabi &£ bahwa Rasulullah #£ 
bersabda: "Orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari 
perak, sebenarnya dia sedang menggodok api neraka di dalam 
perutnya.” (HR. Muttafag 'alaih) 


Dalam riwayat Muslim disebutkan: Sesungguhnya orang yang 
makan dan minum dari bejana yang terbuat dari perak.” Dalam 
riwayatnya yang lain disebutkan: Barangsiapa yang minum dari 
bejana yang terbuat dari emas atau perak, maka sesungguhnya 
dia sedang menggodok api neraka di dalam perutnya.” (HR. 
Muttafag “alaih) 


HR. Bukhari (5632) dan Muslim (2067). 
HR.Bukhari (5633) dan Muslim (2065) 


97 








2... 


2! an SYI 3 aa S3 Aa SEA 
7 37 NIPI yna 81 ae na ai 

o . Lg LP . 3 0 p7 2 2g Pa Pedan Dana 
LA Y! Lane na) FI SESI bas ya syara dya 


BAB 117 


Anjurang Memakai Pakaian yang Berwarna 
Putih, Bolehnya Memakai Pakaian Merah, 
Hijau, Kuning dan Hitam, dan Boleh 
dari Bahan Apa Saja Selain Sutera 


Alllah « berfirman: 
og 2 PA ap. 5 z me sn Pete ot Ian 
rn A3 bang SA Hip Ll SE Hiilas pol ab 
DYLAN 2S 3 
Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu 


pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. 
Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.” (OS. Al-A'raf (7): 26). 


4 25 na an Leah S3 3 eng Nan en Td 
AJI TKA K3 Jo SESI (SS Jt (SI JAS 
st 


“Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan 


700 


779. 


780. 


781. 


99 


100 


PR Ge ana 2 





pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. (OS. 
An-Nahl (16): 81). 


Pa 
bel 


EN ja 2) Je ab Ji Ot Be ol 


Lap aka Ss. 


sgl5 1 ola, («( pa eat anak Goa 


(0 3 ED) J3 « Awan 


Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah #: bersabda: "Pakailah 
pakaian yang putih, sebab ia adalah sebaik-baik pakaian kalian, 
dan kafanilah jenazah kalian dengannya!”” (HR. Abu Daud dan 
Tirmidzi. Ia berkata: Hadits hasan shahih) 


LAB ALI G2) HE dl J5 SEE KA 333 
LJK londl SLAN ly (GGS Uas A9 4 OS Tali 


Dari Samurah bin Jundub 2» ia berkata, Rasulullah £&: bersabda: 
“Kenakanlah pakaian warna putih, karena itu lebih suci dan 
lebih baik, dan gunakanlah kain putih untuk mengkafani mayit 
kalian!”!”0 (HR. An-Nasai dan Al-Hakim, ia berkata: Hadits 
Shahih). 


Pi 


nan SIN IA Nana 


8... 
KAS 


Dari Al-Barra' »» berkata, “Rasulullah # adalah seorang laki- 
laki yang keenakan sedang (tidak tinggi dan tidak pendek), 
saya melihat beliau mengenakan pakaian merah, dan saya tidak 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (3878), Tirmidzi (994), Ibnu Majah (1472), Ah 
mad (1/247, Ibnu Hibban (5399), dan Al-Hakim (1/354), dan hadits ini dishahihkan oleh 
Albani di dalam Shahih Sunan Abu Daud. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2810), Nasa'i (4/34), Ibnu Majah (3567), dan Al- 
Hakim (4/185), dan hadits ini dishahihkan oleh Albani di dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


101 





782. 


pernah melihat orang yang lebih bagus dari beliau.” (HR. 
Muttafag “alaih) 


He s6 Kar 21 - 0. Ka Ld Tan Ani Bh 


ag 3 


« Buat Uas ab ASI TA ag JS S5 5S Nae at 


aa DE BAN EA YES Lt dis 
Lean Sa Natan An aa aa 


pad 


- 
- 


BIS aa Op (GA) 


Dari Abi Juhaifah Wahb bin Abdillah &s dia berkata, “Saya 
melihat Nabi shallAllahu' alaihi wasallam di Makkah, ketika 
itu beliau berada di Abthah, memakai jubah merah terbuat dari 
kulit. Sekonyong-konyong Bilal datang membawakan air wudhu 
untuk beliau. Dari sisa air itu ada orang yang mendapatkannya 
dan ada pula yang hanya mendapat percikannya saja. Kemudian 
Nabi ShallAllahu' alaihi wasallam keluar memakai pakaian 
merah. Seolah-olah aku masih melihat (bagaimana) putihnya 
betis Nabi. Lalu Nabi &£ berwudhu dan Bilal mengumadangkan 
adzan. Aku mengikuti gerak-gerik mulut Bilal berseru ke kanan 
dan ke kiri mengucapkan, “Hayya 'alash shalah, hayya “alal 
falah. Kemudian Bilal menancapkan sebuah tongkat berujung 
besi, lalu Nabi #2 maju ke depan mengimami shalat Oashar 
Zhuhur dua rakaat. (Ketika Nabi sedang shalat), keledai dan 
anjing lewat di depan beliau (di balik tongkat itu), tetapi ia 


NX 


101 HR. Bukhari (3551), Muslim (2337), Abu Daud (4072), dan Tirmidzi (1724). 


102 


783. 


784. 


185. 


Pa Ge aa 2 





tidak dicegah (oleh Nabi &£).'2 (HR. Muttafag 'alaih) 


Kela B AN On Sh, Ja BU 


Mn Sh GG 3S Mart 
Dari Abu Rimtsah Rifa'ah at-Taimi m» dia berkata: “Saya 
melihat Rasulullah &£ dan beliau mengenakan dua pakaian yang 
berwarna hijau.”'8 (HR. Muslim) 


- 
0. 


bla lh IS ia SE PAI ag St: B5 Aa 


» eka Olay A53 


Dari Jabir »» bahwa Rasulullah & masuk ke kota Makkah 
dengan memakai surban hitam.” (HR. Muslim) 


0-5 


Ana 1 Si IS JB as 3d 3 Asa i 9 
“3 y rat & et 
"sela AAS 33 is AA 333 Le ankeg IE 


2 1 FT ng : 2 Sk : 
ABIS Kala AE 0 GI La BE Al Say Ob id Tila 3 


Dari Abu Sa'id Amru bin Huraits w» dia berkata: "Sepertinya 
aku melihat Rasulullah &- mengenakan surban hitam yang 
kedua ujungnya telah beliau turunkan di antara kedua pundak.” 
(HR. Muslim). Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan: 
“Bahwasanya Nabi & berkhutbah di hadapan manusia dan 
beliau mengenakan surban hitam.”!9$ 


20 


ARA Ne an tab San UB Tea HA PE 
HAN SE PI J5 SAS KJ US AU ah KANE SE 


HR. Bukhari (376) dan Muslim (503). 


102 
103 


104 
105 
106 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4065), Tirmidzi (2811), Nasa'i (8/204), dan dis- 
hahihkan oleh Albani di dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 

HR. Muslim (1358). 

HR. Muslim (1359). 

HR. Muslim (1359). 


103 





786. 


787. 


- y$ » 2 - La A4 
ON BEN mag 2 mg 0 “A9 2 -G 8 .... 


LE Ky EAN ASI 13 WAS AM ai (BALL 
K3 0 8 SA e yA 22 - 5 2 - g 03 
Haa (OLS) yAL G3 IA Il 5 
Dari Aisyah « ia berkata: Rasulullah &# dikafani dengan tiga 
helai kain berwarna putih, lembut dan terbuat dari katun, tidak 
ada baju di dalamnya dan tidak juga serban.”'” (HR. Muttafag 
'alaih) 
idymw dengan mendhammahkan huruf “sin” atau menfat- 
hahkannya adalah kain yang halus, atau nama sebuah desa di 
Yaman. wu, adalah kapas. 


- 


ae, » Tt 2 En King 4 an Pe Naa Oh 
Oa Jeaa bia A53 calas H5 B5 MI Ja) GA CE 3 


» kesal Laga pa 


at , t : 8 ah - 2 ae o ' o Z o 
UAN ASI (JSI NG AS gag Head S3 (3) 
SESI G3 & NI Ja ngan ab SI yA 
Dari Aisyah ws ia berkata: “Pada suatu pagi Rasulullah #z 
keluar dari rumah dengan mengenakan pakaian dari woll yang 
bermotifkan gambar kafilah unta dari bulu-bulu hitam.'8 (HR. 
Muslim) 
Lb, adalah kain yang diselimutkan, j-v adalah yang bergambar 
pelana unta yang disebut dengan Al-Akwar . 


# 


Pa Sen an er aa NAS 2 ate Banana san 
US S5 BEE AMI Ijah SAS IE B3 TAS 3 GR 3 
ala 38 IPB SES (SG ARA JUS ma 


107 HR.Bukhari (1264), Muslim (941), dan Ahmad (6/40). 
108 HR. Muslim (2081) dan Ahmad (6/162). 


104 


788. 


789. 


Rivadhug/Shalihin 2 


Pe 
katitad 


Aa aa BA ae TN LA An SN AA 
2g Opa dala LepU ale 3 UN 3 OP PE 
SES Se “£ s Mg EA . 3 o Pu, Na S0. CIA 
ES Pa Ol dana B4 gan oya Kn Al gang Jian « 


dana Getah SEGI JAR EN JASA Ia MASSA SS gia 

2 D atgg STA Ula — -- Ga Nan 
(Ab MAESI pb K4 UB at PN Lal 3 
C » 


2 AE Gita CE Gn 


83 3 - 3 - 
0G LES LG NBA og . 
HS Hina Anal Arm ae Hala) 33 


3539 AS Hamil Oka Ol Halah A3 


Dari Mughirah bin Syu'bah ms dia berkata: “Saya bersama 
Rasulullah &£ pada suatu malam dalam perjalanan, maka beliau 
bersabda kepadaku: Apakah kamu memiliki air? "Aku menjawab, 
Ya. Lalu beliau turun dari kendaraannya, lalu berjalan hingga 
tersembunyi dalam gelapnya malam, kemudian beliau datang 
kembali, lalu aku menuangkan air dari geriba untuknya, beliau 
pun membasuh muka. Karena memakai jubah wool yang kedua 
lengannya sempit, maka beliau pun merasa kesusahan untuk 
mengelurkan kedua tangannya, beliau lalu mengeluarkannya 
lewat bawah jubahnya. Lalu beliau membasuh kedua lengannya 
dan mengusap kepala. Kemudian aku jongkok untuk melepas 
kedua sepatunya, maka beliau bersabda: “Biarkanlah keduanya, 
karena aku memasukkan kedua kakiku padanya dalam 
keadaan suci.” Dan beliau mengusap bagian atas dari kedua 
sepatunya.'” (HR. Muttafag “alaih) 


Dalam satu riwayat disebutkan: “Beliau #£ memakai jubah bua- 
tan Syam yang sempit kedua lengannya.” Dan dalam riwayat 
yang lain disebutkan pula: bahwa peristiwa ini terjadi pada 
waktu perang Tabuk. 


109 HR.Bukhari (5799) dan Muslim (274). 


105 





HAN ASIN SE LAN 
BAB 118 
Anjuran Memakai Kemeja Panjang 
AI IIA Il ATI LSI SIS LI ES AU a35 KA 3S 
AGE AL IE AG S3 Pal il BE 
790. Dari Ummu Salamah « dia berkata: “Sesungguhnya pakaian 


yang paling disenangi Rasulullah #- adalah gamis.” (HR. Abu 
Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan). 


- Pe 2 5 Bt bang x 3 Ig & 
Kala! S3 2G SIG yag Jb Tio SEA 
o - id 3 0 - Pd yA . 0 p £ o 
3 RAS MI Jaw ks HIS ya 2g Ill LP 
A 22 Fa 
NM mb 


BAB 119 


Ukuran Panjang Gamis, Lengan Baju, Sarung, 
Ujung Surban (dan Celana), Serta Haram Isbal 
(Menjulurkan Pakaian Bagi Laki-Laki Hingga 
Menutup Mata Kaki) Jika Karena Kesombongan 
dan Makruh Jika Tidak Karena Sombong 


Pe AAN KEREN AN NE an PO Na 


pe - . Bare ea 2 a Nak 0 Pc 
SIA 1JE9 «Gap 595 gol alan. BI SE IS 


110 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4025), Tirmidzi (1761), Ibnu Majah (3575), dan 
dishahihkan oleh Albani di dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


106 


79X, 


732. 


111 


112 


AN Ke ata 2 








Hana 


Dari Asma' binti Yazid al-Anshari es dia berkata: “Sesungguhnya 
lengan gamis Rasulullah #£ memanjang sampai pergelangan 
tangan.”!! (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits 
hasan). 


PA PE RD IE AI: B3 
SA HI Se 25 BA Jus (3 aa 


tah 


Dak Ga SN BI) Se Real 


Aan plang Sang WS ly) (DK 


Dari Ibnu Umar «8 bahwasanya Nabi &: bersabda: "Siapa yang 
menjulurkan Na (hingga melebihi mata kaki) de- 
ngan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari 
Kiamat kelak.” Lalu Abu Bakar berkata, “Wahai Rasulullah, se- 
sungguhnya salah satu dari sarungku terkadang turun sendiri, 
kecuali jika aku selalu menjaganya?” Nabi &# bersabda: 
“Engkau bukan termasuk orang yang melakukan hal itu karena 
sombong.” '2(HR. Muttafag 'alaih) 


Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (4027) dan Tirmidzi (1765), hadits ini dikategori- 


kan sebagai hadits dhaif oleh Albani di dalam kitab Dhaif Sunan Abu Daud, dan lihat pula 
Silsilaah Hadits Dhaif (2457). 

HR.Bukhari (5784), Muslim (2085), Abu Daud (4085), Nasa'i (8/206), dan Ahmad (2/104). 
Sebagian ulama berargumen bahwa orang yang menjulurkan pakaiannya dengan som- 
bong, maka dia telah melanggar suatu larangan. Adapun jika tidak sombong, maka tidak 
termasuk melanggar larangan. Syeikh kami —al-Allamah Abu Ishag al-Huwaini hafdzahul- 
lah ta'ala memiliki pembahasan yang sangat bagus dalam masalah ini yang beliau sebut- 
kan di dalam kitabnya Sumthul Aali hal.60-64, di antara yang beliau sebutkan dalam buku 
tersebut adalah perkataan imam adz-Dzahabi yang terdapat dalam Siyar Alamin Nubala' 
(3/234-235) yang mengatakan bahwa setiap pakaian yang dikenakan oleh seseorang 
karena sombong dan kebanggaan, maka meninggalkan pakaian itu adalah wajib meski- 
pun pakaian itu tidak terbuat dari emas atau sutera. -sampai perkataannya-: Begitu pula 
engkau melihat seorang fagih yang hidup dengan penuh kemewahan, ketika dicela karena 
menjulurkan pakaiannya hingga melewati kedua mata kaki, dan dikatakan kepadanya bah- 
wasanya Rasulullah # bersabda: Segala pakaian yang melewati kedua mata kaki tempat- 
nya adalah neraka”, dia menjawab: “Sesungguhnya Nabi # mengatakan hal ini kepada 
orang yang menjulurkan sarungnya karena sombong, sedang saya melakukannya tidak 
dalam kesombongan.” Sehingga engkau melihatnya sombong dan menceburkan dirinya 
ke dalam kelompok orang-orang bodoh, serta mengamalkan nash yang berdiri sendiri, lalu 


107 


YASEN 


794. 


ka AN an) Je Tah B3 SA A5 


La Tan Oi 235 


Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah &£ bersabda: "Pada hari 
kiamat kelak, Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan 
kain sarungnya karena sombong.” (HR. Muttafag “alaih) 


- 


AN Ga ASI Ga Jas) ja 


Dari Abu Hurairah 2 dari Nabi & beliau bersabda: “Kain 
sarung yang terjulur hingga di bawah mata kaki, maka tempatnya 
adalah neraka.” 


(aU HA ny Un Teen B3 A3 
IE LE HI AS NG IR Ng AAN 
SA as IS 53 il JB «ya SG BE All Jaman Lal, 
baya an B8 Ae Kg Sa 
HE Ka GI Oa IAI) 1IE € AI Ian GA 





13 
114 


dia mengkhususkan hadits tersebut dengan hadits lain yang berdiri sendiri yang berarti 
sombong dan beralasan dengan perkataan Abu Bakar ash-Shiddig: “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya sarung saya selalu turun sendiri.” Maka Nabi bersabda: “Sesungguhnya 
engkau wahai Abu Bakar bukan termasuk orang yang melakukan itu karena sombong.” 
Kami (Abu Ishag) katakan: “Sesungguhnya Abu Bakar tidak menjulurkan sarungnya hingga 
bawah kedua mata kaki, akan tetapi dia menjulurkannya hingga di atas kedua mata kaki, 
namun setelah itu sarungnya terjulurkan dengan sendirinya. 


Kemudian syeikh as menukil pendapat sebagian ulama' bahwa masalah menjulurkan sa- 
rung ini hanya khusus bagi Abu Bakar Shiddig bukan kepada selainnya, karena Nabi &- 
membedakan antara Abu Bakar dan Ibnu Umar dalam masalah menjulurkan sarung ini, 
sehingga terdapat perbedaan antara orang yang menjulurkan sarungnya karena sombong 
dengan orang yang melakukan tidak karena sombong. Jika seseorang melakukannya 
karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat kelak, tidak mensuci- 
kannya, dan baginya adzab yang pedih. Adapun orang yang melakukannya bukan karena 
sombong, maka dia telah melanggar suatu larangan, sehingga dia terperosok ke dalam 
perbuatan yang semestinya dijauhi. 

HR. Bukhari (5788) dan Muslim (2087) 

HR. Bukhari (5787), Nasa'i (8/207), Ahmad (2/410-461), Abu Ya'la (6648), dan Al-Baghawi 
di dalam Syarhus Sunnah (12/12) 


108 





795. 


796. 


115 


116 


pijar fgrmeth 2 


ABE ISLAND Ray 3 “la ol (( ASI 


Dari Abu Dzar » dari Nabi &, beliau bersabda: “Tiga golongan 
manusia yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada 
hari kiamat, tidak melihat mereka, tidak mensucikan dosanya 
dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih.” “Rasulullah 
#$ membacanya tiga kali.” Abu Dzar berkata, “Mereka gagal dan 
rugi, siapakah mereka wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, 
“Orang yang melakukan isbal (memanjangkan pakaian melebihi 
mata kaki), orang yang suka memberi dengan menyebut- 
nyebutkannya (karena riya”), dan orang yang membuat laku 
barang dagangan dengan sumpah palsu.”''s (HR. Muslim). 








Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan: Orang yang 
menjulurkan sarungnya melewati mata kaki. 


ED & JUN IE SA 6.3 pt A3 


BILA Pa IDA IA LL oma 


Naa dh Ah 3S #1 ola, (( Aa) 
Dari Ibnu Umar 2» dari Nabi &, beliau bersabda: "Menjulurkan 
kain melebihi mata kaki itu terdapat pada kain sarung (celana), 
pakaian (gamis), dan surban. Barangsiapa memanjangkan 
sesuatu (seperti tadi) dengan sombong, niscaya Allah tidak 
akan melihat kepadanya pada hari Kiamat kelak.”''5 (HR. Abu 
Daud dan Nasai dengan sanad shahih) 


Oo 


MEN 3g M3 Sih 106 aa Haa SA 
aa NE MA 3 LE BEA RR Lab 33 
TAN utas alis Io wa PUN SB BE 


HR. Muslim (106), Abu Daud (4087, 4088), Nasa'i (7/245), Tirmidzi (1211), Ibnu Majah 
(2208), Ahmad (5/148,158), dan ad-Darimi (2/267). 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4094) dan Nasa'i (8/208), dan dishahihkan oleh 
Albani di datam Shahih Sunan Abu Daud. 


109 




















197. 


(aa PS yh at aa NB 
SLS SI ai AI Jay UI IE £ At ran AN El Jb 


LI SLg 211 BA 


LI BAB ape MA Up LA AS H3 


3 


(SE UG BAN Allan SIA BEJ 5 ah SS 
Mera TA SY) JB. Kan «3 Ju 


- 
AR 


LIA Ga BB ia A3 : BEAN 
IA Bi AS JB AI Hi IS 
BRA YA Op LEAN EYD Sp sal! ja KE MN 
aan One aa 


Pa ud Pa aa 


JAS Ejas » SAN Ju mi Ah SASAG S5 olg, 


(5 
Dari Abu Jurai Jabir bin Sulaim radhiyalAllahu anhu ia berkata, 
"Aku melihat seorang laki-laki yang fikirannya dijadikan 
sandaran oleh orang banyak, dan ia tidak mengatakan sesuatu 
kecuali orang-orang akan mengikutinya. Aku lalu bertanya, 
"Siapakah dia?" Orang-orang menjawab, “Ini adalah Rasulullah 
&£.” Maka aku pun berkata, “Wahai Rasulullah, “Alaika As 
Salam (semoga keselamatan bersamamu)” sebanyak dua kali. 
Beliau bersabda: “Jangan engkau ucapkan Alaika As Salam', 
karena “Alaika As Salam adalah penghormatan dan salam untuk 
mayit. Tetapi ucapkanlah As-Salamu Alaika'.” Jabir bin Sulaim 
berkata, “Aku lalu bertanya, “Apakah engkau utusan Allah?” 
Beliau menjawab: “Ya, aku adalah utusan Allah, Dzat yang jika 
engkau tertimpa musibah, lalu engkau berdoa kepada-Nya, 
maka Dia akan menghilangkannya darimu. Jika kamu tertimpa 


110 


798. 


Pa Ge ana 2 








paceklik, lalu engkau berdoa maka Dia akan menumbuhkan 
(tanaman) bagi kamu. Jika engkau berada di suatu tempat yang 
luas hingga kendaraanmu hilang, lalu engkau berdoa kepada- 
Nya, maka Dia akan mengembalikannya kepadamu.” Jabir bin 
Sulaim berkata, “Lalu aku berkata, “Berilah kami perjanjian.” 
Beliau bersabda: “Jangan sekali-kali engkau cela orang lain.” 
Jabir bin Sulaim berkata, “Setelah itu aku tidak pernah mencela 
seorang pun: orang merdeka atau budak, unta atau kambing.” 
Beliau bersabda lagi: “Janganlah engkau remehkan perkara 
ma'ruf, berbicaralah kepada saudaramu dengan wajah yang 
penuh senyum dan berseri, sebab itu bagian dari perkara yang 
ma'ruf. Angkatlah sarungmu hingga setengah betis, jika tidak 
maka hingga kedua mata kaki. Dan janganlah engkau julurkan 
sarungmu karena itu bagian dari sifat sombong, sesungguhnya 
Allah tidak menyukai sifat sombong. Jika ada seseorang yang 
mencela dan memakimu karena cela yang ia ketahui darimu, 
maka janganlah engkau balas memaki karena cela yang engkau 
ketahui padanya, karena dosanya akan memberatkannya (pada 
hari kiamat).”7 (HR. Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad 
shahih) 


0 


TE 0G) Ja cah JAS UG 1  a SA A33 
) IE aa Bela SIM MOS LAN Hi Op 
FUI BA DU IG 6 TE BOB US 
BEN UN Ig 3 IA Aa SS) IE PAS ES 


"hama lea le Su ass :A ols, « Jaa Ja NS 


Dari Abu Hurairah 25 dia berkata: Ketika ada seseorang melak- 
sanakan shalat dengan memanjangkan pakaiannya (hingga 
melewati mata kaki), Rasulullah ShallAllahu alaihi wasallam 


117 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4084), Tirmidzi (2722), Ahmad (5/63,64), Ibnu 


Hibban (1450), Baihagi (10/236), Al-Baghawi (13/83-84), dan dishahihkan oleh Albani di 
dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


111 





bersabda kepadanya: "Pergilah dan ulangi wudlumu!" Maka orang 
tersebut pergi dan berwudlu lagi, kemudian datang lagi, lalu beliau 
bersabda lagi kepadanya: "Pergilah dan ulangi wudlumu!" Maka 
dia pergi lagi dan mengulangi wudlunya lalu kembali. Seseorang 
berkata, “Ya Rasulullah, kenapa engkau memerintahkannya untuk 
berwudlu lagi kemudianengkaumendiamkannya?” Beliau bersabda, 
"Sesungguhnya orang tersebut shalat dengan memanjangkan 
pakaiannya (melewati mata kaki), dan sesungguhnya Allah Ta'ala 
tidak menerima shalat seseorang yang memanjangkan pakaiannya 
(hingga melewati mata kaki).”18 (HR. Abu Daud dengan sanad 
shahih menurut syarat Muslim) 


Dog SEA AB Poo 
Jasa Ita DIN ALA Ia Ja ai Lang OS JG — lay 
BA sa SI Laga 5 at 
Aa GAS Sa AN jl AIA Tomi AAL GB 
SAR BELA YG ERE LAS AAN PU JUS «da jl 
MAAN 3 Gabah ita JAS AS Sa Yaa dmn 
Sa EA MJ Hd Jan 3 Jang sa 
Ag Naina 
BAL IG AAN GEA AA AS alan BI 
Ia ea SS Lk au JL JA Ab Ga 
UE MA ag AE Pal ILY IE EN 


Pa 
siti S8 

MS Saham SI 
- - 


Ta « S) ata s3 Ja « Wika ASI 


118 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (638), dan hadits ini dikategorikan sebagai hadits 
dhaif oleh Albani di dalam Dhaif Sunan Abu Daud. 


112 


299: 


RiyadhugShalihin 2 


JAN el AA dan Lah pia RA Oa 


is As ISI Lg 3 : ea 
JAS AE AL Ds dl Ian JG IU 3 Ip Wa 

Ne 
» AT Iya) Ju Tas V3 EA 5 Has sela UI F1 ai 
S5 AS (( lab JG 33 Ia Vj! SAI PN na 

Ji dn HM yaa 
UAS LS sal yA JUS SAT We. 3 SL 
AE oya Ra Y lgi EU gang Eka Jb PN, 
2 PES BI ana ge LAM RI 
5315 21 IG SEE NO — YA sp $ AI & Talas 
MO ama A3 GEN AS oi ya Me ya ah 
Aka D9 133 


Dari Gais bin Bisyr At-Taghlibi ia berkata, "Telah mengabarkan 
kepadaku Bapakku -ia adalah teman dekat Abu Darda'- ia 
berkata, “Di Damaskus ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi 
& yang bernama Ibnu Al-Hanzhaliyah. Ia seorang laki-laki yang 
suka menyendiri, jarang sekali ia bersama orang-orang, ia selalu 
sibuk dengan shalat. Jika shalat telah selesai ia sibuk dengan 
tasbih dan takbir hingga ia kembali ke rumah. Suatu kali ia lewat 
saat kami sedang berada di sisi Abu Darda, Abu Darda lantas 
berkata kepadanya, “Ceritakan suatu ucapan yang bermanfaat 
bagi kami dan tidak bermadharat bagi kamu.” Ia berkata, 
“Rasulullah #£ mengutus ekspedisi, sekembalinya ekspedisi 
itu, seorang laki-laki dari mereka duduk di tempat duduk yang 


113 

















biasa Rasulullah &£ pakai untuk duduk. Lalu ia berkata kepada 
laki-laki yang ada di sisinya, “Sekiranya engkau melihat kami 
saat berhadapan dengan musuh. Fulan -maksudnya dirinya- 
mengambil tombaknya dan menghunjamkannya ke salah seorang 
musuh dan berujar -dengan maksud mengejek- “Silahkan kau 
cabut tombakku, aku anak bani Ghifar yang masih belia'. Maka 
bagaimana komentarmu tentang ucapannya? -Maksudnya, 
ucapan ejekan “Silahkan kau cabut tombakku, aku anak bani 
Ghifar yang masih belia! - Kawan yang di sampingnya menjawab, 
'Aku tak punya pendapat kecuali bahwa pahalanya telah musnah!” 
Komentarnya tadi didengar kawannya sehingga ia mengajukan 
protes “Menurutku ucapan seperti itu tidak masalah! Kedua 
orang ini larut dalam pertikaian hingga Rasulullah mendengar 
keributannya. Rasul berujar “Subhanallah, ucapan seperti itu 
tidak masalah, dan ia tetap akan mendapat ganjaran dan pujian!” 
Lantas kulihat Abu Darda' terlihat riang hingga ia mengangkat 
kepalanya kepada orang itu dan berkomentar, “Benarkah, kau 
mendengar hal itu dari Rasulullah! '. Ia menjawab, “Iya'. Abu 
Darda berulang-ulang mengajukan pertanyaannya hingga aku 
berkata dalam hati ia akan berlutut (duduk untuk obrolan). 


Oais berkata, “Suatu hari orang itu melewati kami, lantas Abu 
Darda berkata kepadanya, “Ceritakanlah suatu ucapan yang ber- 
manfaat bagi kami dan tidak bermadharat bagi kamu!” Orang itu 
berkata, “Rasulullah pernah berujar kepada kami: “Orang yang 
memberi nafkah kepada kuda di jalan Allah seperti seseorang 
yang membentangkan tangannya untuk sedekah dan tidak 
pernah menahannya.” Di hari yang lain, orang itu melewati 
kami, lantas Abu Darda berkata kepadanya, “Ceritakanlah suatu 
ucapan yang bermanfaat bagi kami dan tidak bermadharat bagi 
kamu!” Ia berkata, Rasulullah &: bersabda: “Sebaik-baik orang 
adalah Khuraim Al-Asadi, sekiranya ia tidak memanjangkan 
rambutnya sampai bahu dan memanjangkan kain hingga 
melewati mata kaki. Ucapan Nabi ini menjadikan Khuraim 
bergegas mengambil pisau. Ia potong rambutnya hingga sebatas 
kedua telinganya dan ia naikkan kainnya hingga pertengahan 
betisnya. Di hari lain orang itu lewat, lantas Abu Darda' berkata 
kepadanya, “Ceritakanlah suatu ucapan yang bermanfaat bagi 


114 


800. 


NN EA 2 





kami dan tidak bermadharat bagi kamu!” Ia berkata, “Aku pernah 
mendengar Rasulullah #£ bersabda: “Sesungguhnya kalian 
akan menemui sahabat-sahabat kalian, maka rapikanlah pelana 
kendaraan kalian, rapikan pakaian kalian, hingga seolah-olah 
kalian manusia-manusia istimewa di tengah-tengah manusia, 
sebab Allah tidak suka keburukan dan tindakan-tindakan yang 
mencerminkan keburukan.”!!? (HR. Abu Daud dengan sanad 
hasan, namun perawi Oais bin Bisyr diperselisihkan apakah ia 
perawi yang kuat ataukah lemah? Imam Muslim telah meriwa- 
yatkan hadits darinya). 


Lo. 


del 5) AN AA JB mn Gi atas di 33 
AAS 3 EU - AE - GA WI ab 
AA BU SS SA JAN SAI Ga YAN IS 

a23 2 5315 pa) dna Al 


Dari Abu Sa'id al-Khudri m5, dia Ban “Rasulullah &: ber- 
sabda: “Kain sarung seorang muslim sebatas setengah betis, 
dan tidak berdosa antara batas setengah betis hingga dua mata 
kaki. Adapun apa yang ada di bawah kedua mata kaki adalah 
di neraka. Dan barangsiapa menjulurkan kain sarungnya karena 
sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.” 
(HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


Hala SO B3 Jan AS Ha JB B3 
, 5353 (5) JG - « (ai - ANN TOT en) -. : 


£ Go 


Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (4089) dan Ahmad (4/179), dan dikategorikan 


119 


120 


sebagai hadits dhaif oleh Albani di dalam Dhaif Sunan Abu Daud. 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4093), Ibnu Majah (3573), Ahmad (3/5,6,44) 
dan Ibnu Hibban (5422), dan dishahihkan oleh Albani di dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


115 











801. Dari Ibnu 'Umar «2 ia berkata, "Aku pernah melewati Rasulullah 
#&, sementara kain (pakaian) saya terjurai sampai ke tanah." 
Maka beliau berkata, 'Hai Abdullah, naikkan kainmu!” Lalu aku 
pun langsung menaikkan kainku. Setelah itu Rasulullah berkata, 
Naikkan lagi.” Maka aku pun menaikan lagi. Dan setelah itu aku 
selalu memperhatikan kainku. Beberapa orang bertanya kepada 
Ibnu Umar, Sampai di mana batasnya?” Ibnu Umar menjawab, 
“Sampai pertengahan kedua betis.”??! (HR. Muslim) 


Io 0 


LG 3 - 5 2 2 BS aka Aan ana 3 
AIA 33 JD 33 SL Ia BEE UI J5 IE 1J AE 
JBS Adaa MA nas HS AAA el 3 (LI ap 


- 2 Bean 3 0,3 Ae - 
L3 K3) IE Salah KAS BI EOS 3) 
2 2 » AR ag Na PA 
A2 HS LIA 1J3 4 akar 35 ga al (3g Y 
802. Dari Ibnu Umar #3 ia berkata, “Rasulullah & bersabda: 
“Barangsiapa menjulurkan kainnya dengan rasa sombong, 
maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat.” Ummu 
Salamah bertanya, “Lalu apa yang harus dilakukan kaum 
wanita dengan kelebihan kain bagian bawah mereka?” Beliau 
menjawab: “Mereka boleh memanjangkannya satu jengkal.” 
Ummu Salamah kembali menyela, “Kalau begitu telapak 
kaki mereka akan terlihat!” Beliau bersabda: “Mereka boleh 
memanjangkannya sehasta, dan jangan lebih dari itu.”?? (HR. 
Abu Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


2 A :a 1 : La ea o o - 
KS Gal 3 SI S3 MEA DG, 


BAB 120 
Anjuran Meninggalkan Kemewahan 
Pakaian Karena Tawadhw' 


121 HR. Muslim (2086) 
122 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4119), Tirmidzi (1736), Nasa'i (8/209) dan Ah- 
mad (6/315), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


116 


803. 


RiyadhuYShalihin 2 
ABI laga SAAT Jaa SRI RAS goal Jana J3 GAS 








Telah berlalu pada bab keutamaan lapar dan hidup sederhana 
beberapa hadits yang terkait erat dengan bab ini. 


SAI 253 32) 2JU BE All Is SI aa ul 330 3 

G3 pe NA s 5 - - KeS “ y $ 5 

aa SE aa ag Ab OLES eka ja Tah kl 

SAI Al LAI AS JUN JET Ia GI ga Ty 
“ sa Pa Pe 

AS EA ly 


Dari Mu'adz bin Anas 2» bahwasanya Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa salam bersabda: "Barangsiapa meninggalkan pakaian 
mewah karena merendah kepada Allah padahal ia mampu, 
maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan 
semua makhluk hingga Allah mempersilahkannya untuk 
memilih pakaian dari perhiasan iman mana saja yang ia mau.” 1? 
(HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan). 


doniyala ae pmais Yg pa SNI AS SAM 
SEA 2gmdkia Yg denlon paid 


BAB 121 


Anjuran Berpakaian Sedang, dan Tidak Boleh 
Membatasi Diri Pada yang Paling Rendah 
Tanpa Keperluan dan Tanpa Tujuan Syar'i 


123 Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi (2481), Ahmad (3/438) dan Al-Hakim (1/61), dan 





dihasankan oleh Albani di dalam Shahih Sunan Tirmidzi. Sabda Nabi & yang berbunyi: es 
wil adalah baju mewah dan mahal karena tujuan tawadhu' dan zuhud. 


117 


804. 





805. 


ta Nana sar BA Tati ae PENA o Ona ta Sri 
AU Im JB JB 33 OAT 3 aah SN j3 Ips US 


TN 


Oia IG Come In Aga Lag Wol) RE 
- La ” - 
AS 5 "ls 


Dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyalallahu 
anhu ia berkata, Rasulullah &£ bersabda: "Sesungguhnya Allah 
senang bila melihat bekas nikmat-Nya yang diberikan kepada 
hamba-Nya.” (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


laa ad T- 0. - o Ta - 
Meng a33 JIN AS ayal ad AI SG AYY 
2 - : 5 : — Bg 
" - P2 sis - 25 19 aa , 2 - 5 & : 


BAB 122 


Haram Laki-Laki Memakai Sutera, 
Duduk di Atas Sutera dan Bersandar Pada 
Sutera, Serta Kebolehan bagi Wanita 


LA Aa ME ana md Nu ena DE 
BASE BE aU J5 JB JB M3 MA 3 AS SE 
AS ama (TAI SG JI 3 GA opa SI 
Dari Umar bin Khatthab »s dia berkata, Rasulullah #&: bersabda: 
“Janganlah kalian memakai kain sutera, karena barangsiapa yang 


memakainya ketika di dunia, niscaya dia tidak akan memakainya 
ketika di akhirat kelak.”?5(HR. Muttafag “alaih) 


o- - sa P3 Mean ira 7 Kn - o - g S eat 
3 SI TAG AI AOA BE al J5 Eh IG 11 


SEBENI EE Ap Hp AE jan (TSB 


124 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2819), dan dishahihkan oleh Albani di dalam kitab 


Shahih Sunan Tirmidzi. 


125 HR. Bukhari (5834), Muslim (2069), Tirmidzi (7/28), dan Nasa'i (8/200). 


118 


806. 


807. 


808. 


Pn Ke sena 2 








BN (SBI IP ( 


Dari Umar »» dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah & ber- 
sabda: "Hanyasanya yang mengenakan kain sutera adalah orang- 
orang yang tidak mendapatkan bagian.” ?6(HR. Muttafag “alaih) 
Dalam riwayat Bukhari disebutkan: Adalah orang-orang yang 
tidak mendapatkan bagian di akhirat.” 


ga: JB 28 33 
KIS ata SA) 


Dari Anas »» ia berkata, Rasulullah &: bersabda: "Barangsiapa 
memakai kain sutera ketika di dunia, maka dia tidak akan 
memakainya di akhirat kelak.” (HR. Muttafag “alaih) 


Pa NN eat TN Is JEC Tn 
SET say JB PJK Ui UR una) 


3 dh 5315 31 ola ( A 


“ 


Dari Ali bin Abu Thalib 2 dia berkata, “Saya melihat Rasulullah 
tt mengambil sutra kemudian meletakkan di sisi kanannya, 
dan mengambil emas lalu meletakkannya di kirinya, kemudian 
bersabda: “Sesungguhnya kedua benda ini haram untuk kaum 
laki-laki dari umatku.”?? (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


83 


Aa se JG « Pad Be J5 Si: P3 SAN Kenya dd 3 
akal! ag (( UY (Er « A iss ne Et ma) 
(Ebe2 LS ES) 2 


0-5 


5 HR. Bukhari (6081), Muslim (2068), Nasa'i (8/201), dan Ibnu Majah (3591). 


126 
127 
128 


HR. Bukhari (5832), Muslim (2073), dan Ibnu Majah (3588). 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4057) dan Nasa'i (8/1160), dan dishahihkan 
oleh Albani dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud 


119 





809. Dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah #e bersabda: 


810. 


811. 


129 


130 
131 


“Pakaian sutera dan emas diharamkan bagi umatku yang laki- 

laki dan dihalalkan bagi umatku yang perempuan.”'?? (HR. 

Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 

AM AT Gg S5 IE LAU JIE BI 

- Pn 8... 3 Te na D1 Ben 0g ep ab 
5 GI ola, . al 


Dari Hudzaifah 2» dia berkata, “Nabi & melarang kami minum 
dari tempat yang terbuat dari emas dan perak, beliau juga me- 
larang kami makan dari tempat tersebut, memakai kain sutera 
murni dan kain sutera campuran serta melarang duduk di atas 
kain tersebut.”0 (HR. Bukhari) 


ipa OGAN 


BAB 123 


Boleh Memakai Sutera bagi Orang 
yang Sakit Gatal-gatal Pada Kulit 


NN AN ea SER nan ngo Ta 

3 SESI at3 KU BE JI Jgn Ge JB BB al 3S 
S Ta “1 AS Bu 0 -— P3 na 90 
Landa Gita» Lagu CAS AK AI ad 3 Ss 

Dari Anas 5 dia berkata, "Rasulullah &: membolehkan Zubair 


bin 'Awwam dan 'Abdurrahman bin 'Auf memakai sutera karena 
keduanya menderita penyakit kulit.”! (HR. Muttafag 'alaih) 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1720) dan Nasa'i (8/1161), dan dishahihkan oleh 
Albani di dalam kitab Shahih Sunan Tirmidzi. 
HR.Bukhari (5839). 
HR. Bukhari (5839) dan Muslim (2076). 


120 


812. 


813. 


132 


NA 2 
91 Len 032 223 ? - eG 3. 
bebe SG Aye ala GA 55 edi bf 


BAB 124 


Larangan Duduk di Atas Kulit 
Harimau dan Menaikinya 





- « 3. GTR Ill 2 2 - & “ - £ Oo. 
(GKI VGA SY) BE 125 JB JB ma DK 25 
Aa mn sah 03 5315 F3 ola « nat nata 

Dari Mu'awiyah 2» ia berkata, Rasulullah & bersabda: "Janganlah 
kalian mengendarai kendaraan dengan pelana dari sutera dan 


kulit harimau.”?2 (HR. Abu Daud dan lainnya, dengan sanad 
hasan). 


sat 3 AE ANN Peril Keta (SA 
- dp ea Pa una 3 
$ ena aslut GA, SAN, LA olay . dal 


Pena Ap Pak ba AL Bh Ia da 2 

A3 Ol Adi 2g OS SaU MD 33 

Dari Abu Al-Malih dari bapaknya 25 ia berkata, “Rasulullah &£ 

melarang memakai kulit binatang buas.”? (HR. Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan shahih). 


Dalam riwayat Tirmidzi yang lain disebutkan bahwa Rasulllah 
& melarang menjadikan kulit-kulit binatang buas sebagai alas 
duduk. 


3 


og) Yi Ina UG Bl da KL .No 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4129) dan Ibnu Majah (3656), dan dishahihkan 


133 


oleh Albani di dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud. 
Hadits shahih diriwayatan oleh Abu Daud (4132), Tirmidzi (1771), Nasa'l (7/176), dan dis- 
hahihkan oleh Albani di dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud. 


121 





BAB 125 


Doa Orang yang Memakai Pakaian 
Baru, Sandal Baru, dan Lain-lain 


B0 Burak 3 en PN NAK & 2.0. 0 B3 
ISA NI BEI Ih OS JB BB MA AA 3 
Pn 2 3 ne aa Pa ik Sh Kn da 
SV HUI) 1d — A55 Il 4 Luas Jl Talas — Kal law Li 


- 


P s 


8 Fi 4 » - Sa LP Ab 2 At nata 3 
Ga Lp dgan ed aa La PG aa ULANG AS LI ASI 
P0 Po Hita Da ae Ge Ja AA BN Ke AU 
Oa ea » "Ileg 6 ikal Sala pl ola, (des 0 yaa 

II 


814. Dari Abu Sa'id Al-Khudri &» ia berkata, "Rasulullah # jika 
mencoba baju baru beliau memulai dengan menyebutkan 
namanya (baju tersebut), baik itu kemeja, surban yang 
diikatkan pada kepala, atau syal. Kemudian beliau membaca 
doa: 'ALLAHUMMA LAKAL HAMDU ANTA KASAUTANI 
AS'ALUKA MIN KHAIRIHI WA KHAIRI MAA SHUNIA 
LAHU WA AUVUDZU BIKA MIN SYARRIHI WA SYARRI 
MAA SHUNTA LAHU (Ya Allah, hanya milik-Mu segala 
puji, Engkaulah yang memberikan pakaian ini kepadaku. 
Aku memohon kepada-Mu untuk memperoleh kebaikannya 
dan kebaikan yang terbuat karenanya (untuk beribadah dan 
ketaatan kepada Allah). Aku berlindung kepada-Mu dari 
kejahatannya dan kejahatan yang terbuat karenanya (untuk 
bermaksiat kepada Allah).”'4 (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan) 


ABI 3 ob AYI Abal SG AYI 


134 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4020), Timidzi (1767), Ahmad (3/30,50) Ibnu 
Hibban (5420), dan Nasa'i dalam Amal Yaumi wal Lailati (309), dan hadits ini dishahihkan 
oleh Albani di dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud. 


122 


See ws ——......J.oooJ.. ii... 


RiyadhuShalihin 2 





BAB 126 


Anjuran Memulai Bagian Kanan 
Dalam Berpakaian 
pad Ha LK TI IN IL ana BTA OT Tn NA 
La Kara SI US33 0 ga Pal A9 HI lia 


Bab ini telah diterangkan dalam bab terdahulu, dan di sana telah 
kami sebutkan hadits-hadits shahih yang berkaitan dengan bab ini. 


123 





85: 


pa as Ayah La JGN 


BAB 127 
Apa yang Dibaca Ketika Hendak Tidur 


Ai BASE AN Ia SE LE HE PA oa 

Sa SI) as Sala dalny Ie Bond Ae 
Lag AI ab AI AE II A3 
SA SA Sa SIMAS kn Yale Si 
ja EPA lip SI ln (( Ea ci Car 


2 


- 
Pad - 


Dari Al Barra” bin Azib W dia berkata, “Apabila Rasulullah 8 
hendak tidur, maka beliau berbaring ke sebelah kanan, kemudian 
beliau mengucapkan: ALLAHUMMA ASLAMTU NAFSI 
ILAIKA WA WAJJAHTU WAJHII ILAIKA WAFAWADLTU 
AMRII ILAIKA WA AILJA 'TU ZHAHRI ILAIKA RAHBATAN 
WA RAGHBATAN ILAIKA LAA MALJA'A WALAA MANJAA 
MINKA ILLA ILAIKA AMANTU BIKITAABIKA ALLADJZII 
ANZALTA WA BINABIYYIKA ALLADZII ARSALTA (Ya Allah 


126 





816. 


piye efermerh 2 








ya Rabbku, aku berserah diri kepada-Mu, aku hadapkan wajahku 
kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu, dan aku 
berlindung kepada-Mu dalam keadaan harap dan cemas, karena 
tidak ada tempat berlindung dan tempat yang aman dari adzab- 
Mu kecuali dengan berlindung kepada-Mu. Aku beriman kepada 
kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan aku beriman kepada 
Nabi-Mu yang telah Engkau utus).'s (HR. Bukhari dengan lafal 
ini di dalam Shahih Bukhari kitab al-adab).'?5 


BO RO eng MIT 2 si - Ea ana OX 
Lp Aasaras ES ISI) BE UI II JB JB AS 
Sneak Met Pon Aa Ki 
aga 3533 (83 SNI Elis AS kebal LAU Segadg 
- na on Ifa 2 aa , 

Sita (( Igis UT HE) ada 


Dari Al-Bara' bin Azib «8 dia berkata, “Rasulullah #&: bersabda 
kepadaku: “Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka 
wudlulah seperti wudlu untuk shalat, lalu berbaringlah 
pada sisi kanan badanmu dan ucapkanlah: ALLAHUMMA 
ASLAMTU NAESI ILAIKA WA WAJJAHTU WAJHII ILAIKA 
WA FAWWADLTU AMRII ILAIKA WA ALJA'TU ZHAHRII 
ILAIKA RAGHBATAN WA RAHBATAN ILAIKA LAA MAIJA'A 
WA LAA MANJAA MINKA ILLAA ILAIKA AAMANTU 
BIKITAABIKALLADZII ANZALTA WANABIYYIKALLADZII 
ARSALTA (Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku kepada-Mu, aku 
hadapkan wajahku kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada- 
Mu, aku sandarkan punggungku kepada-Mu dengan perasaan 
harap dan takut kepada-Mu. Tidak ada tempat berlindung dan 
menyelamatkan diri dari siksa-Mu melainkan kepada-Mu. Ya 
Allah, aku beriman kepada kitab-Mu yang Engkau turunkan 
dan kepada Nabi-Mu yang Engkau utus)', dan jadikanlah do'a 
ini sebagai akhir kalimat yang kamu ucapkan.” (HR. Muttafag 
'alaih) 


JI Se ea B3 SA DS KIE ES UI gan Aas 32 





135 HR. Bukhari (6315). 
136 HR. Bukhari (6311) dan Muslim (2710) 


121 





817. 


818. 


BE 33 5 HA Ep 3 TES IM 


2 


ee an da 3 IE alas 


Dari Aisyah s berkata: “Nabi & biasa mengerjakan shalat 
malam sebelas raka at. Apabila terbit fajar, beliau shalat dua 
raka'at ringan, lalu beliau berbaring ke sebelah kanan hingga 
mu'adzin datang untuk mengumandangkan adzan.” (HR. 
Muttafag “alaih) 


0... 


JA Ga ea BA Ga SAI 36 JB ma Int 33 


B5 (ES Sasa Tpi Bia NS 


(ya jr Laka UI Ai w KAI IE BL 
Gel ola 


Dari Hudzaifah »s» dia berkata, "Apabila Nabi #: hendak 
tidur di malam hari, beliau meletakkan tangannya di bawah 
pipi, kemudian beliau mengucapkan: "Allahumma Bismika 
amuutu wa ahya (Ya Allah Dengan nama-Mu aku mati dan aku 
hidup)." Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan: 'Al- 
Hamdulillahilladzii ahyaana ba'da maa amatana wailaihi nusyur 
(Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah 
mematikan kami, dan kepada-Nya sajalah tempat kembali).' 
(HR. Bukhari) 


NN dad 


Kandat ULAR yel TE JB GUN TA 3 an 33 
la ID SE Akin SAS JAS Gala AE Ama 


137 HR. Bukhari (6310) dan Muslim (736). 
138 HR. Bukhari (6314), Abu Daud (5049), Nasa'i (6/187), Tirmidzi (3417), Ibnu Majah (3880), 


dan Ahmad (5/399). Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asgalani berkata di dalam Fathul Bari 11/133. 
Sabda nabi: 

Sya PT) Sluku Lal, yaitu disebut nama-Mu yang dengannya aku hidup, dan dengan nama- 
Mu pula aku mati. 


128 





Terjemah 
RiyadhuY Shalihin 2 
JA ag BEN Jpn SI 4 La "JL 4 UNI Upuba Tabu 


an Ah 535 

819. Dari Ya'isy bin Thikhfah bin Oais Al Ghifari »s ia berkata, 

“Bapakku berkata: “Ketika aku tidur dalam masjid dengan 

telungkup, tiba-tiba seseorang membangunkan aku dengan ka- 

kinya. Laki-laki itu berkata, “Ini adalah cara tidur yang dibenci 

oleh Allah.” Aku lalu melihatnya, dan ternyata laki-laki itu 
adalah Rasulullah &:.? (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


0 -. 


TEA NN 0 « £ NA FA Lah 101 Be TA Ea ae 
Hain A3 Ga IG B3 AU Ia G4 B3 ia Aa 33 


| SEA ya 3 RAN ja de CAS IS Sk 


- 


La bea na ea NN Rn Na 
Sola (A3 AMI Ga ME ES Ka JUS AU SAI Y Lesu 
| Oam slab 5915 


3G 


are Ie ga Hah Ep dp SENI AI AG 


8 


820. Dari Abu Hurairah »» dari Rasulullah &:, beliau bersabda: 
"Barangsiapa yang duduk pada suatu tempat, lalu tidak menyebut 
nama Allah (dzikir) di dalamnya, maka di sisi Allah itu akan 
menjadi kerugian baginya. Dan barangsiapa berbaring lalu ia 
tidak menyebut nama Allah, maka itu akan menjadi kerugian 
baginya di sisi Allah.” 40 (HR. Abu Daud dengan sanad hasan) 


s5 artinya adalah kurang atau beban. 

AE sraber! SAA 2 WII oke SLS 3 LA 
28 o 2 Pa o- 5 PA 6 P c 

Karbung Lagi sa 3 JI BLESGI La JII GAY 


139 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (5040) dan Ahmad (2/287), dan hadits ini did- 
haifkan oleh Albani di dalam kitab Dhaif Sunan Abu Daud. 

140 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4865), Tirmidzi (3380), dia mengatakan hadits 
ini derajatnya hasan shahih, dan Nasa'i di dalam Amal Yaumi wal Lailati (404). 


129 





821. 


822. 


2231 


BAB 128 


Boleh Tidur Terlentang dan Meletakkan Salah 

Satu Kakinya di Atas Kaki yang Lain Apabila 

Tidak Tersingkap Auratnya dan Boleh Duduk 
Bersila Atau Duduk Sambil Kedua Kakinya 
Dilipat ke Perut dengan Kedua Tangannya 


ARA ALAN SE IA ebi 3 op MS 3 
3 2 A Sr 

La ox Tia Iis “90 £ Dear 

IS Gita PI A3 eny SIA Last « 


Dari Abdullah bin Yazid &» bahwa dia melihat Rasulullah &£ 
berbaring di dalam masjid dengan meletakkan satu kakinya di 
atas kaki yang lain.” #! (HR. Muttafag 'alaih) 


- 
. 


SA II | S5) BE Sal OLS JL F3 By op AE 33 


- Pera 


LA 0 -- o 2. “2 - ae na PMA SA 5. - 
51 Jl Ola € peban Cgd SEL nil ella AS damkeras 


Hong All o,nb3 
Dari Jabir bin Samurah ia berkata, “Jika Nabi &£ telah selesai 
melaksanakan shalat Subuh, beliau duduk bersila di tempat 


duduknya hingga matahari terbit dan bersinar terang.”'? (HR. 
Abu Daud dan lainnya dengan sanad yang shahih). 





z - a Ps - £ 
C0 8 a09 ANITA 03 3 or - HI 2 0 ata 
kena KASI en BE UI Sian hb BD Tas pl 333 


8 3 p: G2 Ganas 3 an 
Gel lay» BUANA JA9 «ASN HIU P3 NIS MAH 
Dari Ibnu Umar #8 dia berkata, "Saya melihat Rasulullah &- 


berada di serambi Ka'bah duduk ihtiba dengan tangannya 
seperti ini. “Ia menjelaskan iktiba' dengan kedua tangannya, 


141 HR. Bukhari (475), Muslim (2100), dan Tirmidzi (2926). 
142 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4850) juga oleh Muslim (670). 


130 








PN Ge ata 2 








yaitu duduk yang dinamakan al-Ourfusha'.' (HR. Bukhari) 


LA 


nY AAA yak PEN WS ga ena 
Shela LA tao eh uli 25 Ie 
GA 5315 ja ala: SAN Ga 


824. Dari Oailah binti Makhramah «: dia berkata: “Saya -. 
melihat Nabi # duduk @urfusha' (duduk dengan merapatkan 
kedua paha menempel perut, lalu kedua tangan mendekap 
kedua betis). Maka ketika aku melihat Rasulullah xz dengan 
khusyu' seperti itu, aku menjadi gemetar karena takut.” (HR. 
Abu Daud dan Tirmidzi) 


HE Us Ip JG aa AN 3 
ai ar ea « B3 ne Sah Ehh IE) MK 
2 5315 Ani ala ( IS lab Hak NI BE) JB sa 


825. Dari Asy-Syarid bin Suwaid 2» dia berkata: “Rasulullah xx 
melewatiku saat aku duduk seperti ini, aku meletakkan tangan 
kiriku di belakang punggung, lalu aku bersandar dengannya.” 
Beliau lantas bersabda: “Apakah kamu ingin duduk seperti 
duduknya orang-orang yang dimurkai (Yahudi)?”'$ (HR. Abu 
Daud dengan sanad shahih) 


143 HR. Bukhari (6272) 

144 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4847) dan Tirmidzi (2815). dan dishahihkan 
oleh Albani di dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud. 

145 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4848), dan dishahihkan oleh Albani di dalam 
kitab Shahih Sunan Abu Daud. 


Al-Allamah Ibnu Utsaimin raimahullah berkata: “Duduk seperti itu tidaklah dibenci kecuali 
karena Rasulullah « mensifatinya seperti cara duduk orang-orang Yahudi yaitu dengan 
menjadikan tangan kiri berada di belakang punggung kemudian punggung tangan menyen- 
tuh tanah lalu bersandar kepadanya....Seandainya kedua tangan diletakkan di belakang 
punggung kemudian bersandar kepadanya, maka hal itu tidak mengapa. Atau seandainya 
tangan kanan saja yang diletakkan di belakang punggung, maka itu tidaklah mengapa. 





826. 


Odi. 


HI Ha AS » H NA 


BAB 129 
Adab Dalam Majlis 





IE SN LAN Ed IS TE db ahatta 


HA RAGA NT PER Lang oa 


Pen 


Dari Ibnu Umar 48 dia berkata: “Rasulullah ShallAllahu' alaihi 
wasallam bersabda: “Janganlah salah seseorang dari kalian 
menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian 
dia duduk di tempat orang tersebut! Tetapi luaskan dan 
perlebarlah ruang pertemuan kalian!” Sesungguhnya Ibnu Umar 
jika ada seseorang yang bangkit dari tempat duduknya di dalam 
majlis, maka ia tidak menempati tempat orang tersebut.” "$(HR. 
Muttafag 'alaih) 


o PA BARA aa KTA 2 an Dana “ PP Je ea 
Ia SA G8 BI 1d 3 Ikan ola IA A3 


kain (AE BP suma 


Dari Abu Hurairah »» bahwa Rasulullah #&: bersabda: "Apabila 
salah seorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya, 
kemudian dia kembali lagi ke tempatnya itu, maka dia lebih 
berhak dengan tempatnya.”'” (HR. Muslim) 


Ta gal an Ga Ag JG Agan aa 3 


Ka 


NS Tag Ca) Ig dala 5 olay . As 


828. Dari Jabir bin Samurah #5 ia berkata, “Jika kami mendatangi 


146 HR. Bukhari (6270) dan Muslim (2177) 
147 HR. Muslim (2179), Abu Daud (4825) dan Ibnu Majah (3717). 


132 





829. 


Riyadhug/Shalihin 2 








Nabi #£, maka salah seorang dari kami akan duduk di tempat 
yang masih kosong (barisan terakhir).”'8 (HR. Abu Daud dan 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


Da AN Jp JG JG ama La Sl di Tan 25 


Fe. 


sela bakau 5 WAN GS JA 


- 
(7 Da 


Des 3 G3 IDN Dok Dan PN 


2 


BEAN IE ES ISU la 


HE ola, (( SI Maen 


Dari Abu Abdillah Salman Al-Farisi 2s dia berkata, “Rasulullah 
&z bersabda: “Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari 
Jum'at lalu bersuci semaksimal mungkin, memakai wewangian 
miliknya atau minyak wangi keluarganya, lalu keluar rumah 
menuju masjid, ia tidak memisahkan dua orang pada tempat 
duduknya lalu dia shalat yang dianjurkan baginya dan diam 
mendengarkan khutbah Imam, kecuali dia akan diampuni 
dosa-dosanya yang ada antara Jum'atnya itu dan Jum'at yang 
lainnya.”9 (HR. Bukhari) 


L 0 


BUSI: 23 An al Pa ppi 33 
SEA Lek Y aa 33 33 je V) ge 


.U eat Eias » JB, « Sae, 


TN Kei Y P3 5 Aa alan V) 5315 Ry, 3 3 


830. Dari Amru bin Syu' aib dari Bapaknya dari kakeknya #s» bahwa- 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4825), Tirmidzi (2725), dan Ibnu Hibban (6433), 


148 


149 


dan dishahihkan oleh Albani di dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud. 
HR. Bukhari (883) dan Nasa'i (3/104). Sabda Nabi #6: 32Y adalah tidak melangkahi pun- 
dak orang yang duduk. 


133 








831. 


832. 


sanya Rasulullah &- bersabda: “Tidak boleh bagi seseorang 
untuk memisahkan antara dua orang (yakni dari tempat du- 
duknya) kecuali dengan seizinnya.”!'50 (HR. Abu Daud dan 
Tirmidai, ia berkata: Hadits hasan). 


Dalam riwayat Abu Daud disebutkan: Tidak halal bagi seseorang 
duduk di antara dua orang kecuali dengan izin keduanya.” 


Ta aa SU Opa Si: 2 WA ap RA 33 
SE Ah 5315 31 alay. airal 


Bae sem Ta 5 Giaa an 
ba EU - BE KAI ba 
AA ion IS Ea) sal JB TALI a55 Gala Ia 


Dari Hudzaifah bin Yaman 2» bahwasanya Rasulullah &- melaknat 
orang yang duduk di tengah-tengah majlis.$! (HR. Abu Daud 
dengan sanad hasan) 

Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Miljaz bahwa ada seseorang 
yang duduk di tengah-tengah majlis, maka Hudzaifah berkata: 
“Terlaknat melalui sabda Muhammad #t, atau Allah melaknat 
melalui lisan Muhammad orang yang duduk di tengah-tengah 
majlis.” (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih). 


Sa ega Palet SANA as ken Belah, sa aka Ken ang ae la Sa 
FAN Ip BE Al Ja) Taman 1JE B3 HI anna A33 
Me api IE Sa A35 PIA MA Ea 


Dari Abu Sa'id Al-Khudri 2» ia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah x: bersabda: “Sebaik-baik majlis adalah majlis yang 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4825), Tirmidzi (2752) dan Ibnu Hibban (6433), 


150 


151 


dan dishahihkan oleh Albani di dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud. 
Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (4826) dan Tirmidzi (2753), dan didhaifkan oleh 
Albani dalam kitab Dhaif Sunan Abu Daud. 


134 





AP Get aa 2 








paling luas.”'?2 (HR. Abu Daud dengan sanad shahih menurut 
syarat Bukhari). 


Aa SA AN BE eat 3 A3 


HA Sana AB Kemah Ia Gi SI IS IE IN ah F3 


LA 


peak Mn an Apet 2 eagnan: 


833. Dari Abu Hurairah 25 ia berkata, “Rasulullah &: bersabda: “Ba- 
rangsiapa yang duduk di sebuah majlis dan banyak keributan 
(kericuhan) padanya kemudian sebelum berdiri ia mengucapkan, 
SUBHAANAKALLAAHUMMA WA BIHAMDIKA ASYHADU 
ANLAA ILAAHA ILLAA ANTA ASTAGHFIRUKA WA ATUUBU 
ILAIKA (Maha Suci Engkau wahai Allah, dan dengan memuji- 
Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah 
melainkan Engkau, aku meminta ampun dan bertaubat kepada- 
Mu) melainkan diampuni dosanya selama di majlisnya itu.” 
(HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan Shahih) 


0 


S5 SA pi BE Is SS IE 5 33 
UNA «Inang Gala A2) Hai Ga ga di 
IAI II 435 5135 IS MUI) La Wake 
ABS SS US UBS ia aU 5 ES 
Nee PEnUpu: Pi SI og «335 :1 3 (ba 


AGAN gabe )) 2JE GS AT Te ata" 





152 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4820) dan Ahmad (3/18) dan dishahihkan oleh 
Albani di dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud. 

153 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3433), Al-Hakim (1/536) dan Ibnu Hibban (594), 
dan dishahihkan oteh Albani dalam kitab Shahih Sunan Tirmidzi. 


135 





834. Dari Abu Barzah ms ia berkata, “Ketika akan mengakhiri majlis 


835. 


Rasulullah #£ mengucapkan: “SUBHANAKALLAHUMMA 
WA BIHAMDIKA ASYHADU ANLAA ILAAHA ILLA ANTA 
ASTAGHFIRUKA WA ATUUBU ILAIKA (Maha Suci Engkau 
Ya Allah, aku memuji-Mu tidak ada ilah yang berhak disembah 
selain Engkau. Aku memohon ampunan dan taubat kepada- 
Mu).” Seorang laki-laki lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, 
sungguh engkau mengucapkan suatu bacaan yang tidak pernah 
engkau ucapkan sebelumnya!” Beliau bersabda: “Itu sebagai 
penebus dosa yang terjadi selama dalam majlis.” (HR. Abu 
Daud. Abu Abdillah Al-Hakim meriwayatkannya dalam kitab 
Al-Mustadrak dari Aisyah 2» dan ia berkata: “Sanadnya shahih) 


Aa Ip (ANN 55 KE JB 
KU Eni 2 alay AN Nge je :£ 
ya GS AE BA Alan 3 


- 


553, « Cai, « lela Kera sil « Lai —ilas Ke Tp 


st. 


WN AB 3 AE SE JAS «Ea SI AG CAN Ce 
SAN JASA ag Kaah JAR YG 3 LE 
PANEN pel ob da 

AS Las Ulee 


Dari Ibnu Umar » dia berkata: “Jarang Rasulullah &: berdiri 
dari majlis kecuali beliau berdoa dengan doa-doa ini untuk 
para sahabatnya: “ALLAAHUMMAOSIM LANAA MIN 
KHASYYATIKA MAA TAHUULU BIHII BAINANAA WA 
BAINA MAAASHIKA, WA MIN THASNATIKA MAA TU- 
BALLIGHUNAA BIHI JANNATAKA, WA MINAL YAOIINI 


154 Hadist hasan shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4859) dan Nasa'i di dalam Amalal Yaumi 


wal lailah (135), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud (4859). 


136 


PG aan 2 








MAA TUHAWWINU BIHI ALAINAA MUSHIIBAATID 
DUNYAA. ALLAHUMMA MATITNAA BIASMANINAA WA 
ABSHAARINAA WA OUWWATINAA MAA AHYAITANAA, 
WAJALHUL WAARITSA MINNAA WAJAI TSA RANAA 
ALAA MAN ZHALAMANAA WANSHURNAA ALAA 
MAN AADAANAA, WALAA TAJ'Al MUSHIIBATANAA FII 
DIININAA WA LAA TAJ'ALID DUNYAA. ALL HAMMINAA 
WA LAA MABLAGHA “ILMINAA, WA LAA TUSALLITH 
ALAINAA MAN LAA YARHAMUNAAS" (Ya Allah, curahkanlah 
kepada kami rasa takut kepada-Mu yang menghalangi kami 
dari bermaksiat kepada-Mu, curahkanlah ketaatan kepada-Mu 
yang mengantarkan kami kepada surga-Mu, dan curahkanlah 
keyakinan yang meringankan musibah di dunia. Berilah 
kenikmatan kami dengan pendengaran kami, penglihatan kami, 
serta kekuatan kami selama kami hidup, dan jadikan itu sebagai 
warisan dari kami, dan jadikan pembalasan atas orang yang 
menzhalimi kami, dan tolonglah kami melawan orang-orang 
yang memusuhi kami, dan janganlah Engkau jadikan musibah 
kami pada agama kami, dan jangan Engkau jadikan dunia sebagai 
impian kami terbesar, dan pengetahuan kami yang tertinggi, 
serta jangan engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak 
menyayangi kami).' (HR. Tirmidzi, ia berkata: “Hadits hasan) 


0. 


Opayis Tn AU Jp2 JB cam BIA - ng 
AKA Ki Jia GNU NS AN DSA ola 
kat BEA 3S PIG (GaS ee sha 


836. Dari Abu Hurairah 2s ia berkata, "Rasulullah & bersabda: 
"Tidaklah suatu kaum bangkit dari tempat duduknya, dan 
mereka tidak menyebut nama Allah dalam majlis tersebut, 
melainkan mereka seperti bangun dari tempat yang semisal 
dengan bangkai keledai, dan kelak akan menjadi penyesalan 


155 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3502), Nasa'i di dalam amal yaumi wal lailah 
(135), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


137 





baginya (di akhirat).”155 (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


e “at Pt RB Ge” ee Ca pen 
AU USA Leena G3 Sale LO) JB BE TAN 33 cit 


PN NP Rn” 2 ba! 8 2 Tn 
ALS Ob HE ARE OS VI 3 3 El Ip ad JK 


IA aa $ ai atas Tana DRS an UE Tua GRES 
ME AL II Ea AG (APA Sp Rasis 


837. Dari Abu Hurairah radhillallahu “anhu dari Nabi #£ beliau 


838. 


bersabda: “Tidaklah sebuah kaum duduk-duduk di dalam suatu 
majlis dan tidak menyebutkan nama Allah padanya serta tidak 
bershalawat kepada Nabi mereka melainkan mereka men- 
dapatkan penyesalan. Apabila Allah menghendaki Dia me- 
ngadzab mereka dan apabila Allah menghendaki maka Dia 
mengampuni mereka.!:7 


Ta MN NU Naa Sa Mo ON ORA 

Sbs MI Si J laa AA Eja LIL BB MI Iga yet ML0g 
Dk GA 30 -— $ - Ke ME YA Dn An ke Ae 
SES AI SG Y USA SA 3 EA Ga LE SIS Ai 


- 
SL OK AA 


» G PP Aa Sa 
. Sgl5 gal ol, (« 23 AU ya anke SS 3 


Ae Naa Bana 


Dari Abu Hurairah ms dari Rasulullah &£, beliau bersabda: 
"Barangsiapa yang duduk pada suatu tempat, lalu tidak menyebut 
nama Allah (dzikir) di dalamnya, maka di sisi Allah itu akan 
menjadi kerugian baginya. Dan barangsiapa berbaring lalu ia 
tidak menyebut nama Allah, maka itu akan menjadi kerugian 
baginya di sisi Allah.”'58 (HR. Abu Daud) 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2855), Ahmad (2/389) dan Al-Hakim (11492). 


156 


157 


158 


dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 

Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (4856), Tirmidzi (3380), Ahmad (2/463), Nasa'i 
dalam Amal Yaumi wal Lailati (404) dan Ibnu Hibban di dalam shahihnya (589), Albani ber- 
kata di dalam Shahih Sunan Abu Daud (4856) hadits ini derajatnya hasan shahih. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4856). 


138 


839. 


840. 


Riyadhug/Shalihin 2 


La SAR ga 


BAB 130 


Mimpi dan Hal-hal yang Berhubungan Dengannya 


Allah berfirman: 


Ltd Kusir KanP 20 SSL 533 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu 
malam dan siang hari. (OS.Ar-Ruum (30): 23) 

Sa SD IA BE AN 3 Eh IE aa GA A3 

LAILA AAN sd $ SA Lg IE (ori Si 

Ge dlela ( 


« 


Dari Abu Hurairah 2» dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 
tc bersabda: “Kenabian tidak ada lagi selain berita gembira,” 
Para sahabat bertanya, “Apa maksud kabar gembira?” Nabi # 
menjawab, “Mimpi yang baik.”'? (HR. Bukhari) 


“ Ah . SEN AN SN) JB CA ata 





Oa LA BSA TSS nih 0 H3 PA gran 
Lanka Gaia (2g Oya Jejan Um Ai Uya ep ajal! Lang « 


z NA ne . KASa Oi E Pa — 
Aas SMA 835 SY Halo 33 





159 HR. Bukhari (6990). 
160 HR. Bukhari (7017), Muslim (2263), Abu Daud (5019) dan Tirmidzi (2270). 


139 





841. 


842. 


Dalam riwayat yang lain disebutkan: “Orang yang paling benar 
mimpinya di antara kalian adalah orang yang paling benar 
ucapannya. 


- - 
- - 30. 


F kata . 2 Rina & 18 - - - 
BSA PETI 3 ah AD BEE Al Ih JB 1JE A1 
5 bi PPA na F3 Ge PEKA 
PN En ten pi Ta se NA Aan Bara Sal 


Dari Abu Hurairah 2s dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
#& bersabda: "Barangsiapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, 
maka sesungguhnya dia akan melihatku ketika dia bangun, atau 
seakan-akan dia melihatku ketika dia bangun. Karena setan 
tidak dapat menyerupai diriku.”!8!(HR. Muttafag 'alaih) 


£ 0. 


na EP sc Gs - ate « La Oei 0. £ 
aan Ea Peng KAN jan La AH mi 
bale JI ne UI Ga Ga USB «Uu Li ASUS 
Da $ Nang Ken Karat , pn Ui ag 
S5 183 — Ha Ha NI Uap Lana DG Hala Gg — Lp LSG 
Se Gek TR Ae Au CENNOS Se LN Na Pera Oi “Tia at 
Ng bas oya Sat OUR Ca Ga Las C0 Las SUS GLS 
SP 33 Pa aa X NA 
Hae Gara (on Y Lb t AN Lari, 


Dari Abu Sa'id Al-Khudri 25, ia mendengar Nabi #&: bersabda: 
“Jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang ia sukai, 
sebenarnya mimpi tersebut berasal dari Allah ta'ala, maka 
hendaklah ia memuji Allah karenanya dan ceritakanlah -dalam 
satu riwayat disebutkan: maka janganlah ia menceritakan 
kecuali kepada orang yang disenanginya. Adapun jika ia 
bermimpi selainnya yang tidak disukai, maka mimpi buruk itu 
berasal dari setan, maka hendaklah ia meminta perlindungan 
(kepada Allah) dari keburukannya, dan jangan menceritakannya 


161 HR. Bukhari (6993) dan Muslim (2266). 


140 


843. 


844. 


Riyadi 2 


kepada orang lain, karena ia tidak membahayakannya.” (HR. 
Muttafag “alaih) 


3 - Haa) GI )) 16 AD JB JB ms 353 d 1 
Lab da Laka Gal al Sa an 
BAR da alba ga Ga bana yi SE 

ale Gama (( 


- 


AN Saba AA 4 SA) 


Dari Abu @atadah 5» ia mengatakan: Nabi #: bersabda: 
“Mimpi yang bagus -dalam riwayat lain: “mimpi yang baik- 
adalah berasal dari Allah, sedang mimpi yang buruk berasal 
dari setan. Maka barangsiapa melihat sesuatu mimpi yang tidak 
disukainya, hendaklah ia meniup ke samping kirinya sebanyak 
tiga kali, dan mintalah perlindungan dari setan, sesungguhnya 
mimpinya tersebut tidak akan membahayakannya.”'8(HR. 
Muttafag '“alaih) 


sa artinya tiupan halus tanpa adanya air liur yang keluar. 
KAN SAS sb BD IE AI IA JA aa AA 
Akan lay (AE IE II AI 


Dari Jabir &» dari Rasulullah &£ beliau bersabda: “Apabila 
salah seorang kamu bermimpi dengan mimpi yang tidak 
disenanginya, maka hendaklah ia meludah ke kiri tiga kali, 
kemudian berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan tiga 
kali, sesudah itu hendaklah ia merubah tidurnya dari posisi 


162 HR. Bukhari (7045) dan Muslim (2267/16). 
163 HR. Bukhari (6986), Muslim (2261), Abu Daud (5021), Tirmidzi (2277), Nasa'i dalam Amal 


Yaumi wal Lailati (897), Ibnu Majah (3909), dan Ahmad (5/310). 


147 


semula.”164 (HR. Muslim) 


Pe 


y » BE Iyan JG JB « 23 SAN HA AN AI 


Ia 


KENA AAA tur Mba Tt 


lay (Ia IU AN Iya IS Ae dai 2 


845. 





164 HR. Muslim (2262), Abu Daud (5022), Tirmidzi (2291) dan Ibnu Majah (3908). 
165 HR. Bukhari (3509). 


142 








LSI PAI DASI Jas LGA 


BAB 131 
Keutamaan Salam dan Anjuran Menebarkannya 


Allah #- berfirman: 


Pe ag pa aa Stang Yi Be EV T SA KG 
DYV pall Ttglat JS 


Hat orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang 
bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada 
penghuninya. (OS. An-Nuur (24): 27). 


Sar 


SA AT) Ka ip uk Mana 2 A3 up 
Me Ika 


Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah- rumah (ini) 
hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti 
memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi 
Allah, yang diberi berkat lagi baik. (OS. An-Nuur (24J: 61). 


Aa 28 9 2. 5 La ag - 
LAI Sela ) Wagon 3 Lain GELI Kana ALA Up 


14 


Pe en 2 


Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, 
maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, 
atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). (OS. An-Nisa' 
(41: 86). 


.IYo-yg Pe J AS J6 
Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tentang tamu 
Ibrahim (yaitu malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika 
mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salaamun". Ibrahim 
menjawab: "Salaamun (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal. 
(OS. Adz-Dzariat (51): 24-25). 
MN Ian JL Si SARI 3 api op dll re 3 
Ne Na aa Sana Bu 21 
EiE ja Je BG "9 «#leball adas) JG OS DANI Si 
Me en Se OR IN at 


846. Dari Abdullah bin Amru bin Ash & bahwa seorang laki-laki 
bertanya kepada Rasulullah &£, "(Amalan) Islam yang bagaimana 
yang paling baik?" Beliau menjawab: "Kamu memberi makan, 
dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan 
orang yang tidak kamu kenal.”'6(HR. Muttafag “alaih) 


1 Pem 


Ka “JL PA AIA 
Sia bai J3 inai ken ate jas Se Ta 
IE Sama (( AT ap 233 « AT) TE SE AI Nas 


166 HR. Bukhari (12), Muslim (39), Nasa'i (8/107) dan Abu Daud (8/107). Sabda Nabi & yang 
berbunyi: sx! csl adalah amalan dalam Islam. 


145 














847. Dari Abu Hurairah 22, dari Nabi & beliau bersabda: “Setelah 


848. 


849. 


Allah menciptakan Adam, Dia berfirman: ”Pergilah dan 
ucapkanlah salam kepada malaikat yang duduk-duduk itu, 
dan dengarkan baik-baik bacaan salam mereka kepadamu, 
sebab itu sebagai salam penghormatanmu dan juga anak cucu 
keturunanmu.” Adam mengucapkan “Assalamu'alaikum”. Para 
malaikat menjawab “Assalamu'alaika warohmatullah.” Mereka 
menambahnya dengan “Wa rahmatullah.”'”(HR. Muttafag 
'alaih) 


0. 


EU Uk EA Ara B HE 2 33 
Sa pap wap «pt AG uda alay 


IA ale Jim an Mena Lama 


Dari Abu Umarah Al-Barra' bin Azib &5 dia berkata, “Rasulullah 
# memerintahkan kami tujuh perkara, yaitu, menjenguk orang 
yang sakit, mengiringi jenazah, mendo'akan orang yang bersin, 
menolong orang yang lemah, menolong orang yang terzhalimi, 
menebarkan salam dan menunaikan sumpah.”'58 HR. Muttafag 
'alaih, Ini merupakan lafal salah satu dari riwayat Bukhari). 


BEJ JBS Y ) al J5 SE cam E3A ud 33 
Hae Ie JAS MAS PS ai 
Kaali (3 Beat SES 
Dari Abu Hurairah 25, dia berkata, “Rasulullah #&: bersabda: 
“Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan 


tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. 
Maukah kalian aku tunjukkan atas suatu amalan yang apabila 


167 HR.Bukhari (6227) dan Muslim (2841). 
168 HR. Bukhari (6235) dan Muslim (2066). 


146 


Riyadhug/Shal'hin 2 


kalian mengerjakannya niscaya kalian akan saling menyayangi? 
Sebarkanlah salam di antara kalian.”'5? (HR. Muslim) 








B3 AI IA Ea IL SL yi MAA Ba 


3 si 6 27 2 aa ai Ta 

FE Lp GL Ulab SU Lag dy 
2 a an So g 203 

D IIBa € SelaAlI A5 (CO BII ISA AG Tas LS 


2 9 


Wa ES EjaS 


850. Dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam #s dia berkata: Saya 


169 
170 


mendengar Rasulullah & bersabda: “Wahai sekalian manusia, 
sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali 
silaturrahmi, dan laksanakanlah shalat (tahajud dan witir) 
pada saat manusia tertidur, niscaya kalian masuk surga dengan 
selamat.” "0 (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


: Tas NaNAN 5 0 Lena 0 -8 Pan 
PB 4 AS UNS BUAS 3S 3 AN 3 Je 53 
Ghea R2 eU BA Gb Ju AN 
Jb yana ANN Ni Sen Sena YP 


z 


0g. - ae dn an TON: heat ea 
SAS BEN IKEA la AA in Aga Lt Jelas 
- az. - n bela Ine ah 32 
II yA JUS Yg II ME EV Uh all ES 
Ta S P n f e 0. 
Ea La Jake Spa 8 GEN AP II AR, 
pet Petakan Pa AS Lean RARN en 
JAN Sa SAKSI — bat 3 Jill 3G — ia UE SAK 


HR. Muslim (54), Abu Daud (5193), Tirmidzi (2688), dan Ibnu Majah (3692). 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2485), Ibnu Majah (1335) dan Ahmad (5/451), 
hadits ini dishahihkan oleh Albani di dalam kitab Shahih Sunan Tirmidzi, dan Silsilah Hadits 
Shahih. 


147 








851. Dari Thufail bin Ubay bin Ka'b mengabarkan kepadanya, bahwa 
dia pernah mendatangi Abdullah bin Umar lalu dia pergi ke 
pasar bersamanya. Thufail bin Ubay berkata, “Ketika kami pergi 
ke pasar, tidaklah Abdullah bin Umar melewati rakyat jelata, 
atau para penjual atau orang miskin atau siapa pun kecuali 
dia memberinya salam.” Thufail berkata, “Pada suatu hari 
aku menemui Abdullah bin Umar, lalu dia mengajakku pergi 
ke pasar, aku bertanya kepadanya, “Apa yang engkau kerjakan 
di pasar padahal engkau tidak berhenti ke sebuah toko, atau 
menanyakan barang, tidak menawar sesuatu, atau duduk di 
tempat penjualan?” Duduklah di sini saja, mari kita bicarakan 
sesuatu.” Maka Abdullah bin Umar berkata kepadaku, “Wahai 
Abu Bathn (perut besar)! -karena ketika itu Thufail perutnya 
besar-, kita pergi ke pasar hanya untuk mengucapkan salam 
kepada siapa pun yang kita temui'.!”' (HR. Malik dalam Al- 
Muwatha' dengan sanad shahih) 


“ “ 
PALI AS SIN 
“ ra 


- 


BAB 132 
Cara Mengucapkan Salam 


di Tang 2KAA Bian AA datan JA 3 Sati 
Jas lan sala aa SE IG SEN en ABS 
SBI Ip IS aa SI Rara Tema| 

aa 
Dianjurkan orang yang memulai mengucapkan salam untuk 


mengucapkan: silS59 dil! Long Sule pl! , dengan menggunakan 
kata ganti bentuk jamak walaupun orang yang diberi salam cuma 


171 HR. Malik di dalam Al-Muwathha' (2/961/6), dan dishahihikan oleh Albani di dalam Shahih 
Adabul. 


148 





852. 


nang 2 


satu orang. Kemudian orang yang menjawab mengatakan: Sule, 
diLSu3 ali! Los,9 plwll dengan menambahkan huruf wawu dalam 


UCAPANNYA aSuleg.... 

IE EA IBAN IG “3 PGA oi Oas Gp 
BEE BE Ie UE 0 gada TE S3 aa SU 
gek la SA ca Kg (EA aa Se 
Tn AT Rea arga ta Ane A3 Oops » 
) 2 naya Senar (SE) JUS 4 jala AE S3 


Mp Eat 
Dari Imran bin Hushain #8 dia berkata: “Ada seseorang datang 
menemui Nabi #£lalu mengucapkan: “ASSALAAMU'ALAIKUM.” 
Maka Nabi menjawabnya, kemudian orang tadi duduk, 
lalu Nabi bersabda: “Sepuluh.” Kemudian orang yang lain 
datang dan mengucapkan: “ASSALAAMU'ALAIKUM WA 
RAHMATULLAAH.” Maka Nabi menjawabnya, kemudian orang 
tadi duduk, lalu Nabi # bersabda: “Dua puluh.” Selanjutnya 
orang lain tiba, ia mengucapkan, “ASSALAAMU'ALAIKUM 
WA RAHMATULLAAHI WA BARAKAATUH.” Maka Nabi 
menjawabnya, kemudian orang itu duduk, lalu Nabi &: bersabda: 
“Tiga puluh.””? (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits 
hasan) 


ia) Ha Opi JET RA ga Tas 3 
AT) K3 AN ala sESG su (BEN aa b5 (aa 


be Hina 23533 


172 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (5195) dan Tirmidzi (2689), dan dishahihkan 


oleh Albani di dalam shahih Sunan Abu Daud. 


149 


853. 


854. 











855. 


AA Da : n 3 ag : 
Pe 0 KAP avan 
Dari Aisyah & dia berkata, “ Rasulullah &: bersabda kepadaku: 
"Wahai Aisyah, ini Jibril menyampaikan salam untukmu!" 


Aisyah berkata, "Jawabku: "Wa'alihis salam warahmatullahi 
wabarkatuhu.”' (HR. Muttafag 'alaih) 


Demikianlah terdapat dalam beberapa riwayat Bukhari dan 
Muslim kata “ats, ”, dan dalam beberapa riwayat yang lain 
tidak disebutkan. Sedangkan tambahan riwayat dari para perawi 
yang tsigah (terpercaya) adalah bagus dan bisa diterima. 


SEP US LAS AS BI OS ME GA Ii ata On 53 


da. UE Hala et He ata 2 HE 55 UE yi 


: “ RSA Te Pi 0. 
AAS HI OLS Isi La le Sasa lag 
Dari Anas »» bahwa Nabi & bila berbicara diulangnya tiga kali 
hingga dapat dipahami dan bila beliau mendatangi suatu kaum, 


Beliau memberi salam tiga kali.” (HR. Bukhari). Hadits ini 
dibawa pada pengertian jika jumlah mereka banyak. 


Kanal BEAN SUS 1 0 Jia kya HB ALAN ye 
Sa SA aa 
pekan ay » ek DISS 3 3 SAN Ak SUBAI 


Dari Al-Migdad »» dalam sebuah hadits yang panjang dia 
berkata: “Kami menyisihkan untuk Nabi #& bagiannya dari 


173 HR. Bukhari (2601), Muslim (2447) dan Tirmidzi (2693). 
174 HR. Bukhari (94,95). 


150 


856. 


857. 


nyaa arvah 2 








air susu, maka beliau datang pada waktu malam kemudian 
mengucapkan salam yang tidak sampai membangunkan orang 
tidur, tetapi bisa didengar oleh orang yang masih terjaga, maka 
ketika Nabi #£ datang, beliau mengucapkan salam sebagaimana 
yang lazimnya beliau ucapkan.” (HR. Muslim) 


dawn 3 SERA Iyan TEA G5 BN 
03 


« Gea Tas : ee oma PAP « 2g ALAN 3 an « Dea 


MS Ela DU, 


SG LNG BA 55 2 (anal uje Dg 


5 tar ta sala & ap 


Dari Asma ' binti Yazid es bahwa suatu hari Rasulullah #& berjalan 
dekat masjid, sementara sekelompok wanita tengah duduk- 
duduk, beliau melambaikan tangan sebagai isyarat salam.” 
(HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan). Hal ini dimaksudkan 
bahwa Nabi #g menggabungkan antara isyarat dan ucapan salam, 
dan hal ini dikuatkan oleh riwayat Abu Daud yang mengatakan: 
”Maka beliau mengucapkan salam pada kami.” 


Balai EN Jaan LL IG Km LN GA A3 
SAE Sa 4 DJI Ie JAN) IE IG Ela dia 
JAS SAY Us Gia 3315 es Li HI 

Ata ea 


Dari Abu Jurai Al-Hujaimi 2» dia berkata, "Aku mendatangi 
Rasulullah #, lalu aku mengucapkan, "Alaikas salam (kese- 


175 HR. Muslim (2055). 
176 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (5204), Tirmidzi (2697) dan Ibnu Majah (3701), 


dan hadits ini dishahihkan oleh Albani. 


151 





lamatan atas kamu) ya Rasulullah." Beliau bersabda: "Jangan 
kamu ucapkan Alaikas salam, sebab hal itu adalah salam untuk 
orang yang telah mati.”'”(HR. Abu Daud dan Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan shahih).!” 


SEAT LG Ay 


BAB 133 
Adab Mengucapkan Salam 


AE LSG An) JB ea Ijin ol ama ia GA 3S 


- 


AE Gita (UN LE PebiN c rela IS AL SI 


ASI HE HA) HN Tp H3 


858. Dari Abu Hurairah ws dia berkata, “Rasulullah #s$ bersabda: 
“Orang yang berkendaraan hendaklah memberi salam kepada 
pejalan kaki, orang yang berjalan hendaklah memberi salam 
kepada orang duduk, dan orang sedikit hendaklah memberi 
salam kepada orang banyak.” (HR. Muttafag 'alaih). 


Dalam riwayat Bukhari disebutkan: Dan anak kecil hendaklah 
memberi salam kepada orang dewasa. 


2 z aa Gta g 2 Pa Ea 
HAM J5 JE JB B3 JAMU ONE 53 Sako TA al 3 


Bd 


Lan Sala 3S TA CAESAR Ia at al Hal ol 


- 
Pra 


& S Sisa olgy3 


| 


DARA OA 4 al J5 Gd om LL 


177 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (5197) dan Tirmidzi (2694), dan dishahihkan 
oleh Albani di dalam kitab Shahih Sunan Tirmidzi. 

178 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (5209), Tirmidzi (2721) dan Ahmad (5/64), dan 
dishahihkan oleh Albani di dalam kitab Shahih Sunan Tirmidzi. 

179 HR. Bukhari (2631), Muslim (2160) dan Abu Daud (5198). 


152 





859. 


Riyadi Aap 2 
) Asia! SE IE IL KANG :IE Sau ita 
MS Eat Ma 


Dari Abu Umamah Ash-Shuday bin Ajlan Al-Bahili » ia 
berkata, "Rasulullah &: bersabda: "Orang yang paling utama 
di sisi Allah adalah orang yang memulai dalam mengucapkan 
salam."'80 (HR. Abu Daud dengan sanad yang bagus). 


Dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili », 
dikatakan: “Wahai Rasulullah, ada dua orang yang berjumpa, 
manakah di antara mereka yang memulai mengucapkan salam?” 
Beliau menjawab: “Yang paling dekat kepada (rahmat) Allah.” 
(Timidzi berkata: Hadits ini derajatnya hasan). 


AE ASI Ss asal LE oa SG Art 
Son 


£ ». 3 
Lg Ss Laga Jlal Ill 2 Je 5 At NN aL 


BAB 134 


Anjuran Mengulangi Ucapan Salam Kepada 
Orang yang Berkali-Kali Ditemuinya Dalam 
Waktu Dekat Seperti Orang yang Masuk 
Kemudian Keluar Kemudian Masuk Lagi, Atau 
Jika Sebatang Pohon Memisahkan Keduanya 


BA AL ML mm SA 3 3 BIA 3 
2D OA LAN ae GA lb plat. SA 
AG LAN IE AAS AS lai EM ai III Jia 

LA Gita HA S5 HI JS AS 5 





180 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (5197) dan Tirmidzi (2694). 


153 








860. Dari Abu Hurairah »» dalam hadits tentang orang yang jelek 


861. 


shalatnya, sesungguhnya ia datang kemudian shalat, kemudian 
menghadap Nabi #e, lalu ia mengucapkan salam kepada beliau, 
maka beliau menjawab salamnya, lalu beliau bersabda: Sha- 
latlah kembali, karena sesungguhnya engkau belum shalat!” 
Kemudian ia kembali shalat dan setelah itu menghadap Nabi 
& seraya mengucapkan salam. Hal itu ia lakukan hingga tiga 
kali.!8! (HR. Muttafag 'alaih) 


- 2 Aan PNP MSI Sp aa Gi pan 03 0 0 
Kana SIA ola SA AS II Ddk 3 de 2S 1653 


Se Pen an Sai Lean ea Sen Na Padan 
ane ella sanad A3 am Il Oldan gl Cia Lagan EL uks 
- - 

R3 


: dglS gal og) (( 


Dari Abu Hurairah 25, dari Rasulullah &: beliau bersabda: “Jika 
salah seorang dari kalian bertemu dengan saudaranya, maka 
hendaklah ia mengucapkan salam. Jika kemudian keduanya 
terhalang oleh pohon, atau tembok, atau batu, lalu bertemu 
kembali, hendaklah ia ucapkan salam lagi kepadanya!”'?? (HR. 
Abu Daud) 


3 JESISI SSI Hal DG Ayo 


BAB 135 


Anjuran Mengucapakan Salam 
Ketika Masuk Rumah 


Allah berfirman: 


# 2 0 2 
- - 


- s 5 3 SA AS oz -. Ka Naa ana 
Hb ISA AN ae Ia Tn (Kail IE AA Gyp3 ANE S6 
CU 


181 HR. Bukhari (757) dan Muslim (397). 
182 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (5200), dan dishahihkan oleh Albani di dalam 


kitab silsilah hadits shahihnya. 


154 


862. 


863. 


Pn Gelang 2 








Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah 
(ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya 
yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang 
ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. (OS. An- 
Nuur (24J: 61). 


AE IE DI Jdb Jess 3 
eka 3 (Sl JA ag «DE Sp IK Tata «SALAT 
A2 ES Ia 1JL 


Dari Anas bin Malik »» ia berkata, “Rasulullah #: berkata ke- 
padaku: “Wahai anakku, jika kamu masuk menemui keluar- 
gamu, ucapkanlah salam, niscaya akan menjadi berkah bagimu 
dan bagi keluargamu.”'8 (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits 
hasan shahih) 


He ghe MAN LG YA 


BAB 136 
Salam Kepada Anak Kecil 


ls Jp la Ab ago ea: 2 Ai 
LE Gina ARTA 


Dari Anas bin Malik a» bahwa dia pernah melewati anak- 
anak kecil, lalu ia memberi salam kepada mereka dan 
berkata, "Nabi x&- juga biasa melakukan hal ini.” '8#(HR. 
Muttafag 'alaih) 


183 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (2698), dan didhaifkan oleh Albani di dalam silsilah 


hadits dhaifnya. 


184 HR. Bukhari (6248), Muslim (2168), Abu Daud (5202), Tirmidzi (2697). 





139 





TE al ai 3 Ae JAN DAS SG -AYV 
ba bl laka Cp Olga TANI Ht Y OLnanla Lari 


BAB 137 


Salam Suami Pada Isteri dan Mahramnya 
Juga Pada Wanita-wanita Non-Mahram 
yang Tidak Dikhawatirkan Fitnah, dan 

Salam Mereka Juga dengan Syarat Ini 


0 0 - 


IE Aly 3 IA Ka LS JB MN yi R3 


na em lag Te 


MEI RAI Na Ep aa 
mag 3 :- TS 
BEBAS Wp bal el 


864. Dari Sahl bin Said »s dia berkata, "Di antara kami ada seorang 
wanita -dalam riwayat yang lain: "Kami memiliki seorang 
nenek yang telah tua, biasanya ia pergi mengambil ubi lalu 
meletakkannya di dalam periuk miliknya dan menumbuk biji- 
bijian dari gandum. Setelah kami shalat Jum'at, kami pergi 
menemuinya, kami memberi salam kepadanya, lalu sang nenek 
pun menyuguhkannya kepada kami.”'$ (HR. Bukhari) 

24 ENG UE ya Ab eh La AA 


Kg 


5 - 


SAI Aa HA LALU) 4 Jati A5 AD 3 
& Huma olyy » Sada LS 


865. Dari Ummu Hani Fakhitah Binti Abi Thalibi Radliyallhu 'anha 


185 HR. Bukhari (6248), sabdanya yang berbunyi: tele alwi (kami memberi salam kepadanya) 


bukan seperti yang dipahami orang yaitu kami bersalaman dengannya. 


156 


866. 


Ma ina 2 





dia berkata: “Saya pernah pergi kepada Nabi &: pada hari 
penaklukkan kota Makkah dan aku mendapati beliau sedang 
mandi, sedangkan Fatimah menutupinya dengan kain, lantas 
aku memberi salam.”'88 (HR. Muslim) 


SELAI SE EU Ga eU 3 
(CT ee » Je ola 3315 sa AP Ge Ai 


oe 


KEY A B3 Kuy « 


- 


ae sa 3 " PT "Ts . Peradi KA mena 2 aa “ 3g “ . Ma Sah 

PP ARSA Lag Jha PENA al d3 ol Gaal Ia, 
v8 PN SN Ce. 

1 ah ok Su DyR3 AA 


Dari Asma binti Yazid es dia berkata: Nabi &: melewati kami, 
kaum wanita, lalu mengucapkan salam kepada kami.” (HR. 
Abu Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan. Lafal ini 
adalah riwayat Abu Daud). 


Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan: Bahwasanya suatu hari 
Rasulullah &: melewati masjid, sedangkan sekumpulan wanita 
sedang duduk-duduk, kemudian Nabi &£ mengucapkan salam 
kepada mereka (disertai) lambaian tangan.” 


Pe na aga Rn 
Jas Dpakin p H3 umma 2 JA ie AI Sah 


BAB 138 


Larangan Mendahului Salam Kepada Orang 
Kafir dan Cara Menjawab Salam Mereka, dan 


186 HR. Muslim (336) 
187 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (5204) dan Tirmidzi (2698), hadits ini dishahih- 


kan oleh Albani di dalam kitab Shahih Sunan Tirmidzi. 


157 





867. 


968. 


869. 


Anjuran Mengucapkan Salam Kepada Majlis 
yang di Dalamnya Ada Muslim dan Kafir 


han 5 
V3 IIS) JB Ke AN Isa Si: 28 GA 33 
(MEA JI an Job 3 HA Hal B3 mL PAP) 


Dari Abu Hurairah » bahwa Rasulullah #: bersabda: 
"Janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani 
dalam memberi salam. Apabila kalian berpapasan dengan salah 
seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke bagian 
jalan yang paling sempit.”'$ (HR. Muslim) 


Ba $ S3 235 £ PET Cg Ai sita - z Re al Ag 4 Br ui 


21 ' ea A 3. 2 
LALE Gita (AE 343 SI 


Dari Anas 2» dia berkata, “Rasulullah & bersabda: Jika Ahli Kitab 
memberi salam kepada kalian, maka jawablah, Wa'alaikum.” (HR. 
Muttafag '“alaih) 


NN 
Sa LAN “3 os AS Ia 2 Ala ES Si B3 dalah 3 
nee : S3 2 Sa 2 ANE 2 ea 


Dari Usamah bin Zaid 2» bahwa Nabi &- pernah melewati suatu 
majlis yang bercampur antara kaum Muslimin, orang-orang 
musyrik para penyembah patung, dan orang-orang Yahudi, 
kemudian Nabi #: mengucapkan salam kepada mereka.” (HR. 
Muttafag 'alaih). 


188 HR. Muslim (2168), Abu Daud (5205) dan Tirmidzi (2700). 
189 HR. Bukhari (2658), Muslim (2163), Abu Daud (5207), dan Ibnu Majah (3697). 
190 HR. Bukhari (6254) dan Muslim (1798). 


158 





870. 


Riyadhus/#Shalihin 2 








peundan GG bit Ia B3 If SAM All SG — Ira 


BAB 139 


Anjuran Mengucapkan Salam Jika Berdiri dari 
Majlis dan Meninggalkan Teman-Teman 


F3 2 4 . c KIA 2 en - G Fa # s s On 1 £ and 
SISA AE BN) BE ll J5 JE JG ma Aa Cal 33 
Ta -? "5 ba Man Dp Sera ad e Sigi 2 
GL SNI ena ab sh ol BI Sa Pe Ea 

CELL IIA Ily eka SS ye 3 KASI Sa 


Dari Abu Hurairah 25 ia berkata, "Rasulullah ££ bersabda: "Jika 
salah seorang dari kalian sampai pada suatu majlis hendaklah ia 
mengucapkan salam, dan jika akan bangkit hendaklah mengu- 
capkan salam, dan tidaklah yang pertama itu (datang ke masjid — 
pent) lebih berhak dari yang terakhir (keluar dari majlis pent).” 


Pare L9 o 3 
dalalg Ole DG Ae 


BAB 140 
Minta Izin Masuk Rumah dan Adab-adabnya 


Allah berfirman: 


“ 
8... £ 
s 

PI Han ha 


2 3 Per Ag, ba ni ya 
IPL ESESS AS SI HA We SAE YAI Ga Ui 6 
DIV plat As 


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah 


191 Hadits shahih diriwaayatkan oleh Abu Daud (5208), Tirmidzi (2707), dan dishahihkan oleh 





Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud, dan Silsilah Hadits Shahih (183). 


159 





87k 


872. 


yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada 
penghuninya.” (OS. An-Nuur (241: 27). 


M3 Ia And Gets US esai JLN Ka TE ARE 
“Led, 


Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah 
mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta 
izin.” (OS. An-Nuur (241: 59). 


PS 


DAN) El Lah EJEems GAN La ai 
Lae jana as (( He Yy SS S6 LG 


Dari Abu Musa m dia berkata: Rasulullah & bersabda: 
“Meminta izin itu hanya tiga kali, apabila diizinkan, maka kalian 
boleh masuk. Adapun jika setelah tiga kali tidak ada jawaban, 
maka pulanglah!”'?? (HR. Muttafag 'alaih) 


Jl US SE dd Je 38 una 


or 0 


aa ( AI HP SAN 


Dari Sahl bin Sad »» dia berkata, “Rasulullah #&: bersabda: 
“Sesungguhnya meminta izin itu diberlakukan karena 
pandangan.” (HR. Muttafag 'alaih) 


0. 


HE SEN jae dp Ia Kat IE An oi Sab 3 
) KAA UN Upon ASI saka Pamer 


Pera 


JA ala UI AL 2 laa Piren 
I8 LN D3 JAM SAE JB JESN A3 


192 HR. Bukhari (2645), Muslim (2153), Abu Daud (5180) dan Tirmidzi (2690). 
193 HR. Bukhari (2641), Muslim (2156), Tirmidzi (2709), dan Nasa'i (8/60). 


160 





| PA Ke any 2 


Ai AGE Km 


| Denada NA olay . jum 


| 873. Dari Rib'i bin Hirasy ia berkata, “Telah menceritakan kepada 
kami seorang laki-laki dari Bani Amir bahwasanya ia pernah 
minta izin kepada Nabi &z saat beliau di dalam rumah. Ia 
berkata, “Bolehkah saya masuk?” Nabi &: lalu berkata kepada 
pelayannya: “Temuilah orang ini dan ajari dia cara minta izin. 
| Suruh dia mengucapkan Assalamu Alaikum, bolehkah saya 
| masuk?” Laki-laki itu mendengar perkataan Nabi hingga ia pun 
mengucapkan, “Assalamu “Alaikum, bolehkah saya masuk?” 
Akhirnya Nabi #: memberi izin, dan ia pun masuk.” (HR. 
Abu Daud dengan sanad shahih) 


Ip ale LAS BE Sa LA JB ma JI os 3 
15 ( JAN ata BI 1 SELAI Sus gl 


AD 


Pa JS bias » Jas « Sae 5915 Pi 


874. Dari Kildah bin Hambal 2» dia berkata: “Aku pernah mendatangi 
Nabi 22, kemudian aku masuk rumah beliau tanpa mengucapkan 
salam dan tanpa izin, maka Nabi &: bersabda: “Kembalilah dan 
ucapkan: Assalaamu'alaikum, apakah aku boleh masuk?” (HR. 
Abu Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan). 





Iga IN PS ya teriak J3 131 Ted SI Golas SMA 
D ala dal S3 LS 3 mal opa 0 Bag Lag dani sama NG 





194 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (5176), dan dishahihkan oleh Albani dalam kitab 
Shahih Sunan Abu Daud. 

195 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (5176), Tirmidzi (2710) dan Ahmad (3/414), dan 
dishahihkan oleh Albani dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud, dan Silsilah Hadits Shahih 
(818). 


161 














875. 


BAB 141 


Menerangkan Bahwa Sunnah Apabila 
Dikatakan Kepada Orang yang Meminta 
Izin: "Siapa ?” Hendaknya Ia Menjawab: 

Fulan, Lalu Ia Menyebutkan Namanya 
Atau Julukannya, dan Makruh Menjawab 

“Aku” dan yang Serupa Dengannya 


3 3 PI Pa YA o 0 Bl os 
AI S5 JB JB AN SME ea SB el 


P3 


La GX 


Ki 3 JAE EN KAN II Jar a S ) at 
AAN BI An MASA 2S IA 33 Ja doi J6 
IE AA P3 JS Jr id NA Ga ja BU 
KA Ia IS IE J5 Gal TG BIG SARA 


Dari Anas dalam hadist yang masyhur tentang Isra” Mi'raj dia 
berkata, Rasulullah 2: bersabda: “Kemudian Jibril membawaku 
naik ke langit dunia dan meminta dibukakan, maka dikatakan 
kepadanya: “Siapa?” Dia menjawab: “Jibril.” Dikatakan lagi: 
“Siapa yang bersamamu?” Dia menjawab: “Muhammad.” Ke- 
mudian dia naik ke langit kedua, ketiga, keempat, dan semua 
tingkatan langit, dan pada setiap pintu langit dikatakan: “Siapa 
ini?” Dia menjawab: Jibril.” "S(HR. Muttafag “alaih) 


pa 4 23 3 Pn AN an 2 Ega 
SE Al J5 BB JI AI ES Lb A3 
YA 3 BU AAN IP SAI Ea a15 AI 


Ana Aa Aa £ tak Gee ala 
Maa Gasa 53 Aa (OS Naa Ga 





196 HR. Bukhari (3887) dan Muslim (162). 


162 








TE ea 2 





876. Dari Abu Dzar #5 dia berkata: “Pada suatu malam aku keluar, 


877. 


878. 


197 
198 


199 





ternyata Rasulullah &£ berjalan seorang diri, maka aku sengaja 
berjalan di bawah cahaya bulan lalu beliau menoleh dan 
melihatku, kemudian beliau bertanya: “Siapa ini?” Aku men- 
jawab: “Abu Dzar.”'” (HR. Muttafag 'alaih) 


LP 90 


JA AN IE AU 13 KA NOS 
Ala Sin ma TU EA (Sdn ga IE Pn ang 


Dari Ummu Hani' es dia berkata: “Aku pergi menemui Rasulullah 
&£ (saat pembukaan Kota Makkah), lalu aku dapati beliau sedang 
mandi dan Fatimah menutupinya. Beliau lalu bertanya: “Siapa 
ini?” Aku menjawab, “Ummu Hani'.”'?8(HR. Muttafag “alaih) 


ks 32) HIS II SEN PK SS JB HF 

AE bara Iga, SE KEKanD) Ja SBS 
Dari Jabir bin Abdullah «8 berkata, "Aku menemui Nabi &£ 
(karena hutang ayahku), lalu aku mengetuk pintu rumah beliau, 
beliau bertanya:: "Siapakah itu?" Aku menjawab, “Saya.” Beliau 


bersabda: “Saya, saya!” Seolah-olah beliau membencinya.” '” 
(HR. Muttafag “alaih) 


kata ai KA Is) PE Kena Sekam LG MY 
GB SAS 2S JUAN AA AG SI tapa Tah, 


HI abadi, 


HR. Bukhari (6443) dan Muslim (94). 

HR. Bukhari (357) dan Muslim (336), periwayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab 
sebelumnya. 

HR. Bukhari (6250) dan Muslim (2155). 


163 











879. 


880. 





BAB 142 


Anjuran Menjawab Orang yang Bersin Jika Ia 
Membaca Hamdalah, dan Makruh Menjawab 


Jika Ia Tidak Membaca Hamdalah, Adab 
Bersin, Menjawab Orang Bersin dan Menguap 


PAD ARA SANA 
Sa an 2 sa AA A3 SAN gas Bp & 53 
Ia GAS LI Up Ddpanasuna 


- 


Se II SAAT Ob 4 Alat LS ASASI SAE Ipa 4 Oa 
: CI ola, (« Su 1 Sa 


Dari Abu Hurairah »- bahwasanya Nabi #c bersabda: "Sesung- 
guhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. 
Apabila salah seorang dari kalian bersin dan memuji Allah 
(mengucapkan al-hamdulillah), maka kewajiban seorang 
muslim yang mendengarnya untuk mendo'akan. Adapun 
menguap datang dari setan, jika salah seorang dari kalian 
hendak menguap, maka hendaknya ia menahan semampunya, 
karena apabila salah seorang dari kalian menguap, maka setan 
akan tertawa karenanya.” (HR. Bukhari) 


PEROR 2 Ka 4 - ya aa On 

Ca MAAN JAE SAS jabat 1) JB 3 Ga 3 
« ZUI maa — Ai Ju (36 . AMI Mes : —5 Ms 3 3 aa dj rd 2 
Pra 3 - 

- ola, ( SI Hn AN 2 Nae 

Dari Abu Hurairah »- dari Nabi sz beliau bersabda: “Apabila 


salah seorang dari kalian bersin, hendaknya ia mengucapkan 
“Al-Hamdulillah” sedangkan saudaranya atau temannya hen- 





200 HR. Bukhari (6223). 


164 








Pa ea 2 








daklah mengucapkan “YarhamukAllah (semoga Allah merah- 
matimu), dan hendaknya ia membalas: “Yahdikumullah wa 
yushlih baalakum (semoga Allah memberimu petunjuk dan 
memperbaiki hatimu).”2! (HR. Muslim) 


P3 Ps A9 aa reg San 9 -. 
23 5) Ka sea JB Keaet ae 


3 33 73 


881. Dari Abu Musa »» dia berkata: Aku mendengar Rasulullah «: 
bersabda: "Bila salah seorang dari kalian bersin lalu memuji 
Allah, maka doakanlah dia. Tapi apabila ia tidak memuji Allah, 
jangan didoakan!”?2 (HR. Muslim) 


ES Ine Ta 2 TT J3 aa Tar 
IN AS ISI Ii IS Ki) JUS . se Sa 


PEN 
882. Dari Anas bin Malik . dia berkata, "Dua orang laki-laki tengah 
bersin di dekat Nabi 3 gs, lalu beliau mendo'akan yang satu dan 
membiarkan yang lain, maka bertanyalah orang yang tidak 
didoakan: “Si fulan bersin dan anda mendoakannya, sedangkan 
ketika aku bersin engkau tidak mendoakanku?” Beliau pun 
menjawab: “Orang ini memuji Allah, (maka aku mendo'akannya) 

dan kamu tidak memuji Allah.” (HR. Muttafag '“alaih) 


HA 3 Ha 5 Ip S5 IE BA ol 333 
Se 


Pr lay. Gal LL. dipo Ag Sea MAA aa EU 


201 HR. Bukhari (6224) 
202 HR. Muslim (2992). 
203 HR. Bukhari (6225), Muslim (2991), Abu Daud (5039), dan Tirmidzi (2742). 


165 








883. 


884. 


885. 


- ban BG ai & Bg SP 

AA 22 AS AN "J3 «ala S5 

Dari Abu Hurairah 2» ia berkata, "Rasulullah &£ jika bersin 
maka beliau meletakkan tangan atau kainnya di mulut, lalu 
beliau merendahkan atau meredam suaranya dengannya.” 


(HR. Abu Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan 
shahih). 


AN Sa Kas On og OS IE 3 A3 eh 33 


G 3 ea - 3 - G 3 ala , —— 8 0g. Sa 
An SAB IA AN SAN Io Op 3 

“ 2 . Nk S3 ng 3 Pan 0 
JAS EASY JE3 «aa SISA ol (SIG alang 


Ae 


.. 
- 


Dari Abu Musa m5 ia berkata, “Orang-orang Yahudi bersin 
di sisi Nabi &z dengan harapan beliau akan mengucapkan 
“YARHAMUKUMULLAAH (semoga Allah merahmati kalian) 
Namun beliau mengucapkan: “YAHDIIKUMULLAAH WA 
YUSHLIH BAALAKUM (semoga Allah memberikan hidayah 
kepada kalian dan memperbaiki kondisi kalian).” 25 (HR. Abu 
Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


- wi RA ya an PE AS “ Pon Memes r... 
Se II )) 286 AMI Ja) JB 2JB CB Wae ala Al 333 


» eka alay CO JEAG SULAN SI 43 AS ag Elak2lS ASASI 


Dari Abu Sa'id Al-Khudri 25 ia berkata, "Rasulullah & bersabda: 
"Jika salah seorang dari kalian menguap hendaklah ia menahan 
mulutnya dengan tangannya sebab setan bisa masuk." 25 (HR. 
Muslim) 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (5029) dan Tirmidzi (2754), dan dishahihkan 


204 


205 


206 


oleh Albani dalam kitab Shahih Shahih Tirmidzi. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (5038) dan Tirmidzi (2739), dan dishahihkan 
oleh Albani dalam kitab Shahih Sunan Tirmidzi. 

HR. Muslim (2995) dan Abu Daud (5026). 


166 


piydde emak 2 








A5 damai Aebiltng CA Iis Honda Semeru Ob AW 
pm Pn pati dis lang ARA ol m3 9 lali di Sa 


st YI Kal 59 


BAB 143 


Anjuran Bersalaman Ketika Bertemu Dengan 
Memasang Wajah Ceria, dan Mencium 
Tangan Orang Shalih, Mencium Bapaknya 
Karena Rasa Sayang, dan Memeluk Orang 
yang Baru Datang Dari Bepergian Jauh, 
dan Makruh Membungkukkan Badan 


& Tea ssi san 2 JG SE ea un ag 


na 


886. Dari Abul Khattab Oatadah dia berkata, “Aku bertanya kanan 
Anas 25, “Apakah di antara para sahabat Nabi & sering berjabat 
tangan?” Dia menjawab, “Ya.”?07 (HR. Bukhari) 


SAY: ob, wa Ar Jb 33 


TP sen 5315 13 ola AAS sl— aya Aa 3 ( ga Yi 


887. Dari Anas bin Malik »: ia berkata, "Ketika penduduk Yaman da- 
tang, Rasulullah # bersabda: “Orang-orang Yaman telah datang 
kepada kalian, dan mereka adalah orang-orang pertama yang 
mengamalkan kebiasaan saling berjabat tangan.”28 (HR. Abu 
Daud dengan sanad shahih) 


207 HR. Bukhari (6263) dan Tirmidzi (2729). 
208 HR. Abu Daud (5213), Albani xx berkata hadits ini shahih hanya saja ucapan wu Jsi a35 
adalah sisipan berasal dari ucapan Anas. 


167 





888. 


889. 


209 


o Pi A bana aa Pee o 
OLGA sretkia Ipa Lo )) BE II ISS JB dB ema BII $$ 
G c 9 Bin TU - AG sin Sasa 
1395 Pel (CE ol J3 Un jas YI Oa 
Dari Al-Bara' 2g ia berkata, “Rasulullah &: bersabda: “Tidaklah 
dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan kecuali Allah 


akan memberi ampunan kepada keduanya sebelum mereka 
berpisah.”?09 (HR. Abu Daud) 


-. NN” 3g. Bira AN ga Kibn GA aur 

Ca AG ea JSI Al Ig GIS SE JB 3 al 333 
En 8 33 Ae TA kai Gt je DE : Una 

Y JB $ 23 anal JB UNY SE Se can II 
Ben BI ae Me an KAK Sa PRA EA 

IE SIN NG (CS "JBS LALA san JAS IE 
Pa 


Dari Anas bin Malik ms» ia berkata, “Seseorang bertanya, 
“Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami bertemu dengan 
saudaranya atau sahabatnya. Apakah dia harus membungkuk 
kepadanya?” Beliau menjawab: “Tidak.” Orang itu bertanya lagi, 
“Apakah dia harus menciumnya?” Beliau menjawab: “Tidak”. 
Orang itu bertanya lagi: “Apakah harus meraih tangannya dan 
menjabatnya?” Beliau menjawab: “Ya.” #0 (HR. Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan) 


BEAN em Sik SE TE ema JS op IS 33 


A5 ME AT pelat YEN BE AI Saung SU TA IA 


Purna 


Pan PAN BNN 4 AA an dab EA SANA 1 
ola) . ha Sl Ios NG, « ag ala Ma a33 ca Sal | 


»mnnp KSO yi Gaal 


- 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (5212), Tirmidzi (2727) dan Ahmad (4/289), dan 


210 


dishahihkan oleh Albani dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud. 
Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi (2728) dan Ibnu Majah (3702), dan dishahihkan 
oleh Albani dalam kitab Shahih Sunan Tirmidzi. 


168 





Badan 2 





890. Dari Shafwan bin 'Assal ms ia berkata, "Seorang Yahudi 
berkata kepada sahabatnya: "Marilah kita berangkat bersama 
menemui Nabi ini!" Lalu keduanya mendatangi Rasulullah 
#& dan bertanya kepada beliau tentang sembilan bukti nyata 
(mu'jizat Nabi Musa-pent).” Lalu Shafwan menyebutkan hadits 
sampai kepada perkataannya: Maka dua orang Yahudi tersebut 
mencium tangan dan kaki beliau, lalu keduanya mengatakan, 
“Kami bersaksi bahwa engkau adalah Nabi.”?! (HR. Tirmidzi 
dan lain-lain dengan sanad shahih). 


Lp AS BE LAN Uya A3 JB ALS BI 33 


LN Pa AAA 


Lag pola 


891. Dari Ibnu Umar #8 ia menceritakan sebuah kisah, di dalamnya 
disebutkan: “Maka kami mendekat kepada Nabi #z, lalu kami 
cium tangannya.”#? (HR. Abu Daud) 


0 


Kan Of 3 Ka aa Mana ae esa 33 LL ea 


Aa aa SS 0 Ma 


Ba Alen 0 


4 TS Oares » Ju, GIA og) . Atep Ara 


892. Dari 'Aisyah « ia berkata, "Zaid bin Haritsah tiba di Madinah, 
sementara Rasulullah # sedang berada di rumahku, lalu 
Zaid datang dan mengetuk pintu, maka Rasulullah #2 berdiri 
menghampirinya sambil menarik kainnya, lalu beliau mendekap 
Zaid dan menciuminya.”? (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits 
hasan) 


ja SAS EM Ip 5 Je JG ms 3 35 


211 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (2733) dan Ibnu Majah (3705), dan didhaifkan oleh 
Albani dalam kitab Dhaif Sunan Ibnu Majah (808). 

212 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (5223), Ibnu Majah (3704), dan didhaifkan oleh 
Albani dalam kitab dhaif Abu Daud. 

213 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (2732), dan didhaifkan oleh Albani dalam Dha'if 
Sunan Tirmidzi. 


169 


» ama Oly (Gb Aipa MET Ai ji le Sapa 


893. Dari Abu Dzar 2» dia berkata, “Nabi #2 berkata kepadaku: 
“Janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun terhadap 
kebaikan, walaupun kamu hanya bermanis muka kepada sauda- 
ramu (sesama muslim) ketika bertemu.”?' (HR. Muslim) 


JI 3 Ne JG SA d3 
20 3 


ba LINA Aa 3 K pa 


894. Dari Abu Hurairah ms berkata, "Rasulullah &: pernah mencium 
Hasan bin Ali ss, lalu Agra' berkata, "Sesungguhnya aku 
memiliki sepuluh orang anak, namun aku tidak pernah mencium 
mereka walau satu kali.” Maka Rasulullah # memandangnya 
dan bersabda: “Barangsiapa tidak mengasihi maka ia tidak akan 
dikasihi.”?'5(HR. Muttafag “alaih) 


214 HR. Muslim (2626). 
215 HR. Bukhari (5997) dan Muslim (2318). 


170 








895, 


mas il Bie DG Att 


BAB 144 
Membesuk Orang Sakit 


ana Sa Ian GA JB HE PA 
ala PA AI JA ab ani HE A33 
LE Jina P3 AS li SL 


Dari Al-Bara' bin Azib «8 dia berkata, Nabi #&: telah meme- 
rintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, mengantar 
jenazah, menjawab orang yang bersin, menunaikan sumpah, 
menolong orang yang terzhalimi, memenuhi undangan, dan 
menebarkan salam.”“'5(HR. Muttafag 'alaih) 


IE mknAl GAY 2G AB AN Iyan di: ae BAN 5 
8 ig P 2 n : 
baya ma AG 2Leg «HUI 5 ea kana 


AE Giat (BU Ea AI 


216 HR. Bukhari (6235) dan Muslim (2066). 


172 


896. 


897. 


ane 2 











Dari Abu Hurairah »» bahwasanya Rasulullah & bersabda: 
“Hak muslim atas muslim lainnya ada lima, yaitu: pa an 
salam, menjenguk yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi 
undangan, dan mendoakan orang yang bersin.”?'' (HR. Muttafag 
'alaih) 


RAN Gor dr Ja WA aa Ka nur 
5 SI IA TS UE ai EA AG 
An ae ana 
HB BEREL 6 GT GA GN dhlo AAL Sh PU SE 
IBI Gaal ES Sab G5 LG JEN rani 
SBI EME UI! Kali AB S3 gate Arakan SE Ul 


ALS A3 MELEM GI SIG sale MIS SI AM 


- 


BEE JL IS Gondal! G5 Sip Ola GS Gd 
2 


G: 


Sate SS SAK KAS SI SANA anti d3 SS gas 


» shm (I 


Dari Abu Hurairah 2» dia berkata, Rasulullah &£ bersabda: “Hai 
anak Adam! Aku sakit, mengapa kamu tidak menjenguk-Ku?” 
Jawab anak Adam, “Wahai Rabbku, bagaimana aku mengunjungi 
Engkau, padahal Engkau ilah semesta alam?” Allah Ta'ala 
berfirman: “Apakah kamu tidak tahu bahwa hamba-Ku si Fulan 
sakit, mengapa kamu tidak mengunjunginya? Apakah kamu 
tidak tahu, seandainya kamu kunjungi dia niscaya kamu akan 
mendapati-Ku di sisinya?” “Hai, anak Adam! Aku minta makan 
kepadamu, mengapa kamu tidak memberi-Ku makan?” Jawab 
anak Adam, “Wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku memberi 


217 HR. Bukhari (1240) dan Muslim (2162). 





175 





engkau makan, padahal Engkau ilah semesta alam?” Allah 
Ta'ala berfirman: “Apakah kamu tidak tahu, bahwa hamba-Ku 
si Fulan minta makan kepadamu tetapi kamu tidak memberinya 
makan. Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu memberinya 
makan niscaya engkau mendapatkannya (pahalanya) di sisi- 
Ku?” “Hai, anak Adam! Aku minta minum kepadamu, mengapa 
kamu tidak memberi-Ku minum?” Jawab anak Adam, “Wahai 
Rabbku, bagaimana mungkin aku memberi Engkau minum, 
padahal Engkau ilah semesta alam?” Allah Ta'ala menjawab: 
“Hamba-Ku si Fulan minta minum kepadamu, tetapi kamu tidak 
memberinya minum. Ketahuilah, seandainya kamu memberinya 
minum, niscaya kamu mendapatkannya (pahalanya) di sisi- 
Ku.”28 (HR. Muslim) 


0. 


: Ne aa GS alat Bun 
Ona 333) BE Jp JIE JB cm La A3 
25 ai 
Gal (A33 « al bi, 


SANA 


218 HR. Muslim (2569) 


Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin - berkata: Di dalam hadits ini tidak ada yang 
dipermasalahkan dalam sabda beliau yang berbunyi 1x4 al cus (Aku sakit namun eng- 
kau tidak menengok-Ku) karena mustahil Allah sakit, karena sakit merupakan salah satu 
dari sifat kurang, sedangkan Allah :- terhindar dari segala kekurangan....akan tetapi yang 
dimaksud sakit dalam hadits tersebut adalah sakitnya seorang hamba Allah yang shalih, 
para wali Allah dan kekasih-Nya. Begitu pula jika seorang hamba di antara hamba-hamba 
Allah yang shalih sakit, maka Allah » berada di sisi hamba tersebut. Oleh karena itu dalam 
hadits disebutkan: Seandainya kamu.mengunjunginya, niscaya kamu akan mendapatkan- 
Ku di sisinya.” Allah tidak berfirman “niscaya engkau mendapatkan pahala itu di sisi-Ku." 
Begitu pula ketika menerangkan tentang makanan dan minuman. Allah berfirman: Nis- 
caya engkau akan mendapatkan-Ku di sisinya.” Hal ini menunjukkan dekatnya orang yang 
sakit dengan Allah azza wa jalla. Begitu pula dalam kalimat: Wahai anak Adam, Aku minta 
makan kepadamu, kenapa engkau tidak memberi-Ku makan?” yaitu Aku minta makan, 
namun engkau tidak memberi-Ku makanan. Dan sudah diketahui bahwa Allah tidak minta 
makan sendiri, sebagaimana firman-Nya: “Sesungguhnya Allah memberi makan dan tidak 
diberi makan" (AS. Al-An'am (SJ: 14), Aliah Maha Kaya tidak membutuhkan segala sesuatu, 
tidak membutuhkan makanan dan tidak pula minuman. Akan tetapi ada seorang hamba 
di antara hamba-hamba Allah (yang lapar) lalu ada orang yang mengetahuinya bahwa 
dia lapar, akan tetapi dia tidak memberinya makan, maka Allah berfirman: Tahukah kamu, 
seandainya engkau memberi makan padanya, niscaya engkau akan mendapatkan-Ku di 
sisinya”, maksudnya niscaya engkau akan mendapatkan balasannya di sisi-Ku dan hal itu 
menjadi simpanan amal baikmu, satu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan 
sampai tujuh ratus kali lipat, sehingga menjadi berlipat ganda. 


174 


898. 


899, 


900. 


Ne Te 2 





Dari Abu Musa #5 ia berkata, Rasulullah & bersabda: “Jenguklah 
orang sakit, berilah makan orang yang lapar, dan bebaskanlah 
tawanan!”2? (HR. Bukhari) 


.. 


2 SG | bel I ) JG (3 3 On D3 1 
cdi Insu L IE BEA 3 ada AN 
| anal (SEE 2 AI BAU 


Dari Tsauban ms», dari Nabi & beliau bersabda: “Seorang 
muslim bila dia menjeguk saudaranya, maka dia senantiasa 
berada dalam sebuah taman surga sampai dia pulang kembali.” 
Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apa itu taman surga?” 
Beliau menjawab: “Dia akan memetik hasilnya dari taman 
surga.”20 (HR. Muslim) 


LA Sa lih BEAN Iyan Las 1 am HE 


4 
2 


Te z 2 aa SN Dpt le j2 Vios Lah 3,3 
AN Up 3 


J0 Hae Sala HN Gaia le ia WA Se 


23 


AM 3 as » "Jb « SAI lan (EH 


Ne na AN) 


Dari Ali ms» dia berkata, 'Aku telah mendengar Rasulullah &- 
bersabda: "Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang 
lainnya pada pagi hari, kecuali ia akan dido'akan oleh tujuh 
puluh ribu malaikat hingga sore hari. Jika dia menjenguknya 
pada sore hari, maka dia akan dido'akan oleh tujuh puluh ribu 
malaikat hingga pagi. Dan dia akan mendapatkan hasil panen 


219 HR. Bukhari (5649). 
220 HR. Muslim (2568), Tirmidzi (967) dan Ahmad (5/283). Sabdanya yang berbunyi: 41 484 


maksudnya buah yang diambil (dipetik) dari pohon kurma. 


175 





kebun di surga kelak.”2! (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits 
hasan) 


BE apa IE AN GAS ang DES Ba A5 
aa II ES (HA al GE Lan Ain AA BAE 
AE GA BN mala JUS S alie 32 

“Gel ala, (( AE Ga SA SAI SALII » pen 


901. Dari Anas 2» berkata, “Ada seorang anak kecil Yahudi yang 
bekerja membantu Nabi ShallAllahu “alaihi wasallam, lalu ia 
jatuh sakit. Maka Nabi &£ menjenguknya dan Beliau duduk di 
sisi kepalanya. Beliau bersabda: “Masuklah Islam!” Anak kecil 
itu memandang kepada bapaknya yang berada di dekatnya, lalu 
bapaknya berkata, “Ta'atilah Abu Al-Oasim!” Maka anak kecil 
itu masuk Islam. Kemudian Nabi Shallahu “alaihi wasallam 
keluar sambil bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah 
menyelamatkan anak itu dari neraka.”?? 


P Pa 


nyai 4 eeaa Le  —NK0 


BAB 145 
Doa yang Dibaca untuk Orang Sakit 


JULI SA BJ IS EA aga Ja 33 Te 3S 


£ 


lia sa aa da BAN SA sana aa 


PN 


Yu kd 5 S5 YG at Gl ES Ip 33 Oka 3 - 


221 Hadits shahih secara mauguf dan marfu' diriwayatkan oleh Abu Daud (3098,3099), Tirmidzi 
(969), Ibnu Majah (1442), Ahmad (1/97), Ibnu Hibban (97), al-Hakim (1/341), dan dishahih- 
kan oleh Albani dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud baik secara mauguf maupun marfu'. 

222 HR. Bukhari (1356) dan Abu Daud (3095). 


1/6 


902. 


903. 


Pn Gea 2 








SA ata 3 ee TN NE NA Li ae BARA 7 
(S5 Ob « Kawi dg Gt «Uang Kp «Us G3 AM am 
AA TN 


Dari 'Aisyah ws, bahwa apabila seseorang mengadukan suatu 
penyakit yang dideritanya kepada Rasulullah #, seperti sakit 
kudis, atau luka, maka Nabi &£ berucap sambil menggerakkan 
anak jarinya seperti ini -Sufyan bin Uyainah, sang perawi, mele- 
takkan telunjuknya ke tanah, kemudian mengangkatnya- dan 
membaca: Bismillahi turbatu ardhina biriigati ba'dhina yusyfaa 
bihi sagiimuna bi idzni rabbina.” (Dengan nama Allah, dengan 
debu di bumi kami, dan dengan ludah sebagian kami, semoga 
sembuhlah penyakit kami dengan izin Rabb kami).”22(HR. 
Muttafag “alaih) 


Waka AAN aa dag da jak Saha DS SINI 12 2 
Y Aas YA SI La Ha tar sal) » 
G Gita (Oa JAR Y A3 Aglas 


Dari 'Aisyah ws: dia berkata, sesungguhnya Rasulullah #&£ pernah 
menjenguk beberapa keluarganya yang sakit. Beliau mengu- 
sapnya dengan tangan kanannya dan membaca ALLAHUMMA 
RABBAN NAASI ADZHIBIL BA'SA ISFI ANTAS SYAFII LAA 
SYIFAA ILLA SYIFAAUKA SYIFA AN LAA YUGHAADIRU 
SAGOMAA (Ya Allah, Rabb manusia, singkirkanlah penyakit 
ini dan sembuhkanlah ia, karena hanya Engkaulah yang bisa 
menyembuhkannya, tiada kesembuhan kecuali dari-Mu, kesem- 
buhan yang tidak akan menyebabkan penyakit lagi).” ?24(HR. 
Muttafag “alaih) 


2 Po 
3 0. 


AT) ing an 2 SSI Niat 2 Sad Je A 355 


SI Hy Saba 55 au » “ata 36 ie KE 


223 HR. Bukhari (5745) dan Muslim (2194). 
224 HR. Bukhari (5743) dan Muslim (2191). 


177 














Ben (ea AR Ya NY BE Ye al 


904. Dari Anas bin Malik #5, bahwasanya dia berkata kepada Tsabit 
ss: "Maukah kamu aku rugyah dengan rugyah Rasulullah 
s£?" Dia menjawab: "Tentu." Anas berkata, "ALLAHUMMA 
RABBAN NAASI MUDZHIBAL BA SI ISYFII ANTA SYAAFI 
LAA SYAAFIYA ILLA ANTA SYIFAA AN LAA YUGHAADIRU 
SAOAMA (Ya Allah Rabb manusia, Dzat Yang menghilangkan 
rasa sakit, sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau Maha 
Penyembuh, tidak ada yang dapat menyembuhkan melainkan 
Engkau, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit).”” 
(HR. Bukhari) 


D JL SE II Jt H5 AA ma Ap AA 


Sen aan BER SAN am 
905. Dari Sa'ad bin Abi Waggash es dia berkata: Rasululllah &g 
menjengukku, kemudian beliau berdoa: “Ya Allah, sembuhkanlah 


Sa'ad! Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad! Ya Allah, sembuhkanlah 
Sa'ad!”?226 (HR. Muslim) 


IN 33 MIE: m5 AS doi Se te 33 
PES (SAR III sana dn 
Sad Pa Opa Ja Ant in ee 


: Hana ola, Gt, isi ta aa S3 JI 


225 HR. Bukhari (5742). 


Al-allamah Ibnu Utsaimin sx berkata: MW) 43 artinya adalah hilangkanlah penyakit yang men- 
impa orang sakit tersebut. eksll , Lila ci 2S, adalah menghilangkan penyakit dan meny- 
embuhkan orang sakit, oleh sebab itu dikatakan: 4! bukan —ii karena kalimat yang kedua 
yaitu ti artinya celakakanlah, adapun kalimat yang pertama yaitu «4s! artinya adalah 
sembuh dari penyakit. Kemudian kalimat 3! (Yang Maha Menyembuhkan ) adalah Allah 
azza wa jalla karena Dialah yang menyembuhkan penyakit, dan obat-obatan atau doa- 
doa rugyah yang dibacakan tidak lain hanyalah sebab (sarana), kadang bermanfaat dan 
kadang tidak, Allahlah yang menurunkan sebab tersebut (musabbab). 

226 HR. Muslim (1628). 


178 





Mn en 2 


906. Dari Abu Abdillah "Utsman bin Abu Al-“Ash 2» bahwa dia 
mengadukan kepada Rasulullah #£ suatu penyakit yang 
dideritanya, maka Rasulullah & bersabda kepadanya: “Letakkan 
tanganmu di bagian tubuhmu yang terasa sakit, kemudian 
ucapkan Bismillah tiga kali, sesudah itu baca tujuh kali: ' udzu 
bi'izzatillah wa gudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru.” 
(Aku berlindung kepada keperkasaan Allah dan kekuasaan- 
Nya dari penyakit yang aku derita dan aku cemaskan).”?” (HR. 
Muslim) 


3 Manna AL Ag 0 Naa IG £ 5 - AI Prita o rara 
en ea 
RAN BAN S5 gb JL Ka Gn ihis Jas Ta 
SAI SI YA G3 (aa SUS ia K1 ALE EV da 3 


“na 


AE memaa Lada  "Slall Jis «(GAS LAS) 2s 


907. Dari Ibnu Abbas #8 dari Nabi &£, beliau bersabda: “Barangsiapa 
yang mengunjungi orang sakit yang belum datang ajalnya 
kemudian ia mengucapkan doa di sebelahnya sebanyak tujuh 
kali: AS ALULLAAHAL AZHIIM RABBAL ARSYIL AZHIIM 
AN YASYFIYAKA (aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, 
ilah Arsy yang Agung semoga Dia menyembuhkanmu), maka 
Allah akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut.”?28 (HR. 
Al-Hakim, ia berkata: Hadits Shahih menurut syarat Bukhari) 


39 Ae ES II 3G BA OA AE JS ESAI 2153 
5 GE ola, ( At AS ON » 21 (23 


908. Dari Ibnu 'Abbas #& bahwa Nabi #&: datang menjenguk seorang 


227 HR. Muslim (2202). 

228 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (3106), Tirmidzi (2083), Nasa'i dalam Amalul 
Yaum wal Lailati (2083), Ibnu Hibban (2978) dan al-Hakim (1/343), dan dishahihkan oleh 
Albani dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud. 


179 


Arab Badui yang sedang sakit. Kebiasaan Nabi #& apabila 
datang menjenguk orang sakit, beliau bersabda: y! gb ws 
asi sLi (Tidak apa, semoga menjadi penghapus dosa, jika Allah 
menghendakinya).22? (HR. Bukhari) 


MAU ENg Man) Apa dan DA ran ad 333 
AN Tea pura ka) IE SEE LS 


os £ 


pang kata TN ve 3 Tu K3 Ta Ss 


5 bas ola, : ci 
| 909. Dari Abu Sa'id Al-Khudri »» dia berkata, bahwa Jibril datang 
kepada Nabi ## seraya berkata, “Wahai Muhammad, apakah 
kamu merasakan sakit?” Beliau menjawab: “Ya. “ Jibril lalu 
membaca, 


0. £ 3 


AP AI In Bi gb aa da 
AE AN pg Soha AI anta 


(Dengan nama Allah aku merugyahmu dari segala sesuatu 
yang membuatmu sakit, dari kejahatan semua jiwa, atau 
'ain (mata yang jahat), atau orang yang hasad, Allah akan 
menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku merugyahmu) .”20 
(HR. Muslim) 























an JB GAY) JET ea 
IE Oh, 213 MUI YUI 10 B5 LAN 
JAM YO Y JB G JS Ya Yui 


229 HR. Bukhari (5656). 
230 HR. Bukhari (2186). 


180 





910. 


Riyadhug/Shalihin 2 


- 


Jb Gea eU Oh UAN UNI 





aan A0 
Ka SU 
- Ah kr z Pa ang Ld eh s5 . - 
BUY JB cadIL VI 333 V3 JS V7 UI VI JI Y 


! 


V3 IS NG UTY 
3 


BA tap di JL Basa SE) Isi IS (2 Ip 


(IS SAY Bs ia IL 


Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah «5 bahwa mereka bersaksi 
atas Nabi &- bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa yang 
mengucapkan) LAA ILAAHA ILLALLAAHU WALLAAHU 
AKBAR" (Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, 
dan Allah Maha Besar), maka Rabbnya akan membenarkannya 
dan berfirman: "Tidak ada ilah yang berhak disembah 
kecuali Aku, dan Aku Maha Besar." Apabila orang tersebut 
mengucapkan: LAA ILAAHA ILLALLAAHU WAHDAHU 
LAA SYARIKA LAHU (tidak ada ilah yang berhak disembah 
kecuali Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya), maka Allah 
berfirman: "Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Aku 
semata, tidak ada sekutu bagi-Ku." Dan apabila ia mengucapkan, 
LAA ILAAHA ILLALLAAHU LAHUL MULKU WA LAHUL 
HAMDU (Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, 
milik-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala pujian) maka 
Allah berfirman: "Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali 
Aku, milik-Ku seluruh kerajaan dan bagi-Ku segala pujian." Dan 
apabila ia mengucapkan: LAA ILAAHA ILLALLAAHU WA LAA 
HAULA WA LAA OUWWATA ILLAA BILLAAH (Tidak ada 
ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada daya 
dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah), maka Allah 
berfirman: "Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Aku, 
dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan- 
Ku." Nabi bersabda: “Barangsiapa yang mengucapkan doa ini 
ketika sedang sakit, kemudian ia meninggal, maka neraka tidak 
akan memakannya.” 2! (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan). 


231 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3430), Nasa'i di dalam Amalul Yaumi wai Lailati 


(30,31), Ibnu Majah (3794), Ibnu Hibban (851) dan al-Hakim (1/5), dan dishahihkan oleh 
Albani dalam kitab Shahih Sunan Tirmidzi. 


181 








TO SARA AND NA p 
JS rai pdl Ja Ipa Asal JG AAA 


BAB 146 


Anjuran Menanyakan Keadaan Si 
Sakit Kepada Keluarganya 


IA ae Ia BE Jb 3 Heo oat ls 

G3 EM MEN la Ka BF aj Bi 

1 dag Pe ab Taat , 

MG alay LAM Ai an IE SES AI Iya aa 

911. Dari Ibnu Abbas #, bahwasanya Ali bin Abi Thalib ws keluar 
dari rumah Rasulullah & pada waktu beliau &g sakit yang 
membawa beliau meninggal dunia, maka orang-orang bertanya: 
“Wahai Abul Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah #£ pagi 


ini?” Dia menjawab: “Pagi ini beliau & baik, al-hamdulillah.”? 
(HR. Bukhari) 


at “2 td - PL ae Aa 
SUS Oya pond ya Wgih La ceb MV 


BAB 147 


Apa yang Dibaca Oleh Orang yang Putus Asa 
dari Hidupnya (Ia Yakin Sebentar Lagi Mati) 


AI) IE pa SA Lahan JEANS GE 
Tk 2. 0 Pera tri Fa . -. 
Hita (CAN GEA IA AA HN) da 


- 
- 


« 


912. Dari Aisyah es ia berkata, “Saya mendengar Rasulullah & sambil 


232 HR. Bukhari (4447). 


162 





913. 


G0 ata 2 








bersandar kepadaku ketika hendak meninggal mengucapkan: 


aa .G 2 Ti 0 0y- Pa at 
HA aa aa AS HA AN 
(Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan pertemukan aku 
dengan kekasih Yang Tertinggi).”?(HR. Muttafag “alaih) 


LA aa GAN cah, RAN Ia Sh ve 
2.30 Saga nda Sta aa Na da 
BUDI BAN a AAN BR Jaa GA 

SAI (Sya ASN Hal Hp IE js 


Dari 'Aisyah ws dia berkata, "Aku melihat Rasulullah #5 pada 
saat Penang kematiaannya, di sisi beliau terdapat bejana 
berisi air. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu 
membasuhkannya pada wajahnya, sambil membaca: 


HN AKA Hj Ia Jl lu 


(Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakaratul maut) .”24 
(HR. Tirmidzi) 


JUASNU dab 1719 rd Jl A03 Medan LG NA 
iya Tamoll NAS opal Ga eta Ca AS madlg Ilai-ig al 


BAB 148 


Anjuran Berwasiat Kepada Keluarga Si Sakit 
dan Kepada Siapa Saja yang Melayaninya Untuk 


233 HR. Bukhari (5674) dan Muslim (2444). 
234 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (978) dan Ibnu Majah (1623), dan didhaifkan oleh 


Albani dalam kitab Dhaif Sunan Ibnu Majah. 


183 














914. 


Berbuat Baik Kepadanya dan Sabar Terhadap 
Susahnya Mengasuh Si Sakit, Demikian 
Juga Berwasiat Kepada Orang yang Dekat 
Kematiannya Seperti Orang yang Akan Dieksekusi 
Karena Oishash Atau Had dan Lainnya 


- 


AE ARA HAN 0 


DAA up Oka 36 
2. - g- #5. 2g G A 
ea Men NN Me 


NN UP reg 2 Aa ad " 


ena 


Dari Imran bin Hushain «2, bahwa ada seorang wanita dari 
Juhainah datang menemui Nabi & dalam keadaan hamil karena 
zina, seraya berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah melanggar 
hukum, maka hukumlah aku!” Maka Nabi #: memanggil walinya 
seraya bersabda: “Berbuat baiklah kepadanya, jika ia telah mela- 
hirkan, kabarilah aku!” Maka ia pun melaksanakannya. Kemudian 
Rasulullah menyuruhnya wanita itu untuk mengencangkan 
pakaiannya, kemudian beliau memerintahkan untuk merajamnya, 
lalu ia pun dirajam, kemudian beliau menshalatinya.”?5 (HR. 
Muslim) 


3 


3 


BP eat Il pg Uya Ip IG LG NA 
Kang (Pn 2 £ ig: ag Tan 
SLS AAS Y asi Okay» SS guig lala IN Bp eya 


CA Ah BA Jawa le 54 


HR.Muslim (1696). 


235 


184 


piyaa arwah 2 





BAB 149 


Bolehnya Orang Sakit Berkata “Aku Sakit, 
Atau Sakit Sekali, Atau Meriang, Atau Aduh 
Kepalaku, dan Lain-Lain”, dan Penjelasan 
Bahwa Itu Semua Tidak Makruh Jika Tidak 
Dimaksudkan Marah (Kepada Takdir) Atau 
Menunjukkan Kekesalan dan Keputus Asaan 


FI 


ONE JAS EL ES eta Ja LA GI 3S 
Aa » IE 4 Tuah KE MA Ela bs una 


A 


- SA 3 PN 
Mela Gita (SA 0S SE US ISI 
915. Dari Abdullah bin Mas'ud &s dia berkata, “Aku mengunjungi 
Rasulullah &: ketika beliau sakit, lalu kuraba beliau seraya 
berkata, “Ya, Rasulullah! Demam Anda bertambah keras.” 
Jawab beliau: “Benar, sesungguhnya aku demam sebagaimana 
demamnya dua orang di antara kalian.”?8(HR. Muttafag “alaih) 


SS 


Ea dan Sr Ul 29 83 A3 
Y) BA du Uu 2 Hah ep AI 
AE Gate EIIAN 333 


916. Dari Sa'ad bin Abi Waggash m5», dia berkata: Rasulullah ££ 
menjengukku ketika aku sakit keras, maka aku berkata: “Aku 
merasakan sakit seperti yang anda lihat keadaanku ini, padahal 
aku punya harta dan aku tidak memunyai ahli waris kecuali 
putriku.” Kemudian ia menyebutkan kelanjutan hadits.? (HR. 
Muttafag “alaih) 


236 HR. Bukhari (5648) dan Muslim (2571). 
237 HR. Bukhari (5668) dan Muslim (1628). 


185 








917. 


918. 


919. 


HL His AI nb) Like JB 1JU tekan opa mail ps3 
GE lay adl 33. CO LSG UT JAN Ea LAN JUS 


Dari Al-Gasim bin Muhammad berkata: Aisyah &: mengeluh 
“Aduh, sakitnya kepalaku!” Lantas Rasulullah #& menyahut: 
“Bahkan aku, aduh sakitnya kepalaku!”?8 (HR. Bukhari) 


PIN AAL aral DG — Ne 
BAB 150 


Mentalgin Orang yang Akan Meninggal 
Dunia dengan abi xi atix 


35 


ee 


| 


2 z £ Hn Tong SN en ta ay 1 0. 
VIII NY KS AT US Ja) B5 AMI J3 JB 1JE 33 Sila 


ASN ge) 1JE3 4 Sl 535 pl ag (TAI JS Al 


Dari Mu'adz bin Jabal 5, ia berkata, “Rasulullah &: bersabda: 
“Barangsiapa yang akhir perkataannya (sebelum meninggal 
dunia) “LAA ILAAHA ILLALLAAH” makaia akan masuk surga.” 
(HR. Abu Daud dan Al-Hakim, ia berkata: Sanadnya Shahih) 


2 “ik 5 “3 - z S “ 5 : C2 -a , 0. £ Dag: 
WA) BE ll J3 JB IE B3 GA KAS A33 
sg GG 5 - g 2 P 

» Hama elay (AI VIII SU 

Dari Abu Sa'id Al-Khudri 2» ia berkata: “Rasulullah #&: bersabda: 


“Talkinlah (tuntunlah) orang-orang yang akan meninggal dunia 
di antara kalian dengan ucapan aisi y/ &ix 2 (HR. Muslim) 


HR. Bukhari (5666). 


238 
239 


240 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (3116), Ahmad (5/233) dan al-Hakim (1/35), dan 
dishahihkan oleh Albani dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud. 2 
HR. Muslim (916), Abu Daud (3117) dan Tirmidzi (976). 


186 





920. 


piye afmesh 2 








2 AN na Dhan LAS Sen 


BAB 151 


Apa yang Dibaca Ketika 
Memejamkan Mata Si Mayit 


BEN da Is SI SU 3 LA 3 
PAN yah MAN di BA hah A1 Gada 
Hp JELAS JUS alat Ya IE SS 
AN jas Feat! Y de Tn kan KI 


TS AA Sar PAS BG KN 3 

Lek elay (AG 3 BIG 6 
Dari Ummu Salamah ws ia berkata, “Ketika Abu Salamah 
meninggal, Rasulullah #£ datangkerumah kami untuk menjenguk 
jenazahnya. Saat itu, mata Abu Salamah tengah terbeliak, maka 
beliau pun menutupnya. Kemudian beliau bersabda: “Apabila 
ruh telah dicabut, maka penglihatan akan mengikutinya dan 
keluarganya pun meratap hiteris. Dan janganlah sekali-kali kalian 
mendo'akan atas diri kalian kecuali kebaikan, sebab ketika itu 
malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan.” Setelah 
itu, beliau berdo'a: “ALLAHUMMAGHEFIR LIABI SALAMAH 
WARFA DARAJATAHU FIL MAHDIYYIIN WAKHLUFHU FI 
AOIBIHI FIL GHAABIRIIN, WAGHFIR LANAA WALAHU 
YAA RABBAL 'ALAMIIN, WAFSAH LAHU FII OABRIHI WA 
NAWWIR LAHU FIIHI (Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, 
tinggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang terpimpin 
dengan petunjuk-Mu dan gantilah ia bagi keluarganya yang 
ditinggalkannya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Wahai 
Rabb semesta alam. Lapangkanlah kuburnya dan terangilah dia 


187 





di dalam kuburnya).” #! (HR. Muslim) 
$ - £- 


Pa Be on Ae - w.1 7.0 aa PP NP 
Laba LA Aja S5 Vig SI Iis Jp Lo SG — NoY 


BAB 152 
Apa yang Dibacakan Kepada Mayit dan 


Apa yang Diucapkan Oleh Keluarga Mayit 
yang Ditinggal Mati Oleh Si Mayit 
ejarta BD AI 335 IE AJE gs BA 
DIA IE DA KPM Ip 1S AIA 4 SA al Bara 
AN Be la PUG lu 


Ta AAA pd AI MAN 1 IG aa ala She 


Bel Hn BE GA IAIN tali SIB (ES nie 
Sa ES ali 
- Tang » (I » 103 5315 ta olga « 


5 $ 








921. Dari Ummu Salamah « ia berkata, “Rasulullah x bersabda: 
“Apabila kamu menjenguk orang sakit atau orang yang 
meninggal, maka ucapkanlah (do'a) yang baik, karena malaikat 
mengaminkan ucapan kalian.” Ummu Salamah mengkisahkan, 
Ketika Abu Salamah meninggal, saya mendatangi Nabi &- 
dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah 
telah meninggal.” Maka beliau pun bersabda: “Ucapkanlah, 
ALLAHUMMAGHFIR LII WA LAHU WA A'OIBNII MINHU 
UOBAA HASANAH (Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah 
dia. Dan berilah ganti kematiannya itu bagiku dengan ganti 
yang lebih baik). Maka saya pun membacanya, sehingga Allah 


241 HR. Muslim (920). 


188 





922, 


242 


243 


Pn ana 2 





menggantikan dengan yang lebih baik darinya, yaitu Muhammad 
g.2 (HR. Muslim). Muslim meriwayatkan dengan redaksi 
seperti ini: Jika kalian menjenguk orang sakit atau orang yang 
meninggal dunia -—dengan ragu-ragu-, sedang Abu Daud dan 
lainnya meriwayatkan: “Orang yang meninggal” dengan pasti. 


Oa UN) Na BS 
PEP PREMAN 
SE ARA Na sal, 
Ne AA matan Gr aa 

dekan lay BEE AAN Ogan Kn D3 AMI SAS AR 


Dari Ummu Salamah «: Saya mendengar Rasulullah & bersabda: 
“Tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah lalu ia membaca 
apa yang telah diperintahkan oleh Allah, TNAA LILLAHI 
WAINNAA ILAIHI RAAJPUUN ALLAHUMMA JURNII 
FII MUSHIIBATI WA AKHLIF LII KHAIRAN MINHAA 
(Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya akan kembali 
kepada Allah. Ya Allah, berilah kami pahala karena musibah 
ini dan tukarlah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya)' 
melainkan Allah menukar baginya dengan yang lebih baik.” 
Ummu Salamah berkata, Ketika Abu Salamah telah meninggal, 
maka saya pun membaca sebagaimana yang diperintahkan oleh 
Rasulullah &:, lalu Allah pun menggantikannya untukku dengan 
yang lebih baik darinya yaitu Rasulullah g:.”?$ (HR. Muslim) 


La Wp DB JA Jpn Diam LA 33 


Na 5 yaa SA Mp aa Na) Be At de 


Peran 


HR. Muslim (919), Abu Daud (3115), Tirmidzi (977), Nasa'i (4/4-5), Ibnu Majah (1447), Ibnu 
Hibban (3005), dan al-Hakim (4/16). Sabdanya ec! adalah gantilah aku. 

HR. Muslim (918), Abu Daud (3119), Tirmidzi (3506) dan Nasa'i dalam Amal Yaumi wal 
Lailati (1070). 


189 





: Da ga ban at aa ME ... Ab Aa nga 
Ol ya Ga JG (Sus gia. 3 HOglyk3 $ ola Oya Meonk 


TE ee Sah “dn Rear Kara 
A j3 as Y JB sal ag ( Pe Ken oan 


923. Dari Abu Musa #5 bahwa Rasulullah & bersabda: Jika anak 
seorang hamba meninggal, Allah berfirman kepada para 
malaikat-Nya: Kalian telah mencabut anak hamba-Ku?” Mereka 
menjawab, “Ya.” (Allah Tabaraka Wa Ta'ala) berfirman, “Kalian 
telah mencabut buah hatinya?” Mereka menjawab, “Ya. (Allah 
Tabaraka Wa Ta'ala) bertanya: Apa yang dikatakan hamba- 
Ku.' Mereka menjawab, “Dia memuji-Mu dan mengucapkan 
istirja” (Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un).” Allah berfirman: 
“Bangunkanlah untuk hamba-Ku satu rumah di surga, dan 
berilah nama dengan Baitulhamd (rumah pujian).”4 (HR. 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


Oa Sai 


Lg 3 " 
Jt MI da » JG KI tpay Si e RM NA Ea 3 
EM YAN Sa 3 S5 NY HA ale oa ga Le 
Gel ela ( LAI N podana 


924. Dari Abu Hurairah &5, bahwa Rasulullah &: bersabda: “Allah 
Ta'ala berfirman: “Tidak ada balasan yang sesuai di sisi-Ku bagi 
hamba-Ku yang beriman, jika aku mencabut nyawa orang yang 
dicintainya di dunia, kemudian ia rela dan bersabar kecuali 
surga.”45 (HR. Bukhari) 


EL EA ME IM LSI ED ot 35 
Wi DI SENI AN 3 WE di AI 
JA ta yA IS ABU Gu Ik AL. 


244 Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi (1021), Ahmad (4/415), Ibnu Hibban (2937), dan 
dihasankan oleh Albani dalam kitab silsilah hadits shahihnya (1408) 
245 HR. Bukhari (6424). 


190 


Riyadhus/Shalihin 2 


2g 0 21 Si 3 o LA nh Nata “9 G wo 
Mana MI alas T553 « wa “nanda « Laras « Ha 
2 ike 


- 
- 


925. Dari Usamah bin Zaid «8 ia berkata, Salah seorang puteri 
Nabi &£ (Zainab binti Muhammad), mengutus seseorang 
untuk menghadap kepada Nabi &: dan mengabarkan kepada 
beliau bahwa anak puteranya (cucu Nabi &£) telah meninggal. 
Rasulullah #5 pun berpesan pada orang suruhan itu: “Pulang 
dan sampaikanlah kepada Zainab, bahwa kepunyaan Allah 
jualah yang telah diambil dan kepunyaan-Nya pula yang telah 
diberikan. Segala sesuatu telah Allah tentukan ajalnya. Karena 
itu, suruhlah ia bersabar dan menahan diri.”“5(HR. Muttafag 
“alaih) 


LA Yg ea HN AE ASI Ga Dp -NOY 
BAB 153 
Boleh Menangis Atas Mayit Tanpa 


Meratap Atau Meraung Keras 


8 FN p0 te Pee Ina Ki ipa Pa e kel 
AMI ALS OP II SS SU Aa ilah ea3 JAN UI 


Ragi 


DIK EN Ip AI aa Lelki ASIN Ap. IG 
AN GG AN IE Ban 3 gan Aa AK 
Per AI GE IE Jd IG sk 3 AS 3 

Aga 4 H3 Cab EL V3 
Adapun niyahah (meratap, meraung) hukumnya adalah Ka 


dan akan dibahas dalam satu bab pada kitab an-Nahyu (larangan) 
insya Allah. Adapun menangis, banyak terhadap hadits yang 





246 HR. Bukhari (1284) dan Muslim (923). 


191 








926. 


melarangnya, dan sesungguhnya si mayyit akan disiksa karena 
tangisan keluarganya. Hal ini dipahami jika hal itu berdasarkan 
wasiat (si mayyit) untuk menangisinya. Larangan menangis 
berlaku pada tangisan yang disertai ratapan atau raungan keras, 
dan dalil atas dibolehkannya menangis tanpa meratap dan 
meraung banyak sekali haditsnya, di antaranya adalah: 


Bon 


KE 115 BIS PAS RE AN 3 NB EN UE 
AA BANI AE AN An Epi HILI 
BII Jan AK BAN SI BN Iya KA are di 
SEN PA la LA AN BAYI) SI NS 
AE Jia AS IE GEA Ke SAR 


Dari Abdullah bin Umar «8 bahwasanya Rasulullah #£ pernah 
menjenguk Sa'ad bin Ubadah bersama Abdur Rahman bin 
'Auf, Sa'ad bin Abi Waggash, dan Abdullah bin Mas'ud «it. 
Maka Rasulullah #&£ meneteskan air mata. Melihat beliau 
menangis, para sahabat pun ikut menangis. Lalu Rasulullah 
#z bersabda: “Dengarkanlah oleh kalian! Sesungguhnya Allah 
tidak mengadzab seseorang karena disebabkan tangisan atau 
perasaan sedih (dari orang yang ditinggalkannya) akan tetapi 
Dia mengadzab atau mengasihinya karena disebabkan oleh 
ini (beliau memberi isyarat pada lisannya).””” (HR. Muttafag 
“alaih) 


- pg - Fee 3 
en Ia c 6 2. TA 03 2 HE o, 0 Gee 0 
San Sell 3 B3 al IA Ol Ba op BI 33 
Aa Kk LAN aka Man en Rel MPA Panai Bala anna B3 - 
Ii GA UAS Jl BE AM Ipin KS LS nj 
a :2 PN ad AA Lah o- . 4 & 2 
USG cos Da3 3 JUS AMIN UAS 1S oa )) 1JU NAM 


AE Hima (ASIN ole Ia AU (S3 


247 HR. Bukhari (1304) dan Muslim (924). 


192 








aya afsowah, 2 








927. Dari Usamah bin Zaid ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah 
2e diangkat (diserahkan) kepadanya anak dari putri beliau 
yang telah meninggal, maka berlinanglah air mata beliau #g, 
Lalu Sa'ad pun bertanya, “Ada apa wahai Rasulullah?” Beliau 
menjawab: “Ini adalah rahmah (kasih sayang) yang telah 
dijadikan Allah dalam hati para hamba-Nya. Sesungguhnya 
hamba Allah yang dirahmati oleh-Nya hanyalah orang yang 
memiliki kasih sayang.” #8(HR. Muttafag 'alaih) 


Sah ma Gani JS Ja Idi: S3 ya 35 
Jne Ah Jl 2 BIN Jpg GA Uas La Ii 
Ea 355 SG) LS IAI gi na NN resi) 
Ia Olah, SN YAI 3) IE il PER Aa 


& 


a D hnrud 


(« Oni Aa 5 Lanal U An ENI Jis V3 « 
AAS MI 3 LAI. dtang Sela G1 € WEI ol) 


5 bei aUla « 2) gema al 

928. Dari Anas bin Malik »», bahwa Rasulullah Shallahu 'alaihi 
wasallam masuk menemui anaknya (Ibrahim) yang sedang 
menghembuskan nafasnya. Hal ini menyebabkan kedua mata 
Rasulullah Shallahu “alaihi wasallam berlinang air mata. Lalu 
berkatalah Abdurrahman bin Auf 2 kepada beliau: “Mengapa 
Anda menangis, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Wahai 
Ibnu 'Auf, sesungguhnya ini adalah rahmat (tangisan kasih 
sayang).” Beliau lalu melanjutkan dengan kalimat yang lain 
dan bersabda: “Kedua mata boleh mencucurkan air mata, hati 
boleh bersedih, hanya kita tidaklah mengatakan kecuali apa 
yang diridhai oleh Rabb kita. Dan kami dengan perpisahan ini 
wahai Ibrahim pastilah bersedih.”2? (HR. Bukhari, dan Muslim 


248 HR. Bukhari (7377) dan Muslim (923). 
249 HR. Bukhari (1323), Muslim (2315) dan Abu Daud (3126). 


193 


meriwayatkan sebagiannya). Hadits-hadits yang semacam ini 
dalam bab ini sangat banyak dan masyhur dalam kitab shahih. 


Ha aa Ia SA IA ASI het 


BAB 154 


Merahasiakan Apa yang Ada Pada Mayit 
dari Perkara yang Tidak Disukai 


DE EA Iis Ot BE J3 dp AM B5 A3 
(SEA (3 Gani SAI AS ala GI lah JAS Ii 


Ia bi Je ae IU, 

929. Dari Abu Rafi” Aslam pelayan Rasulullah &, sesungguhnya 
Rasulullah &£ bersabda: Barangsiapa yang memandikan mayit ke- 
mudian dia merahasiakan apa yang ada padanya (si mayit), maka 

Allah akan mengampuninya sebanyak empat puluh kali.” (HR. 
Al-Hakim. Al-Hakim berkata: Hadits ini shahih atas syarat Muslim). 


03 an dng 8 


aa 0. 1 Pa sa w ata na G Tn 
KAS aa IA Animo Td! J6 2N-all cet 100 
05 Tee sa Lae Pan Pa 2 


BAB 155 


Shalat Jenazah, Mengantar dan 
Menguburnya, Serta Makruh Hukumnya 
Wanita Mengiringi Mayit 


250 Hadits shahih diriwayatkan oleh al-Hakim (1/345), imam adz-Dzahabi menyetujui dan men- 
shahihkan hadits ini, dan hadits ini dishahihkan pula oleh Albani di dalam ahkamul janaiz 
(hal.155). Sabdanya yang berbunyi sie xS3 maksudnya adalah menutup aib si mayit yang 
kelihatan setelah dimandikan. 


194 


930. 


2 


Riyadhus/Shalihin 2 





- 


BE WAN EN Jp JB IE ms BIA ul 3 
2 an adan Dae Un Ka at 
AE Gita (( ia sal HE) 2 $ Alena 3 


Pa 
kek 


Dari Abu Hurairah 25 dia berkata: Nabi & bersabda: "Barangsiapa 
yang menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkannya maka 
baginya pahala satu girath, dan barangsiapa yang menyaksikan 
jenazah hingga ikut menguburkannya maka baginya pahala dua 
girath.” Ditanyakan kepada beliau, “Apa yang dimaksud dengan 
dua girath?” Beliau menjawab: “Seperti dua gunung yang 
besar.”2!(HR. Muttafag “alaih) 


FP So 


Ulas, Ulas) Aa) NE Isa Ol as 
8) Ca 3 


38 - 


AA 5 da Ba GA li SG 
II GAS oke 27 ca Jia betah II obak 


2703 


Gel ola ( Dn € SA er & 5 


Dari Abu Hurairah &:, bahwa Rasulullah &£ bersabda: "Barang- 
siapa mengiringi jenazah seorang muslim, karena iman dan 
mengharapkan balasan di sisi Allah & dan dia selalu bersama 
jenazah tersebut sampai dishalatkan dan selesai dari pengu- 
burannya, maka dia pulang dengan membawa dua giroth, 
setiap giroth setara dengan gunung Uhud. Dan barangsiapa 
menyolatkannya dan pulang sebelum dikuburkan maka dia 
pulang membawa satu giroth.”??2 (HR. Bukhari) 


Be PEN IG otg An oa The A35 


251 HR. Bukhari (47,1325), Muslim (945), Abu Daud (3168), Tirmidzi (1040), Nasa'i (4/76) dan 


Ibnu Majah (1539), Ibnu Hibban (3078). 


252 HR. Bukhari (1323). 


195 








sek 1 05 Denai 2 Pe Dia 1 29 
SB ABUS AI ASASI J3 Selang ALE Gina. KIE GR 
MAA 
932. Dari Ummu Athiyyah &: ia berkata, “Kami dilarang untuk turut 
mengiring jenazah, tetapi (larangan itu) tidak begitu ditekankan 
atas kami.”£'(HR. Muttafag 'alaih). Artinya Rasulullah &: tidak 


menekankan larangan itu sebagaimana beliau menekankannya 
pada perkara-perkara haram. 


- o - z 0 o 
2 AT Ae. . $ M 3 -a Pa 
dee UI ke Gala ni Hemat AG — Ne 
- pe ena, 5 - KN Sa 


BAB 156 
Anjuran Memperbanyak Orang yang 


Menshalati Mayit dan Menjadikan 
Barisan Mereka Lebih dari Tiga Baris 





UI ON ANN Sean 2 naa 
Ta Ia UN ali 35 JB AJB AS MI 3 LAS IS 


- aa 


at 


ba 2 Ba... 33 3 Ia na Stay 
GAS VI AI AAA (AS Hn Opal Ima iya KA LS 
| ala alay Ma 


933. Dari Aisyah -- dia berkata: Rasulullah &z bersabda: “Mayat 
yang dishalatkan oleh kaum muslimin dengan jumlah melebihi 
seratus orang, dan mereka semuanya mendo'akannya, maka 
do'a mereka untuknya akan dikabulkan.”? (HR. Muslim) 


Ga) Ona BE Iga Ea 2G Al 33 


253 HR. Bukhari (1278), Muslim (938). Abu Daud (3167). 
254 HR. Muslim (947), Nasa'i (4/75-76) dan Tirmidzi (1029). 


196 


Ba 


934. 


935. 





Pa Gatra 2 








AL OS 33 Y S5 Os NAN INA Na 
ata (aa Tn (AS YA 


Na 


Dari Ibnu Abbas #2? dia berkata: Aku telah mendengar 
Rasulullah #: bersabda: "Tidaklah seorang muslim meninggal 
dunia, dan dishalatkan oleh lebih dari empat puluh orang yang 
tidak menyekutukan Allah, melainkan Allah akan mengabulkan 
do'a mereka untuknya.”?5? (HR. Muslim) 


AS IA oa RIS SE IN Ai 35 
az 


Ar BSE Yale sat tgla LI IE 
(LAH AS SyA3 ES le LS 33) Pl) Jak JG 


NU TS but D JEs ana 3315 Bi sin 
Dari Martsad bin Abdullah Al-Yazani berkata, “Jika Malik bin 
Hubairah »» hendak melakukan shalat jenazah, dan melihat 
jumlah orang-orang hanya sedikit, dia ne mereka ke 
dalam tiga shof. Lalu dia berkata, Rasulullah & bersabda: 
"Barangsiapa yang dishalatkan oleh tiga shaf, na dia wajib 
(mendapatkan surga).”?5$ (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan) 


BE NS, 3 Gi SG -—1ov 


BAB 157 
Apa yang Dibaca yalam Shalat Jenazah 


sha | 
AS 3 ES Tana AN Una an OK 


255 HR. Muslim (948). 
256 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (3166), Tirmidzi (1028), Ibnu Majah (490) dan 


Ahmad (4/79). Hadits ini didhaifkan oleh Albani dalam kitab Dhaif Sunan Abu Daud. 


1W7 





PN NN NU Ui AN Pes IN Aa Tn BA aan 6 
An Ie oo AI gih B3 II be an 3 UI 


3 s8 


ae RN an PN Da NA TNO Un aa Uta s- TC an 

ata AE ES ES Hala KAL UI 33. kasa Ji 3 
3 F - PENA ta IE P aa Ea - 

Ia BIAN Ia J5 KARET G Jgii Yg Ioi It SI JI - 

III TA AAN LAN IE Galah on UI SI) ana 


4 


Hn An BA 


Bem Be Bu Rai Sa 
« 21 Isa ab « 
ale nasi lal Yo mai N b 


s5 3 PE Ia Knee Sae ba 8 Tana 
PASI SUS AU AL Of Sal Gp 2 SAAT Lo Snake, 
2 De BB Ega KEK B3 Lega Sem Ie 
Haag Ui Yg cega ULASY )) MLA Uag ye AI 


IN 0. 


5 NN EN STA U An en ae 

SIR La NE AI 3 elo Ips as BER AG  (IG  GaeN, 
PN 3 5 25 20. . EA £ G Pn 
AAN A3 OP SAS AI Al Ka ol Santa gali GAS 


s LN B3 en Pn 

Mekah 4 BII Ten SIN AK Boiladl KAI UT, 
Bertakbir sebanyak empat kali, membaca ta'awwudz (meminta 
perlindungan) setelah takbir pertama, kemudian membaca surat 
al-Fatihah, kemudian bertakbir yang kedua kalinya, lalu membaga 
shalawat kepada Nabi # dengan mengucapkan xoxo yke Juo abi! 
ama Ji pie, dan yang lebih utama dengan menyempurnakannya 
amdlp) pke calo Las hingga sumo saos stil (Ya Allah, berikanlah 
kesejahteraan atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana 
Engkau memberikan kesejahteraan atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim, 
sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha Terpuji dan Maha 
Mulia). Dan tidak boleh membaca sebagaimana yang dilakukan 
kebanyakan orang awam yaitu membaca: ie yotuw aiSiLog ali gl 
3! (Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya bershalawat atas Nabi: 
OS. Al-Ahzab 933): 56), karena shalawat tidak sah kalau hanya 
membaca ayat tersebut. Kemudian bertakbir untuk yang ketiga 
kali, lalu berdoa untuk si mayyit dan umat Islam dengan doa 
seperti yang akan kami sebutkan dalam banyak hadits —insya 
Allah-. Kemudian bertakbir untuk yang keempat kalinya dan 


198 





936. 





Riyadhus/Shalihin 2 


berdoa. Dan termasuk doa yang paling baik adalah: tie,2x gl! 
Jp Li) 24219 0x5 liza Yg opsi (Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami 
dari pahalanya, janganlah Engkau uji kami sepeninggalnya, dan 
ampunilah kami dan dia). Dan pendapat yang terpilih adalah 
agar memanjangkan doa setelah takbir keempat kebalikan dari 
apa yang dilakukan oleh mayoritas manusia, sebagaimana yang 
dijelaskan dalam hadits Abi Aufa yang akan kami sebutkan 
-insya Allah-. Adapun doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi & 
setelah takbir ketiga di antaranya adalah sebagai berikut: 


s3 s an 5 2 one 
BS Ian AS JB 33 ML op SS OLS AE al Is 
A9 2 5 “3 En - Pa as 
Iga A9 CAME Ia Claih LS hS 


Dari Abu Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallah anhu dia 
berkata, Rasulullah &: menshalatkan jenazah, dan saya hafal 
do'a yang beliau ucapkan: 


IA Ala gan BAAK Dah aa 
- Keani SN ea es ULAI ip 3 s3 A3 AL 
Ip 3 353 JA ja 3 Jet, 08 P SI Tas —a 

Fu) His 8 AI Ni 3 tis, HI Ass, 3 


“(Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, kasihanilah ia, lindungilah ia dan 
maafkanlah ia, muliakanlah tempat kembalinya, lapangkan kuburnya, 
bersihkanlah ia dengan air, salju dan air yang sejuk! Bersihkanlah 
ia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau telah membersihkan 
pakaian putih dari kotoran, dan gantilah rumahnya -di dunia- dengan 
rumah yang lebih baik -di akhirat- serta gantilah keluarganya -di 
dunia- dengan keluarga yang lebih baik, dan pasangan hidup di dunia 
dengan yang lebih baik di akhirat! Masukkanlah ia ke dalam surga-Mu 
dan lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa api neraka).”?7 (HR. 
Muslim) 


257 HR. Muslim (923) dan Ahmad (6/32). 


199 





- 


26 al 33 Pn SV tel Pe 55 5 Ha & 55 

NN en Tn Ba aa 

BU Ae ea 2 335 Gd ye 3 
2Ib 


937. Dari Abu Hurairah as, Abu Oatadah, dan Abu Ibrahim al- 
Asyhali, dari bapaknya, (bapaknya adalah salah seorang sahabat) 
#, dari Nabi #, bahwasanya beliau #&£ pernah menshalati 
jenazah kemudian membaca doa: 


3 a 

Gaal GE 6,33 G-33 Cps23 Untag Wal jas TU 
Ga 23 2 2g SA Sa Stan an aa aa 
AA La 33 DN IA Un LA ja HI ES 
ca. 23 3 or “9 Haruna tg : ? ap 

SA Us V3 ya Ca Y Ula! As 


“(Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup di antara 
kami dan orang yang telah mati, anak kecil dan orang dewasa 
kami, laki-laki kami dan wanita kami, orang-orang yang hadir 
di antara kami dan yang tidak hadir. Ya Allah, siapapun di 
antara kami yang Engkau hidupkan maka hidupkanlah di atas 
Islam dan siapapun di antara kami yang Engkau wafatkan 
maka wafatkanlah dalam keadaan beriman. Ya Allah, janganlah 
Engkau halangi kami dari mendapatkan pahalanya dan janganlah 
Engkau sesatkan kami setelah kematiannya!" (Tirmidzi 
meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Hurairah dan al-Asyhali, 
sedangkan Abu Daud meriwayatkannya dari Abu Hurairah dan 
Abu Oatadah. Al-Hakim berkata: “Hadits Abu Hurairah adalah 
shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim.” Tirmidzi berkata: | 
“Imam Al-Bukhari berkata: Riwayat yang paling shahih dalam 
periwayatan hadits ini adalah riwayat al-Asyhali. Al-Bukhari 
berkata: Dalam bab ini, hadits yang paling shahih adalah yang 
diriwayatkan dari jalur Auf bin Malik. 








258 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (3201), Tirmidzi (1024), Ibnu Majah (1498) dan 
al-Hakim (1/358), dan dishahihkan oleh Albani dalam kitab Shahih Sunan Abu Daud. | 


20) | 


na 


938. 


939. 


940. 


259 


pad oejamah 
RiyadhuYShalihin 2 
SL BP) Opa BB IA Lha TG mm BIA CN 353 
Kan Per en Malah ea le 








Dari Abu Hurairah 5 dia berkata: “Saya mendengar Rasullah 
& bersabda: “Jika kalian melaksanakan shalat jenazah, maka 
ikhlaslah dalam berdoa untuknya.”?5? (HR. Abu Daud) 


BEI ME BELA 3 


Dari Abu Hurairah 25, dari Nabi # dalam suatu shalat jenazah 
beliau berdoa: 


Ea SI DU Lahan Sih WS Sh G3 SI HUI 

AJAR AJ AAS in USS Lia el SG GS 
Ya Allah, Engkau adalah Rabbnya, Engkau yang telah mencipta- 
kannya, Engkau yang telah memberinya petunjuk kepada Islam, 
Engkau yang telah mencabut nyawanya, Engkau Maha Tahu 
rahasianya dan apa yang dilakukannya terang-terangan. Kami 


telah datang kepada-Mu sebagai pemohon syafaat untuknya, 
maka ampunilah dia.”260 (HR. Abu Daud) 


IE EN In We SE #3 KM 3 UG 353 
Pa Ka 5 An - 


Dari Watsilah bin Al-Asga' 5, ia berkata, Rasulullah &: bersama 
kami menshalati jenazah seorang laki-laki muslim, kemudian 
aku mendengar beliau berdoa: 


- 0 Aa - -A LG G 
0LL 0 ngy na Oam. - 0. 3. Kn LO ant NG 
Aas3 PAI A3 3 Il J3 Lia3 DONG C3 UYB ol Ul 


Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (3199), Ibnu Majah (1497), dan dihasankan oleh 


260 


Albani di dalam Shahih Sunan Abu Daud. 
Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (3200), dan didhaifkan oleh Albani di datam Dha'if 
Sunan Abi Daud. 


201 





941. 


261 


FAN Mn pati 2G Na Ta ae ba 
, : 2 as 9 19 


- 


“Ya Allah, sesungguhnya Fulan bin Fulan berada dalam jaminan- 
Mu dan perlindungan-Mu, maka lindungilah dia dari Fitnah 
kubur serta adzab neraka. Engkau senantiasa menepati janji 
dan Pemilik segala pujian. Ya Allah, ampunilah dosanya dan 
sayangilah dia, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan 
Maha Penyayang.”?! (HR. Abu Daud) 


adas kuas Lee 3 
PEN AR PSA as Ra aa ea 
Kita Kan BE AN IS IS 106 


Dari Abdullah bin Abi Aufa 2», sesungguhnya dia menshalati 
jenazah putrinya dan ia bertakbir empat kali, setelah 
takbir keempat dia berdiri selama waktu antara dua takbir 
memintakan ampun untuknya dan berdoa. Kemudian ia 
berkata: Sesungguhnya Rasulullah # melakukan hal seperti 


5 


ini.” Dalam riwayat yang lain disebutkan: Dia bertakbir empat 
kali, kemudian berdiri sejenak hingga aku mengira dia akan 
bertakbir untuk yang kelima kalinya, kemudian salam ke kanan 
dan ke kirinya. Maka ketika ia selesai shalat kami bertanya 
kepadanya: “Apa ini?” Dia menjawab: “Sesungguhnya aku tidak 
menambah keterangan pada kalian dari apa yang aku lihat dari 
apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah #& —atau beginilah 
yang dilakukan oleh Rasulullah 25. (HR. Al-Hakim, ia berkata: 
Hadits shahih). 


HL Nara SG — N0A 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (3202), Ibnu Majah (1499) dan Ahmad (3/491), 


262 


dan dishahihkan oleh Albani dalam kitab Shahih Abu Daud. 
Hadits hasan diriwayatkan oleh Ahmad (4/383), Ibnu Majah (1503), al-Hakim (1/360), dan 
dihasankan oleh Albani dalam kitab Shahih Sunan Ibnu Majah (1220). 


202 


PG sena 2 


BAB 158 
Mempercepat Penguburan Jenazah 


AL 0 £ 0 TEA aye wu 3 - 2 DAA £ 
S5 OP ERA aja JB EA ae B3 Ia CA GE 
Oo AT AI EN ATA 


AAA co Sp SN GA pi aa 


ME G3 YA) meal Ala PI LE Gina 1 (( AU 


942. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallahu “alaihi wasallam 
bersabda: “Bercepat-cepatlah membawa jenazah, karena bila 
jenazah itu orang shalih berarti kalian telah mempercepat 
kebaikan untuknya dan jika tidak, berarti kalian telah menying- 
kirkan kejelekan dari pundak kalian” .28?'(HR. Muttafag 'alaih). 


Dalam riwayat Muslim disebutkan: Jika jenazah itu orang shalih, 
berarti kalian telah mengantarkan kebaikan padanya. 


8) Ja EL 33 ra 3 DA an 333 
2S es OI ea IS Tibet NS 133 
St BAN SIB IS 3 HS Ig as IE 


z 
Pe 


SNI 5 Ip SNI ab IS Wa Kai Ma AE 


GE ola, « Sa 


943. Dari Abu Sa'id Al-Khudri »5 dia berkata: Rasulullah Shallahu 
“alaihi wasallam bersabda: “Jika jenazah diletakkan lalu dibawa 
oleh para laki-laki di atas pundak mereka, maka jika jenazah 
tersebut termasuk orang shalih (semasa hidupnya) maka jenazah 
tersebut berkata, “Bersegeralah kalian (membawa aku). Dan 
jika ia bukan dari orang shalih, maka dia akan berkata, “Celaka, 
kemana kalian akan membawanya?" Suara jenazah itu akan 


263 HR. Bukhari (1315), Muslim (944), Abu Daud (3181), Tirmidzi (1015), Nasa'i(4/41-42), Ibnu 
Majah (1477) dan Ahmad (2/240). 


203 


didengar oleh setiap makhluk kecuali manusia dan seandainya 
manusia mendengarnya, tentu dia akan jatuh pingsan.”? (HR. 
Bukhari) 


F 1 Pa Ted Hap Pi La 05 a o ec 3 
oi AI Samad 52 Gb PLB Insani ol — 164 
age A3 es 8. pa Oa - 
Ea GE IE AA alang ca SAI 


BAB 159 


Menyegerakan Melunasi Hutang Si Mayit 
dan Bersegera Mengurus Jenazahnya Kecuali 
Jika Mati Secara Tiba-tiba, Maka Harus 
Ditunggu Hingga Yakin Akan Kematiannya 


al LA agan TEA ae BAP 


perna 


: (ES jas » "JB, (AI ola, («( A5 ob 


944. Dari Abu Hurairah 25, dari Nabi £& bersabda: “Nyawa seorang 
mukmin itu terhalang dengan hutangnya, hingga dibayar hutang 
tersebut.”265 (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih). 


o- 
“ 2 X9. 


saja Aa op G3 ip dh Mn Ce Dona 
SAS EYE ob) IE Big LI 


38. 


SI An aa SEN ella ira SN 
335 “1 alas (akal Nie 3 


945. Dari Hushain bin Wahwah 2 bahwa Thalhah bin Al-Bara' bin 
Azib #8 sakit, kemudian Nabi &£ mengunjunginya. Lalu beliau 


264 HR. Bukhari (1314) dan Nasa'i(4/41). 
265 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1078) dan Ahmad (2/440), dan dishahihkan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


204 


946. 


Riyadhug/Shalihin 2 


berkata: “Sesungguhnya aku melihat Thalhah telah mendekati 
kematiannya, maka beritahukan kepadaku kematiannya dan 
bersegeralah untuk mengurus jenazahnya, karena sesungguhnya 
tidaklayakjasadseorangmuslimditahandiantarakeluarganya.”?55 
(HR. Abu Daud) 





sat 28 AA Et Pa 
FAN Kis AN SG 


BAB 160 
Nasihat di Pemakaman 


Na aa 2,7 Asa an SN ma INN Neta 
AJI Ipa BUG «a83 mb BU BUS JB mb TES 

... SO Ne an an Ie ba Na AB ena LL su 
Apn LS Jaena : Bnabnn Anang Ayo Uaa3y 0 Aas HE 


s 0 


s P Han un Sa Pan 2 L3 ee PA 

SAR MUI Iya BAKAA LAS Mp VAN Ipa KU EL 
Ae ne Ea menta “aa San Mn an 
D 2Jba3 PS ULES AS ISS SEL all IA GUS (LSI Ga 
- Dn 2 -. - Sh 
LE Gita Lada GUS 533 (GI GEA Ia JSI MAKAN 


Dari Ali 25 dia berkata: Kami membawa jenazah ke pemakaman 
Bagi' al-Ghargad, lalu Rasulullah #2 mendatangi kami kemudian 
duduk, maka kami pun duduk di sekitar beliau. Rasulullah & 
membawa sebatang tongkat, kemudian beliau mengangguk- 
nganggukkan kepalanya sambil menancap-nancapkan tong- 
katnya, kemudian bersabda: “Tidak seorang pun dari kalian 
melainkan telah ditentukan tempat duduknya di neraka dan 
tempat duduknya di surga.” Maka para sahabat bertanya: “Wahai 
Rasulullah, apakah kami cukup bergantung pada catatan takdir 
kami?” Beliau menjawab: “Beramallah, karena masing-masing 
telah dimudahkan untuk apa yang ia diciptakan karenanya.” 


266 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (3159), dan didhaifkan oleh Albani dalam silsilah 


hadits dhaifnya. 


205 








947. 


Kemudian ia melanjutkan hadits secara lengkap.” (HR. Muttafag 
“alaih) 


8.3 


Pa und an .0 an Leap, 8. “1 - - 
KEL ob Iis sya A35 A3 Ta elsa ob NN 


- 


NX 


BAG UANG 3 esa 
BAB 161 


Mendoakan Mayit Setelah Dikubur, dan Duduk 
Sesaat di Pemakaman Untuk Mendoakan 
dan Memohonkan Ampun Baginya 


0 TA Te Sg Ulun 5 0 Sg Ma 0 Bend ini 
Yon Ab dh Ula pl 133 — aras aa 
Tn 3 #- 8. Ag Mira 5 2 £ Ti « AN 
Kal SS) ALI 533 uya d3 lal R3 Gal OS 1JU «a85 las 
Pr Ie ad s2 - " "3 ng 2 & «S9 - 
alas (Cdllag IV sb «Sama ad | 3 SAN Vejasin )) B3 
Ata aa 

Lala gal 


Dari Abu Amru -ada juga yang mengatakan Abu Abdillah, 
ada juga yang mengatakan Abu Laila- Utsman bin Affan » ia 
berkata, Nabi #& apabila telah selesai dari menguburkan mayit 
beliau, bersabda: “Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian, 
dan mohonkanlah keteguhan untuknya, karena sesungguhnya 
sekarang ia sedang ditanya.”?88 (HR. Abu Daud) 


Ga EA ip 3 mk NAN SA AN Ca AT AP IN, Ae Be ta Se 
G3 Ip Ie b «Aya SIdB B3 ye op are s3 
Sa AN Ne na Kena CI Ia OI Aa SAR PN 
(sks IN pat ah 2969 3 Us A3 


Labs Gama 3) kereta 5 ne eh 


$X 


» 


LI 


267 HR. Bukhari (1326) dan Muslim (2648). 
268 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (3221), dan dishahihkan oleh Albani dalam Sha- 


hih Sunan Abu Daud. 


206 


948. 


Ge ag 2 





II COLA Ga Feb Aka GA SI ESA HI kn Sl JB 
TS OS Ce OT NI 3 


Dari Amru bin Ash 2: dia berkata: “Apabila kalian mengubur- 
kanku maka berdirilah kalian di sekitar kuburanku selama 
waktu unta disembelih dan dibagikan dagingnya, hingga aku 
mendengar kalian dan aku mengetahui jawaban apa yang aku 
berikan kepada para utusan Rabbku (malaikat Munkar dan 
Nakir).”?09 (HR. Muslim). 

Imam asy-Syafi'i ss berkata: “Dan dianjurkan membaca 
sebagian ayat Al-Our'an di sampingnya, dan jika mampu 
menghatamkannya, maka hal itu lebih baik.”29 


AI MEN Sy BII DG NY 


BAB 162 
Sedekah Atas Nama Mayyit dan Doa Untuknya 


Allah berfirman: 


HR. Muslim (121). 


269 
270 


Syaikh Muhammad Nashiruddin Albani sx berkata dalam mukaddimah kitab Riyadhus 
Shalihin: “Saya tidak tahu di mana imam Syafi'i sx mengatakan hal itu, menurutku, me- 
nyandarkan pendapat (keterangan) ini kepada imam Syafi'i merupakan suatu keraguan 
yang sangat besar. Bagaimana tidak, sementara imam Syafi'i dalam madzhabnya men- 
gatakan bahwa bacaan Al-Gur'an yang dihadiahkan untuk si mayyit tidak sampai paha- 
lanya kepadanya, sebagaimana yang dinukil dari Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman 
Allah: "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusa- 
hakannya”. (AS. An-Najm (53): 39). Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh 
menyandarkan keterangan (membaca Al-Our'an untuk si mayyit) kepada imam Syafi'i, se- 
bagaimana dalam ucapannya secara ringkas:"Dalam masalah ini tidak ada satu perkataan 
(pendapat) yang dikatakan oleh imam Syafi'i, karena menurutnya, hal itu adalah bid'ah. 
Imam Malik berkata: Kami tidak mengetahui seorang pun yang melakukan hal itu, dan 
juga telah diketahui bersama bahwa para sahabat dan tabi'in tidak mengerjakannya. “Saya 
(Albani :&) katakan: Begitu pula dalam madzhab imam Ahmad bahwa tidak ada (tidak sah) 
bacaan Al-Aur'an di atas kuburan, sebagaimana yang disebutkan dalam kitabku “Ahkamul 
janaiz (hai.192-193)”, dan ini adalah akhir pilihan pendapat syeikhul Islam Ibnu Taimiyah 
zat ta'ala, sebagaimana yang telah saya tahgig dalam kitab yang telah disebutkan di atas. 


207 





1 Atom TOL 


Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), 
mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara 
kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. (OS. Al-Hasyr (591: 
10). 


03 


3 37 
at AE AL IE In aa 


- 


0. 3 8G “GG 


Pu dia PINB Jai SIA “ana 
Gina (EN du 


949. Dari Aisyah ws, bahwasanya ada seseorang yang berkata 
kepada Nabi &: "Ibuku meninggal dunia dengan mendadak, 
dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan 
bershadagah. Apakah dia akan memperoleh pahala jika aku 
bershadagah untuknya (atas namanya)?" Beliau menjawab: "Ya, 
benar.” 7!(HR. Muttafag “alaih) 


3 o an, ea 2. 1 -, s NENaP 

3, Pi La ea s1 « al BID NG dp Y tas » 
“ha on (yeah la 
950. Dari Abu Hurairah 25, bahwasanya Rasulullah #: bersabda: 
“Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh 
amalnya kecuali tiga hal: Shadagah jariyah (shadagah yang terus 


mengalir— wagaf), ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang 
mendoakan kebaikan untuknya.””? (HR. Muslim) 


SE AS till el LAG NY 


271 HR. Bukhari (1388), Muslim (1004). 
272 HR. Muslim (1631), Abu Daud (2880), Tirmidzi (1376), dan Ahmad (2/372). 


208 





951. 


PN GA 2 








BAB 163 
Pujian Manusia Terhadap Mayyit 


SA Je ab Ga inna :JE « (3 
AANG GA GA ia POS 
Un JW KU: BE ALA Sg ya JB (C3) 
Ini bae Iin Kades dl 

AE Gina ( AN Angs SI 


Dari Anas 2s dia berkata: "Orang-orang berjalan melewati suatu 
jenazah, kemudian mereka memujinya, lalu Nabi &£ bersabda: 
Telah wajib!” Kemudian mereka melewati jenazah yang lain, 
lalu mereka Den eanga maka Nabi # bersabda: "Telah wajib!” 
Umar bin Khattab »s berkata: "Apa yang Anda maksudkan 
dengan “Telah wajib'? Beliau menjawab: “Mayat yang ini kalian 
puji dengan kebaikan, maka wajib baginya surga, dan mayat 
yang lain kalian cela dengan keburukan, maka wajib baginya 
neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi.”2?(HR. 
Ka 'alaih) 


Da An Gas Jebat ine 
PA HE IS Ja uan Ie aan, 
2 IE ad IE IA aa Ie iis DL 


B6 JB us Ls JB 8 Gagal 5. PA Pen SA PAI 


273 HR. Bukhari (1367), Muslim (949), Tirmidzi (1058), Nasa'i (4/49-50), Ibnu Majah (1491) dan 





Ahmad (3/186,245). 


209 








Be. pa ami s To og - 8 5 na 2. 5 
LE AE WEE IN TEST 0 La GNI M3 Haa 


z 


BSI 2 UOB 2JB $ BG Aka (SB) JBS 
2 GE ola, $ JA II 


952. Dari Abu Al-Aswad berkata,: “Aku pernah berkunjung ke kota 
Madinah. Saat aku sedang duduk dekat “Umar bin Al Khaththab 
a85 tiba-tiba ada jenazah yang lewat di hadapan mereka, lalu 
mereka menyanjungnya dengan kebaikan. Maka “Umar ms 
berkata: “Pasti baginya.” Tak lama kemudian lewat jenazah yang 
lain lalu jenazah itu pun disanjung dengan kebaikan. Maka “Umar 
as berkata, lagi: “Pasti baginya”. Kemudian lewat jenazah yang 
ketiga lalu jenazah itu disebut dengan keburukan, maka “Umar 
25 pun berkata: “Pasti baginya.” Berkata Abu Al Aswad, maka 
aku bertanya: “Apa yang dimaksud pasti baginya, wahai Amirul 
mu'minin?” Maka dia berkata: “Aku mengatakannya seperti yang 
dikatakan oleh Nabi &£: “Bilamana seorang muslim (meninggal 
dunia) lalu disaksikan (disanjung) oleh empat orang muslim 
lainnya dengan kebaikan maka pasti Allah akan memasukkannya 
ke dalam surga.” Maka kami bertanya kepadanya: “Bagaimana 
kalau tiga orang muslim?” Beliau menjawab, “Juga oleh 
tiga orang.” Kami berkata lagi: “Bagaimana kalau dua orang 
muslim?” Beliau menjawab, “Juga oleh dua orang.” Dan kami 
tidak menanyakannya lagi bagaimana kalau satu orang.” (HR. 
Bukhari) 


Mma DN DG J3 Je IG 


BAB 164 


Keutamaan Orang yang Anak-anaknya 
Meninggal Ketika Mereka Masih Kecil 


274 HR. Bukhari (1368, 2643). 


210 


953. 


954. 


Byadhe Kep 2 


34. s3 Nana LSN 
OS bia Ia DE Ih JB BR Ol 53 
LB 


(« Ab 155 Jua Can Tn USS Y Gia Upiles ad T6 
KE Gita 


Dari Anas 2» ia berkata: Rasulullah & bersabda: “Tidaklah tiga 
orang anak yang belum berusia baligh dari bapak yang muslim 
meninggal dunia, kecuali Allah akan memasukkan bapaknya ke 
surga dengan keutamaan rahmat-Nya kepada mereka.”””(HR. 
Muttafag “alaih) 


na MN ai, 


pa SV) AE Ip SE JEC 3 A33 
Ba AL Ie Ta 


- 
- 


Sara kah Y hasan) 2 AT ds3 ( AI ii 5s 
Ae BA na OA 
MSN 


Dari Abu Hurairah #» dia berkata: Rasulullah &£ bersabda: 
“Tidaklah tiga anak milik salah seorang dari kaum Muslimin 
meninggal dunia, kecuali ia tidak akan disentuh api neraka, 
melainkan sebatas pembatal sebuah sumpah.””5 (HR. Muttafag 
“alaih) 

Yang dimaksud dengan sal! 18 (sumpah) adalah firman Allah: 


- - PI 
Bo 0 - LGA pan Ai 
Unas Las EL) AS OLS Lang VI AS Ol 


"Dan tidak ada seorang pun dari pada kalian, melainkan mendatangi 


275 HR. Bukhari (138) dan Muslim (2636) dengan lafal hadits yang berbeda-beda dari Abu 


Sa'id dan lain-lain. 


276 HR. Bukhari (1251) dan Muslim (2632). 


211 





955, 


neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah 
ditetapkan. (OS. Maryam (19J: 71). Dan yang dimaksud dengan 
al-Wurud adalah menyeberangi jembatan (Shirat), yaitu 
jembatan yang terbentang di atas api neraka, semoga Allah 
menyelamatkan kita darinya. 


BI Say SELASA JB em DAS aa A33 
- 0. LN - Pi Nb P 3 te - Ne 
Susi oya US Pase «Elina lee Has AMI gay G1 Jileas 


aa A0 C3 Tea 2 ia HE 5 - £ 5 Pa ee Aa 
hAS ex ana )» "Jb « MI Sele Las Kel 5 bai LC Lagu 
Pa Di ha 


SAI AE Aka Galah BE ball JAUL GARASI 
- 2258. San 0 3 LO, Ge in 2g 
Lte Le Iis VI MG ja S6 ga IA ya IK LO) JB 


S0 aa Nu aa 2 Pa Ab 
(056 183 AMI Jana Jl3 S lg Salyal ellas (COLI ja 


3 “ 
BN anang 
. asls yA 


Dari Abu Sa'id Al-Khudri & dia berkata, “Seorang wanita 
datang kepada Rasulullah seraya berkata, “Wahai Rasulullah, 
kaum laki-laki telah biasa mendengarkan petuah-petuahmu, 
maka berilah kami (para wanita) satu hari, sehingga kami 
bisa bermajlis denganmu, engkau ajarkan kepada kami dari 
ilmu yang telah Allah sampaikan kepadamu!” Beliau bersabda: 
“Baiklah, berkumpullah kalian pada hari ini dan ini. Lalu mereka 
pun berkumpul pada hari yang telah ditentukan. Rasulullah 
& mengajari mereka ilmu yang telah Allah berikan kepada 
beliau. Kemudian beliau bersabda: “Tidak ada seorang dari 
kalian yang ditinggal mati oleh tiga orang dari anaknya kecuali 
mereka akan menjadi penghalang baginya dari neraka.” Maka 
berkatalah salah satu dari mereka, “Bagaimana kalau dua orang 
anak?” Rasulullah & bersabda: “Begitu juga dua orang.” (HR. 
Muttafag “alaih) 


277 HR. Bukhari (101) dan Muslim (2633). 


212 


nya “farah 2 
KAA Hah DN His 33 IG AKI LG - no 
agen 2 


BAN Ga selo JUS AI JI JESYI Mela AT 








Ws "3 


BAB 165 


Menangis dan Takut Ketika Melewati 
Kuburan Orang-orang Dzalim, Menampakkan 
Kebutuhannya Kepada Allah, dan 
Peringatan dari Kelalaian dari Hal Itu 


AI AN TER IA Si: DAA 
a38 .5 s 3 5 
TE | Sana AA JAE 333 HI 
a 

Gea Ye pala LINE SG san AE DAS aa 
LE Gasa (AS 

956. Dari Abdullah bin “Umar «9 bahwa Rasulullah #&- bersabda 
kepada para sahabatnya ketika mereka sampai ke al-Hijr 
(kampung kaum Tsamud): “Janganlah kalian memasuki 
tempat yang penghuninya disiksa kecuali kalian menangis! 
Jika tidak bisa menangis maka janganlah kalian memasukinya 


agar kalian tidak mendapat musibah sebagaimana mereka 
mendapatkannya.””8(HR. Muttafag 'alaih) 


MEI IE At Ips AA 2 Un 3 

Me Ye HASU 2 «HAN AE Ga SA 

SAI ST AS yA Gl Lah aa dng Ip35 33 IS 
278 HR. Bukhari (433, 3382) dan Muslim (2980). 


213 

















957. Dalam suatu riwayat disebutkan: Ketika Rasulullah #&: mele- 
wati al-Hijr, beliau bersabda: “Janganlah kalian memasuki 
perkampungan orang-orang yang mendzalimi dirinya sendiri, 
agar tidak menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka, 
kecuali jika kalian masuk dengan menangis.” Kemudian 
Rasulullah #: menutupi kepalanya dan mempercepat 
langkahnya hingga melewati lembah. 


214 








958. 


Tan - 8 Lagi o Ti 0 9 si “2. “ 
Jal dota « edi ea Aa Heal SG —NW 


AI 


BAB 166 
Sunnah Bepergian Pada Hari Kamis di Pagi Hari 


AIR GA BA am ML 
aa Sama me AI 


s s8 3 B.- 
o- . 350 Ge BA ea KPU 0.0 0 Ke Paud 2. 
Ap SNI an MI Iyan OS Ul Sona Skl) 33 
Mae 


- 
- 


Dari Ka'ab bin Malik 2s bahwasanya Nabi &£ keluar pada waktu 
perang Tabuk pada hari Kamis, dan beliau suka keluar bepergian 
pada hari Kamis.” (HR. Muttafag “alaih) 

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan: Jarang sekali 
Rasulullah & keluar bepergian kecuali pada hari Kamis.” 


0 


JB dis dia AA GUI Ao 3 0 


279 HR. Bukhari (2950), dan Muslim tidak meriwayatkan hadits ini. 


216 








Ayadhe Aa 2 


HE Es Oya BRA Ia 
CI as Has e Ken TiOs3 (9 beb AS 3g LI Ill . 
NE ne) J3 lah 35 Aan sii 


959. Dari Shakr bin Wada'ah al-Ghamidi as-Shahabi »s bahwasanya 
Rasulullah &: bersabda: Ya Allah berkahilah umatku pada waktu 


pagi mereka!” Beliau jika mengirim pasukan atau bala tentara 


selalu mengirimnya di pagi hari. Sakhr adalah seorang pedagang, 
dia juga selalu memberangkatkan barang dagangannya di pagi 
hari hingga ia kaya dan banyak hartanya.?8 (HR. Abu Daud dan 
Tirmidzi. Ia berkata, “Hadits hasan) 


2 
mur 


TT 


BAB 167 
Sunnah Mencari Teman dan Mengangkat 
Salah Seorang Mereka Menjadi Pemimpin 
yang Ditaati dalam Perjalanan 





Pn, AN ane Sae Gn An Ben 
Ogadag Gal Ol) BMI J5 JB 1JE 3 3 HS 


LI alay (12253 Jha LSI HA Va ALE La Aoa pa 


960. Dari Ibnu “Umar «8 dia berkata: Rasulullah #&£ bersabda: 
“Seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat dalam 
bepergian sendirian seperti apa yang aku ketahui, tentu seorang 
penunggang kendaraan tidak akan bepergian di malam hari 
sendirian.”2! (HR. Bukhari) 


280 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2606) dan Tirmidzi (1212), dan dishahihkan 
oleh Albani dalam Sahih Sunan Abu Daud. 
281 HR. Bukhari (2998), Tirmidzi (1673) dan Ibnu Huzaimah (2569). 


217 








961: 


962. 


02. 


sek TEA Ha Han Ie Ai oi ari 3 
31 TN OA NU obLr5 Aa Puas SS) 28 


Pena Jana 


Ayat » Henny IE itna KAL SAN SA sal5 


A3 


Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya 2», ia berkata, 
Rasulullah # bersabda: “Orang yang pergi sendirian adalah 
(seperti) setan, dua orang yang pergi sendirian adalah (seperti) 
dua setan, dan tiga orang yang bepergian adalah rombongan.” 
(HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai dengan sanad-sanad 
shahih. Tirmidzi berkata: Hadits hasan) 


SE Le deg IS MI 3 TA ar aa F: 15 
SW — 


ES Eat (( SA WA AS SW SA » ad 


Banua ox Pra 


NU mesen stuah Ri » ola, 


Dari Abu 21 Al Khudri dan Abu Hurairah «2 berkata: 
Rasulullah &: bersabda: "Apabila ada tiga orang yag keluar 
dalam suatu Ope, maka hendaknya mereka menunjuk 
salah seorang dari mereka sebagai pemimpin!"2? (HR. Abu 
Daud dengan sanad hasan). 


KO 3 5) JP NN 3 8 DEA 
Gal ia ni Ae In EK CGI 3153 « 


Panai ta se Pan aa 


(ES Sia) 3 Sao 335 Al (as je lt LAS 





282 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2607), Tirmidzi (1674), Nasa'i dalam as-sunnah 


283 


al-Kubra (8849), dan al-Hakim (2/102), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan 
Abu Daud. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2608) dan dishahihkan oleh Albani dalam Sha- 
hih Sunan Abu Daud. Di dalam hadits ini terdapat keterangan makruh hukumnya seorang 
muslim melakukan perjalanan sendirian karena hal itu dapat menimbulkan dirinya digang- 
gu dan disakiti. 


218 


TA an 2 








963. Dari Ibnu Abbas # dari Nabi &£, beliau bersabda, “Sebaik-baik 
sahabat adalah empat orang, sebaik-baik satuan militer adalah 
yang berjumlah empat ratus orang, dan sebaik-baik pasukan 
adalah yang berjumlah empat ribu. Dan tidak akan terkalahkan 
jumlah dua belas ribu karena sedikitnya jumlah.”?4 (HR. Abu 
Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan). 


238 


AAN 3 SIG LG JEAG AN SIT SG ANA 
Pn al Lebukas Slel 09 Ha ML lg SEP Aang 
SS II TolAdI AE HSNI Jaana Laka poAIL Leto 3 "ai 
SMS Gelas 


BAB 168 


Adab Berjalan, Singgah, Menginap, dan Tidur 
dalam Perjalanan.Anjuran Berjalan di Malam 
Hari dan Bersikap Lemah-lembut Terhadap 
Hewan Tunggangan dan Memperhatikan 
Kemaslahatannya, Perintah Menunaikan Hak 
Hewan Tunggangan bagi Orang yang Belum 
Melakukannya, dan Boleh Membonceng di Atas 
Hewan Tunggangan Jika Dia Kuat Untuk Itu 


San PA RI Tea aa L. 
AI SAN) HERI JjA5 JE La SA al 55 
era € dB SIA Ip GAN Ga WBS JI Para 
Gp UANG SAS M3 Le pa 13 AN GE 


284 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2611), Tirmidzi (1555), Ahmad (1/294), Ibnu 
Khuzaimah (2538), Ibnu Hibban (4714) dan al-Hakim (1/443), dan dishahihkan oleh Albani 
dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


219 





Gs - & AL 8s .G 2 8 
. hama ola, « dat ayal Salag « AI S5 


JAN Up ba ( AN 5 bata (Pi Lee yua 
AE PI AL Oa 33 Una IE 3 3 
En Bj Bika RAN GAS SE ja Ed ai 
SANG AN Uta AGAR SAM J3 meme LS 

Hana 4 


964. Dari Abu Hurairah w dia berkata, "Rasulullah &: bersabda: 
"Apabila kalian melalui padang rumput yang subur ms berilah 
hak unta (merumput) dari rerumputan di bumi, dan bila kamu 
berjalan di musim kemarau maka percepatlah perjalananmu 
(agar cepat sampai tujuan), dan bersegeralah sebelum habis 
sunsumnya. Dan bila kamu istirahat dalam perjalanan malam 
hari maka jauhilah jalan raya, karena jalan raya itu tempat 
lewat hewan kendaraan dan binatang-binatang kamu di waktu 
malam." (HR. Muslim) 


Makna “Berikanlah kepadaontaitu haknyaterhadaprerumputan” 
adalah pelan-pelanlah dalam berjalan agar ia tergembala di saat 
perjalanannya. sabda Lg artinya adalah sumsum, maksudnya 
adalah percepatlah hingga kamu sampai tujuan sebelum 
sumsumnya (tenanganya) habis karena beratnya medan. Kata 
—»aaJi artinya singgah di malam hari. 


- 
Pa £. 


HA AS SE an Ip GOS JO B3 3 


AS GAN 3 5 SAN 3 ta oli Gala Jah 


Alun alay MS AS Ah (3 


285 HR. Muslim (1926), Abu Daud (2529), Tirmidzi (2862) dan Nasa'i dalam Al-Kubra (8814). 
Sabdanya yang berbunyi: —sl! 4 adalah di padang rumput yang penuh dengan rerumpu- 
tan. 





22) 





Ayda arwah 2 








- Pa & TT tagina 2 B pin ea Mana aa 3 P3 1g £ 
IN Saga em 3 Gi ME AE3 5 LI ALAN JG 
ANN N PETA AD 
965. Dari Abu Oatadah »- dia berkata, “Jika Rasulullah sc dalam 
suatu perjalanan lalu singgah di waktu malamnya, maka beliau 
berbaring dengan bertumpu lambung kanannya. Apabila beliau 
singgah di saat-saat sebelum Subuh, maka beliau tegakkan 
hastanya searah badannya, kemudian beliau letakkan kepalanya 

di atas telapak tangannya.”?5 (HR. Muslim) 
Para ulama berkata: Sesungguhnya beliau menegakkan 


tangannya agar tidak larut dalam tidur, sehingga lepaslah shalat 
Subuh dari waktunya atau dari awal waktunya. 


GA o.3 Da, Yan SR NN 
OB 4 KadUUL ASUS y sae dl ta JB Jam 35 


PT PA TI Na 


& pa Ah as ra ola, (( yu sela AM 


KUN Ter 2) 


966. Dari Anas » dia berkata: Rasulullah &- bersabda: “Hendaklah 
kalian mengadakan perjalanan di waktu malam, karena bumi 
itu dilipat pada waktu malam.”?” (HR. Abu Daud dengan sanad 
hasan). 


44.3! artinya berjalan di waktu malam. 


9 


NG ee Ban Ne PA Maa Tp 
AA Va GI ISI oa OS TE 2 GEN A33 


AKI ala SET ! YR al J5 S3, SN LI 
SA 23 Ba ne sun ea ai 2 
ag Fi 1 | 


aa Na ... 


3 ah 35 3 ola) . AKI HAN 


286 HR. Muslim (683). 
287 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2571), dan dishahihkan oleh Albani dalam Sha- 
hih Sunan Abu Daud. 





21 


967. 


968. 


Dari Abu Tsa'labah al-Khusyani 25 ia berkata, “Dahulu orang- 
orang apabila singgah di suatu tempat mereka menyebar di 
jalan-jalan lembah dan bukit, maka Rasulullah #5 berkata: 
“Sesungguhnya menyebarnya kalian di jalan-jalan lembah dan 
bukit adalah berasal dari setan.” Kemudian mereka tidak singgah 
di suatu tempat melainkan sebagian mereka bergabung dengan 
sebagian yang lain.?8 (HR. Abu Daud dengan sanad hasan) 


0 


AN it PB 3 Je 3 R3 yi HS 3 
Ha I6 ea SI 5 JA Ia Ap AAS Aa Erat 
ia BU) JS lan Dab GB pat ED 
5315 33 ola (( SI UN LrNN ta up kana Aa 


NA: 


3» sen 


# 


Dari Sahl bin Amru -ada yang mengatakan Sahl bin Rabi' 
bin Amru- al-Anshari yang lebih dikenal dengan Ibnu Al- 
Hanzhaliyyah -dia termasuk salah seorang peserta Baitur 
Ridwan- -& , ia berkata, “Rasulullah &: pernah melewati seekor 
unta yang punggungnya telah menempel dengan perutnya. 
Kemudian beliau berkata: “Bertakwalah kepada Allah dalam 
merawat binatang-binatang ternak yang tidak bisa berbicara ini, 
dan tunggangilah dalam keadaan layak, dan makanlah dalam 
keadaan layak!”?8? (HR. Abu Daud dengan sanad shahih). 


ga ag ON MUA Ka sa 
BE Ian an Ju 3 Pata jan dl 333 
Hp selasa Sisi Vbas AN Sa S5 


. It aa SAS el BE AI Ina PM LS 


Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (2628), Nasa'i di dalam al-Kubra (8856), Ahmad 


288 


289 


(4/193), dan dihasankan oleh Albani di dalam Shahih Sunan Abu Daud. 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2548), Ahmad (4/181) dan Ibnu Hibban (545), 
dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


222 


Riyadhug/Shalihin 2 


Monas MISA mad 39 JET Bt 








Jaa - 3 SS 1d AK - HER SEA HE 3 33 
BEAN 33 ob La HIS aa BB AAN Sa JI Ust 
— Aa BS SE UE ES SL 
JA AA IT AN AA B5 Ga IE GR Ak 
Iii ea Iu BS MA JUS OSN Ga BA 
SI SL KA AN IK te ala 3 UN 5 


“5 


5 SE dla,S 29 


- Pa 


Is ai ola, (« Tag H3 


8 9- 9 - 0 G - o - 
Ba Gap el OSN KAN JII LAS ja (G3) 3 
8 Na ana o Ke pe 2 ee & o 

Pa ya SR SI mna NGAJI HARI Ja JB. Liga aa 
2 : isi f 5 : » 533 - F. san 

Lama 1 (GAY AI ON 


969. Dari Abu Ja'far Abdullah bin Ja'far «8 dia berkata: Saya dibon- 
ceng oleh Rasulullah # pada suatu hari di belakang beliau, lalu 
beliau membisikkan kepada saya suatu hadits yang saya tidak akan 
menceritakannya kepada siapa pun, dan yang paling beliau sukai 
sebagai tabir pada waktu membuang hajatnya adalah suatu barang 
atau tembok kebun kurma.”?20 (HR. Muslim secara singkat). 


Al-Bargani menambahkan dengan sanad Muslim setelah 
ucapannya “Tembok kebun kurma”, maka beliau memasuki 
kebun kurma milik orang Anshar, ternyata di dalamnya (dekat 
pintu) ada seekor onta. Tatkala onta itu melihat Rasulullah 
xs maka ia bersuara daan mencucurkan air mata. Maka beliau 
menghampirinya dan mengusap-usap punuknya dan bagian 





290 HR. Muslim (342, 2429) dan Abu Daud (2549). 


970. 


di belakang telinganya, maka beliau bersabda: “Siapa pemilik 
onta ini? Milik siapa onta ini?” Maka datanglah seorang anak 
muda dari Anshar, ia berkata: “Ini milik saya wahai Rasulullah.” 
Beliau bersabda: “Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah 
terhadap hewan ini yang Allah telah memberikannya kepadamu? 
Sesungguhnya ia mengadu kepadaku bahwa kamu membuatnya 
lapar dan melelahkannya.” (HR. Abu Daud seperti yang 
diriwayatkan oleh al-Bargani). 

Jas adalah kata tunggal mu'annats, para ahli bahasa mengatakan 
si adalah tempat di belakang telinga onta yang berkeringat. 


GS. 


SN AAN Ps JB mn AS 

Yi MY) Tek JR B3 Je sh Se ag. 

SEWABN NAN JG Up pa sakinng TAN li 
GAN Sh JI IL 


Dari Anas m» dia berkata: “Apabila kami singgah di suatu 
tempat, maka kami tidak melakukan shalat sunnah sehingga 
kami melepas pelana-pelana onta kami.”?! (HR. Abu Daud 
dengan sanad menurut syarat Muslim). 

Sabdanya yang berbunyi sx adalah kami tidak shalat sunnah, 
maksudnya, meskipun kami sangat bersemangat untuk mela- 
kukan shalat sunnah, tetapi kami tidak melakukannya sebelum 
kami melepas pelana-pelana dan mengistirahatkan hewan 
tunggangan kami. 


BAB 169 
Membantu Kawan 


291 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2551), dan dishahihkan oleh Albani dalam Sha- 


hih Sunan Abu Daud. 


224 








pad Yamvah. 2 








Koe 2g 15 25 ) Kejass Ela 53 Ea Ad 5 
: ne 


Dalam bab ini ada banyak hadits yang telah berlalu, seperti 
hadits: "Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, jika 
hamba tersebut menolong saudaranya.” Dan hadits “Setiap 
perbuatan baik adalah sedekah”, dan hadits-hadits yang serupa 
dengan keduanya. 


AS AP jan 3 SK JB em Gi aa A33 
JUS 0 VE Tag Ig Sis JAS Oia de 
V3 Ie H3 Jas Ka SE ja) Be OI 
MN ja ag aa ya 


P 
ab ( NA 
- 


BN Sen On (553 US JL SEL 33 3 
Oa alay Jaa 


971. Dari Abu Sa'id Al Khudri 25 dia berkata, "Ketika kami dalam 
perjalanan (bersama-sama dengan Nabi &), tiba-tiba ada 
seorang laki-laki datang dengan mengendarai kendaraannya 
sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, maka Rasulullah PUG 
bersabda: “Siapa yang memiliki kelebihan tempat pada 
kendaraannya, hendaklah dia memberikannya kepada orang 
yang tidak memiliki tempat, dan siapa yang memiliki kelebihan 
perbekalan hendaklah dia memberikannya kepada orang yang 
tidak memiliki perbekalan.” Abu Sa'id berkata, “Lalu beliau 
menyebutkan jenis-jenis harta yang lain sehingga kami melihat 
bahwa tidak ada lagi dari kami yang berhak mendapatkan 
kelebihan harta.”??? (HR. Muslim) 





292 HR. Muslim (1728) dan Abu Daud (1663). 


225 


972. 


973: 


293 


294 


AN 


- 
s 
de. 84 


AKA IS AN TAN 15 3 aa M3 
its Ting Sau SAN Os BILANG ma 
Ulang pi Ja WA US ES TAS as) asas Sd 
PE BR JI EK 1. ga ak (GAS LA) 

1S JA 2 la Ia daa ia BER 


Dari Jabir m», dari Rasulullah #: bahwa beliau hendak 
berperang. Lalu beliau berkata: "Wahai orang-orang Muhajirin 
dan Anshar. Sesungguhnya di antara saudara-saudara kalian 
terdapat orang-orang yang tidak memiliki harta dan keluarga, 
maka hendaknya salah seorang di antara kalian menggabungkan 
dua atau tiga orang kepadanya." Tidaklah salah seorang di antara 
kami memiliki tunggangan yang membawanya melainkan 
bergantian seperti salah seorang di antara mereka bergiliran. 
Jabir bin Abdullah berkata, “Aku menggabungkan dua atau tiga 
orang kepadaku. Aku tidak memiliki melainkan unta untuk 
bergiliran seperti salah seorang dari mereka bergiliran.?? (HR. 
Abu Daud) 


tep Tn An Ea an ane na Ne An Dans 
PA Sa 3 


KA 5 aa 
bal og ad peang BH ag 


Seolah 33 
Dari Jabir »- dia berkata: Rasulullah # sering ada di belakang 
dalam perjalanan, sehingga beliau mengiringi orang-orang 
lemah, memboncengkan, dan mendoakannya.”?" (HR. Abu 
Daud dengan sanad hasan) 


3 


La. BAN LA B3 - 
MASA IS LS Il Jah La DG W» 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2534), dan dishahihkan oleh Albani dalam Sha- 
hih Sunan Abu Daud. 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2599) dan al-Hakim (2/115), dan dishahihkan 
oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


226 





Riyadhus/Shalihin 2 


BAB 170 
Doa Naik Kendaraan 


Allah us berfirman: 
Se an Te APA ORA NN AR ANA 
- usb Naa Pra Ig L esis LI ya SI da 
ea en sa aa Pe Na ae A3 Da TI 
MAS UI EL UI SL NE ALS IA SI AS La SS 
- Liga -. 25 @ Ia o — GA Pe 
IYA SAE 5 II UB Sean JUS 3 


Dan Allah menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang 
kamu tunggangi. Supaya kamu duduk di atas punggungnya 
kemudian kamu ingat nikmat Rabbmu apabila kamu telah duduk 
di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan: “Maha Suci Rabb 
yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami 
sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya 
kami akan kembali kepada Rabb kami.” (OS. Az-Zukhruf (43): 
12-14). 


ba Ape AE Ke II SS EN Ip Si LA 3 
ES Up Aa AS si IKA AE TE 
Un UAS ya Ht ALT. AI 3 AU Sei 5 
ANA GAS UNESA HN SE JA Ia AG 
JIN AAA AAN Ga LAIN SI aa MAAN EA ae 
HERAN pe BEN IG AA M5 Ia On ALA 
Da DN Sts S3 SE S5 CG JAGA 

» ema alay (Donal GI « gol 


HN AK II ee (REG YG» Eralah 1 asia AA 


227 


LIL MISI D3» BALAI Hp KI ERA TAN 


KI AK Dg 01359 SL iya mba P5 1 


So 


974. Dari Ibnu Umar #5, bahwasanya apabila Rasulullah & telah 
berada di atas kendaraan hendak bepergian, maka terlebih 
dahulu beliau bertakbir sebanyak tiga kali. Kemudian beliau 
membaca do'a sebagai berikut: 


Be Bea 
Kau Ja 5 Ear 2 Lis Van BLS eat 
La si aa DE yo, Lis Gis tele da za 
Gp AA 13 Ia SUS 2 AA JA ag AS 
3 53 SU - 1313 In JSI P3, EA yang na 


- 


PA Ea LAS TA ES 
Oghole Log Ugaule UU Ogl 


“ 


Maha Suci Allah Yang telah menundukkan kendaraan ini bagi 
kami dan sebelumnya kami tidaklah mampu menguasainya. Ya 
Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam 
perjalanan ini, kami mohon perbuatan yang Engkau ridhai. Ya 
Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah 
jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah pendampingku dalam 
bepergian dan mengurusi keluarga. Ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang 
menyedihkan, dan kepulangan yang buruk dalam harta dan 
keluarga." Dan jika beliau kembali pulang, beliau membaca do'a 
itu lagi dan beliau menambahkan di akhirnya: 


LA Bana ANE BAN 
Ugal Log Ognule UU Ugal 


Kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu 
memuji Rabb kami." (HR. Muslim) 


mrisadalah sita (menguasai), sie! adalah imi (payah, susah), 





228 


Ba 


pyad aYamad. 2 








aldi adalah perubahan kejiwaan karena sedih atau sejenisnya, 
meisiti adalah 2», (tempat atau waktu kembali). 


AE AA Jp SS aa sa IN 


o 


33555 IR AR IG Kusen 253 Pa AE Ipa SA 1 
| basal. Jl, AG Ka as entit 


213 UG LL (( SI K3 » HA Ha BANK 
SIS SL (SI 533 Kla Ju SIG laa 


8 33 


NI S 3 CA Tnjag s5 ajak alah SI Jb “A9 
kolaad Ai U Ara sj la NE. aa 3 BI Pi 


Us aa os Pan SN Ga Nu) Pra Ka Na 
AA CNN 
“itaalg “3 ISI 
975. Dari Abdullah bin Sarjis »» ia berkata, “Apabila Rasulullah &: 
melakukan suatu perjalanan, beliau berlindung kepada Allah 
dari kesulitan dalam perjalanan, dari kesedihan bila kembali, 
dari kesempitan setelah berkecukupan, dari do'a orang yang 
teraniaya dan pandangan yang buruk pada keluarga dan harta.” 

29 (HR. Muslim) 


Demikian dalam riwayat Muslim gs xx, 44! dengan “nun”, 
begitu pula dalam riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Tirmidzi berkata: 
Diriwayatkan juga ,,x51 dengan “Ra” dan keduanya memunyai 
makna yang benar. 


Para ulama berkata: Maksudnya dengan menggunakan huruf 
nun dan ra' adalah mundur dari istigamah atau mundur dari 
lebih menuju kurang atau penyusutan. Mereka berkata: Riwayat 
S1 diambil dari diolesi! »4S3 yaitu melipat dan menggulung 





295 HR. Muslim (1343), Tirmidzi (3439 dan Nasa'i (8/372). 


229 








976. 


sorban, sedangkan riwayat 4x4 diambil dari 5,» yaitu masdar 
dari kalimat ysx-3ts , artinya eksis dan mantap. 


0. 


2 bee Ab da ES JB AN  e 333 
Sa UG Lab in AG Ta al Arya 
SA Eu JB Lab 
Ar) IE Boa ba Kal Kal JB Beo 5 ss 
SA SE AN MA IE Pa DR 


Ng 


2 


LA 


nan Sae ra : YA 


go 


KE JBL Er Salinan luas 4 


o— 


So. 


aa Aa yA JB na Ie LA 


Pa un, 


AN 3 « ptaa Las » Ja « ar a91 A la (22 


8 5315 :3 an lia, « @omuai FS ng » Pai) 


Dari Ali bin Rabi'ah, ia berkata, “Aku menyaksikan Ali bin Abi 
Thalib ws dan ia telah diberi unta untuk ia naiki, kemudian 
tatkala ia telah meletakkan kakinya di dalam sanggurdi, ia 
mengucapkan: BISMILLAAH, dan ketika telah berada di atas 
punggungnya ia mengucapkan: AIHAMDULILLAAHILLAADZI 
SAKHKHARA LANAA HAADZAA WA MAA KUNNAA 
LAHUU MUORINIIN, WA INNAA ILAA RABBINAA 
LAMUNOALIBUUN (Maha Suci Dzat yang telah menundukkan 
untuk kami hewan ini, dan tidaklah kami dapat menguasainya, 
dan kepada Rabb kami niscaya kami akan kembali). Kemudian 
ia mengucapkan: AIHAMDULILLAAH tiga kali, kemudian 
ALLAAHU AKBAR tiga kali, kemudian membaca: 


230 





dar 


Na 


tas 
ZI 


PA (P3 naa 2 








os ! AAN PAK VI 3G em LAS AA 
(Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku 
maka ampunilah aku. Karena sesungguhnya tidak ada yang 
dapat mengampuni dosa kecuali Engkau). Kemudian ia tertawa. 
Kemudian ia ditanya.” Wahai Amirul mukminin, kenapa engkau 
tertawa?” Ia berkata, “Aku melihat Rasulullah &: melakukan 
seperti apa yang aku lakukan kemudian beliau tertawa dan aku 
katakan, Wahai Rasulullah, kenapa engkau tertawa?” Beliau 
bersabda: “Sesungguhnya Rabbmu sungguh merasa kagum 
kepada hamba-Nya apabila mengucapkan, Ya Allah, ampunilah 
dosa-dosaku! Ia mengetahui bahwa tidak ada yang mengampuni 
dosa selain-Ku.”?s (HR. Abu Daud dan Tirmidzi dengan lafal 
Abu Daud. Tirmidzi berkata: Hadits hasan). 


IS) Menownsig Ugantis WUEN don TS) pilot pan 3 AL VA 
ESL Hana Ep LI 2 sedia Lagpnig Foo! Jaan 
0g 9 


BAB 171 
Seorang Musafir Bertakbir Ketika Menaiki 
Bukit dan Sejenisnya, Bertasbih Apabila 
Menuruni Lembah dan Semisalnya, 
dan Larangan Mengeraskan Suara 
dengan Takbir Atau Semisalnya 


0 


dy ERA BE Uas BIS Ja aa IA 
“WEI 


296 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2602) dan Tirmidzi (3446), dan dishahihkan 
oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


977. Dari Jabir #5 ia berkata: “Apabila menaiki jalan menanjak kami 


978. 


979. 


selalu bertakbir, dan apabila melalui jalan menurun kami mem- 
baca tasbih.”” (HR. Bukhari) 


5 UN Be) Lt BE LAN SS IE BD 3 B3 

ARSA Tn Mean Na Brg 
Dari Ibnu Umar »» dia berkata: Sesungguhnya Nabi &# dan 
pasukannya apabila mereka menaiki bukit, maka mereka selalu 
bertakbir, dan jika mereka turun, maka mereka bertasbih.” 
(HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


G 


SA IS AN II GS AN ek abaaan 
Ini 1 VI ai Bean 1 


£ £ 
- 


Sa ab Ra 23 D2 Pen an . 

Be AI IA MEA KG AS 
8 KE KA e RA SN Te PRA al 

Koks 3 018 JI Gbk « Ugal na 


3L 0. Pantnat 


ar: Suata (033 KA P R9 


GAN GI AI Naa » Jas 5) me Op 3 


2 £ 


La SN As (Gt) HN 1 (3 3 


“SN Ga Ja ) Sasa SA Ig 2 Gua TAN 


Dari Abdullah bin “Umar &» berkata: “Adalah Nabi & apabila 
kembali dari haji atau “umrah, setelah turun dari tempat ketinggian 
atau bukit bebatuan, beliau bertakbir tiga kali Jalu berdo'a: 


297 HR. Bukhari (2993). 
298 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2599), di dalamnya ada tambahan $Oual! Sena yA 


sii Je (kemudian mengucapkan shalawat), syeikh Albani z- mendhaifkan tambahan ini, 
dan mengatakan bahwa imam Muslim meriwayatkan hadits tersebut tanpa tambahan kali- 
mat di atas. 


232 


980. 





PN Ge an 2 


2 $ - o - S0 0 PAN Da Sud, 3 AA 
IE AE yaa Arah AT cal DI Opa Y 2025 AN NYA SY 
AI GAS Dobel UI Oon Oodle Op Ogah Ia ses 
AL HAN Gg AS 5 SAS 
(Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Yang Maha 
Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan, 
dan pujian, dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Kita 
kembali, sebagai hamba yang bertaubat, ber'ibadah, sujud 
untuk Robb kita, dan memuji-Nya. Allah Maha Benar dengan 
janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan menghancurkan sendiri 
musuh-musuh-Nya).? (HR. Muttafag “alaih) 
Dalam riwayat Muslim disebutkan: “Apabila beliau pulang dari 
peperangan dengan pasukan besar atau kecil atau dari haji dan 
umrah.” 


si berarti 2 (naik), ss adalah tanah yang menanjak. 


& 
| Ni 0. 


AA Ki 3 3 Aan IE 5 Si ag Ihya Se. ea 
(BIS Ea api ID) Oa 
1 (GAS ar, RP YAA aa PI 3 ya sil ) :JE « area Fr 

AGS AS JG Ka 


Dari Abu Hurairah ws bahwa seseorang berkata, “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya aku ingin bersafar, maka berilah aku 
wasiat!” Beliau berkata: “Hendaknya engkau bertakwa kepada 
kepada Allah, dan bertakbir pada tempat tinggi.” Kemudian 
tatkala orang tersebut telah berbalik hendak pergi, beliau 
mengatakan: 


SA AE HR MIN lal GMN 


“Ya Allah, dekatkanlah jarak (bumi) yang jauh itu dan 


299 HR. Bukhari (6385) dan Muslim (1344). 


233 








ringankanlah perjalanannya!” (HR. Tirmidzi, ia berkata: 
Hadits hasan). 


£ 0. 


Ka ED ES 2 GAN A33 
pl IE Eat LE ES Ela ag Ae EA ISI 
AE APE SAN AA MUG 

aa Tn (Sa en SE 


2 og SA, 0 . A0 
Xi aa 1S Sonya AJI aan (am )) 


981. Dari Abu Musa Al-Asy'ari 2» berkata, “Kami pernah bepergian 
bersama Rasulullah #&£ dan apabila menaiki bukit kami bertahlil 
dan bertakbir dengan suara yang keras. Maka Nabi #1 bersabda: 
“Wahai sekalian manusia, sayangilah diri kalian karena kalian 
tidak berdoa kepada Dzat yang tuli dan juga bukan Dzat yang 
jauh. Dia selalu bersama kalian dan Dia Maha Mendengar lagi 
Maha Dekat.” (HR. Muttafag “alaih) 


Ike artinya aXmit Isis! (bersikap lemah lembutlah terhadap 
diri kalian). 


mL 


ASN 3 ENI Anil SG WY 
BAB 172 
Anjuran Berdoa dalam Safar 


PPAS ag Kn an Sa ag EN NA Pa ya 
Naa NG D BE MI Iban JB JB B3 IA Ca 


: “1 kenaa Na ABE AN Sa an Sa Sa Ra 
25299 0 Buta 23553 « poklaali 2923 143 SA Y Oebanna 


300 Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi (3445), dan dihasankan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Tirmidzi. 
301 HR. Bukhari (2992) dan Muslim (2704). 


234 








RiyadhuY Shalihin 2 
MS EA) Jl ea SIS IG Con ENG 


Ae SEN anu eh 


982. Dari Abu Hurairah 25 dia berkata: “Rasulullah & bersabda: “Ada 


983. 


tiga doa yang pasti mustajab (diterima) dan tidak diragukan 
lagi: doa orang yang terdzalimi, doa seorang musafir, dan doa 
orang tua atas anaknya.”'? (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan) Dalam riwayat Abu Daud tidak terdapat 
kata: ox pke 


3 


daa PG BE IN ag JAN USG 


BAB 173 


Doa yang Harus Dibaca Apabila Takut pada 
Sekelompok Orang Atau yang Lainnya 


£ 0 


123 GAN aya - 1 


dl HL ISI OS BEM In ol 
» kg 3 $ TT o : . T Tah SE G 1 g 8 

19 ( Bagi ja LAI ang 3 Ulas UI MI D JG 
abad SELh SU 335 SA 


Dari Abu Musa al-Asy'ari »» bahwasanya Rasulullah & apabila 
takut terhadap suatu kaum, maka beliau membaca: 


5 NE Se an DE MR PET th al 
Bong 3 Le A33 Ry 3 Maan UI eU 
“Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan-Mu ada pada 


leher mereka, dan kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan 
mereka.” (HR. Abu Daud dan Nasai dengan sanad shahih). 


302 Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (1536), Tirmidzi (3448), Ibnu Majah (3862), Ah- 


303 


mad (2/258), Bukhari dalam Adabul Mufrad (32), Ibnu Hibban (2699), dan dihasankan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1537) dan Ahmad (4/414), dan dishahihkan 
oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


235 





3 


Ya (SI Nge —L VE 


BAB 174 


Doa yang Harus Dibaca Apabila 
Singgah di Suatu Tempat 


Asta da ca Ie Adaa Na 


- 
kg 


2 akan lay CS IA Ia JA 4 Lb as Ie GE 
984. Dari Khaulah binti Hakim ws dia berkata, “Aku mendengar 


Rasulullah & bersabda: “Barangsiapa yang singgah pada suatu 
tempat kemudian dia berdo'a: 


- 8s, 0 G3 9 - 2, 2 £ 
ES Ipa SI AN DLS Ss 
“Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari 
kejelekan apa saja yang Dia ciptakan), “ niscaya tidak akan ada 


yang membahayakannya hingga dia pergi dari tempat itu.” 
(HR. Muslim) 


al Jt ig re Ai) Ipa OS SE B3 3 
A3 A35 3 Ia dn BAN AN s3 5 sat Ode 
AA 3 Ia Do AE IU LG uli G3 
CR AN oa Ie SANG TAI 55 
akh Su » BALA JB as (( ERA D3. 5315 21 Ary 


304 HR. Muslim (2708), Tirmidzi (3437), Nasa'i dalam Amal Yaumi wal Lailati (560) dan Ahmad 
(6/377). 


236 





985. 


mesh 2 





SAI 4 Ta. JG. Jae a aa ips 
AAN KI Tg 23) Lab ( JL » 


Dari Abdullah bin Umar «8, ia berkata, Rasulullah &: apabila 
bersafar kemudian datang waktu malam, beliau berkata: 


3 


na SA 3 Ia da SE 3 5 3 


- 


sea v3 Sar AS Ga GE) sela Sa 3 Ia S3 


2 EGG S3 aj Bala 53 SAN 


Wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah, aku berlindung 
kepada Allah dari keburukanmu dan keburukan yang ada 
padamu, dan keburukan apa yang diciptakan padamu, dari 
keburukan apa yang merayap di atasmu. Dan aku berlindung 
kepada Allah dari singa, dan sesuatu yang hitam, dari ular dan 
kalajengking, dan dari penghuni negeri serta dari orang yang 
melahirkan serta apa yang ia lahirkan.””5 (HR. Abu Daud) 
sx! adalah seseorang. Al-Khattabi berkata: wi »stw (penghuni 
negeri) adalah jin yang menghuni bumi. Dia berkata: Negeri dari 
bumi adalah apa yang menjadi tempat tinggal hewan meskipun 
di sana tidak ada bangunan dan rumah-rumah.” Dia berkata: 
Mungkin yang dimaksud ws adalah iblis, dan s3, Lo, adalah 
setan. 


| 


L 


3 SI aah Gd ega UAN Jati Anil DG — Wo 


dim La 


305 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (2603) dan Ahmad (2/132), dan didhaifkan oleh 


Albani dalam Dhaif Sunan Abu Daud. 


237 





BAB 175 


Anjuran Cepat Kembali Kepada Keluarga Apabila 
Seorang Musafir Telah Selesai dari Keperluannya 


- aan Cg Ca ina 2 Tia Bae NN AP ana yee an 
Oya Kadas aa )» Jk “RE MI ds Ol 1 33 Omi ca Fa 
Tan LA DA KAN Sen TON AN ee OA Gn 
Kk SAH 22 Ista dagog dal nang salah SA ag «adl 


SE Tana al uh EN ena YA 


San yaaa Wang) 


986. Dari Abu Hurairah 2» bahwasanya Nabi &£ bersabda: “Bepergian 
(safar) itu adalah sebagian dari siksaan, yang menghalangi 
seseorang di antara kalian dari makan, minum dan tidurnya. 
Maka apabila dia telah selesai dari urusannya hendaklah dia 
segera kembali kepada keluarganya.”'5(HR. Muttafag 'alaih) 


ay adalah maksud dan tujuan. 


G 


IRI Baal S3 DU MAT AE paid! Arbratl DG VI 


BAB 176 


Anjuran bagi Musafir Mendatangi Keluarganya 
pada Siang Hari dan Makruh Mendatanginya 
pada Malam Hari Tanpa Keperluan 


4 


Pe en Ga aa at 3 
NG RI SA PS) JB 3 Ul Jaan olah al 5s 
en 0 MAS 
AS dal 333 
306 HR. Bukhari (1804) dan Muslim (1927). 


238 





AN Ge aa 2 





Sana IST JEAI Ga em UN Oi an SB 
ae 


- 
- 


987. Dari Jabir ms» bahwasanya Rasulullah #z bersabda: "Jika 
salah seorang dari kalian pergi agak lama, maka janganlah ia 
mendatangi keluarganya secara mendadak di malam hari!” 

Dalam riwayat yang lain disebutkan: “Sesungguhnya Rasulullah 

#z melarang seseorang (musafir) mendatangi keluarganya di 


malam hari.” '” (HR. Muttafag “alaih) 


Pa NB onka Se In aa 2 3 He Pa Tua 
HA Opa ag da 05 56. B9 al 33 
& | 30he Hk 


AJI PU Ipa) 


988. Dari Anas 25, dia berkata: “Rasulullah &£ tidak pernah men- 
datangi keluarganya pada waktu malam, beliau mendatangi 
mereka pada waktu pagi atau sore hari.” 8 (HR. Muttafag “alaih) 


3e-si adalah datang di malam hari. 


3 


LP £ PA san AN Ta bata - 
ASI 3 3S AS ISI Ia Lo DG AV 


BAB 177 


Apa yang Seharusnya Diucapkan Musafir 
Ketika Ia Kembali dan Melihat Negerinya 


LoL oat, Let 3 TER Kena au Pe A3 Pn Aa an 
dp NP pad pa S3 IG 3 Sell AS Cal LA dad 
AN IA Ea | 


307 HR. Bukhari (1801, 5244), Muslim (1528/183-184), Abu Daud (2776) dan Tirmidzi (2712). 
308 HR. Bukhari (1800) dan Muslim (1928/180). 


239 


989. 





990. 


Dalam bab ini ada hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan di 
depan tentang seorang musafir bertakbir ketika jalan menanjak. 


Ea pala ES BL BA susi IE A3 
3 Iris Is oa LI «Ole «ye «Oya » “JG 


“, 


» ho ola, . ad Kas AS Xx 


Dari Anas 2s dia berkata: “Kami datang bersama Nabi 
hingga kami sampai di dzahrul Madinah (suatu tempat di mana 
kota Madinah dapat dilihat darinya), beliau mengucapkan: 34i 
josols LIP Ggsule josi6 (kami kembali, bertaubat, beribadah kepada 
Allah dan kami memuji), beliau terus membacanya hingga kami 
memasuki Madinah.” (HR. Muslim) 


Ogan PS Km pa Sial Iban LG — VA 
SES Kd SN 


BAB 178 


Anjuran Mengawali Kedatangan di Masjid 
yang Berdekatan Dengan Rumahnya dan 
Melakukan Shalat Dua Rakaat di Dalamnya 


Hd aa gimaa 


Dari Ka'ab bin Malik ms, bahwasanya Rasulullah #& apabila 
datang dari perjalanan (safar) beliau memulai dengan masjid, lalu 
beliau shalat dua rakaat di dalamnya.” (HR. Muttafag 'alaih) 


309 HR. Muslim (1345). 
310 HR. Bukhari (3088), Muslim (2769) dan Abu Daud (2781). 


240 


OTT. 


992, 


311 


312 








Riyadhus/Shalihin 2 
Pa ea 


BAB 179 
Haram Seorang Wanita Melakukan Safar Sendirian 


PP 
LN CAN 0 MAN ga 
0 


2 £. : 2 NIA 7 Kan - - - NA Ten e £ 
SAPI Jai YO BEM J335 JE "JB cm KA sn 
- 017 Aa , Sun Sate o- X 3 . 2 X aa : 

« les "bat S ( Y! 2, "33 2 wal Pas ni Tar aUL 


Dari Abu Hurairah »» dia berkata: Rasulullah &£ bersabda: 
"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah 
dan hari akhirat untuk mengadakan perjalanan sehari semalam 
kecuali disertai mahramnya."! (HR. Muttafag 'alaih) 


»8 8 20... aa Dad IP. eta GA Sa 3 
JS BED daa TE san AB Pe lea 
aka o- Pa &.. 3 er 0 Pn 20 
Jas (( Pa DN) ala SI Bai Y, Na » Lang YI alel 


e 


AE AN ES EA BA Io KIA 
HE ina (STA aa 3 SU Y JB SAS NAS 3333 


Dari Ibnu Abbas «5 bahwa dia mendengar Nabi #: bersabda: 
“Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang 
wanita kecuali disertai mahramnya, dan janganlah sekali-kali 
seorang wanita bepergian jauh kecuali bersama mahramnya.” 
Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya berkata: “Wahai 
Rasulullah, isteriku sedang keluar untuk melaksanakan haji 
sementara aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikuti 
Suatu peperangan.” Maka beliau bersabda: “Pulanglah, dan 
tunaikanlah haji bersama istrimu!”?2(HR. Muttafag 'alaih) 


HR. Bukhari (1088), Muslim (1339), Abu Daud (1733), Tirmidzi (1170) dan Ibnu Majah 


(2899), di dalam hadits ini terdapat perhatian dan penjagaan Islam terhadap wanita, dan 
tidak boleh menghadapkan wanita kepada suatu keragu-raguan dan bahaya. 
HR. Bukhari (3006) dan Muslim (1341). 


241 





995. 


994. 


MEA ea Aa Oa Ba 
IAI 3st ae Una TANI 
SU maba 3 2g 


BAB 180 
Keutamaan Membaca Al-Our'an 


ya 


Li » 5 
SB 13330) TA EN Ip Sek RD bu 3 
. da ola, «( EN Luas KI 6 2 sb Ts 


Dari Abu Umamah »» dia Ta “Saya mendengar Rasulullah 
# bersabda: “Bacalah Al @ur'an, karenaia akan datang memberi 
syafa'at kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti!" 


DEA BEAN J5 LA OB MA PAP 3 
TAS La & » Lor Ke KAN slah Span KAN ay 

.bamalay ( Klo se IS « Oas Jis LAI 5 2) ya 
Dari An-Nawwas bin Sam'an w» dia berkata, Saya mendengar 
Nabi #£ bersabda: “Al-Our'an akan didatangkan pada hari 


kiamat bersama Ahlinya yang telah beramal dengannya, dan 
yang pertama kali adalah surat Al-Bagarah dan Ali Imran, 


313 HR. Muslim (804). 


244 


995. 


996. 


aa paman 2 








hendak membela pembacanya.” (HR. Muslim) 


LL - 


Sa 5) ni J5 JB 06m SAE 33 SAE 3 
@elela (( TA: 5 arah di 


Dari Utsman bin Affan 2» berkata: Rasulullah & bersabda: 
"Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Our'an dan yang 
mengajarkannya.”?'5 (HR. Bukhari) 


BA gih» ada is de KEJU c (G3 AIM Goa A3 He 33 


OA 


3 5 SAN kes a Oa LN GA dg JA A5 SIA 
Marak Gina (OGAN TB ea jas 


Dari Aisyah es ia berkata, “Rasulullah &: bersabda: “Orang 
mukmin yang mahir membaca Al -@ur an, maka kedudukannya 
di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Dan orang 
yang membaca Al-Our'an dengan gagap, ia sulit dalam 
membacanya, maka ia mendapat dua pahala.” (HR. Muttafag 
“alaih) 


JAN EA dy SE JEC SSI sean dd be 
Nana (hg SE bag AR SAN Ja SAN Yi 5 cu AI 
-e 5 Bmw TN JAS Ia BEN Ai AI 33 


Kata ky Bag JAS OA Lu ai) SI Iya para 
se KAKI ya SAN Gi 3 sah gate IE - X9 5. 


HR. Muslim (805) dan Tirmidzi (2885). 


314 
315 


316 


HR. Bukhari (5027), Abu Daud(1452), Tirmidzi (2908), Nasa'i dalam Fadhailul Guran 
(61,62) dan Ibnu Majah (211) 

HR. Bukhari (2937), Muslim (798), Abu Daud (1454), Tirmidzi (2904), Nasa'i dalam al-Ku- 
bra (8045), dan Ibnu Majah (3779). 


245 





997. 


993. 


999, 


AE Gina (GA Ha 


Dari Abu Musa Al-Asy'ari 2s ia berkata, “Rasulullah #5 ber- 
sabda: “Perumpamaan seorang mukmin yang suka membaca Al- 
Our'an seperti buah Utrujah, baunya harum dan rasanya enak. 
Perumpamaan seorang mukmin yang tidak suka membaca Al- 
Our'an seperti buah kurma, tidak berbau namun rasanya manis. 
Perumpamaan seorang munafik yang suka membaca Al-Our'an 
seperti buah Raihanah, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan 
perumpamaan seorang munafik yang tidak suka membaca 
Al-Our'an seperti buah Hanzhalah, tidak berbau dan rasanya 
pahit.” (HR. Muttafag “alaih) 


Ia aa My) JB EL: MN yi 3 33 


' ba ola, ( TA » 3 Lai SESI 
Dari Umar bin Khattab »» bahwasanya Nabi &£ telah bersabda: 
“Sesungguhnya Allah akan memuliakan beberapa kaum (yang 


beriman) dengan kitab ini (Al-Gur'an) dan menghinakan 
Ma kaum yang lain (yang kafir).”'8 (HR. Muslim) 


Abi Nu Aap ju dai 3 AT AG Kes 
Lae ia (oa gala ai TI 3 Ya 


MABA AE IP) 


Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu, dari Nabi #, beliau 
bersabda: "Tidak boleh iri kecuali pada dua hal. (Pertama) kepada 


317 HR. Bukhari (5427), Muslim (797), Abu Daud (4829), Tirmidzi (2868), Nasa'i (8/124-125) 


dan Ibnu Majah (241). Sabdanya yang berbunyi: Aa 3! suatu perumpamaan dengan buah- 
buahan yang indah, baunya harum, dan rasanya enak. du Jl semua tumbuh-tumbuhan 
yang baunya enak tapi rasanya pahit, dan Was! adalah tumbuh-tumbuhan yang pahit dan 
tidak berbau. 


318 HR. Muslim (817). 


246 


ea 2 


seorang yang telah diberi Allah (hafalan) Al-Our an, sehingga 
ia membacanya siang dan malam. (Kedua) kepada seorang yang 
dikaruniakan Allah harta kekayaan, lalu dibelanjakannya harta 
itu siang dan malam (di jalan Allah).”' (HR. Muttafag “alaih) 


kara Ne Yin 2) Lie Gi Na o3 


3g 


Ja Gia Ta EA jk La 
St) takan AA Ia 


: ia Kiveta kam 2 deni PLAN ») 


1000. Dari Al-Barra' bin Aazib m» ia berkata, "Seorang laki-laki 
membaca surat Al-Kahfi, sementara di sisinya terdapat seekor 
kuda yang terikat dengan dua tali, tiba-tiba di atasnya terdapat 
kabut yang menaunginya. Kabut itu mendekat dan semakin 
mendekat sehingga membuat kudanya lari ingin beranjak. 
Ketika waktu pagi datang, laki-laki itu pun mendatangi Nabi 
#6 dan menuturkan kejadian yang dialaminya Nabi #£ bersabda: 
“Itu adalah As-Sakinah (ketenangan) yang turun karena Al- 
Our 'an.”820(HR. Muttafag 'alaih) 


ai! artinya adalah tali. 

Ia S3 Ja Ed Iy25 JO ca ajaa BI 5 
SS NE KIE Ha Ega IS LES 
» J9 aa UBS Tang SE Ng 3 LI Ne 

(5 3 Sat 


319 HR. Bukhari (5025) dan Muslim (715). 
320 HR. Bukhari (5011), Muslim (795) dan Tirmidzi (2777). 


247 














1001. Dari Ibnu Mas'ud 2», dia berkata: Rasulullah #&: bersabda: 


“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al-Our'an, maka 
dia akan mendapatkan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan 
itu akan dilipatkan menjadi sepuluh kali lipat. Aku tidak 
mengatakan st satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, laam satu 
huruf, dan mim satu huruf.”?! (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits 
hasan shahih). 


2 Ai 51 DES J5 SE IE HE #I 15 
D JBa « AI alas (( LA TG SPA Ga Ga Hegas Sd 


(mo pera Hita 
5 aa 
ny “ 


1002. Dari Ibnu Abbas 25, ia berkata, Rasulullah #: bersabda: 


“Sesungguhnya orang yang di dalam dirinya tidak ada sedikit 
pun (hafalan) Al-Our'an adalah ibarat rumah yang runtuh.”'2 
(HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


PE Ne NS Lesu Jangan SAH 


Pa Jua S3 


JAS ega » IEg e GlaG SS yi ol, (( B3 AN Bk 
(2 


- 
- 


1003. Dari Abdullah bin Amru bin Ash 25, dari Nabi &: bersabda: “Di- 


321 


katakan kepada orang yang membaca Al-Our'an: “Bacalah, dan 
naiklah, serta bacalah dengan tartil (jangan terburu-buru), seba- 
gaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, sesungguhnya 
tempatmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca.” (HR. Abu 
Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2910), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 


322 


323 


Sunan Tirmidzi. 

Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (2913), dan didhaifkan oleh Albani dalam Dhaif Su- 
nan Tirmidzi. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1664), Tirmidzi (2914), Ibnu Majah (3780) dan 
Ahmad (2/192), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


245 





aiyadd ado 2 








4 - 0 05 24 1 Go £ - 
Id dan pai 3S PIA JGA AA FN SGM 


BAB 181 


Perintah Menjaga Hafalan Al-Our'an dan 
Peringatan dari Kesengajaan Melalaikannya 


SANA AN AYI) Ji Aa 
Ea Gin MB BIM UE nata 


1004. Dari Abu Musa #5, dari Nabi #, beliau bersabda: "Jagalah oleh 
kalian Al-Our'an ini (dengan banyak membacanya), karena demi 
Dzat Yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, ia lebih cepat 
hilangnya daripada unta dari tambatannya.”?“(HR. Muttafag 
'alaih) 


JGA 3 JAN) JB EU ai 3 jani F3 
(EA LAI Sp US gs SAE II TERI NN JS 


AI 

1005. Dari Ibnu Umar «?, bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: “Se- 
sungguhnya perumpamaan para penghafal Al-9ur'an adalah 
seperti seorang yang memiliki Unta yang terikat. Jika ia selalu 
menjaganya, maka ia pun akan selalu berada padanya, dan 
jika ia melepaskannya, niscaya akan hilang dan pergi.” 25(HR. 
Muttafag “alaih) 


pa Bel A3 SPA DAN BELA Abal DG NY 
Ld gborla Lyn! em 


324 HR. Bukhari (5033) dan Muslim (791). 
325 HR. Bukhari (5031) dan Muslim (789). “ll artinya yang diikat dengan tali. 


249 





BAB 182 


Anjuran Memperindah Suara dengan Al- 
Our'an dan Meminta Bacaan dari Orang 
yang Bagus Suaranya Untuk Didengarkan 
i 


G - an. Dik 2 Te Pa - Ti Fi Janin AE Ol 0 £ Pa 
BIM dh BE IIS EA Bm Iga A33 


Penta Gas RR Ur au Aa Sa sa Ba UN 


Lala 


- 


- La Tr rab DAR KU Maen sa 
“Il LSI II LI SAg HE MS) aa 


1006. Dari Abu Hurairah »5, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 
&e bersabda: “Allah tidak pernah mendengarkan sesuatu seba- 
gaimana Dia mendengarkan terhadap nabi-Nya yang membaca 
Al-Our'an dengan suara indah dan keras.”?5 (HR. Muttafag 
'alaih) 

Makna ai ysi adalah zciwi (mendengarkan), sifat Allah ini 
mengisyaratkan adanya ridha dan penerimaan-Nya terhadap 
bacaan tersebut. 


- 


WBS JB BE Iin alan GAN ah A33 


£ ia Pena De Ta : 
ANE Giaa (SBS JT ola Ia bia El 


SENI 5 JB 3 J2 HE la 


ME laa) 


1007. Dari Abu Musa al-Asy'ari »» bahwa Rasulullah x bersabda 
kepadanya: "Sungguh engkau telah diberi suara yang bagus 


326 HR. Bukhari (5023), Muslim (792), Abu Daud (1473) dan Nasa'i (2/180). 


250 


Ayah 2 


sebagaimana yang telah diberikan kepada keluarga Daud." 
(HR. Muttafag 'alaih) 


Dalam satu riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah 
& bersabda: “Seandainya saja semalam kamu mengetahuiku 
sedang mendengarkan bacaanmu.” 


Aa ai BA Eaa3 ED SER 33 


AE Gina. Ta lip GA al Lan LS of yA 


1008. Dari al-Barra' bin Azib ws» dia berkata: Saya mendengar Nabi 


1g pada shalat Isya' membaca sguyi9 ly , Sungguh aku tidak 
mendengar suara seseorang yanglebih indah dari suara beliau.” 
(HR. Muttafag 'alaih) 


BEE ES am MENU ea 33 
Haa Il GS (ea 


aro 


IA 3 Jaa SA GEN aa 


1009. Dari Abu Lubabah Basyir bin Abdil Mundzir 25, bahwasanya 


327 
328 
329 





Nabi ## bersabda: “Bukan dari golongan kami orang yang tidak 
memperindah bacaan Al-Our'annya.?? 


cu artinya membaguskan suara ketika membaca Al-Our'an. 

Kara Jera) BINI JB Km oya A3 
LA HD .JE IA AS «AAA Ld Ino MET 
oa SI Lir 
Ing NA le Ih Ujang Ap ea) AI 


8. th tar og 


aa en Ol 


HR. Bukhari (5048) dan Muslim (793). 

HR. Bukhari (7547) dan Muslim (464). 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1471), dan dalam riwayat Bukhari (7546) dari 
hadits Abu Hurairah 2s. 


251 











ME Bas a86 APN di SSB UM ML 


1010. Dari Abdullah bin Mas'ud 2: ia berkata, Nabi & pernah bersabda 
. kepadaku: “Bacakanlah Al-Our'an untukku!” Maka aku pun 
berkata, “Wahai Rasulullah, apakah aku akan membacanya 
untuk Anda, padahal kepada Andalah Al-@uran diturunkan?” 
Beliau menjawab: “Ya.” Lalu aku pun membacakan surat An- 
Nisa', hingga aku sampai pada ayat: “Dan bagaimanakah 
sekiranya Kami mendatangkan manusia dari seluruh umat 
dengan seorang saksi, lalu Kami mendatangkanmu sebagai 
saksi atas mereka.” (OS. An-Nisa' (4|: 41). Maka beliau pun 
bersabda padaku: “Cukuplah.” Lalu aku menoleh ke arah beliau 
dan ternyata kedua matanya meneteskan air.” (HR. Muttafag 
'alaih) 


Han MG Yaa she LAN DG MY 


BAB 183 


Anjuran Membaca Surat-surat 
Dan Ayat-ayat Tertentu 


BAN Ips JG JB mn HAN oh an ha GP 
CS sea 2 IS IA Aa HAN) 
KEB Se ali Ipa C HE GL IE an KU 
«SJ anti rea ) JET TA Ash asi aan 

geo ( Bag Si na) RA SENI LAN ga 


1011. Dari Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla &- ia berkata, Rasulullah &: 
bersabda kepadaku: “Maukah kamu aku ajari satu surat yang 
paling agung yang terdapat dalam Al-Our'an sebelum kamu 





330 HR. Bukhari (5050), Muslim (800), Abu Daud (3668) dan Tirmidzi (3027). 


252 


Aa Gehna 2 





keluar dari masjid?” Lalu beliau memegang tanganku, dan 
ketika kami hendak keluar, aku berkata, “Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya Anda telah berkata, “Sungguh, aku akan 
mengajarkan padamu suatu surat yang paling agung dari Al- 
Our an.” Beliau pun bersabda: “Yaitu: AL HAMDULILLAHI 
RABBIL AALAMIIN.(Surat Al-Fatihah)” Ia adalah As-Sab'u 
Al-Matsaanii dan Al-Our an yang agung yang telah diberikan 
kepadaku.”! (HR. Bukhari) 


Pa 


sate NAN 
AVI 53 JB) db BE SAN 35 Si: B3 Gal adan 333 
MEA EN Ja Ka) aa GA la 


25 2 5 - o £ - 25 9 a Mi e na - ai na at 0. 
YA Ol asas IA Sa )) He Je RE 8 pong ol dl 33 


G SUS Gala CA AE sela S3 33 (Aa AN 
(nb Ha an dn Ken h Bd ta 35 


g 7 


. CE ala, 


1012. Dari Abu Sa'id Al-Khudri 2, bahwasanya Rasululah &: ber- 


sabda tentang surat Al-Ikhlas: “Sesungguhnya surat itu benar- 
benar menyamai sepertiga Al-Our'an." Dalam riwayat yang lain 
disebutkan bahwasanya Rasulullah &: bersabda kepada para 
sahabatnya: “Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu bila 
ia membaca sepertiga dari Al-Gur' an pada setiap malamnya?” 
Para sahabat merasa kesulitan seraya berkata, “Siapakah di 
antara kami yang mampu melakukan hal itu wahai Rasulullah?” 
Maka beliau pun bersabda: “OUL HUWALLAHU AHAD, 
ALLAHUS SHAMAD (maksudnya surat al-ikhlash) nilainya 
adalah sepertiga Al-Our an.” '? - Bukhari) 


N 


- 38 OA Ab 


—NX 
v 
Y 
x 


& 





331 


HR. Bukhari (4474), Nasa'i (2/139), Ahmad (4/211) dan Ibnu Majah (774). 


332 HR. Bukhari (5015) dan Muslim (811). 


Ep NN KESAN TN Sa Tai dn uda IE 
JS 4 WIL JAS OS ad S3 SAS BB AMI Jpn HI AK aa 
LA sae Ana .- 2 2 Hang Wing 
(CAN LIS JAS UG en omi SU )) 36 — AMI Ja, 
GW ola 


1013. Dari Abu Sa'id Al-Khudri 2s bahwa seorang laki-laki mendengar 
seseorang yang membaca surat: “YUL HUWALLAHU AHAD.” 
Dan orang itu selalu mengulang-ngulangnya. Di pagi harinya, 
laki-laki itu pun segera menemui Rasulullah &: dan mengadukan 
mengenai seseorang yang ia dengar semalam membaca surat 
yang sepertinya ia menganggap sangat sedikit. Maka Rasulullah 
&£ pun bersabda: “Demi Dzat Yang jiwaku berada di tangan- 
Nya, sesungguhnya surat itu benar-benar menyamai sepertiga 
Al-Our an.” 88 (HR. Bukhari) 


- aZ 
“. Oo 


PPT KANAN Sania ME an ae oi Tan BA 
KAN ya Ja AJE BAU Ian oa ba Gl 53 
23 ARA sin 0 
» bana ola, (ORI SG Jani LI) 


1014. Dari Abu Hurairah &s, bahwasanya Rasulullah #£ bersabda ten- 
tang surat al-Ikhlas: "Sesungguhnya surat itu benar-benar me- 
nyamai sepertiga Al-Our'an.”4 (HR. Muslim) 


: 2 “| ae € ag ANN 

Ta aka LA AI Jah BJB NE ola ol 33 
2... LE TER LA Sm Sg Dag ui S 0 3 
akar 33 (TEJ BUSI GS OI) 2JE PASI AIA J3) 
: - . . Aa ee 3 - - 
Mia ton SG laga (GAS EejaS Y 2J3 


1015. Dari Anas a» bahwa seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, 
sesungguhnyaaku menyukai suratini, yaitu OULHUWALLAAHU 
AHAD." Beliau bersabda: "Sesungguhnya mencintainya akan 
memasukkanmu ke dalam surga."?5 (HR. Tirmidzi, ia berkata: 
Hadits hasan. Bukhari juga meriwayatkannya secara mu'allag) 


333 HR. Bukhari (5013), Abu Daud (1461) dan Nasa'i dalam amalul yaumi wal lailati (698). 
334 HR. Muslim (812). 
335 HR. Bukhari (774) dan (2901). 


254 





Riyadh A9 2 


# 


Pe an 
» Hala (Ap 


1016. Dari Ugbah bin Amir 2» bahwasanya Rasulullah & bersabda: 
“Tidakkah kalian lihat beberapa ayat yang diturunkan semalam, 
belum ada ayat yang serupa dengannya. Yaitu, “OUL AVUDZU 
BIRABBIL FALAO dan OUL AVUDZU BIRABBIN NAAS' 
(surat Al-Falag dan An-Nas).85 (HR. Bukhari) 


SAMA PI db al Id: B3 pe 03 K3 333 


Ia 5 AI 355 SE SE SA daan A33 
Kei IU On aah AINI 333 4 Ola 
NS ara) Ig AI ia: Kala G 2 23 

1017. Dari Abu Sa'id Al-Khudri 2 dia berkata: Rasulullah & berlin- 
dung dari jin dan sihir mata jahat manusia hingga turun ayat al- 
Mu'awwidzatain (surat al-Falag dan an-Nas). Ketika keduanya 
turun, maka beliau mengambil keduanya dan meninggalkan 


doa-doa perlindungan yang lainnya.”“” (HR. Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan). 


0. 


CN aa Pa ea en Bs 
D3 23 ga OA Oa )) 2JU «R3 ll Sg Ata BA 5 35 
A0 Bg Ps 
(CS sa li SE Pig BS 
RN kara jas » JB, « SIA 5315 Pe la 
AED 33 Ah 
1018. Dari Abu Hurairah 2» bahwasanya Rasulullah #: bersabda: 





336 HR. Muslim (814), Abu Daud (1462), Tirmidzi (2902) dan Nasa'i(2/158). 
337 Hadit shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2057), Ibnu Majah (3511) dan dan dishahihkan 
oleh Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah (2830). 


259 





“Sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Our'an yang terdiri 
dari tiga puluh ayat, dan dapat memberikan syafa'at kepada 
seseorang hingga dia diampuni, yaitu surat TABAARAKAL 
LADZII BIYADIHIL MULKU (OS. Al-Mulk)”338 (HR. Abu Daud 
dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


" 


Dalam Bk Abu Daud “iv 


bag: 


HJ 3 Ga AS 1 Ja33 4 UI SL 2 KI GAS 13 

1019. Dari Abu Mas'ud Al-Badri 25, dari Nabi &£ beliau bersabda: 

“Barangsiapa membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Bagarah 

dalamsatumalam, makaduaayattersebuttelahmencukupinya.” 

(HR. Muttafag “alaih). Ada yang mengatakan: “Dua ayat itu 

cukup menjadi pelindung dari hal-hal yang tidak diinginkan 

pada malam itu.” Ada pula yang mengatakan: “Dua ayat itu 
cukup untuk mengganti giyamul lail.” 


2 Fe eat ae MIA 4 0 8- Mena 

, se Man ak Ia: an AA 
1020. Dari Abu Hurairah 2», bahwasanya Rasulullah #&£ bersabda: 
“Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai 


kuburan, sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di 
dalamnya dibacakan surat Al-Bagarah.”0 (HR. Muslim) 


SEN Ed 135 IU IE as AA 


338 Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (1400), Tirmidzi (2891) dan Nasa'i dalam Amal 
Yaumi wal Lailati (610), Ibnu Majah (3786), Ibnu Hibban (1766) al-Hakim (1/565). 

339 HR. Bukhari (4008), Muslim (808), Abu Daud (1397) dan Tirmidzi (2881). 

340 HR. Muslim (780), Tirmidzi (2877) dan Nasa'i dalam Amal Yaumi wal Lailati (965). 


256 








Riyadhug/Shalihin 2 


Tt & Ha Le On Ba -..9 Pn ox 
IYa PE (BR aa Se lg KG 


Pu j | Jali Ora D Jus « HA 6 Has pall AI 
» bima alay ( 








- 


eh N 
N 


1021. Dari Ubay bin Ka'ab 25 dia berkata: Rasulullah #&£ bersabda: 


341 


“Wahai Abu Mundzir, tahukah kamu ayat apakah dalam Al- 
Our'an yang paling besar?” Saya (Abu Mundzir) menjawab: 
“Ayat kursi (og! 54! 49 XI Ji X ali)”, kemudian beliau menepuk 
dada saya dan bersabda: “Semoga ilmu itu dimudahkan bagimu, 
wahai Abu Mundzir.” (HR. Muslim) 


OA, 1G bala Nat JG me KA di 35 
Joy S MEN sea TISU LN Ga 3 JARAN Su 


Panda 


EA Hah AAL ye lte GS SU SE 
TA Mapan Be MO Use en ES 
LAS kang Ve KAA Ip GE ta 


See 3 


Isi BAN C3 (Ipke55 IGAS AS SUN JS A3 
en HA Ga BU Bina dn 5 ah 


33, 


Ainan, 1 Ie GE EA AA IE Oya dan 


anu » HE ama PB La S3 
Yus, aa eng NONA KE (ig ena 
MA Ie 5 


-x 


Iya) 2 SEN PERUT « Bia pan $ we asn Abang Pita 


HR. Muslim (810), Abu Daud (460) dan Ahmad (5/112). 


257 








Lae HIU IR ST 2S ST G3 Ja lia 2 


- 


SN) JG 8 YA LG Gali Kp in SR aras IA 
Ya das In go Se IG US GR NAS Mata JI 


- 
Bo 


PS Lan Aya Sila saban 
ana GRES (ASN Seal JS) BE Ima 
nett Umum ja 


2.5 ba sk Pa kis SLS SD SA (SI Kd J6 23 « 


SE IN Ba AN an AS dh Ds 


- 


2 ANE. 5 2 2 Gula Sis 35 at Ad Ga 


35 


Ha UI SAI DE ja PE Tar Sat 5 1. 
ata (SSI IEEE 


1022. Dari Abu Hurairah » dia berkata: “Saya diberi tugas oleh 
Rasulullah #c untuk menjaga zakat Ramadhan, tiba-tiba ada 
yang datang pada saya, dan dia langsung mengambil makanan 
dengan tangannya, maka segera saya menangkapnya dan saya 
katakan: “Sungguh hal ini akan saya laporkan kepada Rasulullah 
tk. Orang itu menjawab: Sungguh saya ini orang yang sangat 
membutuhkan dan saya memunyai tanggungan keluarga yang 
banyak, sedangkan kemiskinan yang menimpaku sangat berat.” 
Maka diapun aku lepaskan. Keesokan harinya Rasulullah sz 
bertanya: “Wahai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan 
tawananmu tadi malam?” Aku menjawab: “Wahai Rasulullah, 
dia mengadukan beban kemiskinan dan keluarga yang banyak, 
lalu saya kasihan padanya sehingga saya lepaskan dia.” Rasul 
bersabda: “Ketahuilah, dia telah berdusta dan dia akan kembali.” 


Aku pun tahu bahwa dia akan kembali sebagaimana yang 
dikabarkan oleh Rasululah &, sehingga aku mengawasinya 


258 











ena 2 


(Pada malam kedua), tiba-tiba orang itu datang dan langsung 
mengambil makanan dengan tangannya. Lalu saya katakan 
kepadanya: “Sungguh akan saya laporkan kejadian ini kepada 
Rasulullah 4.” Dia menjawab: “Biarkanlah saya karena saya 
sangat membutuhkan dan saya menanggung beban keluarga 
yang sangat banyak, saya tidak akan kembali.” Maka saya pun 
mengasihininya dan melepaskan orang itu lagi. Ketika waktu 
pagi tiba, Rasulullah pun bertanya pada saya: “Wahai Abu 
Hurairah, apa yang telah diperbuat tawananmu tadi malam?” 
Saya menjawab: “Wahai Rasulullah, dia mengadukan kebutuhan 
dan beratnya beban keluarga, maka saya mengasihininya dan 
melepaskannya. Rasulullah &: bersabda: “Sungguh dia telah 
berdusta kepadamu dan dia akan kembali.” 


Maka saya awasi dia untuk yang ketiga kalinya, orang itu 
pun datang dan langsung mengambil makanan, lalu saya 
menangkapnya, kemudian saya katakan padanya: “Kamu pasti 
saya laporkan kepada Rasulullah &, dan ini adalah kali yang 
terakhir kamu pernah mengatakan bahwa kamu tidak akan 
kembali lagi!” Orang itu berkata: “Lepaskanlah aku, karena 
aku akan mengajarimu kalimat-kalimat yang dengannya Allah 
akan memberi manfaat kepadamu.” Saya bertanya: “Apa itu?” 
Dia menjawab, “Apabila kamu menuju tempat tidurmu maka 
bacalah ayat kursi, karena sesungguhnya dia adalah penjaga dari 
Allah yang akan senantiasa menjagamu, dan setan tidak akan 
mendekatimu hingga kamu memasuki esok pagi.” Maka dia 
saya lepaskan. 


Keesokan harinya, Rasulullah #: bertanya kepadaku: “Wahai 
Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan tawananmu tadi malam? 
Aku menjawab: “Dia mengaku bahwa dia telah mengajariku 
kalimat-kalimat yang karenanya Allah memberi manfaat 
kepadaku, oleh sebab itu dia saya lepaskan.” Beliau bertanya: 
“Kalimat apa itu?” Aku menjawab: “Dia berkata kepada saya: 
“Apabila kamu menuju tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi 
dari awalnya hingga kamu menghatamkan ayat 41 45 xi ai y adl 
pseidi , dan dia berkata kepada saya bahwa ini satu penjagaan 
dari Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan 
mendekatimu hingga kamu memasuki esok pagi." Maka Nabi 


259 


sz bersabda: “Ingatlah, dia telah berkata benar padamu, padahal 
ia adalah tukang dusta. Tahukah engkau siapakah orang yang 
kamu ajak bicara selama tiga malam itu wahai Abu Hurairah? 
Saya menjawab: “Tidak.” Beliau bersabda: “Dia adalah setan.” 
(HR. Bukhari) 


Ing Or Sriga 


AJE dab, NT : 


«na Lara, (SI Hg AS) Ro 33 

1023. Dari Abu Darda' #», bahwasanya Rasulullah &: bersabda: 

“Barangsiapa yang hafal sepuluh ayat pertama dari surat al- 

Kahfi, maka dia akan dijaga dari Dajjal.” Dalam satu riwayat 

disebutkan: “... Sepuluh ayat terakhir dari surat Al-Kahfi.” 

(HR. Muslim) 

ak & ? Co Kan Ga. 0 aa 

AI Ke Ae — Dal ale — Je KAB aa ori 333 

AKAN Ga SA JS AG He as Ia Lani pan SE 
Sa ts Bana Ka meatekaa 

bbm Bg Naa 1 Sl 5 Tubuh 


1024. Dari Ibnu Abbas «5 ia berkata, “Ketika malaikat jibril sa 
duduk di samping Nabi &z tiba-tiba ia mendengar suara pintu 
dibuka dari arah atas kepalanya. Lalu malaikat Jibril berkata: “Itu 
adalah suara salah satu pintu langit yang dibuka, sebelumnya 





342 HR.Bukhari (2311). 
343 HR. Muslim (809), Abu Daud (4323), Nasa'i dalam Amal Yaumi wal Lailati (951), Tirmidzi 
(2888), Ahmad (5/106). 


260 


Riyadhug/Shalihin 2 


ia belum pernah dibuka sama sekali kecuali pada hari ini.” 
Lalu keluarlah daripadanya malaikat. Jibril berkata: “Ini adalah 
malaikat yang hendak turun ke bumi, sebelumnya ia belum 
pernah turun ke bumi sama sekali kecuali pada hari ini saja.” 
Lalu malaikat itu memberi salam dan berkata: “Bergembiralah 
atas dua cahaya yang diberikan kepadamu dan belum pernah 
diberikan kepada seorang Nabi &: pun sebelummu, yaitu 
pembuka Al-Kitab (surat Al-Fatihah) dan penutup surat Al- 
Bagarah. Tidaklah kamu membaca satu huruf dari kedua surat 
itu kecuali pasti akan diberikan kepadamu.”' (HR. Muslim) 








ssi adalah suara. 
BEA ob3 pl Maa SU Mt 


BAB 184 
Anjuran Berkumpul untuk Membaca Al-Our'an 


« c 
0m 2 9. 


.. 2 K3 Lt 2 AN EU Pan TAS : 
S3 SA lag) B3 AI Jah JU JB ab Ha al R3 
Sang 2 Bagi Sa an anna Ba na : 2 
SAY 0 pa Ken II SES Ialp MI Ly Ia 


- 


s -- Ag Ser TA at o “2 s s1 
JI TEKI ASN HA SI HS LSN HE 
»lenaalg (oli Uya 


1025. Dari Abu Hurairah 2 dia berkata, “Rasulullah & telah bersabda: 
“Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid (rumah 
Allah) untuk membaca Al-Gur'an, melainkan akan turun 
ketenangan kepada mereka, mereka diliputi rahmat, dikelilingi 
para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka pada 
malaikat-malaikat yang berada di sisi-Nya.”5 (HR. Muslim) 





344 HR. Muslim (806), Nasa'i (2/138) dan al-Hakim (1/558). 
345 HR. Muslim (2699). 


261 


Snail Jas LG — Me 


BAB 185 
Keutamaan Wudhw' 


6 DI 3 23 BA BA Ge dn IE 
SA In ia jaka Ho ku PE dp II Sa 
BAN TA BS SA AS Ken G5 Spa Ah SS 

NA 


Allah w berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, apabila 
kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu 
dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan 
(basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki! Dan jika 
kamu junub maka mandilah! Dan jika kamu sakit atau dalam 
perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau 
menyentuh perempuan (bersetubuh dengan istri), lalu kamu 
tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang 
baik (bersih): usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah 
itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak 
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya 
bagimu, supaya kamu bersyukur. (OS. Al-Maidah (5J: 6). 


ka 


ol) IA HB AN J2 Ea ATERI ae BA A3 


Pa 
zal 


Tanda 
4 


Bau agktoak en aan 
SIS Jia (JA GE Jas dl 


1026. Dari Abu Hurairah radhiyallah anhu dia berkata, "Aku mendengar 
Nabi & bersabda: "Sesungguhnya umatku akan dihadirkan 
pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena bekas air 
wudlu. Maka barangsiapa di antara kalian bisa memperpanjang 


262 





Pi Ge Lama 2 








cahayanya, hendaklah ia lakukan.”'“ (HR. Muttafag “alaih) 


20 


- Pa: s8 Pa KIA Ga 0 - g 5 
SAI Ia TA AS 2Ip BE AAS Cah JB 
- - 2 TI 2 2D 

kas oly, (( Pai ag ea 


1027. Dari Abu Hurairah »» berkata: Saya mendengar kekasihku & 


bersabda: "Perhiasan seorang mukmin adalah sejauh mana air 
wudlunya membasuh."” (HR. Muslim) 


0 


La Sae Ikut aa 


- 
& 


oo. Tuan « AO Birtaet Ta On ABG a : Aa Ba 
3 PE EA Ipa ObUai EA Lb Ola P 


sela was 


1028. Dari Utsman bin Affan »» dia berkata, "Rasulullah «: bersabda: 


"Barangsiapa berwudlu, lalu membaguskan wudlunya, niscaya 
kesalahan-kesalahannya keluar dari badannya hingga keluar 
dari bawah kuku-kukunya." (HR. Muslim) 


So 


1 Dg AP ca Cinia alan G Jan 3 
» JG Alia in) Jie LE BEJ Pn ea 
IA SMS LAS 03 Ia RAB UI ja MAKA Lagi Sa 
» eka olyy (BE Amel 


1029. Dari Utsman bin Affan 2» dia berkata: “Aku melihat Rasulullah 


sg: berwudlu seperti wudluku ini, kemudian beliau berkata, 
“Barangsiapa berwudlu demikian niscaya dia diampuni dosa- 


346 HR. Bukhari ( (136), Muslim (246) dan Nasa'i (1/94). Sabdanya yang berbunyi: !£ bentuk 


347 


jamak dari kalimat £! artinya adalah yang memunyai cahaya, sedangkan 3.£ sendiri artinya 
adalah cahaya di kening, Adapun maksudnya di sini adalah cahaya yang memancar dari 
wajah-wajah mereka sehingga mereka dapat dikenali dari cahaya tersebut. Jul adalah 
cahaya di ujung jari tangan atau kaki, yaitu bahwa tempat-tempat (ujung jari) ini akan men- 
jadi cahaya yang berkedap-kedip bagi umat ini nanti pada hari kiamat, dan ini berlaku 
khusus untuk kita (umat Islam), dan segala puji hanyalah milik Allah semata. 

HR. Muslim (250). 4x! adalah perhiasan yang dipakai oleh penghuni surga seperti gelang 
dan sejenisnya. 


348 HR. Muslim (245), Nasa'i (1/91), Ibnu Majah (825) dan Ahmad (1/66) secara ringkas. 


203 


dosanya yang telah lalu. Sedangkan shalat dan berjalannya dia 
ke masjid adalah sebagai tambahan pahala.” (HR. Muslim) 


JS es 5) Y Ju AT) da an ih Ad Ka 
Pita Pb bi Ia Sapa al - KI 
GA SA Pam ja Aang ea) 
AS Ba Ag BA AN GG ia SS Th Ya 
SIANG Sa tali KERA oaln Jal Oh, 

ama la Mn ge ii ga AAS IA 


1030. Dari Abu Hurairah »» bahwa Rasulullah &£ bersabda: "Apabila 
seorang muslim atau mukmin berwudlu, lalu membasuh 
wajahnya, maka keluar dari wajahnya segala kesalahan yang dia 
lihat dengan kedua matanya bersama turunnya air wudlu, atau 
bersama akhir dari tetesan air. Apabila dia membasuh kedua 
tangannya, maka keluar dari kedua tangannya semua kesalahan 
yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama dengan turunnya 
air, atau akhir dari tetesan air. Jika dia membasuh kedua 
kakinya, maka keluarlah dari kedua kakinya semua kesalahan 
yang dilakukan oleh kedua kakinya bersama dengan tetesan air 
atau bersama dengan tetesan air yang terakhir hingga dia keluar 
dalam keadaan bersih dari dosa.” (HR. Muslim) 


te A5 Sa DEAD BAN NN pera) AE AT) Jeong 
AJE (EL AU Ba GAN SI SL Ol Ula Gate 


3 Ka Br ai ain) SES Han Kena 


kasa 


2 z « 2 YA o- T- Tah 2 AN Pa - o- - 
Kl gan GE IA ol 33 HS AJE (AR G 





349 HR. Muslim (229). 
350 HR. Muslim (244), dan dalam riwayat Tirmidzi (2) tidak terdapat kalimat “mencuci kedua 
kaki”. 


264 





Riyadhus/Shalihin 2 


» Oa en Sea TA MB ET TE MAUT Bet Ken RU 
HL JA Gb SISA TE AI In ol PI) dls 


#8 


he Opb Hb) JB cl Jan AJE (SAS SAY 
- Ph 8 5 P G3 
«bat ola (ASI AE Ab Ul 0 gadi Ia Selena 


1031. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah &: pernah mendatangi 
pekuburan lalu berdoa: “Semoga keselamatan terlimpahkan atas 
kalian penghuni kuburan kaum mukminin, dan sesungguhnya 
insya Allah kami akan bertemu kalian.” Sungguh aku sangat 
gembira seandainya kita dapat melihat saudara-saudara 
kita.” Para sahabat bertanya, “Tidakkah kami semua saudara- 
saudaramu wahai Rasulullah? Beliau menjawab dengan 
bersabda: “Kamu semua adalah sahabatku, sedangkan saudara- 
saudara kita ialah mereka yang belum ada (generasi setelah 
shahabat-pent).” Sahabat bertanya lagi, “Bagaimana engkau 
dapat mengenali mereka yang belum datang dari kalangan 
umatmu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab dengan bersabda: 
“Apa pendapat kalian, seandainya seorang lelaki memunyai 
seekor kuda yang berbulu putih di dahi serta di kakinya, dan 
kuda itu berada di tengah-tengah sekelompok kuda yang hitam 
legam. Apakah dia akan mengenali kudanya itu?” Para sahabat 
menjawab, “Sudah tentu wahai Rasulullah.' Beliau bersabda lagi: 
“Maka mereka datang dalam keadaan muka dan kaki mereka 
putih bercahaya karena bekas wudlu. Aku mendahului mereka 
ke telaga.” 85! (HR. Muslim) 





. 


a - 2535 — PE 2 s N Da3 ae 
AAU panai UE SIN VI OB RB AM Jpn Ol 115 
s AS G 5 - s e 2 "3 
D IJE cd Ian 5 NJE US Sa 0 S3 «Ulas 
Anu, . # 3 8 0 Lia P3 3 ANE 
SU 0 Jml JI UI 3S) AKI AS el Hn 
5 2 3 Bin 3 cs 8 Ps - Ig P: Lo. 
» Ham alay (BEI SSS $ BUII SSS $ NI aah YA 
351 HR. Muslim (149) dan Ibnu Hibban (1043). «4» artinya adalah kejelekan, yaitu mereka tidak 


memiliki cacat dan kejelekan sedikit pun. s5 adalah mendahului mereka, «ll b 3 artinya 
yang mendahului (mengawali) kaumnya. 


265 


1032. Dari Abu Hurairah &», bahwa Rasulullah #&: bersabda: "Maukah 
kalian untuk aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah 
menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat?" 
Mereka menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: 
"Menyempurnakan wudlu pada sesuatu yang dibenci (seperti 
keadaan yang sangat dingin pent), banyak berjalan ke masjid, 
dan menunggu shalat berikutnya setelah shalat. Maka itulah 
ribath, maka itulah ribath."? (HR. Muslim) 


2 2) BE Is35 SE JE aa SAN wu d 185 
» bima ala ( JLN 


5 : dn 2 
Men AE Oia 
IE Jati Jati 4 Sale Cal ag II LX AS tas 

SA Ia Jaa 


1033. Dari Abu Malik al-Asy'ari 2» dia berkata: Rasulullah & bersab- 
da: “Bersuci adalah separuh dari iman.”' (HR. Muslim) 






Hadits ini secara lengkap telah disebutkan dalam bab sabar, 
dan dalam hal ini juga ada hadits dari Amru bin Abasah 2 
yang telah berlalu di akhir bab Raja'i (mengharap), yaitu hadits 
agung yang berisikan sejumlah kebaikan. (Hadits no. 438-pent) 


La 


Ana Tara nh 5 Ata 
- A0 0 


5 
Minang sae Area SI 2 ja « 1 Bayi y okg 


Hakan day KAS Ia JSI Ka ea Sri 


352 HR. Muslim (251), Tirmidzi (51), Nasa'i (1/89) dan Ibnu Majah (428). 
353 HR. Muslim (223), Tirmidzi (3517), Nasa'i (5/5) dan Ibnu Majah (280). 


266 





Pe angin 2 





& 


Ga AAA SAP Ia Gaaat HN GA Sg 
Mo jab 


1034. Dari Umar bin Khattab », dari Nabi &: beliau bersabda: 
“Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudlu, lalu 
menyampaikan wudlunya atau menyempurnakan wudlunya 
kemudian dia berdoa: Asyhadu Anlaa Ilaha Illallahu wahdahu 
laa syarika lahu wa asy hadu anna Muhammadan Abduhu wa 
Rasuluhu (Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak 
disembah selain Allah dan tidak ada sekutu bagi-Nya, dan 
bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya) melainkan 
pintu surga yang delapan akan dibukakan untuknya. Dia masuk 
dari pintu manapun yang dia kehendaki'.”?8 (HR. Muslim) 


Tirmidzi menambahkan: yargtail! 0 pilelg yalgid! 0 (pile! agbi (Ya 
Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan 
jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suci). 


JI J-33 SG -— Wi 


BAB 186 
Keutamaan Adzan 


SE HE AR BY JB IA ol an Ba Gl SE 
SI RN LE NYI Loan IS IM HN AI 
- LA AIA YA Ba Fi 05 Le LL ato. 
ASI BU Ogah V9 SI AKAN neng! SL Ogan ala 4 

KIE Gita (NS IG UPN meal 
SAI II KIA 3G 4 GEN CAN) 


354 HR. Muslim (234), Abu Daud (169), dan Tirmidzi (55). 


267 


1035. Dari Abu Hurairah »» bahwa Rasulullah # bersabda, "Kalau 
manusia tahu pahala dalam adzan dan shaf pertama kemudian 
mereka tidak mendapatkan jalan cara mendapatkannya kecuali 
dengan cara mengundi, niscaya mereka akan mengadakan 
undian. Dan seandainya mereka mengetahui pahala bersegera 
ke masjid, niscaya mereka akan bersegera kepadanya. Dan kalau 
mereka mengetahui pahala shalat Isya' dan Shubuh, niscaya 
mereka akan mendatangi keduanya walaupun dengan cara 
merangkak.”?55 (HR. Muttafag 'alaih) 
elgiwyl artinya undian. Sedangkan gu adalah mendatangi 
shalat berjama'ah pada awal waktunya. 


MATA TEA ae MA an ba ne SA Una 2 nana Re En 


Z & 3 Oo 
ma olay (( KALI Aap Url Galll Jai 


1036. Dari Mu'awiyah a» dia berkata, 'Saya mendengar Rasulullah 
sz bersabda, “Para mu'adzin adalah orang yang paling panjang 
lehernya pada hari kiamat.” '58 (HR. Muslim) 


- - 
sa £ 
an IU bb et, Bi Pa 


AI dan GI 23 SA Ola! XS up AT) XS 33 
ie Aa 3 Ep Hal II Las SG AD JG 
Ska LAIN SEA SES S6 SEE - Sapi 
IE CAN pa B3 AANG IN Ya Ir AN S2 

ME ola) 385 AT) Iya 5 Kino Agan | 


1037. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah bahwa 
Abu Sa'id Al-Khudri 2» berkata kepadanya, “Aku lihat kamu 
suka kambing dan daerah pedalaman (tempat pengembalaan). 
Jika kamu sedang mengembala kambingmu atau berada di 
daerah pedalaman, lalu kamu mengumandangkan adzan shalat, 





355 HR. Bukhari (615) dan Muslim (437), 3xxil adalah shalat Isya'. 
356 HR. Muslim (387) dan Ibnu Hibban dalam shahihnya (1667). 


268 


An Mei 2 





maka keraskanlah suaramu. Karena tidak ada yang mendengar 
suara mu'adzin, baik manusia, jin atau apapun dia, kecuali 
akan menjadi saksi pada hari kiamat.” Abu Sa'id berkata, “Aku 
mendengarnya dari Rasulullah &.”287 (HR. Bukhari) 


ma AN 


LAN dasi 3 y 2 2 J5 SE JE eomma EA & 7g 
Aa ga ga an Ie Ip OUR S3 « 
IE en as) Na aan 
Ia SA SG SS Jp sg sa 5 3 

Sl Hina (ol 3 Hk BI IK 3 


- 
w 
- 


Sirna og 
HSE 


1038. Dari Abu Hurairah 25, dia berkata: Rasulullah #: bersabda: “Jika 
panggilan shalat (adzan) dikumandangkan maka setan akan 
lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar 
suara adzan. Apabila panggilan adzan telah selesai maka setan 
akan kembali. Apabila igamat dikumandangkan maka setan 
kembali berlari dan jika igamat telah selesai dikumandangkan 
dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang 
seraya berkata, “Ingatlah ini dan itu!" Dan terus saja dia 
melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari berapa 
rakaat yang sudah dia laksanakan dalam shalatnya.””8 (HR. 
Muttafag “alaih) 


musisi artinya igamat. 
AA Ie Ga TA GA oi ad gi AN RP 3 
G3 Ela AS Ji UAS An 22) Jah 





357 HR. Bukhari (609), Nasa'i (2/12) dan Ibnu Majah (723). 
358 HR. Bukhari (608), Muslim (389), Abu Daud (516) dan Nasa'i (2/21). 


269 


Sat Pa an Ne Ob gak 2 ee sen Satunya aneh UTK “ana 
BU aka 5 luis la dls AMI ol B0 Ge ola Ga 
te EN Kana al be 
Pe RU ga Rn na 3 : 2 


Y 


P3 


HL 


IL 3 - Go -£ - Lo . 

Hama og (RESI J LAS Wal D dia 3 ALIS Si 

1039. Dari Abdullah bin Amru bin al-Ash «2, bahwa dia mendengar 
Rasulullah & bersabda, "Apabila kalian mendengar mu'adzin 
(mengumandangkan adzan) maka ucapkanlah seperti yang 
dia ucapkan, kemudian bershalawatlah atasku, karena orang 
yang bershalawat atasku dengan satu shalawat, niscaya Allah 
akan bershalawat atasnya dengannya sepuluh kali. Kemudian 
mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena ia adalah 
suatu tempat di surga, tidaklah layak tempat tersebut kecuali 
untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan saya 
berharap agar saya menjadi hamba tersebut. Dan barangsiapa 
memintakan wasilah untukku, maka syafa'at halal untuknya.” 
(HR. Muslim) 


0. 


8... A0? . : 
Ta pe ae 3 - -32 : s2. 
1040. Dari Abu Sa'id al-Khudri »», bahwasanya Rasulullah & 
bersabda: “Jika kalian mendengar adzan, maka ucapkanlah 


seperti apa yang diucapkan oleh muadzin.'” (HR. Muttafag 
'alaih) 


| 


Eka JA J5 0 


- 
4 
25 0. 


MAIN (A3 Spb JB JAN JB BEM Ijah os At 33 


35 
| 


Kedamaian Raa akan AE ane ola 
ag AP On Ea Dee aa na 
Lana SA RAK Tee GE AS Tana dana Len Na Maan MA Na 
P3 ASI AG GAJI Io yasan Lela dl «Ala 
WEI ola, (Kal 


359 HR. Muslim (384), Abu Daud (527), dan Nasa'i dalam amalul yaumi wal lailati (40). 
360 HR. Bukhari (611), Muslim (383), Abu Daud (522), Tirmidzi (208), Nasa'i (2/23), dan Ibnu 
Majah (720). 


2/0 


KEL 2 





1041. Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah & bersabda: “Barang- 
siapa berdo'a setelah mendengar adzan: 


Aang AAA II KN SG HI GEN ola 5 MI 
Mes AI Aa Gas eni dai, 


(Ya Allah. Rabb Pemilik seruan yang sempurna ini, dan Pemilik 
shalat yang akan didirikan ini, berikanlah wasilah (perantara) 
dan keutamaan kepada Muhammad. Bangkitkanlah ia pada 
kedudukan yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan)." 
Maka ia berhak mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat." 
(HR. Bukhari) 


- 


8 «ya 


C.x 


MB kang lin WNA Gian TA 


30 38, 


DAY, « 3 Ka) « 5 su 23, « Nan NE ea 


3 daa ola, «( 215 5 Sig us 


1042. Dari Sa'ad bin Abi Waggash »:, dari Nabi &:, beliau bersabda: 
“Barangsiapa ketika mendengar adzan mengucapkan, 


Pn 
ke 


TX 


4 senat 
£ £ 
ol 3 


Kes Ne TN PT Un Mera 
Uas SUNU V,25 au ata EN Raga 
Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak dkratan selain 
Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi 
bahwa Muhammad adalah hamba dan Utusan-Nya. Aku rela 
Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam 


sebagai agama), maka diampunilah dosanya.”?8? (HR. Muslim) 


361 HR. Bukhari (614), Abu Daud (529), Tirmidzi (211), Nasa'i (2/27) dan Ibnu Majah (722). 
362 HR. Muslim (386), Abu Daud (525), Tirmidzi (210), Nasa'i (2/26) dan Ibnu Majah (721). 





2/1 











d3 35 25 SPN Asa y abad J5 SE OE A 35 
(Ge Las D JB « ana 5315 1 elan (4 KEY, 


1043. Dari Anas 2» dia berkata: Rasulullah & bersabda: “Doa itu 
tidak akan ditolak antara adzan dan igamat.”? (HR. Abu Daud 
dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


SAI Is DG AV 


BAB 187 
Keutamaan Shalat 


Allah & berfirman: 


NI 3 HS IKI PESAN 3 ' KUA 5 


# 


Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. 
(OS. Al-Ankabut (29): 45). 


2 Oo. 


350) Sip BEAN Iyan Lea JB aa SA ol 333 
ARA Sa AS Ga Ia SN Aa ES 
(ai) Si As AA Ga (ena 

SE GRAN Sa AU A5 S HAN HA 


1044. Dari Abu Hurairah 2 dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 
$& bersabda: “Bagaimana pendapat kalian, sekiranya ada sungai 
berada dekat pintu salah seorang di antara kalian yang ia 
pergunakan untuk mandi lima kali dalam sehari, mungkinkah 
kotorannya masih tersisa?” Para sahabat menjawab: “Kotorannya 
tidak akan tersisa.” Beliau bersabda, “Itulah perumpamaan 


363 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (521), Tirmidzi (212), Nasa'i dalam Amal Yaumi 
wal Lailati (2/23) dan ibnu Majah (720). 


2172 


1045. 


1046. 


Riyadhus/Shalihin 2 


kelima shalat, yang dengannya Allah akan menghapus kesalahan- 
kesalahan.”'8! (HR. Muttafag 'alaih) 


HAN Akan JA) BEI O333 JB 2 2 Pe 333 
HA HA pi IS Kn JA SAN IG JB AN JS 
Pt) Hasan! ol eni (GAJI D bum ala ( 


Dari Jabir 2» dia berkata: Rasulullah & bersabda: “Perumpamaan 
shalat lima waktu itu seperti sebuah sungai deras yang mengalir 
di depan pintu salah seorang dari kalian, dia mandi dari air itu 
setiap hari sebanyak lima kali.?$ (HR. Muslim) 





ji artinya banyak dan deras. 


Na NA 


Me Be Ka Pn 
Ppadat 2g Ha Pora gb 


In (SA “JG $ (lia 


Dari Ibnu Mas'ud bahwa ada seorang laki-laki yang 
mencium seorang wanita, kemudian laki-laki itu datang 
menemui Rasulullah & dan menceritakan apa yang terjadi, lalu 
Allah menurunkan ayat: Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi 
siang (pagi dan petang) dan pada sebahagian permulaan daripada 
malam, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan 
dosa perbuatan-perbuatan yang buruk (OS. Huud (11): 114), lalu 
orang itu bertanya: Apakah ayat ini hanya untuk saya? Beliau & 
menjawab: Untuk umatku semuanya.”?86 (HR. Muttafag 'alaih) 


8 IE SAN) JB Be eng 28 GA A3 


364 HR. Bukhari (528), Muslim (667), Tirmidzi (2868), Nasa'i (1/230,231), dan Ibnu Majah 
(1397) dari hadits Utsman bin Affan 2. ooJ! artinya kotoran. 

365 HR. Muslim (668). 

366 HR. Bukhari (526) dan Muslim (2763). 


273 


dn An Ce AI ola MI 


1047. Dari Abu Hurairah &-, bahwa Rasulullah & bersabda: “Shalat 
lima waktu dan shalat Jum'at hingga shalat Jum'at berikutnya 


adalah sebagai penghapus dosa kecil antara waktu-waktu 
tersebut, selama ia menjauhi dosa-dosa besar.” ' (HR. Muslim) 


2.5 Ka en 2 e3 - o - Aa PA Da AO 8. 
LC) Ipa BEN JA Tah JB B3 Olas 1 Oles 183 
An Ana sena Bab au dn 
si 4 Lasg.23 sanga Pee X6 0 HD hana 5 .yal Ta 

BK se 23 3 ta pian sa Tia Ge 
(ar Dp Sa Lagi Ia Lek US HS SIS VI ES) 
G (3 gi s - 
» ka alay (AS GAN US$ 
1048. Dari Utsman bin Affan »- dia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah &- bersabda: “Tidaklah seorang muslim didatangi 
shalat fardlu, lalu dia membaguskan wudlu' dan khusyu'nya 
serta shalatnya, melainkan hal itu menjadi penebus dosa- 


dosanya terdahulu, selama dia tidak melakukan dosa besar. Dan 
hal itu (berlaku) pada seluruh zaman.”'8 (HR. Muslim) 


AANG gala DAS uas LG MA 


BAB 188 
Keutamaan Shalat Subuh dan Ashar 


2 
».. 


B3 en SAN IE BR Ia ola ehh al 3S 
LE Jina (TSI JS 


367 HR. Muslim (233), Tirmidzi (214), Ahmad (2/359) dan Ibnu Hibban (1730). 
368 HR. Muslim (228). 


2/4 


Pe ana 2 
AA mna (OS) 


1049. Dari Abu Musa 2», bahwa Rasulullah & bersabda: "Barangsiapa 
shalat pada kedua waktu dingin (Ashar dan Subuh), maka ia 
akan masuk surga.”5? (HR. Muttafag 'alaih) 








Na an 
asa nn S siang SI pn KS 
» Hem olay anal emil 1 ae 


1050. Dari Abu Zuhair Ammarah bin Ruaibah »», dia berkata: 
Saya mendengar Rasulullah & bersabda: "Tidak akan masuk 
neraka orang yang shalat sebelum matahari terbit dan sebelum 
terbenamnya. Maksudnya adalah shalat Subuh dan Ashar.” 


Ab JAN Ed Ia Ju LL 4 ae Ab yi ola 35 


- 


an aa BE 3 3 


Pend Pena 


4 oa ola, «( . 


1051. Dari Jundub bin Sufyan »- dia berkata, “Rasulullah #- bersabda: 
“Barangsiapa shalat Subub: maka ia berada dalam jaminan 
Allah, oleh karena itu, wahai anak Adam, jangan sampai Allah 
menuntut sesuatu dari kalian sebagai imbalan jaminan-Nya.”””! 
(HR. Muslim) 


BA S3 MEN BEN J5 SE TE mm KIA Su 15 
AN SG mia DS 3 Ogkalaa 2 Ara yui 


369 HR. . Bukhari ( (574) dan Muslim (635). 

370 HR. Muslim (634). 

371 HR. Muslim (657). Al-Allamah Ibnu Utsaimin :4 ta'ala berkata: Hal ini menunjukkan bahwa 
shalat Subuh merupakan kunci atas shalat yang dilaksanakan di siang hari, bahkan atas 
segala aktivitas di siang hari. Shalat Subuh dan Ashar laksana perjanjian seorang hamba 
dengan Allah berupa ketaatan seorang hamba kepada Allah dengan mengerjakan perintah 
dan menjauhi segala larangan-Nya.” 











Nan Tea Na Ae aa 2 “1 
as Gasa 


1052. Dari Abu Hurairah 2» dia berkata: Rasulullah «: bersabda, 
"Di antara kalian hadir para malaikat yang bergantian di waktu 
malam dan siang, mereka berkumpul ketika shalat Subuh dan 
shalat Ashar, lantas malaikat yang bermalam naik dan Allah 
menanyai mereka -sekalipun Dia paling tahu terhadap mereka- 
“Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hamba-Ku? Jawab mereka, 
“Kami tinggalkan mereka dalam keadaan shalat, dan kami 
datangi mereka juga dalam keadaan shalat.””2 (HR. Muttafag 
'alaih) 


yp5 2 Pa IE B3 PAN AN AE 3 3 33 
ali UR BS AS bni SI ) JB AA AAN JI 
J5 5 JAYA YEN ab AR SARI 

AE Ga OA ng 5 AN ob 


NE 12) Ap 


1053. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali &» ia berkata, “Kami pernah 
duduk-duduk di sisi Rasulullah #:, tiba-tiba beliau melihat 
bulan di malam purnama dan berujar, “Ketahuilah, kalian akan 
melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, 
kalian tidak kesulitan melihatnya. Sekiranya kalian mampu 
untuk tidak terhalang dari mendirikan shalat sebelum terbit 
matahari dan sebelum terbenamnya (shalat Ashar dan Shubuh), 
maka lakukanlah!”?3 (HR. Muttafag “alaih) 


372 HR. Bukhari (555) dan Muslim (632). 
373 HR. Bukhari (573) dan Muslim (633). 


216 


Riyadhus/Shalihin 2 


Dalam suatu riwayat disebutkan: Beliau melihat bulan pada 
tanggal empat belas. 








IS MARS SE S0 Bd Uji JB JB ca AA 
Ka ola, ( Alas 3 


1054. Dari Buraidah »» dia berkata: Rasulullah &: bersabda: “Ba- 
rangsiapa yang meninggalkan shalat Ashar, maka rusaklah 
amalannya.””1 (HR. Bukhari) 


IMAN II AI J3 DG MA 


BAB 189 
Keutamaan Berjalan Menuju Masjid 


ana Ju BE SA: 23 HA 


1055. Dari Abu Hurairah 2, bahwasanya Nabi &: bersabda: "Barang- 
siapa berangkat pagi atau sore hari ke Tni maka Allah akan 
mempersiapkan persinggahan baginya di surga. Itu dilakukan- 
Nya setiapkali keberangkatan pagi atau sore hari." (HR. 
Muttafag 'alaih) | 


Bea LX 


Ga BAR Seda ya ta Aa. tan 
» ama alay PA PN Naa 


374 HR. Bukhari (553). Hal ini menunjukkan besarnya nilai shalat Ashar. Oleh sebab itu, Al- 
lah telah memerintahkan hamba-Nya untuk menjaga waktu shalat ini di samping menjaga 
waktu shalat-shalat selainnya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya: “Jagalah 
(waktu) shalat-shalat dan shalat Wustha Ashar (AS. Al-Bagarah (2J: 238). 

375 HR. Bukhari (622), Muslim (669), Ahmad (2/509) dan Ibnu Majah (2035). 


211 


Pa en na 





| 1056. Dari Abu Hurairah »» bahwasanya Nabi #&: bersabda: “Barang- 
siapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu 
rumah Allah (masjid) untuk melaksanakan kewajiban yang 
Allah tetapkan, maka kedua langkahnya, yang satu menghapus 
kesalahan dan satunya lagi meninggikan derajat.””5 (HR. 
Muslim) 


2 
Hr al 


ben egan Jaa MAU REN TK Pe 
LA S3 Bea Lo JE cela "3 Ab 3 


2 


II ag am II Lab 23 ai Ar 
AS SN SIN SAE EN J5 AA II 35 


| ba ala ( 


1057. Dari Ubay bin Ka'b » dia berkata, “Ada seseorang dari kaum 
Anshar yang setahuku tak ada lagi yang lebih jauh rumahnya 
dari masjid daripada dia, dan ia tak pernah ketinggalan dari 
shalat. Lalu dikatakan kepada orang itu, “Bagaimana sekiranya 
jika kamu membeli keledai untuk kamu kendarai saat gelap 
atau saat panas terik?” Laki-laki itu menjawab, “Aku tidak ingin 
rumahku di samping masjid, sebab aku ingin jalanku ke masjid 
dan kepulanganku ke rumah semua dicatat (pahalanya).” Maka 
Rasulullah & bersabda: Telah Allah himpun untukmu semuanya 
tadi.7 (HR. Muslim) 




















ra) Bihaan bu Am 2 3 


Lana NE US ana SAR Ooh SI 


376 HR. Musim (666). 
377 HR. Muslim (663), Abu Daud (557), Ibnu Majah (783) dan Ibnu Hibban di dalam shahihnya 
(2038). #Lama JI adalah tanah yang panas disebabkan terik matahari. 


2/8 


Biak 


PA Ge an 2 





ALA AS sae Tatan TB TER Ong ia 
LAS SID SIT LI Spa TALI 3) JUS. SS UI 38 
OI snssie Bembaye Be EU Ob “3 Da ( 2) 


1058. Dari Jabir »» dia berkata, “Di sekitar masjid ada beberapa 
bidang tanah yang masih kosong, maka Bani Salamah berinisiatif 
untuk pindah dekat masjid. Ketika berita ini sampai ke telinga 
Rasulullah &:, beliau bersabda, “Rupanya telah sampai berita 
kepadaku bahwa kalian ingin pindah dekat masjid.” Mereka 
menjawab, “Benar wahai Rasulullah, kami memang ingin seperti 
itu.” Beliau lalu bersabda: “Wahai Bani Salamah, pertahankanlah 
rumah kalian, sebab langkah kalian akan dicatat! Pertahankanlah 
rumah kalian, sebab langkah kalian akan dicatat!” Setelah itu 
kami tidak ingin lagi untuk pindah.” (HR. Muslim. Bukhari 
meriwayatkan hadits yang semakna dari Anas) 


Oi an an 


ANA Bd Opi Ju Ja AA 
SAN AE gAIG GAN AAA NN SAI La 
San (GGS Aa UAN abal pan alah Aa 2 


- 
- 


1059. Dari Abu Musa m dia berkata: Rasulullah x bersabda: 
“Manusia yang paling besar pahalanya dalam shalat adalah yang 
paling jauh perjalanannya, lalu yang selanjutnya dan seseorang 
yang menunggu shalat hingga melakukannya bersama imam, 
lebih besar pahalanya daripada yang melakukan shalat sendirian 
kemudian tidur.””” (HR. Muttafag “alaih) 


: kg £ Kan Hb 0 5 - Rea” 0. 
Hb 3 SE Ie) JB 3 AI Pb in 33 





378 HR. Bukhari (655, 556) yang semakna dengannya, Muslim (665) dan Ibnu Hibban (2040). 
379 HR. Bukhari (651) dan Muslim (662). 


219 








Gea BG SIS lay (IN G3 AI op ae JI 


1060. Dari Buraidah »», dari Nabi &£, beliau bersabda: “Berilah kabar 
gembira bagi orang yang berjalan pada malam gelap gulita 
menuju masjid (untuk shalat berjama'ah) bahwa bagi mereka 
cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti.” (HR. Abu 
Daud dan Tirmidzi) 


1.0.3 


P 38 E sg 3 Aa , SNN AN: 
UE SUNYI) JB RE ll daan ola Ia A3 
Ss - 3 & & an 1 tri 5 
V5 6 IE (OS AA 0 ah « blas d AU er Ot 

- - 9 o- - " AI 3 - ii Le G 
JAN IBAN GE ASI AS ey Aa )) JUS All 

g 8 8 5 F 8. 54 2 AG nana - Ng 
ola, (« LE Ta « BEI SI (AI 35 DA) 2s « 
1061. Dari Abu Hurairah »», bahwa Rasulullah &: bersabda: “Maukah 
kalian untuk aku tunjukkan atas sesuatu yang dengannya Allah 
menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat?” 
Mereka menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: 
“Menyempurnakan wudlu pada sesuatu yang dibenci (seperti 
keadaan yang sangat dingin pent), banyak berjalan ke masjid, 


dan menunggu shalat berikutnya setelah shalat, maka itulah 
ribath, maka itulah ribath.”?8! (HR. Muslim) 


JI S5 ND IE 3 LA ya 3 Ga AL 3 

c 5 aa 2. NA 5g “ - co. 

LSI 5 Jae — ALE OLSYL TI Tong Ala SE 
SIA 3G (ANA NI 3G AU SAT Ia AI Ion jang 

: 2 5 o — “ A3 

« aa Ld » J3 

380 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (561), Tirmidzi (223) dan Ibnu Majah (781) dari 


hadits Anas dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 
381 HR. Muslim (251), Timidzi (51), Nasa'i (1/89) dan Ibnu Majah (428). 


280 


RiyadhuShalihin 2 


1062. Dari Abu Sa'id Al-Khudri 25, dari Nabi 2, beliau bersabda: 
“Jika engkau melihat seorang laki-laki selalu mendatangi 
masjid, maka bersaksilah bahwa ia seorang yang beriman. 
Allah ta'ala berfirman, “(Hanya yang memakmurkan masjid- 
masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir (OS. At-Taubah |9J: 18)?2 (HR. Tirmidzi, ia berkata: 
Hadits hasan) 








Lan 9 00 Bitung 
sad! puas Jaa3 DL — NA: 


BAB 190 
Keutamaan Menunggu Shalat Berjamaah 


3 £ KB Ta pikS 3 - Tea “On 5 £ 
SSI IGY) JB In lan Sia 33 


d £ 1 Am TB 33- X 5 Hi 21 cg Pata Pa - 
YP dah JI Aa Ol abah YAA NI AS NS 
Paha 3 ar - - # 


LE Gin (GNI 


1063. Dari Abu Hurairah 2», bahwa Rasulullah &£ bersabda: “Salah 
seorang di antara kalian masih dihitung dalam shalat selama 
ia tertahan oleh shalat, dan tidak ada yang menahannya untuk 
kembali ke keluarganya selain shalat.” (HR. Muttafag “alaih) 


Sa IE At Ken y gb dn I,t5 Siam 153 

JI sal GL JP Tai Ibas la GAN Bh 3 SL 
"GE alay (ASI LI 

1064. Dari Abu Hurairah 2», bahwa Rasulullah & bersabda: “Para 
Malaikat selalu memberi shalawat (mendo'akan) kepada salah 


seorang dari kalian selama ia masih di tempat ia shalat dan 


382 Hadits dha'if diriwayatkan oleh Abu Daud (3093), hadits ini didhaifkan oleh Albani dalam 
Dhaif Sunan Abu Daud. 
383 HR. Bukhari (659), Muslim (649/275) dan Abu Daud (471). 


281 


www —.HMciwwiMMXi.i. 





1065. 


1066. 


belum berhadats. Malaikat berkata, “Ya Allah, ampunilah dia! 
Ya Allah, rahmatilah dia!" (HR. Bukhari) 


P3 Abal BS II Aa Iss bi: aj 
Kon Br ah nita aa at Ale JS Ju 
GEA dtng (AAA SAS SI aa 


Dari Anas bin Malik »-, bahwa Rasulullah #: pernah mengak- 
hirkan shalat Isya hingga pertengahan malam, kemudian 
selesai shalat beliau menghadap ke arah kami seraya bersabda: 
“Manusia sudah selesai shalat dan tidur, sementara kalian 
senantiasa dalam hitungan shalat selama kalian menunggu 
pelaksanaannya.” (HR. Bukhari) 


BUSI NS Jess SEA 


BAB 191 
Keutamaan Shalat Berjamaah 


PE Bu SY dB LI 8 AE 


£ 9 


ba mn ta 


Dari Ibnu Umar «2, bahwa Rasulullah -& & bersabda: “Shalat 
jama'ah lebih utama dua puluh tujuh Hore daripada shalat 
sendirian.”88 (HR. Muttafag “alaih) 


SJ ENI Be bu 20 BA A33 


lang Gapke3 Lada dpi is BUMS EN Ai RI 


384 HR. Bukhari (445). 
385 HR. Bukhari (572). 
386 HR. Bukhari (645), Muslim (650), Tirmidzi (215) dan Nasa'i (2/103). 


282 


Riyadhus/Shalihin 2 





3G 


ea MN NP SAN ANA M5, 
La H5 S3 3 Up Oh Ny pb LAI ID NY 
LA PAS KA IA IKAN JS Ja IS Ea 


- 


3 - 5 - 4 s SA # 
Aa bangga Ia wa 
GI Jaa NE « Kala Gina - (( MI SANG 


1067. Dari Abu Hurairah »» dia berkata: “Rasulullah &: bersabda: 
“Shalat seorang laki-laki dengan berjama'ah dibanding shalatnya 
di rumah atau di pasarnya lebih utama (dilipat gandakan) 
pahalanya dengan dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu 
karena bila dia berwudlu dengan menyempurnakan wudlunya, 
lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar 
kecuali untuk melaksanakan shalat berjama'ah, maka tidak 
ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan 
satu derajat, dan akan dihapuskan satu kesalahannya. Apabila 
dia melaksanakan shalat, maka Malaikat akan turun untuk 
mendo'akannya selama dia masih berada di tempat shalatnya, 
selama ia tidak berhadats. Malaikat itu mengucapkan: Ya Allah, 
ampunilah dia! Ya Allah, rahmatilah dia'! Dan seseorang dari 
kalian senantiasa dihitung dalam keadaan shalat selama dia 
menanti pelaksanaan shalat.” (HR. Muttafag 'alaih, dan lafal 
ini adalah riwayat Bukhari). 


DM db IBAN ESA J3 
PA Jab AE AN pn dls Lam II AU 
DAN 5 AN Aan EN Rara rata d GA en 

Ia alay (( 5) JG. H I:JE PA 


1068. Dari Abu Hurairah »» dia berkata, "Seorang buta pernah 





387 HR. Bukhari (648), Muslim (649), Abu Daud (559), Tirmidzi (603) dan Ibnu Majah (774). 


283 





menemui Nabi & dan berujar, “Wahai Rasulullah, saya tidak 
memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid.” Lalu 
dia meminta keringanan kepada Rasulullah #: untuk shalat 
di rumah. Rasulullah &- memberinya izin ketika sahabat itu 
berpaling, beliau kembali bertanya: “Apakah engkau mendengar 
panggilan shalat (adzan)?” Laki-laki itu menjawab, “Benar.” 
Beliau bersabda: “Penuhilah seruan tersebut (hadiri jamaah 
shalat)!”?88 (HR. Muslim) 


- 0. 


? 2 3 “0 PE Aa o 0. , 2 o 
PAS PL ore Sapa 5 aa Ih aras Ia 5 Ul ae 53 
- Nana Tea G3 PPN s8... 
AG AG A35 Ta Deal Opah BAJU AT ma Dog 
: - sa s Te me Ma MA Ap Di "tan 
DE SA LAI AE AA SS UI dgan Ja. 


Sit NE ea pa Sak DN en Oa 


1069. Dari Abdullah —ada yang mengatakan Amru bin Oais- yang 
lebih dikenal dengan Ibnu Ummi Maktum sang muadzin 2 
dia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya di kota Madinah 
banyak binatang berbisa dan binatang buasnya.” Maka Nabi & 
bersabda: “Apakah kamu mendengar seruan adzan “Hayya “alash 
shalaah, Hayya 'alal falaah? “Karena itu, penuhilah!”88? (HR. 
Abu Daud dengan sanad hasan) 


dN 


Arti vy— adalah kemarilah. 


9 


Lah gem ENG) JG Iyan alam GIA 2133 
BG DA mu el EA 
Ca A3 SA Ito BN Fe BSA 


ON 





388 HR. Muslim (653). 
389 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (553) dan Nasa'i (2/109), dan dishahihkan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Nasa'i (821). 


284 





PE GP ema 2 





1070. Dari Abu Hurairah »», bahwa Rasulullah &: bersabda: 
“Demi Dzat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku 
ingin memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar 
kemudian aku perintahkan seseorang untuk adzan dan aku 
perintahkan seseorang untuk memimpin orang-orang shalat. 
Sedangkan aku akan mendatangi orang-orang (yang tidak ikut 
shalat berjama'ah) lalu aku bakar rumah-rumah mereka.” 
(HR. Muttafag “alaih) 


3G 


akad AS JUKI AG 3 Ya JB aga ALA 3 
SI G3 IN Be IS SLS Aja AS bat 

ai s In 2 5 - 2 Pa : - ne 2 
Pe Ne 
TA EA Hp SU 3 hd ISA tia li US 


AB 


Hn SKA 
S3 Ba 2 PAN GE SA Li JBS 


- 


NYA KAN rara 15 al 3 Ol SE 3. Aa ag. 
ae 


“hendak menjumpai Allah Pesur sebagai seorang muslim, 
hendaklah ia jaga semua shalat yang ada, di manapun ia 
mendengar panggilan shalat itu. Sesungguhnya Allah telah 
mensyari 'atkan kepada nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk, 
dan sesungguhnya semua shalat (wajib) adalah termasuk 
sunnah-sunnah petunjuk itu. Kalau kalian shalat di rumah 
kalian sebagaimana seorang (munafik) yang tidak hadir 
(di masjid), dan shalat di rumahnya, berarti kalian telah 
meninggalkan sunnah nabi kalian. Sekiranya kalian tinggalkan 
sunnah nabi kalian, sungguh kalian akan sesat. Kami 





390 HR. Bukhari (644) dan Muslim (651). 


285 





telah melihat, tidaklah seseorang tidak shalat berjama'ah,, 
melainkan dia seorang munafik yang jelas kemunafikannya 
(munafik tulen). Sungguh dahulu seseorang dari kami harus 
dipapah di antara dua orang hingga diberdirikan di shaff (bari- 
san) shalat yang ada.”??! (HR. Muslim) 


1072. Dalam satu riwayat disebutkan: “Sesungguhnya Rasulullah 
# mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah petunjuk, dan 
termasuk sunnah-sunnah petunjuk adalah mengerjakan shalat 
di masjid yang di dalamnya dikumandangkan suara adzan.” 


o "3 Pe KTA 2 2 - 3 o 3 : & aa 98 4 0 
Ur &)) KOpET, « Pa aU Ja (apa Deen JW « Ke) elsa & 3 

Te ma dna ea Pn ea 2 nh 
HE AAA A8 VI SL Ca AS AG NG R3 3 LE 


Aa Ma Na aan aa Dn 

Kao II Ga HAJI ISG LSP « TEUAIL SUS. Os 
Ha akal 3815 apl alan (( 

1073. Dari Abu Darda' sm» dia berkata, “Saya pernah mendengar 
Rasulullah #&: bersabda: “Tidaklah tiga orang di suatu desa atau 
daerah pedalaman yang tidak didirikan shalat berjamaah di 
lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. 
Karena itu tetaplah kalian berjamaah, karena sesungguhnya 
serigala itu hanya akan memakan kambing yang sendirian (jauh 

dari kawan-kawannya).”'”? (HR. Abu Daud dengan sanad hasan) 


P o 


AAS meal! 3 BUSI ppAS AE LAI SG AT 
BAB 192 
Anjuran Berjamaah Terutama Pada 


Shalat Shubuh dan Isya 


5. Kn pn BAN aU sia an An SES Se Ba Pai 
GAN ian BE MI Jean Tart IE B3 OLS 3 Olate |S 





391 HR. Muslim (654). 
392 Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (457) dan Nasa'i (2/106). 


286 


Aya aa 2 

SA Me SA JI Ha PE US ALA MEI 2 
Ba s ae F 3 

» em alay (AS JI Oo SG KEL 3 

BE AM Jp JL JL € B3 SLAS yi OLES SE GAN IG 

12 Pn Dn aa dala 

Y Aadall JE (AI GAS ISS IL AG All 


N 


3 Dt NU ae Dn 

1074. Dari Utsman a» dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 

sz bersabda: “Barangsiapa shalat Isya” berjama'ah, seolah- 

olah ia shalat malam selama separuh malam, dan barangsiapa 

shalat Shubuh berjamaah, seolah-olah ia telah shalat seluruh 
malamnya.” (HR. Muslim) 


1075. Dalam Ty Tirmidzi dari Utsman bin Affan ia berkata, 
“Rasulullah &- bersabda: “Barangsiapa melaksanakan shalat 
Isya' beam ah maka ia mendapatkan pahala shalat setengah 
malam, dan barangsiapa melaksanakan shalat Isya' dan Subuh 
dengan berjama'ah maka ia mendapatkan pahala shalat satu 
malam.” (Tirmidzi berkata: Hadits ini derajatnya hasan shahih). 


Kagak H3 JB BE TU Jam Si Ha & Ea 
Mae KE Gia (IS Ip KAA melia LEAN 


1076. Dari Abu Hurairah »:, bahwa Rasulullah &: bersabda, "Dan 
kalau mereka mengetahui pahala shalat Isya' dan Shubuh, 
niscaya mereka akan mendatangi keduanya walaupun dengan 
cara merangkak." (HR. Muttafag 'alaih) 








393 HR. Muslim (656), Abu Daud (221), Tirmidzi (221) dan Ibnu Majah (2/365). 
394 HR. Bukhari (615) dan Muslim (437). 





- Pang yan Le Ke - Ha 3S & 2 - era aa on 
GE AE JET NS HD BE II Syah JB JB «1 
(5 EA RA Won ai ea ba 
1077. Dari Abu Hurairah &» ia berkata, “Nabi #&: bersabda: “Tidak ada 
shalat yang lebih berat bagi orang-orang Munafik kecuali shalat 
Shubuh dan “Isya. Seandainya mereka mengetahui (kebaikan) 


yang ada pada keduanya tentulah mereka akan mendatanginya 
walau harus dengan merangkak.”””5 (HR. Muttafag “alaih) 


AI MI Aek j3 Aaibendu NI DG — Kay 
ASP 3 HA Aan SY) 


BAB 193 
Perintah Menjaga Shalat Fardhu, Larangan dan 
Ancaman Keras Dalam Meninggalkannya 


Allah w berfirman: 


LA Bo 2 Pn TN na 

LNYA BII dang Val Oak IE Ibas 
Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa 
(shalat Ashar). (OS. Al-Bagarah (2): 238). 


Ao Haa Tel LIS AS il DLS UT 176 op 
Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka 
berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. (OS. At-Taubah 
(91: 5) 


3 PA - 85 Kira 2 3 Pa p 2 ai 0 Oo 0 bata 
Juasl JUAN Gl B3 Al Syah SIK JB 6 BB naa al 33 


395 HR. Bukhari (657) dan Muslim (651). 


268 


1078. 


1079. 





mada nah 2 


3 


- 
4 


(ea 23 6 HENa LB (a33 AE MEN 1E £ 
AE Gita (CAN ma oi pad D2 el 


Dari Ibnu Mas'ud »» dia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah 
ge: “Amalan apa yang paling utama?” Nabi menjawab: “Shalat 
tepat pada waktunya.” Saya bertanya lagi: “Apa lagi?” Beliau 
menjawab: “Berbakti kepada kedua orang tua.” Saya bertanya: 
“Apa lagi?” Beliau menjawab: “Jihad fi sabilillah.”?5 (HR. 
Muttafag 'alaih) 


Pun) HE Ji JB BEI 3 
MI KEraAN dee AI BS mi 
LE Jia (ON G3 LN SG WI MA 


Dari Abdullah bin Umar «8 dia berkata: Rasulullah #&: bersabda: 
Islam itu dibangun di atas lima hal: Persaksian bahwa tiada ilah 
selain Allah :- dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan 
shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan?” (HR. 
Muttafag “alaih) 


-. 


Da On Ea napa Me ne 3 2 
ep 3 ai pull SA BEE AU J3 JE JB A5 
Ban oa Pe di na Tan y 3 Pap 


2 Y « SA, Hala n£ Pnnas « 2 (ja (S4 « AL 


- 


Koh asa (OI le Sl 4 SNI 


Naa 


1080. Dari Abdullah bin Umar «2 dia berkata: Rasulullah & bersabda: 


“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka 
bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya 
Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, dan 


1 396 HR. Bukhari (527) dan Muslim (85). 
397 HR. Bukhari (8) dan Muslim (16). 


289 


menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian maka 
mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku 
kecuali dengan hak Islam dan perhitungan amal mereka ada 
pada Allah.”'”8 (HR. Muttafag “alaih) 


xi) Y sdt aa 3 Aa Al dn JG Aa 
Ja Haa Ia ya 3a 3 
SERA La wi Si HA «SU MAL AB Nk 

Pa ga ne Ui IS Inka AS aa 

33 Ma In AS B0 HE Ida Si SA 

tara Ba 633 DP & SUN AL GA He PG 

AE Hita (Ca al Gi Wi SB lan 33 


1081. Dari Mu'adz am dia berkata: Rasulullah &- mengutusku ke 
Yaman, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya engkau akan 
mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka ajaklah mereka 
untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi 
kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah x. Kemudian apabila 
mereka menaatimu untuk itu, maka beritahukan kepada mereka 
bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka melakukan shalat 
lima waktu dalam sehari semalam. Kemudian apabila mereka 
menaatimu untuk itu maka beritahukan kepada mereka bahwa 
Allah telah mewajibkan atas mereka zakat pada harta mereka 
yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan 
kepada orang-orang miskin mereka. Kemudian apabila mereka 
menaatimu untuk itu maka jauhilah harta-harta mereka yang 
berharga, dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang dizhalimi, 
sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan 
Allah.” (HR. Muttafag “alaih) 


398 HR. Bukhari (25) dan Muslim (22). 
399 HR. Bukhari (1496) dan Muslim (19). 


290 





piyach efek 2 








IS BD nda 2 BEN Ipin Lha JB ma P3 
» Hemat (( DI Ma, Sae Tea 


1082. Dari Jabir a» dia berkata: Saya mendengar Rasulullah &£ ber- 


sabda: “Sesungguhnya (perusak garis batas) antara seseorang 
dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan shalat.” 
(HR. Muslim) 


H3 EA II MAY JB (EA en 33 
ea) TE AG (BAE SA 
Aa 


- 
- 


1083. Dari Buraidah »», dari Nabi &£ beliau bersabda: “Perjanjian 


antara kami dan mereka adalah shalat, maka barangsiapa yang 
meninggalkan shalat maka dia sungguh telah kafir.”“! (HR. 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


kue akad sek omah ak 


- 


Ha ma 


SIS "JB 


2 


Ke SE JUN ASP al A. MI 


1084. Dari Ya Da Abdilah seorang tabir in yang disepakati kemu- 


liaannya sx dia berkata, “Dahulu para sahabat Muhammad 
ge tidak Berpendabar ada suatu amal perbuatan yang 
meninggalkannya adalah suatu kekufuran selain shalat.” (HR. 
Tirmidzi dengan sanad shahih) 


- 
0 


Hama PA BE Us 25 Ju End as BA 3 


HR. Bukhari (82) dan Muslim (2620). 


400 
401 


402 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2621), Nasa'i (1/231), dan Ibnu Majah (1079) dan 
dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2622) dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Tirmidzi. 


291 





Lo. Pan an 01 Hen 3. - H8 Sia bo Te 
WE ba Ip EN OB Sp HE AB AS oh 
Aa KE ZA MAA sah 221 - - . 
Ha GAB Gaia JASA «ebi Ip AE JAN 1 0 AN 
NN PGN Ta teka 13 Sia Ma Te ega 
» JEG 8 aa ola, « lia as dilas Aa OS SS 
NA ia SA deh 2 


1085. Dari Abu Hurairah as dia berkata, Rasulullah #- bersabda: 
“Pada hari kiamat pertama kali yang akan Allah hisab dari 
amalan seorang hamba adalah shalatnya. Jika shalatnya baik 
maka ia akan beruntung dan selamat, jika shalatnya rusak 
maka ia akan rugi dan tidak beruntung. Jika pada amalan 
shalat ada yang kurang, maka Rabb “azza wa jalla berfirman: 
“Periksalah, apakah hamba-Ku memunyai shalat sunnah yang 
bisa menyempurnakan shalat wajibnya yang kurang?” Lalu 
setiap amal akan diperlakukan seperti itu.” (HR. Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan) 


& 23 MS aan 5 ae ane 
JPN Sial! elaib 3G Ja Seal Jua DL 
K3 ALA Mega 


BAB 194 
Keutamaan Shaf Pertama, Perintah 
Menyempurnakan Shaf-shaf yang Pertama, 
Meluruskan dan Merapatkannya 


- 
- - 
23 


3 PA KTI . - O.. g TB Aa 2 29 
Yi IR BE J3 IE GA JB 3 Tama RO 


403 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (864), Tirmidzi (413) dan Ibnu Majah (1425) dan 
dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 





292 





hana 2 








- 


sn sal BE (as Ka aus aa 
An NA en pi en ta Ne pn 
bala (HA 5 


1086. Dari Jabir bin Samurah 25, dia berkata: “Rasulullah &- keluar 
menemui kami lalu bersabda: “Mengapa kalian tidak berbaris 
sebagaimana malaikat berbaris di sisi Rabbnya?” Maka kami 
berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimana malaikat berbaris di sisi 
Rabbnya?” Beliau bersabda, “Mereka menyempurnakan barisan 
awal dan menempelkan diri merapatkan dalam barisan.” (HR. 
Muslim) 


- 


& LI As 3) Ia Ie: 29 AA 
(MATI PEN SE bas JIN TA AI 


PIN 


1087. Dari Abu Hurairah 2», bahwa Rasulullah & bersabda, "Kalau 
manusia tahu pahala dalam adzan dan shaf pertama kemudian 
mereka tidak mendapatkan cara untuk mendapatkannya kecuali 
dengan cara mengundi, niscaya mereka akan mengadakan 
undian.” (HR. Muttafag “alaih) 


LA Aj IN BjiS IL) RE NN HN JB «A1 


ae. 53 


x alama ola, («( Lal ban « Usa AI Si 35 « laga 


1088. Dari Abu Hurairah 2 'anhu dia berkata, Rasulullah &- bersabda, 
"Sebaik-baik shaf kaum laki-laki adalah yang pertama, dan 
sejelek-jeleknya adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baik 
shaf wanita adalah akhirnya, dan sejelek-jeleknya adalah yang 
terdepan."0s (HR. Muslim) 


404 HR. Muslim (4 (430), Abu Daud (680), Nasa'i (2/83), dan Ibnu Majah (992). 
405 HR. Bukhari (615) dan Muslim (347). 
406 HR. Muslim (440), Abu Daud (678), Tirmidzi (224) dan Ibnu Majah (1000). 





295 


3- - 
£ 8 Si 


- 2 Lana et aa Sen AA an BL da3 Ega 
AG aelong Bb Jam ol 3 GI Anna al 33 


PN apa 3 Pte 3 341 s-- TAG aa 
BG SAS GS SG ae La) ed 
» basal (MI RR Soga 
1089. Dari Abu Sa'id Al-Khudri 2, bahwa Rasulullah &: melihat pada 
para sahabatnya keterlambatan, maka beliau bersabda kepada 
mereka, “Kalian majulah, dan berimamlah denganku, dan 
hendaklah orang sesudah kalian berimam kepada kalian. Jika 
suatu kaum membiasakan diri melambat-lambatkan shalatnya, 
maka Allah juga melambatkan diri memasukkannya ke surga, 
atau melambatkan diri untuk mengentaskannya dari neraka.” 
(HR. Muslim) 


0. 


B8 ale ea £ 
ya es Ha LAS BE Al Jaa OS JB 6 B3 ajaa AP 
SAB Sha Hala Lala Y, Laga » "Jgi53 « Hal 


- 
nana 


3 Cai Gal ai HI 3 AG DI Ii SA 
aa 


1090. Dari Abu Mas'ud 2s dia berkata, "Rasulullah #5 biasa mengusap 
pundak kami dalam shalat seraya bersabda, “Luruskanlah, dan 
jangan berselisih sehingga hati kalian bisa berselisih. Hendaklah 
yang tepat di belakangku adalah orang yang dewasa yang 
memiliki kecerdasan dan orang yang sudah berakal di antara 
kalian, kemudian orang yang sesudah mereka, kemudian orang 
yang sesudah mereka.”"8 (HR. Muslim) 


2G Sa #- ae I GAN Nae . H0. 
OB 4 ASsAS ND SE II Jah JB JB 3 al 33 
SEN “15 2 Ta Wu uga 0 Aa 2: KE: 0 
D WE Tlp 33 ale Gaita (OI Alas oya HA Raga 
407 HR.. Muslim (438). 


408 HR. Muslim (432), Abu Daud (674) dan Nasa'i (2/90). 


294 


NN ET 2 





MN TU Sela G3 Ob 


1091. Dari Anas bin Malik »» dia berkata Rasulullah &:, beliau 


bersabda: “Luruskanlah shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah 
bagian dari kesempurnaan shalat.””? (HR. Bukhari dengan 
lafalnya, dan Muslim dengan maknanya) 


Dalam riwayat Bukhari disebutkan: Karena meluruskan shaf 
termasuk bagian dari menegakkan shalat.” 


So 


IE ca BEAN Ipa LE Jae AN Dea JG 115 
BE ola (Gb Atau Mpu, PER ta), 
Lolman Humag «daa, 


Pena A8 po 3 : aib aa 
daLag Kala Sin AS Sik GS ol : GI dula, 3 
PENuI 


Pa 55 


1092. Dari Anas bin Malik »» ia berkata, "Ketika igamah shalat 





409 


410 
411 


telah dikumandangkan, Rasulullah & berbalik menghadapkan 
mukanya kepada kami seraya bersabda: "Luruskanlah shaf dan 
rapatkanlah, sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari balik 
punggungku."'? (HR. Bukhari dengan lafalnya, dan Muslim 
dengan maknanya) 


Dalam riwayat Bukhari" disebutkan: Maka salah seorang kami 
merapatkan pundaknya dengan pundak temannya dan tumitnya 
dengan tumit temannya.” 


» Ih te SES Sa Eka JG K3 3 AR AI 33 


3 73 


An Ra IN SES He Saya G3 


HR. Bukhari (723), Muslim (433), Abu Daud (667), Nasa'i (2/91), Ibnu Majah (993), dan 
Ibnu Hibban (2164). 

HR. Bukhari dengan lafalnya (718) dan Muslim dengan maknanya (434). 

HR. Bukhari (725). 


295 


aa 5. - 2 kamp Dia dk 4 9 - 5 o AA. a. 
USU Kakan Gak OS BE all Jay ol ibn Ao 33 
Pa aa 2 £ ai 2 AI ca aa — Pe nana T ing 
EA bag FA SS Has As Uh AN Up 3 
PA en PA PAN PA Tn 

P. G PP Lan 3. 3 “5 3 
AA Say GI SE Ie Sani OA 
1093. Dari An-Nu'man bin Basyir &» berkata, “Saya mendengar 
Rasulullah & bersabda: “Luruskanlah shaf kalian, atau Allah 
akan menyelisihkan wajah-wajah kalian.”2 (HR. Muttafag 
'alaih) 
Dalam riwayat Muslim disebutkan: “Rasulullah #& selalu 
menyamakan shaf kami hingga seakan-akan menyamakan busur 
panah hingga beliau melihat bahwa kami telah memahaminya. 
Kemudian pada suatu hari beliau keluar, lalu berdiri hingga 
hampir bertakbir, lalu beliau melihat seorang laki-laki 
menonjolkan dadanya dari shaf, maka beliau bersabda, “Wahai 
hamba Allah, sungguh kalian menyamakan shaf kalian atau 
Allah akan menyelisihkan antara wajah kalian.” 


2 ke Nan Tik 2 2 aa Tan g £ Nan Panai 0 at Pan 
Sisa JA S5 Jgn OS IE ED le 3 
Pa terakt AG tam nana nh PA en 
ISS Y) 1d «USU bau en xb S Ab Ia 
ea an PA BN Ea LO Tanda 
AE Ayla KSO AU Ol II OS (3 HS 

| " 3 K3 & 2 8 
» pe alah Sal5 gal ola (JI Sal 
1094. Dari Al-Bara' bin Azib »» dia berkata, Rasulullah &: biasa 
memasuki celah-celah shaf, dari ujung ke ujung lainnya seraya 
mengusap dada dan pundak kami, lalu bersabda: “Janganlah 


kalian berselisih, sehingga akan membuat hati kalian berselisih 
juga.” Beliau juga bersabda: “Sesungguhnya Allah dan para 


412 HR. Bukhari (717), Muslim (436/127-128), Abu Daud (663), Nasa'i (2/89) dan Ibnu Majah 
(994). 


296 


1095. 


Ayah “fana 2 








malaikatnya bershalawat kepada shaf-shaf pertama.” (HR. 
Abu Daud dengan sanad hasan) 


MEA Last » JB Jaa 3 A3 
Y, « ra Su bag « NTEsi Ny « SU £ en les 
Dara nba man bei 

EL ALS ly (Ara 


z 


Dari Ibnu Umar #8 bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 
“Tegakkanlah shaf-shaf, sejajarkanlah antara pundak-pundak, 
tutuplah celah-celah dan lemah lembutlah terhadap kedua 
tangan saudara kalian, dan janganlah kalian membiarkan 
celah-celah itu untuk setan! Barangsiapa yang menyambung 
shaf, maka Allah akan menyambungnya dan barangsiapa yang 
memutus shaf, maka Allah Allah akan memutusnya.””4 (HR. 
Abu Daud dengan lafal hasan) 


Oh 


PN aan M3 IE Ed Ops Ol ja A Gea 
Kes SUS NA Si Aa ai SA SEAL Be Ga 
Sub 535 polo 1G ebi Lara (SLS GIS AAN JIE In 
abi IE 

ar nI UB opa JA Laba JM UR tu (SI 
IL Nia Ia 


1096. Dari Anas bin Malik &» bahwasanya Rasulullah & bersabda: 


413 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (664), Nasa'i (2/90), Ahmad (4/285) dan disha- 
hihkan oleh Albani dalam shahih Abu Daud. 

414 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (666), Nasa'i (2/93), Ahmad (2/98), dan dishahi- 
hkan oleh Albani dalam shahih Abu Daud. 


297 





"Rapatkan shaf-shaf kalian, dekatkanlah jarak antara keduanya, 
dan sejajarkanlah antara leher-leher! Demi Dzat Yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, sesungguhnya saya melihat setan masuk 
ke dalam celah-celah shaf itu, tak ubahnya bagai anak kambing 
kecil.” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih menurut syarat 
Muslim) 


544 artinya kambing hitam kecil yang ada di Yaman. 


sll Kar BSA) P3 ) Je ai Na 
ain 3315 sa ola, (( SEA Se En 


. ( 


1097. Dari Anas bin Malik « bahwasanya Rasulullah #: bersabda: 


“Sempurnakanlah shaf yang pertama, kemudian yang 
berikutnya. Kalaupun ada shaf yang kurang, maka hendaklah 
shaf yang belakang.”"' (HR. Abu Daud dengan sanad hasan) 


1 3) ae Ines JG KE g3 AN ta Ma AL 3S 
ar Ta SS ah ala (SAS ana Ie IN ISO 
Aan SMA 5 ha la ba 


1098. Dari Aisyah «: dia berkata: Rasulullah &: bersabda: “Sesung- 


guhnya San dan para malaikat-Nya bershalawat kepada shaf- 
shaf bagian kanan." (HR. Abu Daud dengan sanad hasan) 


Ie Ip HIS Wa US JB m5 ea 5 


415 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (667) dan Nasa'i (2/92), dan dishahihkan oleh 


416 


417 


Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (671) dan Nasa'i (2/93), dan dishahihkan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 

Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (676) dan Ibnu Majah (1005), Albani berkata: Ha- 
dits ini hasan dengan lafal: ds! ok sell de (terhadap orang-orang yang menyambung 
shaf), lafal ini diriwayatkan oleh Ahmad (6/67), Ibnu Majah (995), Ibnu Hibban (2160) dan 
Al-Hakim (1/214). 


298 





Badak 2 





ai 7 2 33 La S 0 £ 2 An A 
ASN IA IA Li BE JA an AAS 
AE an Tana 2 

Band ala ( ikke - era 


1099. Dari Al-Barra' 2» dia berkata, “Jika kami shalat di belakang 
Rasulullah #:, maka kami menyukai jika berada di sebelah kanan 
beliau, sehingga beliau menghadap kami dengan wajahnya. Aku 
mendengar beliau mengucapkan doa: 


S5Ke e Par 


“Ya Rabbku, jagalah aku dari siksa-Mu ketika Engkau bangkitkan 
atau ketika Engkau kumpulkan hamba-hamba-Mu."!8 (HR. 
Muslim) 


5 Ep SUS 3 


Ig 4 GL Vale )) BE dll Ipin JE JG SA 35 
. 3S gal ola, (« Ja 


1100. Dari Abu Hurairah »» dia berkata, Rasulullah # bersabda: “Ja- 
dikanlah imam berada di tengah-tengah kalian dan tutuplah 
celah-celah shaf!”"'? (HR. Abu Daud) 


Kaka Tp LSI ar Aa KN yA sa) Jas LG -— 40 
Lag - Ls 


BAB 195 
Keutamaan Shalat Sunnah Rawatib Beserta Shalat 
Fardhu, Penjelasan Shalat Rawatib yang Paling 
Sedikit, Paling Sempurna dan Antara Keduanya 


418 HR. Muslim (709). 
419 HR. Abu Daud (681), Albani sx berkata hadits ini dhaif, akan tetapi bagian kedua dari had- 
its ini shahih. 


299 





5. ae Ie sa ta 


Ker cu "3 Ae SG 3 Sab 3 
BB Ata dini ed se aU) Ips BEAN J3 


TI An IN AN ben IS, Its SI 
Han ola GI BELI ANA 


PX 


1101. Dari Ummul Mukminin Ummu Habibah Ramlah binti Abi Suf- 


yan ss dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah #&: bersabda: 
“Tidaklah seorang muslim mendirikan shalat sunnah ikhlas 
karena Allah sebanyak dua belas rakaat selain shalat fardhu, 
melainkan Allah akan membangunkan baginya sebuah 
rumah di surga.” -Atau dengan redaksi lain- “Melainkan akan 
dibangunkan baginya rumah di surga.” (HR. Muslim) 


NA ali J5 pa 2 Hi Da 33 
HA Anh AAS) RABI AR) RS) UKG yA 4 sa 
Lake Gito ella Ian Uya « 


1102. Dari Ibnu Umar «5 dia berkata: “Saya shalat bersama Rasulullah 


gt dua rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sesudah shalat 
Zhuhur, dua rakaat setelah shalat Jum'at, dua rakaat setelah 
shalat Maghrib, dan dua rakaat setelah shalat Isya.”! (HR. 
Muslim) 


- 
0. 


Nate 2) Ba da Ja OB em JAR ol ae 3 


AJB (SS PAN Mona SE ae sai 
Mede Gan (AS 3) II 


na GA £ 3 
SENI OI IL 3G 


420 HR. Muslim (728), Abu Daud (1250), Nasa'i (3/261), Tirmidzi (415) dan Ibnu Majah (1141). 


421 


HR. Bukhari (937, 1165), Muslim (729), Abu Daud (1252) dan Tirmidzi (433). 


300 


piyad asewah 2 








1103. Dari Abdullah bin Mughaffal »» dia berkata: “Rasulullah &z 
bersabda: “Di antara setiap duaadzan (adzan dan igamah) itu ada 
shalat sunnah, Di antara setiap dua adzan (adzan dan igamah) 
itu ada shalat sunnah. Di antara setiap dua adzan itu (adzan dan 
igamah) itu ada shalat sunnah. Dan pada kali yang ketiga beliau 
bersabda: “Bagi siapa saja yang mau mengerjakannya.”? (HR. 
Muttafag 'alaih) 


o 
. £A 


CAN AS XS GG -— han 


BAB 196 
Penegasan Dua Rakaat Sebelum Shalat Subuh 


Ola JS Lap AV OS BE SAN AGS UI Gan LAU 3S 
MEI Ong IAI J3 A3 
1104. Dari 'Aisyah s bahwa Nabi & tidak pernah meninggalkan 


shalat sunnat empat raka'at sebelum Zhuhur dan dua raka'at 
sebelum shalat Shubuh"?3 (HR. Bukhari) 


Kan MAU AS JGA Se KERAS SE 


1105. Dari 'Aisyah &: dia berkata: “Tidak ada shalat sunnat yang lebih 
Nabi & tekuni daripada shalat dua raka'at Fajar (dua raka'at 
sebelum Subuh).”4 (HR. Muttafag “alaih) 


(3 GG LAN 23 PN) JP EA GE Yep 
asas Gal 32 IE an B3 Ham ola, 


422 HR. Bukhari (627), Muslim (838), Abu Daud (1283) dan Tirmidzi (185). 
423 HR. Bukhari (1182), Abu Daud (1253) dan Nasa'i (3/251). 
424 HR. Bukhari (1163), Muslim (724), Abu Daud (1254), dan Nasa'l (3/252). 


301 





1106. Dari Aisyah ws, dari Nabi &: beliau bersabda: “Dua rakaat shalat 
sunnah sebelum shalat Subuh adalah lebih baik dari dunia dan 
isinya.” 23 (HR. Muslim) 

Dalam riwayat yang lain disebutkan: Sesungguhnya dua rakaat 
shalat sunnah sebelum shalat Subuh lebih aku cintai daripada 
seluruh isi dunia. 


- 
“ 


3 Jikes H - Lita nan — 0 : 2 aa. £ 0. 
SE NI Jpg OA ED Oo dde Ul ae ala 


aa 


Sa 





SeR et Bni KAEAK una se en Pen Ta Oa 
SLS AL NU LAS EAla3 € IAI Dn M3 4 B5 Kepang 


Hn OA ae aa S3 s1 3 An Sa yak bu don 
CI 23 GL ab JIN ala ala Ans 
e. 5 s PN F8 g.8 

30 an Gs ja “Oia 2 kg Pi Ha ae SS 3 
KAS KIS Ol YA 0 el lo GA lab 3 Jan 


- 
Go So. Ao 


2 3 Ti dng & Eu 2 0 £ 2 ot 
5 ES IA ae Ubi Ap li me Ab es ala al 
5 7 Ne A3 yaaa Ta sa en 
Tgn UB (OA AS LAS, SS AL) 3 Gel an 


EL Un ES LA DD SJ Hae SALA SN 


Aj Sh IS poly (AAA M4 et AE 


1107. Dari Abu Abdillah Bilal bin Rabbah »- muadzdzin Rasulullah 
&s, bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah #&: untuk 
menyerukan adzan Subuh, lalu Aisyah menyibukkan Bilal 
dengan suatu perkara yangia tanyakan, hingga waktu pagi datang 
dengan cerah. Lalu Bilal berdiri mengumandangkan adzan untuk 
shalat, dan adzan dikumandangkan dengan sempurna, namun 
Rasulullah & tidak kunjung keluar. Setelah beliau keluar, beliau 
mengerjakan shalat dengan orang-orang, lalu disampaikanlah 
kepada beliau bahwa Bilal disibukkan dengan suatu urusan yang 
ditanyakan Aisyah sampai tiba waktu pagi yang cerah, sehingga 
dia membuat beliau juga terlambat keluar. Beliau bersabda: 
“Sesungguhnya aku tengah mengerjakan shalat sunnah fajar 
dua raka'at.” Bilal berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 








425 HR. Muslim (725), dan Tirmidzi (416). 


302 


Ne TEA 2 





anda berada di pagi yang sangat cerah?” beliau bersabda: 
“Sekiranya aku kesiangan dan lebih siang daripada sekarang ini, 
pasti aku akan tetap mengerjakan dua raka'at tersebut, dan aku 
akan memperbaiki dan memperbagus kedua raka'at tersebut.” "5 
(HR. Abu Daud dengan sanad hasan) 


SG Una TAS Le 0G AAN AAS, Aisi DG MV 
Ls 35 


BAB 197 
Meringankan Shalat Sunah Dua Rakaat 
Fajar dan Penjelasan Tentang Waktu 
dan Apa yang Dibaca di Dalamnya 


PAS In sr on Si Aga DI 5 5 AL 3S 
aah Gia. SEA AN ya 


— 
- 5 3 


JB Op AE agan APA IA Lau 
BAN AS ea SPA Mp AG IAI de aga 53 
SE ara S3 RR IM gas 

1108. Dari Aisyah &-, bahwasanya Nabi &£ shalat dua rakaat ringan 


antara adzan dan igamah shalat Subuh.” (HR. Muttafag “alaih) 


Dalam riwayat keduanya” yang lain disebutkan: Beliau n shalat 
fajar dua rakaat setelah mendengar adzan shalat Subuh dan 
beliau meringankan shalatnya, sampai saya berkata: “Apakah 


426 Hadist shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1257), dan dishahihkan oleh Albani dalam Sha- 
hih Sunan Abu Daud. 

427 HR. Bukhari (619), Muslim (724/91), Abu Daud (1255) dan Nasa'l (3/256). 

428 HR. Bukhari (1171) dan Muslim (724/92). 


308 


dalam dua rakaat tersebut beliau membaca surat al-Fatihah?” 
Dalam riwayat Muslim disebutkan: Beliau & shalat sunnah 
fajar dua rakaat setelah mendengar adzan dan beliau meri- 
ngankannya.” 


Dalam satu riwayat: Jika terbit fajar. 


38 Aga. Na NN Da Rona 
Osgl OS ISI OLS BE AI Iga ol Aas An) 3 ini 35, 


P3 


Aa Gita ERA AS SETAN aa 


ke - P Pn ap” @ 3 AA 
Y IS SAI be IN Ea Iyan OS el Kl 3 
Abs AS 5 


1109. Dari Hafshah &s bahwasanya jika seorang muadzin shalat Subuh 
mengumandangkan adzan dan waktu Subuh telah nampak, 
maka Rasulullah &: shalat dua rakaat dan meringankannya.””” 
(HR. Muttafag 'alaih) 


Dalam riwayat Muslim disebutkan”? Jika terbit fajar, Rasulullah 
$£ tidak shalat kecuali dua rakaat ringan.” 


JA Sa Ai Jp 3 JBL BN 
Sl J3 PEN Aa JET da Jadi Sa 
ane Gama. Il 3 51 SINI 


1110. Dari Ibnu Umar «2, dia berkata: "Nabi &e Pen shalat 
malam dua rakaat dua rakaat lalu witir dengan satu rakaat di 
akhir malam, dan beliau mengerjakan shalat dua rakaat sebelum 
melaksanakanshalat Subuh, seakanadzan di keduatelinganya.”4! 
(HR. Muttafag “alaih) 


429 HR. Bukhari (1171) dan Muslim (724/92). 
430 HR. Muslim (724/90). 
431 HR. Bukhari (995) dan Muslim (749). 


304 


ayal a#emvah 2 








SAN AS je tuner 3 PES 
Aa MAN Aa Ru JA Las at tan as aga IM 
3 Al ah Al Salah Oey du UR) Angie SAN 3 
MA KEB Eni MEP tirai AA 


1111. Dari Ibnu Abbas «8 bahwasanya Rasulullah #2 ketika shalat 
sunnah dua rakaat sebelum shalat Subuh, beliau membaca surat 
Al-Bagarah (2): 136 pada raka'at pertama, dan pada rakaat kedua 
beliau membaca surat Ali Imran (3): 52.” Dalam suatu riwayat 
disebutkan: Dan pada rakaat kedua beliau membaca surat Ali 
Imran (3): 64. (HR. Muslim) 


0. 


L ja PAN AS Na Tea R33 GA a33 
Aan ea atas 


1112. Dari Abu Hurairah »» bahwasanya Rasulullah #&£ dalam dua 
rakaat shalat sunnah sebelum Subuh beliau membaca Lgsil J3 
ogilsil dan a51 ai! 40 33. (Surat Al-Ikhlash).”83 (HR. Muslim) 


PNP LPANN 2 Lih UE EA 

S3 KASN Ah 3A JI ara KI pa J3 PASI 

.« nara S5) JL, « IAI 

1113. Dari Ibnu Umar «8, dia berkata: Saya memperhatikan Nabi &£ 
selama sebulan, ternyata beliau membaca dalam shalat dua rakaat 


sebelum Subuh seat LesiL y3 (surat Al-Kafirun) dan ssi adi J3 
(surat Al-Ikhlash).?4 (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


432 HR.Muslim (727/). 
433 HR. Muslim (726). 
434 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (417), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 


305 





Ai Ghe RA GAS AK Ati Arab LG — MAN 
Ve JL LAH IS Ng IG yA 
BAB 198 


Anjuran Berbaring Setelah Shalat Sunah 
Dua Rakaat Fajar di Atas Sisi Kanan 
Badannya bagi Orang yang Shalat Tahajjud 
di Malam Hari Maupun Tidak 


AS ANE TI IS UI et AN ga LE 3S 
Tria SAN Aas HE ah SA 


1114. Dari Aisyah ws dia berkata: Rasulullah # apabila selesai 
mengerjakan shalat dua rakaat fajar, beliau berbaring ke sisi 
kanannya.” 5 (HR. Bukhari) 


ban Jana 2 aa 2 hi 
« ai sel « tas ba « 2 DS ea — “. BL 
( TAS 833 sila » Sh ae . ey an tail 
1115. Dari Aisyah «- dia berkata: Rasulullah :: semat shalat antara 


habis shalat Isya' hingga waktu fajar. Beliag melakukan sebelas 
rakaat, setiap dua rakaat beliau salam, dan beliau melakukan 


Sunan Tirmidzi. 
435 HR. Bukhari (1160). 


306 


1116. 


1117. 


Mela 2 





witir satu rakaat. Jika muadzin shalat fajar telah diam, dan 
fajar telah jelas, sementara muadzin telah menemui beliau, 
maka beliau melakukan shalat dua raka'at ringan, kemudian 
beliau berbaring di atas lambung sebelah kanan hingga datang 
muadzin untuk igamat.”86 (HR. Muslim) 

Sabdanya: “Salam pada setiap dua rakaat, seperti yang ada dalam 
riwayat Muslim, artinya: Beliau &: salam setelah setiap dua rakaat.” 


0. 


Sa BEA Opi5 SE JG 2 SA A33 
agar 5315 P3) ola, «( aan AS adah | OA AS 
(on JS Sus » ha JB « Zoneoeno Aailual 


Dari Abu Hurairah » dia berkata: Rasulullah & bersabda: 
“Jika salah seorang di antara kalian selesai Ben gerjatah shalat 
sunah dua rakaat fajar, maka hendaklah dia berbaring ke sisi 
kanannya.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad-sanad 
yang shahih. Tirmidzi berkata: Hadits hasan shahih) 


Pal HL LG MA 


BAB 199 
Shalat Sunnah Zhuhur 


B0 en Deron gan na Hn Si gan UNP sang 3 9 - 
HAN J3 oa BE IN 2 ELAS IE BE HA 
. asls IL. Lahan sa 23 


Dari Ibnu Umar #5 dia berkata: “Saya shalat dua rakaat sebelum 
Zhuhur dan dua rakaat sesudah Zhuhur bersama Rasulullah 
x2.”88 (HR. Muttafag “alaih) 





436 HR.Muslim (736). 

437 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1261) dan Tirmidzi (420), dan dishahihkan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 

438 HR. Bukhari (1169), Muslim (729) dan Tirmidzi (425). 


307 


Aa JS Lagi EA ME ADI ga, Ke 33 
GE 


1118. Dari Aisyah «& , bahwasanya Nabi &: tidak pernah meninggalkan 


empat rakaat sebelum shalat Zhuhur.”? (HR. Bukhari) 


Bah Ama IS ata ln jas Ta ERaritg 
AR 3G 55 A5 JAS MEA Aas B3 
AAN AU Ai KA AA JAN FP SAI AI 

Pa AA PA PAT 


1119. Dari Aisyah « dia berkata: “Nabi & shalat di rumahku empat 


raka'at sebelum Zhuhur, kemudian keluar dan shalat me- 
ngimami manusia. Seusai shalat, beliau masuk rumah dan 
melaksanakan dua raka'at sunnah. Setelah mengimami shalat 
Maghrib, beliau masuk rumah dan shalat dua rakaat, kemudian 
mengimami sahabat untuk shalat isya", lalu masuk rumahku 
untuk mengerjakan shalat dua rakaat.” (HR. Muslim) 


bg 
ls 


Ag 0.38 Dan Ai BA 33 Na et 
Ma Pe an aa 
(ane Aa S3 Aa JB SUS De 


Pi 


Ken ) Jp la 5915 sel ola, 


1120. Dari Ummu Habibah &s dia berkata: “Rasulullah &: bersabda: 


“Barangsiapa bisa menjaga empat raka'at sebelum Zhuhur dan 
empat raka'at setelahnya, maka neraka akan diharamkan bagi 
dirinya.” ! (HR. Abu Daud dan Tirmidzi: Ia berkata,” Haditsh 
hasan shahih) 


HR. Bukhari (1182). 


439 
440 
441 


HR. Muslim (730). 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1269), Tirmidzi (428), Nasa'i (3/265) dan Ibnu 
Majah (1160), Ahmad (6/426), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


308 


1121. 


1122. 


Riyadhug/Shalihin 2 
Lagi at SS al Ip3 Sae LI ju as 33 
Lal Les FAR TAS GE IE Abad J3 Jar Gg Sl aa 
J3 Sa Ip (RS YA Jana Ta CI 








AS es) 


Dari Abdullah bin Sa'ib 2» bahwasannya Rasulullah 2: menger- 
jakan shalat setelah matahari mulai condong yaitu waktu Zhuhur 
sebanyak empat raka'at. Beliau bersabda: “Sesungguhnya ia 
merupakan waktu dibukanya pintu-pintu langit dan saya suka 
jika pada saat itu amalan shalihku diangkat.” “2? (HR. Tirmidzi, 
ia berkata: Hadits hasan) 


IE LI Ia BSA Hg WI 3 Kas 3E 


& 3 
- » o - : pap . Pa Pa 0. G ig - ai 
ES SIA IE la IG AAS JAN «ball 


Dari Aisyah ws, bahwasanya jika Nabi &: tidak sempat melak- 
sanakan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur, maka beliau 
mengerjakannya setelah shalat Zhuhur.”8 (HR. Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan) 


Ola ae mm 3 
mad Kia DG — Yus 


BAB 200 
Shalat Sunnah Ashar 


AAN J3 sei SN SIB IL Ul gi HE 
£ S T- Taton ang SAS ab HT ueN 
SA 8 CA ASIN CLS pebalt eta Jai «JUS, 


442 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (478), Nasa'i (3/265) dan Ahmad (3/411). 
443 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (426), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Tirmidzi. 


309 


“ee » tb « tnya ola, P Sea ai 31 SA : 2 


SS 


1123. Dari Ali bin Abi Thalib 2 dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah 


& shalat sebelum Ashar empat rakaat, beliau memisahkan 
(setiap dua raka'at) dengan salam (dua tahiyat) kepada para 
malaikat yang didekatkan kepada Allah dan kepada pengikut 
mereka dari kaum muslimin dan mukminin.”'# (HR. Tirmidzi, 
ia berkata: Hadits hasan) 


II beya AI JAE GA yA 3 Ke Il YP 


Mn Pegrnm Lg NN NN ANT PEN CS S3 
ME AL 1JE3 ala IG 3315 gal lay (Lan mall 


1124. Dari Ibnu Umar «2, dari Nabi &: beliau bersabda: “Sesung- 


guhnya Allah merahmati seseorang yang shalat empat rakaat 
sebelum shalat Ashar.”45 (HR. Abu dan Tirmidzi, ia berkata: 
Hadits hasan) 


PAN J3 aa OS R5 Gal 0 1 B3 Ie A3 EA 
an Ah 35 AA AS 


z2 


| 


1125. Dari Ali bin Abi Thalib 2, bahwasanya Nabi #: shalat dua rakaat 


sebelum shalat Ashar.”“$ (HR. Abu Daud dengan sanad Shahih) 
Uk339 USAI HAN RA SG YAN 


BAB 201 
Shalat Sunnah Oabliyah dan Ba'diyah Maghrib 





Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (429), Ibnu Majah (1161) dan Ahmad (1/85), dan 


444 


445 


446 


dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunnah Ibnu Majah (925). 

Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (1271), Tirmidzi (430), Ahmad (2/117) dan Ibnu 
Hibban (3444), dan dihasankan oleh Albani dalam Shahih Sunnah Abu Daud. 

Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (1272), dan didhaifkan oleh Albani dalam dhaif 
Abu Daud, dia berkata: Riwayat yang kuat adalah empat rakaat. 


370 





Pee aa 2 








LL 


Pad pe S P 
k53 «dis Lag Te A Cas SN oh 3 A5 


ab akan Jala ai an 


Telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya hadits Ibnu Umar 
dan hadits Aisyah, kedua hadits tersebut adalah shahih bahwa 
Nabi & shalat dua rakaat setelah shalat Maghrib. 


JS SY IE GG mn JAR oi de 3 
SI da (AS LD IL 5 Ju (( LAI 

1126. Dari Abdullah bin Mughaffal »- dari Nabi &: beliau bersabda: 
“Hendaklah kalian shalat sunnah sebelum Maghrib!” Beliau 


mengulanginya sampai tiga kali, pada kali yang ketiga beliau 
bersabda: Bagi yang mau melaksanakannya.” (HR. Bukhari) 


ea san 


Dayat l) Ips MEA IS LA aa 29 er 3 
$ Dena San Mena aa WII 


1127. Dari Anas bin Malik »» dia berkata, “Aku pernah melihat para 
sahabat senior Rasululah &- berlomba mendekati tiang saat 
adzan Maghrib (untuk shalat sunah).”“8 (HR. Bukhari) 


: Tio ol Pir 2 0 8 0 sa na ag Pa S0 
Hop ARI yEAS) 5 UI Iyan AS le elai US JB M3 
ant Tae “ng 03 nih ban 3 A33 Pi 
OLS IJE $ Landtun S3 All Sion OLS 2 Pei3 o AI JA3 mas 
Saba Ben ne a as 
. lima ola) Us J3 Usb 3 Laguluss UEA 
1128. Dari Anas bin Malik 2 dia berkata: Dulu pada masa Rasulullah 
&s kami biasa menunaikan dua raka'at setelah terbenamnya 


matahari dan sebelum shalat Maghrib.” Dikatakan kepadanya: 
“Apakah Rasulullah #&: pernah melakukannya?” Ia menjawab, 





447 HR. Bukhari (1183). 
448 HR. Bukhari (503). 


311 





“Beliau melihat kami melakukannya, namun beliau tidak 
memerintahkan kami dan tidak pula melarang.” “? (HR. Muslim) 


20. 


baal « LAI DLS) SI 3 134 Lan te “JL & A9 


8. 


Kn JI HI HI SES NASA WI 
mao olay . Uta 13 53 Ia SL BIAN CA 2 


1129. Dari Anas bin Malik 25 ia berkata, “Dulu, ketika kami di Madinah, 
bila muadzin telah mengumandangkan adzan Maghrib, maka 
para sahabat segera mendekati tiang-tiang masjid lalu mereka 
melaksanakan shalat sehingga sekiranya ada orang asing masuk 
masjid, niscaya akan menyangka bahwa shalat telah ditunaikan 
karena banyaknya orang yang melakukannya.” (HR. Muslim) 


(39 WAK ad HE DG YON 
BAB 202 
Shalat Sunnah Oabliyah dan Ba'diyah Isya 


2 8. 
JI ejat aa 


AAN AE SAN Ha sae 
ea gina (DS GPS IS Jaka pda Eat 
“AS 


Dalam bab ini ada hadits Ibnu Umar yang telah lalu disebutkan: 
Saya shalat bersama Nabi &: dua rakaat setelah shalat Isya”. 
Dan hadits Abdullah bin Mughaffal: Di antara setiap dua adzan 
(adzan dan igamat) ada shalat.”! (HR. Muttafag “alaih) 


449 HR. Muslim (836). 
450 HR. Muslim (837). 
451 Kedua periwayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab sebelumnya. 


312 





Riyadhug/Shalihin 2 
SAN ES DG Yar 


BAB 203 
Sunnah Jum'ah 


co. -.? SG 2 s Pa an ka G Pan o 8, - « 
IS AS 3 LIS Ab GA TAS oil Ulat 

Saba Tn anna 
Dalam bab ini adalah hadits Ibnu Umar yang lalu: Bahwasanya 


Ibnu Umar shalat bersama Nabi &: dua rakaat setelah 
melaksanakan shalat Jum'at.”452 (HR. Muttafag “alaih) 


2 5 aa 2 - 3 Ya 2 Ha PN Meera tg Tee o : AN 
SM AP IN BE dl JA JE JB mn Kia Ca IS 
» kan alyy (( nahi LAI JAS LA 


1130. Dari Abu Hurairah »» dia berkata: Rasulullah &£ bersabda: 


“Jika salah seorang di antara kalian selesai melaksanakan 
shalat Jum'at, maka hendaklah dia shalat sunnah empat rakaat 
setelahnya.”5? (HR. Muslim) 


SERA AN har Y SE SIB 3 
Leensalay AI SAS) eka Bag 


1131. Dari Abdullah bin Umar #2, bahwa Nabi &£ tidak shalat setelah 


shalat Jum'at hingga beliau pulang, kemudian beliau baru shalat 
dua raka'at di rumahnya.” (HR. Muslim) 


Sa et art 





452 Periwayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab sebelumnya. 
453 HR. Bukhari (881) dan Muslim (1131). 
454 HR. Muslim (882). 


33 














JIN Il kan, em Lag 


AK ai 


- 


BAB 204 


Anjuran Melaksanakan Shalat Sunnah di 
Rumah, Baik Itu Shalat Rawatib Atau yang 
Lainnya, dan Perintah Berpindah dari Tempat 
Shalat Fardhu Untuk Melakukan Shalat 
Sunnah Atau Memisah dengan Ucapan 
| 


“ Ka & ag 5 a 5 G 5 & ag Ft 0 ey 0 - 
aan aa La aa ea 


Jana (GO an SI NS SAN Juni 
Se 


- 
- 


1132. Dari Zaid bin Tsabit »», bahwasanya Nabi &z bersabda: “Wahai 
manusia, shalatlah kalian di rumah-rumah kalian, sesungguhnya 
shalat yang paling utama adalah shalatnya seseorang yang 
dilakukannya di rumahnya, kecuali shalat fardlu.””5 (HR. Muttafag 
“alaih) 


AS Ie RA) baal an 33 PRA 
LE Jana 2 Tua BEN Sa 


1133. Dari Ibnu Umar 2» dari Nabi &£, beliau bersabda: "Jadikanlah 
sebagian shalat kalian (dilakukan) di rumah-rumah kalian, 
dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan." (HR. 
Muttafag 'alaih) 





455 HR. Bukhari (731) dan Muslim (781). 
456 HR. Bukhari (432) dan Muslim (777). 


Badan 2 


aa Sana Uk DIN J5 JB JE e A 35 
Ke JAE TSB SI Ia Le JAR ama 


LA 


Ian lay (Op IMS Ia 


1134. Dari Jabir »5, ia berkata, “Rasulullah & bersabda: “Jika salah 


1135. 


seorang dari kalian telah menunaikan shalat di masjid, hen- 
daknya ia menyisakan sebagian shalatnya untuk (dikerjakan) 
di rumahnya, karena dari shalatnya itu, Allah akan menjadikan 
kebaikan di dalam rumahnya.” 7 (HR. Muslim) 


Peda da MA 9853 Hb yi A8 3 
HA IN BI BAN AA Ta ani AL 
Baal aa pet AN Aa la api Tea 
Pa PA LA NA, 
BA BE Iso OP PES ISS lali 
Sa Sena Hn ae Mann an Dena AG 

bana ola. CE A3 3 Dn BD Jhoni Y Ole MUA, 
Dari Umar bin Atha' bahwa Nafi' bin Jubair mengutusnya kepada 
Sa'ib putra saudara perempuan Namir untuk menanyakan 
sesuatu yang pernah dilihat oleh Mu'awiyah dilakukan Sa'ib 
dalam shalat, maka Sa'ib berkata, “Benar aku pernah shalat 
Jum'at bersama Mu'awiyah di dalam Magshurah (suatu ruangan 
yang dibangun di dalam masjid). Setelah imam salam aku 
berdiri di tempatku kemudian aku menunaikan shalat sunnah. 
Ketika Mu'awiyah masuk, ia mengutus seseorang kepadaku 
dan utusan itu mengatakan, Jangan kamu ulangi perbuatanmu 
tadi. Jika kamu telah selesai mengerjakan shalat Jum'at, 


janganlah kamu sambung dengan shalat sunnah sebelum kamu 
berbincang-bincang atau sebelum kamu keluar dari masjid. 


457 HR. Muslim (778). 


315 


Karena Rasulullah & memerintahkan hal itu kepada kita yaitu 
Janganlah suatu shalat disambung dengan shalat lain, kecuali 
setelah kita mengucapkan kata-kata atau keluar dari masjid.” 
(HR. Muslim) 


EN 3 


ne Ba Ad MS ks LAI LG s0 


439 


Para 


BAB 205 


Anjuran Untuk Melaksanakan Shalat Witir dan 
Penjelasan Bahwa Ia Adalah Sunnah Muakkadah, 
Serta Keterangan Tentang Waktunya 


Ea Me 
yaa jalu Ab Lag H3 5 » eta Be Isa 


.« aae3 Sing » :Jla3 « Sa, 3315 ee (« 

1136. Dari Ali » dia berkata, “Shalat witir tidaklah wajib sebagaimana 

shalat wajib, akan tetapi ia merupakan sunnah Rasulullah 4.” 

Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah adalah witir (ganjil) 

dan menyukai sesuatu yang ganjil, maka berwitirlah kalian 

wahai para ahli Al-Our'an!”? (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan) 


Ta Da Bepe Ga an 


- 
g 


458 HR. Muslim (883). 
459 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1416), Tirmidzi (453), Nasa'i (3/228) dan Ibnu 
Majah (1169), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


316 


amalia 2 








| 1137. Dari 'Aisyah &: dia berkata, "Kadang-kadang Rasulullah #: me- 


1138. 


133, 


laksanakan witir di awal malam, pertengahan malam dan akhir 
malam, dan witirnya berakhir hingga tiba waktu sahur.” (HR. 
Muttafag “alaih) 


Sae JB AE K5 nan 
la Gan (Oa ya 
Dari Abdullah bin “Umar «28, dari Nabi &, beliau bersabda: 


“Jadikanlah akhir shalat Aan kalian adalah ganjil (witir).”8! 
(HR. Muttafag “alaih) 


SI JB Wi dB BE SSI Sa 0 GAN aan 3 


n Hama ola (( Ami 


Dari Abu Sa'id al-Khudri 2», bahwa Nabi &: bersabda: "Shalat 
witirlah kalian sebelum masuk waktu Shubuh."”? (HR. Muslim) 


JA IIS Ai SEE Adi aga 3 Te 36 
ag SABAR GA Ai SEA 
MAS Gal ya DE AN BL IU 3 


1140. Dari 'Aisyah «-, bahwa Rasulullah #&- pernah shalat malam, 





sementara 'Aisyah tidur melintang di depannya. Jika hendak 
witir, Rasulullah membangunkan Aisyah, lantas Aisyah melak- 
sanakan shalat witir.”“8 (HR. Muslim) 

Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan: Jika masih ada 
waktu untuk witir, maka beliau bersabda: Bangunlah dan shalat 
witirlah, wahai Aisyah!” 





460 HR. Bukhari (996) dan Muslim (745). 
461 HR. Bukhari (998) dan Muslim (751). 
462 HR. Muslim (754). 

! 463 HR. Muslim (744). 





wu 
as 
N 





ola Cit aa) sob » SEE Aa js oi 43 


PSA 


(R2 ES Las » J9 « SA, Ta 


1141. Dari Abu Sa'id Al-Khudri 2», bahwasanya Nabi &: bersabda, 
“Dahuluilah shalat Subuh kalian dengan shalat witir.”8! (HR. 
Abu Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits shahih) 


ap an 2) BE da 3 4 JB Ju HB ut 
JA pagi et PA gala San ABI pe jln pa 


kat alay (JAN Say daa Jl pl La Sh 


1142. Dari Jabir »» ia berkata, Rasulullah &: bersabda: “Barangsiapa 
yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaklah 
ia melakukan witir di awal malam. Dan siapa yang berharap 
mampu bangun di akhir malam, hendaklah ia witir di akhir 
malam, karena shalat di akhir malam disaksikan (oleh para 
malaikat) dan hal itu adalah lebih utama.”$8 (HR. Muslim) 


o 


dua LAS Lali 3 SAN SLS JAS LG - —Y1 


464 HR. Muslim (750), Abu Daud (1436), dan Tirmidzi (467). 

465 HR. Muslim (755) dan Tirmidzi (456). 
Al-Aliamah Ibnu Utsaimin zx berkata: Ketahuilah bahwa witir itu memunyai beberapa sifat, 
yaitu: 
Pertama, witir hanya dengan satu rakaat saja, hal ini hukumnya boleh dan tidak makruh 
hanya melakukan witir dengan satu rakaat. 
Kedua, witir dengan tiga rakaat, witir seperti ini memiliki pilihan, jika dia mau, maka hen- 
daklah salam ketika mendapatkan dua rakaat, kemudian mengerjakan rakaat yang ketiga. 


Namun jika dia mau, bisa juga dia melakukannya dengan satu kali tasyahhud (satu kali 
salam). 


Ketiga, witir dengan lima rakaat secara bersambung, dan tidak melakukan tasyahhud kecu- 
ali pada rakaat terakhir. 


Keempat, witir dengan tujuh rakaat secara bersambung dan tidak melakukan tasyahhud 
kecuali pada rakaat terakhir. 


Kelima, witir dengan sembilan rakaat secara bersambung, akan tetapi duduk tasyahhud 
setelah rakaat kedelapan dan tidak salam, kemudian bangkit untuk rakaat kesembilan, lalu 
salam. 


Keenam, witir dengan sebelas rakaat, salam pada setiap dua rakaat, dan witir satu rakaat. 


318 


1143. 


ang 2 
WAE Bilbuad! IS Eh 


BAB 206 
Keutamaan Shalat Dhuha, Seruan Untuk 
Memeliharanya, Dan Keterangan Tentang Jumlah 
Minimal, Maksimal, Dan Pertengahan Rakaatnya 


II DE pe Bg Aa ASI JB am BIA uli 


A 


AE Gina no Ii Se AN Ai 


. Ben 
Dari Abu Hurairah 2» dia berkata: “Kekasihku (Rasulullah #:) 
mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa tiga hari berturut-turut 


setiap bulan (tanggal 13, 14, 15), melaksanakan shalat dhuha 
dua rakaat, dan witir sebelum tidur.”458 (HR. Muttafag 'alaih) 


Witir sebelum tidur dianjurkan bagi orang yang khawatir 
tidak bisa bangun pada akhir malam. Namun jika dia yakin 
bisa bangun di akhir malam, maka witir di akhir malam adalah 
lebih utama. 


AL TAN SE Bi 3 33 
Me 
JA G3 SA SA Ha it Ja Bad 
day (Sama Uya AS Kas Laga POS S5 Ia maan AS KI 


Na 


466 HR. Bukhari (1178), Muslim (721), Abu Daud (1432),, Tirmidzi (760) dan Nasa'i (3/229). 


319 





1144. Dari Abu Dzarr 25, dari Nabi &£ beliau bersabda: "Setiap pagi 
dari persendian masing-masing kalian ada sedekahnya. Setiap 
tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap 
tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap amar 
ma'ruf adalah sedekah, setiap mencegah dari kemungkaran 
adalah sedekah, dan semuanya itu tercukupi dengan dua rakaat 
shalat dhuha.” (HR. Muslim) 


GAAN GI AN Jp per 5 IS ES SAN gen K3 LS Gs 
ea NAN On as 


1145. Dari Aisyah &s dia berkata, “Rasulullah #&: pernah melakukan 
shalat dhuha sebanyak empat rakaat, dan terkadang beliau 
menambah sekehendak Allah.”458 (HR. Muslim) 


Pa 25 0 


213 SIS EN GS Ab BL A3 


alah Ia 3 IS Ti BAE EN ri 

Ja PSA Bag ale Gita AS WE AA Ga ls 
(aa Hal AH 
1146. Dari Ummu Hani' Fakhitah bintu Abi Thalib &: dia berkata: 
“Saya pergi menemui Rasulullah £&£ pada waktu fathu Mekkah, 
lalu saya mendapatkan beliau sedang mandi, setelah selesai 


mandi beliau shalat delapan rakaat -—yaitu pada waktu dhuha-.”4? 
(HR. Muttafag “alaih) 


Lela) Il mental pl Iya (AN IS sapa DGN 
Ama Gila pall slaas Ale gai oi Jaa 


467 HR. Muslim (720). 
468 HR. Muslim (719). 
469 HR. Bukhari (357, 1176), Muslim (336/71), Abu Daud (1290) dan Tirmidzi (474). 


320 





Aa Bana 2 





BAB 207 


Boleh Melakukan Shalat Dhuha dari Meningginya 
Matahari Hingga Tergelincirnya, dan yang 
Lebih Utama Adalah Ketika Sinar Matahari 
Memanas dan Waktu Matahari Telah Meninggi 


Kn rp Pe Meta 2 Blu bun 


& 


LI BEA In Oh Ia da aan St ae 


- 


Te sn Hana aka Sanata 
» bima ola, (kei AA H5 AN M2) 

La? 3G PS ena Pi sat TU .- Kn sa 
MAA Hn AI OLI al AI maa (25) 


AI Sa AI 385 Jawa HAL (IAI NI 


1147. Dari Zaid bin Argam 2», bahwasanya dia pernah melihat suatu 
kaum yang tengah mengerjakan shalat dluha, lalu dia berkata, 
“Tidakkah mereka tahu bahwa shalat di luar waktu ini lebih 
utama? Sebab Rasulullah #& bersabda: “Shalat awwabin (orang 
yang bertaubat) dikerjakan ketika anak unta mulai beranjak 
karena kepanasan.”"? (HR. Muslim) 
sasa artinya panas yang menyengat, sedangkan jLsati artinya 
onta kecil. 


bana 
Ur pad II Kol) Kean GI Ken, INA GI KAA Kau eta) 








470 HR. Mulim (748). 


321 


BAB 208 
Anjuran Melakukan Shalat Tahiyyatul 
Masjid, Makruh Duduk Sebelum Shalat 
Sunnah Dua Rakaat Kapan Saja Ia Masuk 
Masjid, Baik Ia Shalat dengan Niat Tahiyyat 
Masjid Atau Shalat Fardhu, Shalat Sunah 
Rawatib Atau Shalat Sunnah Lainnya 


23 


Sab Ka bj » La ng ma TG 


1148. Dari Abu Gea Pa dia berkata: Rasulullah #- ja braan 
“Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, Hak Maan 
ia duduk hingga shalat (sunnah) dua rakaat.””! (HR. Muttafag 
'alaih) 





LIL Pm jap IE Te Yani JB Om AA 33 


ee Gan (YES 


1149. Dari Jabir »- dia berkata: Saya mendatangi Nabi &: ketika beliau 
berada di dalam masjid, lalu beliau bersabda: “Shalatlah dua 
rakaat!” 2 (HR. Muttafag “alaih) 


SN II JAS, Anh DG YA 


- 
- 


BAB 209 
Shalat Sunnah Dua Rakaat Setelah Wudhw' 


471 HR. Bukhari (444) dan Muslim (714). 
472 HR. Bukhari (443) dan Muslim (715). 


322 








1150, 


PE ee 2 





ASIN ) JII EU Ia Si: 8 AA 
Gi Sa BS Bina PP DON  EL ya ah 
beb AAA Ia ss Ae asu SE (5 
TJ SU pan Al Sala YA JI Ie As 3 

MO BI Uap la Jana Aa 


Ll YAN IE ES JA S3 SL (3) 


Dari Abu Hurairah 2» bahwa Rasulullah &: berkata kepada Bilal 

mb: “Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal yang paling utama 
yang sudah kamu amalkan dalam Islam, sebab aku mendengar 
di hadapanku suara sandalmu dalam surga.” Bilal berkata, 
“Tidak ada amal yang utama yang aku sudah amalkan kecuali 
bahwa jika aku bersuci (berwudhu”) pada suatu kesempatan 
malam ataupun siang, maka aku selalu shalat dengan wudhu' 
tersebut sebanyak yang dianjurkan untukku.” (HR. Muttafag 
“alaih, dengan lafal Bukhari) 


».J| artinya suara sandal dan gerakannya di atas tanah. 

BEA wi JL lsg KAN $' 23 3 bas Pa AT 
33 A6 all, Indi T SEN 4) SIG 
baal dag IL AI S3 JS) Hontadly DAY Hola ala 


BAB 210 


Keutamaan Hari Jum'at, Kewajiban Shalat 
Jum'at, Mandi Jum'at, Memakai Wangi-wangian 


473 HR. Bukhari.(1149), dan Muslim (2458). 


323 


pada Hari Jum'at, Berangkat Pagi-pagi, Berdoa 
Pada Hari Jum'at, Bershalawat Kepada Nabi &:, 
dan Penjelasan Tentang Saat Mustajab, Serta 
Anjuran Banyak Berdzikir Setelah Jum'at 


Allah « berfirman: 


So 


LS al Ja Sa YA AN Bb PASI as 
ai | Hina Opi ASN Cat AI 


Apabila telah ditunaikan shalat (Jum'at), maka bertebaranlah kamu 
di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak- 
banyak supaya kamu beruntung!” (OS. Al-Jum'ah (62): 10) 


Sila R3 35) Bas JG an SA A3 
SA 4533 « ea jai 4533 « as HE “3 aa Ten 


"lm alay (lia 


1151. Dari Abu Hurairah »» ia berkata, Rasulullah &: bersabda: 
"Sebaik-baik hari adalah hari Jum'at, karena an hari itulah 
Adam diciptakan, pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam 
surga dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya."" (HR. 
Muslim) 


AS Hasan Ge Les 939p “ai 3 II sb IE 1 33 


S6 3S KI TE ON Sae Sai, SEA 
BN baan an an 


1152. Dari Abu Hurairah » ia berkata, Rasulullah &: bersabda: "Ba- 
rangsiapa yang berwudlu, lalu ia Men e puknakan wudlunya, 


474 HR. Muslim (854), Abu Daud (1046), Tirmidzi (488, 491) dan Nasa'i (3/89-90), dan Ibnu 
Khuzaimah (3/114). 





Riyadhus/Shalihin 2 


kemudian mendatangi Jum'at, mendengarkan (khutbah) tanpa 
berkata-kata, maka akan diampuni (dosa-dosa kecil yang 
dilakukannya) antara hari itu dengan hari Jum'at yang lain, 
ditambah tiga hari. Dan barangsiapa yang memegang-megang 
batu kerikil, maka ia telah berbuat kesia-siaan.””5 (HR. 
Muslim) 


Tag 2 Te NO at - 0. 
BBG ASI HI Y SIB BE II 33 1 


PSI ERA II 943 La AS COLA IN OLI KA 


» mala ( 


1153. Dari Abu Hurairah «, dari Nabi &- beliau bersabda: “Shalat 
lima waktu dan shalat Jum'at ke Jum'at berikutnya, dan 
Ramadhan ke Ramadhan berikutnya adalah penghapus untuk 
dosa kecil antara keduanya apabila dia menjauhi dosa besar.” 
(HR. Muslim) 








30. 


- 2. Si a AN LN Hak ae: 0 23 

Ae Ig 3 AMI Aan Let Lagi Tata GAS Oa P3 

AI GI PARA Ten 3 AG S4) tajgia ats 

. LN 3 sa “ hat -. 

"Hem alay (COLI ja CE 3 penah ls 

1154. Dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah -s , bahwa keduanya 

mendengar Rasulullah #- bersabda di atas mimbarnya: 

“Hendaklah orang yang suka meninggalkan shalat Jum'at 

menghentikan perbuatannya, ataukah mereka ingin Allah 

membutakan hati mereka, dan sesudah itu mereka benar-benar 
menjadi orang yang lalai.” (HR. Muslim) 


Pi 
at 


Na, 25 BEA - 3 g 3 At H Tia 3 2 SA LA 2 Fe 
HARI SA Aa IP JG La all Jan Ol 3) Ka 53 


475 HR. Muslim (857). Abu Daud (1050), Tirmidzi (498) dan Ibnu Majah (1090). 
476 HR. Muslim (233) 
477 HR. Muslim (865) 


Ya 
Ng 
9 


Ka PN o Pan 
Lada Gam (( Jeda 
: F 


1155. Dari Abdullah bin “Umar #3, bahwa Rasulullah #&£ bersabda: 
“Jika salah seorang dari kalian mendatangi shalat Jum'at, 
hendaklah ia mandi.””8 (HR. Muttafag 'alaih) 

| 


5 2 Te DIkS : He Pa 
233 KEY HB BEM Ja 0 


AE Gina (SEA IS IE Lela KASI 


8 03? 3 Cia 


JAS 4 MA Lag GI SANG IU IHERIL 3G 
Sel AU. GE Lap MAS mL JSI 
1156. Dari Abu Sa'id Al-Khudri #», bahwa Rasulullah & bersabda: 
“Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang 

telah baligh.”4”? (HR. Muttafag “alaih) 
Yang dimaksud dengan wajib adalah kewajiban untuk memilih 


sebagaimana ucapan seseorang kepada temannya: lc —ux!g elix 
(hak kamu adalah wajib atasku). sei atv, 


TT 


s 


BAE 3 Up ja BE AI Jp JIE JUAL 3 
BB Sah £ 3. Pa aa KAM Se SS PA an Mau . 

& Gala 535 gol lg (( dasi JEHU JESEN yag Catanh la 

La » o "ai & 1 

Pena Salt 

1157. Dari Samurah &s dia berkata, Rasulullah #&: bersabda: "Barang- 
siapa yang berwudlu' pada hari Jum'at maka hal itu sudah 
mencukupinya dan baik, akan tetapi barangsiapa yang mandi, 


maka mandi itu lebih utama." #0 (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, 
ia berkata: Hadits hasan) 


478 HR. Bukhari (877) dan Muslim (844). 

479 HR. Bukhari (895) dan Muslim (846) 

480 Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (354), Tirmidzi (497) dan Nasa'i (3/94), dan di- 
hasankan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


326 


aw 6. vw vw wa. www Www“... 


Aa 2 

Aa ae aa 
ea bala Ba SDN Hb SS 
Aa den natuh sa bnngn ds 
Ap eta gan kasa Sa akan yen 
GI 


1158. Dari Salman 2» dia berkata, Rasululah &: bersabda: “Tidaklah 
seorang laki-laki mandi pada hari Jum'a at lalu bersuci semak- 
simal mungkin, memakai wewangian miliknya atau minyak 
wangi keluarganya, lalu keluar rumah menuju masjid, ia tidak 
memisahkan dua orang pada tempat duduknya, lalu dia shalat 
sunnah yang dianjurkan baginya dan diam mendengarkan 
khutbah Imam, kecuali dia akan diampuni dosa-dosa kecilnya 
yang ada antara Jum'atnya itu dan Jum'at yang lainnya.”! (HR. 
Bukhari) 


0-5 


BAN Oh IN AN IE BAN Ip IA 3 
A5 2 HA TAAT JAGA AP EN Ia 
GE Tel 3 ab Ia 3 3 Petang ati AN 
HA ag an ya ALS Ra 
Se ng 


LE Gina us (4 Si Dores SI Haii cela 


1159. Dari Abu Hurairah 2», bahwa Rasulullah &: bersabda: "Barang- 


481 HR. Bukhari (883). 


321 


siapa mandi pada hari Jum'at sebagaimana mandi janabah, lalu 
berangkat menuju masjid pada kesempatan (saat) pertama, 
maka dia seolah berkurban seekor unta. Dan barangsiapa datang 
pada kesempatan (saat) kedua maka dia seolah berkurban seekor 
sapi. Dan barangiapa datang pada kesempatan (saat) ketiga 
maka dia seolah berkurban seekor kambing yang bertanduk. 
Dan barangiapa datang pada kesempatan (saat) keempat maka 
dia seolah berkurban seekor ayam. Dan barangsiapa datang 
pada kesempatan (saat) kelima maka dia seolah berkurban 
sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar (untuk memberi 
khuthbah), maka para malaikat hadir mendengarkan dzikir 
(khuthbah tersebut).”42 (HR. Muttafag 'alaih) 


Sabdanya xu4I Jas yaitu mandi seperti mandi junub. 


Na Gr s0. 


na, IE TEA G3 BEN Or Il 


Kr 


HL (Gel Sena Hati TA 


1160. Dari Abu Hurairah »s bahwasanya Rasulullah &: Mn: 
hari Jum'at, lalu beliau bersabda: “Pada hari Jum'at ada waktu 
yang mana tidak ada seorang muslim pun yang berdiri melak- 
sanakan shalat pada saat itu, memohon sesuatu kepada Allah, 
melainkan Allah pasti memberinya. Beliau mengisyaratkan 
dengan tangannya dan menunjukkan sedikitnya saat itu."' (HR. 
Muttafag '“alaih) 


AN 


Aap IE am GAN Alai PA Lal j6 
HA oli PNY ISA DN al 3 
An an AA Il ban Oi Kn Sl DG 

» dan alay (NASI Ai Ol HAN AI SI IU 


482 HR. Bukhari (881), Muslim (850), Abu Daud (351), Tirmidzi (499) dan Nasa'i (3/97-99). 
483 HR. Bukhari (935), Muslim (852), Nasa'i (3/114-116) dan Ibnu Majah (1137). 





328 


Riyadhug/Shalain 2 


1161. Dari Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari aw» ia berkata, 
Abdullah bin Umar «8 bertanya padaku, “Apakah kamu pernah 
mendengar ayahmu meriwayatkan hadits dari Rasulullah # 
perihal satu waktu (yang mustajab) pada hari Jum'at?” Abu 
Burdah berkata, Saya menjawab, “Ya, aku mendengarnya 
berkata: Aku mendengar Rasulullah &£ bersabda: “Waktunya 
ialah antara imam duduk (di mimbar) hingga selesai shalat 
Jum'at.” (HR. Muslim) 








- 


40. 5 NG NA Tau Bea an. og. og 0. 
IL 8 “Tg e Pa og. be Bantan OA 
SAS Op ah IN Ga GE NAS € KAAAI A3 ASI 


5 TEA 

2 abah SIS pl 3 (Ge Layan 

1162. Dari Aus bin Aus »» dia berkata, Rasulullah &# bersabda: “Se- 

sungguhnya di antara hari-harimu yang paling utama adalah 

hari Jum'at, maka perbanyaklah shalawat kepadaku -karena- 

shalawat kalian akan disampaikan kepadaku.”#5 (HR. Abu 
Daud dengan sanad shahih) 


JA K3 IyAS Kis SAM AL Aan DGN 
Fals AL pul 
BAB 211 


Anjuran Sujud Syukur Ketika Memperoleh 
Nikmat Besar Atau Selamat dari Musibah Besar 
AA Ia BE II In GUA JB Go Gl YA 
5 3 ore 5 — G2 EA ape 0 0 1 5, Pe PEN - 
AI AS aah G3 3 Jp A33 Ia Las US LIS « Kal lap 


484 HR. Muslim (853) dan Abu Daud (1049). 
485 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1047), Nasa'i (3/91-92), Ibnu Majah (1626) dan 
Ibnu Hibban (907). 


329 





BA SA SNP Sab IR na PA 
GA bet Ju BEA ant 3 
nun 


P3 
Oa Gu 


AN sesi SS ats AA 5 Kana « HS 3 
KE 17 In Oa 


1163. Dari Sa'id bin Abi Waggash »», ia berkata, “Kami keluar besama 
Rasulullah #&: dari Mekkah hendak menuju Madinah. Kemudian 
tatkala kami telah mendekati 'Azwara', beliau turun kemudian 
mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah sesaat, 
kemudian beliau bersujud. Beliau lama berada dalam keadaan 
demikian kemudian bangkit dan mengangkat kedua tangannya, 
dan berdoa kepada Allah sesaat, kemudian beliau bersujud. 
Beliau lama berada dalam keadaan demikian kemudian bangkit 
dan mengangkat kedua tangannya, dan berdoa kepada Allah 
sesaat, kemudian beliau bersujud. Hal tersebut dilakukan 
sebanyak tiga kali. Beliau berkata: “Aku memohon kepada 
Rabbku dan memintakan syafa'at untuk umatku. Kemudian 
Allah memberiku sepertiga umatku, lalu aku bersujud sebagai 
rasa syukur kepada Rabbku. Kemudian aku mengangkat 
kepalaku dan memohonkan untuk umatku. Kemudian Allah 
memberiku sepertiga umatku, lalu aku bersujud sebagai rasa 
syukur kepada Rabbku. Kemudian aku mengangkat kepalaku 
dan memohonkan untuk umatku. Kemudian Allah memberiku 
sepertiga yang lainnya, lalu aku bersujud untuk Rabbku.”#$ 
(HR. Abu Daud) 


JUN P3 Jas LG NY 


486 Hadits dhaif dirwayatkan oleh Abu Daud (2775), dan didhaifkan oleh Albani dalam Dhaif 
Sunan Abu Daud. 


330 


Badi Aa 2 


BAB 212 
Keutamaan Oiyamul Lail 


Allah t- berfirman: 
TU On Ao AE Ala aAA NAU Ss 
I V4 el al 
Dan pada sebahagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai suatu 
ibadah tambahan bagimu! Mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat 
kamu ke tempat yang terpuji. (OS. Al-Isra” (157: 79). 
&YI LAN 200ml Pa 55 He PALA 
Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. (OS. As-Sajdah (321: 
16). 
55 Pj 2 2 - aa 
MEN RSI TO AAS La JAMI Ga VE LyilS 


Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. (OS. Adz- 
Dzariat (511: 17) 


25 AA Gap GS aa Pa 
DB ga S3 IU ss du Sae Dn 


Haa (ISS es S1 SE) 2d KST U3 S3 Ia FA Ve 


- 


Lala 


- 
- 


arak BE GEA AI 


1164. Dari Aisyah w dia berkata: Nabi 2: melaksanakan shalat malam 
hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Saya (Aisyah) berkata 
kepada beliau: “Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini 
padahal Allah telah mengampuni dosa anda yang telah berlalu 


Yu 
Yu 
3 


dan yang akan datang?” Beliau bersabda: “Apakah aku tidak 
suka jika menjadi hamba yang bersyukur?” 


1165. Hadits yang semakna diriwayatkan melalui jalur Mughirah bin 
Syu'bah. 

Aa ka ee an RA Me TN Man saat RAI 

OS YU) JUS AB AB 7 8 Gal Ol mp na 

SEN BY al Jan (OS 

1166. Dari Ali bin Abi Thalib », bahwasanya Nabi &: mendatanginya 


dan Fatimah pada waktu malam, lalu beliau bersabda: Mengapa 
kalian tidak shalat malam?”48 (HR. Muttafag “alaih) 


Oi 


ae 


Si aa IP ata Pu ALA 3 


JAN Ga ah SE itna JAS bk 
Gam SEN JA Sa AI S5 Ae al LE 3S “Jl JL 
Par 


- 


1167. Dari Salim bin Abdillah bin Umar bin Khattab .- , dari bapaknya 
bahwasanya Rasulullah &: bersabda: 'Sebaik-baik orang adalah 
Abdullah, jika ia melaksanakan shalat di sebagian malam.' Salim 
berkata, 'Setelah itu Abdullah bin 'Umar tidak pernah tidur di 
malam hari kecuali sebentar.“8? (HR. Muttafag 'alaih) 


) BE In JE IE 3 d AI jai 3 Ma 3 
(JAN AS 3S JAMI Ai 3G 8 06 Jia EV LEG 
1168. Dari 'Abdullah bin 'Amru bin Al-'Ash «8 dia berkata, Rasulullah 


487 HR. Bukhari (4837) dan Muslim (1819,1820). 
488 HR. Bukhari (1130), Muslim (2819), Nasa'i (3/219), dan Tirmidzi (412). 
489 HR. Bukhari (3739) dan Muslim (2479). 


332 





Pa Gram 2 











te bersabda kepadaku: “Wahai “Abdullah, janganlah kamu 
seperti fulan! Dulu dia biasa mendirikan shalat malam namun 
kemudian ia meninggalkan shalat malam.”“? (HR. Muttafag 
'alaih) 


AA AN Ie PG an SAN A5 


3 


(-— 23 PE JG Ne al & SU Ss 1 BB) IE 2 


KLS Gina 


1169. Dari Ibnu Mas'ud »» dia berkata: Disebutkan di sisi Nabi & 
seseorang yang tidur semalaman hingga pagi hari, maka beliau 
bersabda: “Dia adalah orang yang dikencingi oleh setan di 
kedua telinganya —atau beliau bersabda: di telinganya.” (HR. 
Muttafag “alaih) 


Oo. 


AE Oasis KR) IE «2 si Ol 2 SA gal 53 


NN 5 gu 
P9 an ru Ora Na 5 Pa, 0 
ie Sila Ju dn SIA au ap Bb Jab Ji Sea 
2 8s 2 0. 8... " AB an B3 
CE AS An CAS ln Ob Has CI LS Ob 


ALE Hita (SES MA ERA GA YG CN aa 


PX 


. - A Ga A3 » 

1170. Dari Abu Hurairah 2» bahwa Rasulullah &- bersabda: "Setan 
mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur 
dengan tiga tali ikatan dan setan membacakan mantra pada 
setiap ikatan, “Kamu akan melewati malam yang sangat 
panjang, maka tidurlah dengan nyenyak!” Jika dia bangun dan 
mengingat Allah, maka lepaslah satu tali ikatan. Jika kemudian 


490 HR. Bukhari (1152), Muslim (1159) dan Nasa'i (3/253). 
491 HR. Bukhari (1144), Muslim (774), Nasa'i (3/204), Ibnu Majah (1330) dan Ahmad (1/427). 


335 


dia berwudhu', maka lepaslah tali yang lainnya. Dan bila ia 
mendirikan shalat, lepaslah seluruh tali ikatan dan pada pagi 
harinya ia akan merasakan semangat dan kesegaran yang 
menenteramkan jiwa. Namun bila dia tidak melakukan seperti 
itu, maka pagi harinya jiwanya merasa tidak segar dan menjadi 
malas beraktifitas.”'? (HR. Muttafag 'alaih) 


| 


Wis MEN JB EA 
BEN AAN AG TAN JBL LS «Abal Label « PASI 
A5 JS AS SEP IA AG (DK 


2385 LX on Ul 333 


tb 


1171. Dari Abdullah bin Salam 2s», bahwasanya Nabi &: bersabda: 


"Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan, dan sha- 
latlah di malam hari ketika orang-orang tidur, maka kalian akan 
masuk surga dengan selamat.” (HR. Tirmidzi, ia berkata: 
Hadits hasan shahih) 


3 0. 


Tora 2 5 La 2g IP 2 A AAA TS ATU S0 5 £ 

A55 pkai Jus )) 235 all Jan JE JB B3 ia CA S3 
gx ia yg Pena G 8... Ha 2 PARA 

HUI Reny! AAS BNI Tuas 0 pia AI Ga 0 


. Haa ola, ( 


1172. Dari Abu Hurairah »» ia berkata, Rasulullah & bersabda: "Se- 


492 


utama-utama puasa setelah Ramadhan ialah puasa di bulan 
Muharram, dan seutama-utama shalat sesudah shalat Fardlu, 
ialah shalat malam." (HR. Muslim) 


La Setra ta Sa TE ane AN ES SAI un 3 
OA Sh JAMU) 2JE 3 LO 3 Ta A3 


Gx € £ cal oi A3 TS, 
Lah Gara (Ap ob aa II 


HR. Bukhari (1142), Muslim (776), Abu Daud (1360), Nasa'i(3/203) dan Ibnu Majah (1329). 


493 


494 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2485), Ibnu Majah (3251) dan al-Hakim (3/13), 
dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah (1097). 

HR. Muslim (1163), Abu Daud (2429), Tirmidzi (740), Nasa'i(3/207) dan Ibnu Khuzaimah 
(2176). 


334 





TA Ce Ken 2 








1173. Dari Abdullah bin Umar «3, bahwasanya Nabi &: bersabda: 
“Shalat malam itu dua raka'at salam dua raka'at salam. Jika 


kamu khawatir tiba waktu Subuh, maka witirlah satu raka'at.”” 
(HR. Muttafag “alaih) 


- 


Sa ate AA JAN Go kap GA DED 2g 


1174. Dari Abdullah bin Umar «3 dia berkata: “Nabi &: melaksanakan 
shalat malam dua rakaat salam dua rakaat salam lalu witir 
dengan satu rakaat.” (HR. Muttafag 'alaih) 


aa AA In jak BE Ii TAN NS 


MY Ba BEN Sean bp 


Soe Ik 


Goa lag EP NI LE 3 AE VI Las al aa Si 


1175. Dari Anas bin Malik as dia berkata: “Rasulullah sc biasa 
berbuka (tidak shaum sunnah) selama satu bulan Ha kami 
menduga beliau tidak pernah shaum selama waktu itu, dan 
beliau biasa shaum (dalam satu bulan) hingga kami menduga 
beliau tidak pernah berbuka sekalipun dalam bulan itu. Dan jika 
kamu hendak melihat beliau pada suatu malam dalam keadaan 
shalat maka pasti kamu akan melihatnya dan bila kamu hendak 
melihat beliau tidur pada suatu malam maka kalian akan 
melihatnya pula dalam keadaan tidur.” (HR. Bukhari) 





495 HR. Bukhari (1137) dan Muslim (749). 

496 HR. Bukhari (473), Muslim (749/157) dan Abu Daud (1226). Al-Allamah Ibnu Utsaimin - 
berkata: Peniadaan di atas menunjukkan bahwa giyamul lail dilakukan dua rakaat-dua 
rakaat, dan tidak mungkin anda shalat giyamul lail empat rakaat-empat rakaat, akan tetapi 
harus dilakukan dengan dua rakaat-dua rakaat kemudian salam. Imam Ahmad sxu ta'ala 
berkata: Kalau seandainya orang yang melaksanakan giyamul lail bangkit untuk rakaat 
ketiga karena lupa, maka dia sama seperti orang yang bangkit untuk rakaat ketiga dalam 
shalat fajar (Subuh), maka wajib baginya untuk kembali (duduk). Jika dia tidak duduk, maka 
batal shalat yang dikerjakannya, karena Nabi &: bersabda: Shalat malam (giyamul lail) dua 
rakaat salam dua rakaat salam”, yaitu dilakukan dengan dua rakaat-dua rakaat, kecuali 
ketika beliau mengecualikan witir yaitu satu rakaat. 

497 HR.Bukhari (1141) dan Muslim yang semakna dengannya (1158). 


355 


GAS SAR AA SEE AN Ia SAN AGE AI 33 Ka ISU 38 
sala Tea Meat JI aa 1 


ae 
- 
- 


Tn ea II 


» 
SG: z 


Fa SN GEN GG : YAN Aa 2 aan 


1176. Dari Aisyah ts, bahwa Rasulullah #: melaksanakan shalat 
sebelas rakaat —yakni shalat malam-. Dalam shalat tersebut 
beliau sujud seperti lamanya kalian membaca sekitar lima puluh 
ayat sebelum mengangkat kepalanya. Dan beliau mengerjakan 
shalat Sunnah dua rakaat sebelum melaksanakan shalat Subuh. 
Kemudian beliau berbaring pada tubuh sebelah kanan hingga 
datang mu'adzin (membangunkan) untuk shalat.”8 (HR. 
Bukhari) 


- 


# 
z1 
al 


LE PG AL HE J5 IE SE 
Saos 3 a “ ISL aa AS, FoAE AM Ae 
yg an 3 Wala Pi ES II IG. 


- 
& 


2 Yaa DO Sai 3 JAS Ld Ia 4 RA 
ALE Gama (3 AV OLS 


1177. Dari Aisyah es dia berkata: “Rasulullah &# mengerjakan shalat 
sunnah baik ketika Ramadhan atau di luar Ramadhan tak lebih 
dari sebelas rakaat. Beliau mengerjakan empat rakaat, kamu 
tidak usah menanyakan bagusnya kualitas dan panjangnya shalat 
beliau. Setelah itu beliau mengerjakan empat rakaat, kamu tidak 
usah menanyakan bagusnya kualitas dan panjangnya shalat 
beliau. Kemudian beliau shalat tiga rakaat.” Lalu aku (Aisyah) 
bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah anda tidur sebelum witir?” 
Beliau menjawab: “Wahai Aisyah, kedua mataku memang tidur, 


498 HR. Bukhari (994) dan Muslim (736). 


336 


Peng 2 


namun hatiku tidak.” (HR. Muttafag 'alaih) 


Ta DAA Ka «Jali Ii SSB Si 15 


- 


1178. Dari Aisyah &:, bahwasanya Nabi &: tidur di awal malam dan 


bangun di Tan kemudian melaksanakan shalat.” (HR. 
Muttafag 'alaih) 


- 


Pa P3 


SI asalg 


1179. Dari Abdullah bin Mas'ud 2 ia berkata, Suatu malam aku shalat 


bersama Nabi #, beliau terus berdiri hingga aku berkeinginan 
untuk melakukan perkara buruk.” Kami berkata, “Apa yang 
ingin engkau lakukan?” Ia berkata, “Aku berkeinginan untuk 
duduk dan meninggalkannya.” (HR. Muttafag 'alaih) 


nb og JG Bana 
TAS AA Si ai BMN Sati 
LGA Onie TAI FA BI Pen Si aa 

Ne 
IE ab 3 IE Jai JAR 3 AN AA 
ae MA Ne an es 
SSL JUS AA A3 SU Lai Igo AE SUS 


499 HR. Bukhari (1147) dan Muslim (738). 
500 HR. Bukhari (1146) dan Muslim (739). 


501 


HR. Bukhari (1135) dan Muslim (773). 


337 





( olyy a03 Iya Ly 2 ga JS (AI 5 
1180. Dari Hudzaifah » ia berkata, “Pada suatu malam, saya shalat 
(@iyamul Lail) bersama Rasulullah &, lalu beliau mulai 
membaca surat Al-Bagarah. Kemudian saya pun berkata 
(dalam hati bahwa beliau) akan ruku' pada ayat yang keseratus. 
Kemudian (seratus ayat pun) berlalu, lalu saya berkata (dalam 
hati bahwa) beliau akan shalat dengan (surat itu) dalam satu 
raka'at. Namun (surat Al-Bagarah pun) berlalu, maka saya 
berkata (dalam hati bahwa) beliau akan segera sujud. Ternyata 
beliau melanjutkan dengan mulai membaca surat An-Nisa' 
hingga selesai membacanya. Kemudian beliau melanjutkan 
ke surat Ali Imran hingga beliau selesai membacanya. Bila 
beliau membaca ayat tasbih maka beliau bertasbih, bila beliau 
membaca ayat yang memerintahkan untuk memohon maka 
beliau memohon, dan bila beliau membaca ayat ta'awwudz 
(ayat yang memerintahkan untuk memohon perlindungan) 
maka beliau memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku'. 
Dalam ruku', beliau membaca: “SUBHAANA RABBIYAL 
AZHIIM (Maha Suci Rabbku yang Maha Agung).” Dan lama 
beliau ruku' hampir sama dengan berdirinya. Kemudian beliau 
membaca: “SAMIP'ALLAHU LIMAN HAMIDAH, RABBANA 
WA LAKAL HAMDU (Maha Mendengar Allah akan orang 
yang memuji-Nya, Wahai Rabb kami bagi-Mu segala puji).” 
Kemudian beliau berdiri dan lamanya berdiri lebih kurang sama 
dengan lamanya ruku'. Sesudah itu beliau sujud, dan dalam 
sujud beliau membaca: “SUBHAANA RABBIYAL ALAA (Maha 
Suci Rabbku Yang Maha Tinggi).” Lama beliau sujud hampir 
sama dengan lamanya berdiri.””? (HR. Muslim) 


ra SA NON 3: SI 51 is Hi aa Pn Hana 

D JET Ea E OI JL JB mn HE 333 
: : ban NE IS 

Pn. La Ke 5 a58 

Na HIU SG. ema ala (all Ipa 


1181. Dari Jabir a», dia berkata: Rasulullah &- ditanya: “Shalat 
manakah yang paling utama ? Beliau menjawab: “Yang lama 


502 HR. Muslim (772), Abu Daud (874) dan Nasa'i (2/176). 


338 


PP Ge ata 2 








berdirinya." s,zasi artinya adalah berdiri. 


-- 


2. 0 


Y du BE MI da ol: BAB ia MAA 
Ka "3 AN 3 ta GEA AYU UP At) 5 NI 22 
Ta 3 Sina pa 


55 es Ta Ta eta rat 235 Jaa £ Han “3 38 
SE Sia ( 


na 


1182. Dari 'Abdullah bin 'Amru bin Al-'Ash »»'anhuma bahwasanya 


Rasulullah 4: pernah berkata kepadanya: “Shalat yang paling 
Allah cintai adalah shalatnya Nabi Daud Alaihis salam dan 
shaum (puasa) yang paling Allah cintai adalah shaumnya Nabi 
Daud alaihis salam. Nabi Daud Alaihis salam tidur hingga 
pertengahan malam lalu shalat pada sepertiganya kemudian 
tidur kembali pada seperenam akhir malamnya. Dan Nabi 
Daud Alaihis salam shaum sehari dan berbuka sehari.” (HR. 
Muttafag “alaih) 


J3 ID Hera 3 BA an Oa AA 3 
Ll A ep Apa Abe Ml ds ata Ia asia Y Ye 
Lekala (an ag #Uasi Y SG 


1183. Dari Jabir »» ia berkata, “Saya mendengar Nabi #: bersabda: 


“Sesungguhnya di waktu malam terdapat suatu saat, tidaklah 
seorang muslim mendapati saat itu, lalu ia memohon kebaikan 
kepada Allah »: baik kebaikan dunia maupun akhirat, kecuali 
Allah memperkenankannya. Demikian itu terjadi pada setiap 
malam.” (HR. Muslim) 


0. 


JI Sa SA ED JB B3 Sal Si: 2 GA 3 


HR. Muslim (756). 


503 
504 


505 


HR. Bukhari (1131), Muslim (1159), Abu Daud (2448), Nasa'i (3/214), Tirmidzi (770) dan 
Ibnu Majah (1770). 
HR. Muslim (757). 


339 


| lay (oi as Sh AAN mai 


1184. Dari Abu Hurairah 2» bahwasanya Nabi & bersabda: "Apabila 
salah seorang dari kalian bangun hendak menunaikan shalat 
malam, hendaklah ia memulai shalatnya dengan dua raka'at 
ringan."56 (HR. Muslim) 


Jae Bas an 3 6 KIE A3 AN gan Ke 3 
»bemaolay pia HS » 2 3 
1185. Dari Aisyah « ia berkata, "Bila Rasulullah #: bangun hendak 


menunaikan shalat malam, biasanya beliau memulainya dengan 
dua raka'at ringan." (HR. Muslim) 


ya DAA Peni 5) 2 Ap A35 OS AE Ta “2 Lgi, 
Ti S3 BAN Ga ls ny 


1186. Dari Aisyah ws dia berkata: “Apabila Rasulullah 4: ketinggalan 
shalat Haa karena sakit atau lainnya, maka beliau 
melaksanakan shalat pada siangnya sebanyak dua belas rakaat.” 
(HR. Muslim) 


SA BE Jaa JB JG « B3 MEN 5 68 33 


EN AS AB 2 atau 

“RA p3 3 

dal (JAM 5 ta LS as 

1187. Dari Umar bin Khattab 2» ia berkata, Rasulullah &: bersabda: 


"Siapa yang ketiduran dari hizib (bacaan Al-Our'an) atau sesuatu 
daripadanya, lantas ia membacanya di antara waktu shalat Subuh 


506 HR. Muslim (768) dan Abu Daud (1323). 
507 HR. Muslim (767). 
508 HR. Muslim (746). 


340 


1188. 


1189. 


RiyadhugShalihin 2 


dan shalat Zhuhur, maka akan dicatat baginya sebagaimana ia 
membacanya ketika malam hari.” (HR. Muslim) 








52 s PAN Oa oa ta GA Lisan 
FE S5 AMI SEE dl IpA5 JB AJE ma Ia Cl 333 
SA 3 Ba ob SA RT ls JAM Sa 
Eni Ob 5 Saba LL JA Ga ES KAN AI 

an slh 5915 Sal a33 (ALI un 
Dari Abu Hurairah 2 dia berkata, Rasulullah &: bersabda: "Allah 
akan merahmati seseorang yang bangun malam kemudian shalat 
lalu membangunkan isterinya, apabila isterinya menolak, dia 
akan memercikkan air ke mukanya. Dan Allah akan merahmati 
seorang isteri yang bangun malam lalu shalat, kemudian dia 
membangunkan suaminya, apabila suaminya enggan, maka 


isterinya akan memercikkan air ke muka suaminya.”s!9 (HR. 
Abu Daud dengan sanad shahih) 


- 


3 ea aa aan ka Ca San ci Ja PP £ 0, A0, 
SESI BI 3) UI J5 JE VE ED aan 3 


AN 


s A5 aga ag ne #0 Fu 
SSI LES € Las AAS Cl jl — LllAS JUN Se AI 
SL 00K Aoa 


H2 sh 335 P3 (SESI 


Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id «8 keduanya berkata, 
Rasulullah & bersabda: "Apabila seseorang membangunkan 
isterinya di malam hari, kemudian keduanya mengerjakan 
shalat, atau keduanya shalat dua raka'at, maka keduanya akan 
dicatat sebagai orang-orang yang selalu berdzikir.” (HR. 
Abu Daud dengan sanad shahih) 





509 HR. Muslim (747). 

510 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1308), Nasa'i (3/205), Ibnu Majah (1336), Ibnu 
Khuzaimah (2/183), Ibnu Hibban (2558) dan Al-Hakim (1/309), dan dishahihkan oleh Albani 
dalam Shahih Sunan Abu Daud. 

5 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1309), Ibnu Majah (1335), Ibnu Hibban (2560) 
dan al-Hakim (1/316), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


3#1 





SN Ya BR SA MEN gas KA 33 


Ng an BAN AK Ba IA 


Pura naa 


LE Gama (Gis IG jakalg La IM ur 


1190. Dari Aisyah s, bahwa Nabi &: bersabda: “Jika salah seorang 


dari kalian mengantuk di dalam shalatnya, maka hendaklah ia 
tidur hingga rasa kantuknya hilang. Karena jika salah seorang 
dari kalian shalat dalam keadaan mengantuk, mungkin saja 
ia memohon ampunan, namun ternyata justru mencaci-maki 
dirinya sendiri.””? (HR. Muttafag “alaih) 


- PES AAN de bag & 5 san ia Ma KA 
Ia SAE G6 Ia) Ea Jaan SE JL  ma TA A3 
Pa en Big Pa A5 an al Aan $ 
Pase «Sai ah db IL AS ULAMA «JI 
Huma ola (( 


1191. Dari Abu Hurairah »» dia berkata: Rasulullah &: bersabda: 


512 


513 





“Apabila salah seorang di antara kalian Naa shalat 
malam kemudian tidak mampu membaca Al-Our'an (karena 
mengantuk), sehingga tidak mengerti apa yang ia baca, maka 
hendaknya ia tidur dahulu.” (HR. Muslim) 


SAN ag SL pl Hal DG NY 


BAB 213 
Anjuran Oiyam Ramadhan Yaitu Shalat Tarawih 


0 


btelotas 83) Je Tar Ss HA Aga 


HR. Bukhari (212), Muslim (786), Abu Daud (1310), Tirmidzi (355), Nasa'i (1/100) dan Ibnu 
Majah (1370). 
HR. Muslim (787), Abu Daud (1311) dan Ibnu Majah(1372). ai artinya susah mengucap- 
kan dan mengingatnya. 


masa 2 





1192. Dari Abu Hurairah »» bahwa Rasulullah & bersabda: "Barang- 
siapa yang menunaikan shalat pada malam bulan Ramadhan 
(shalat tarawih) dengan penuh keimanan dan mengharap 
(pahala dari Allah), maka dosa-dosa kecilnya yang telah berlalu 
akan diampuni.” (HR. Muttafag 'alaih) 


Ip In DA dad BN Ia 3 JB man 13, 


- 


A2 ay 


ti an bas, busi Tg R5 sal » Utan Hanan “3 Kana 


» aa alay (3 Ia GAS UV 


1193. Dari Abu Hurairah »» ia berkata, Rasulullah #- memberikan 
motivasi untuk mengerjakan (shalat pada malam) Ramadhan 
dengan tidak mewajibkannya. Beliau bersabda: “Barangsiapa 
yang menunaikan (shalat pada malam) Ramadhan dengan 
penuh keimanan dan mengharap (pahala dari Allah), maka 
dosa-dosa kecilnya yang telah berlalu akan diampuni.” "' (HR. 
Muslim) 


WES eh Ol JAN UI pl Jaa SL YM 


BAB 214 


Keutamaan Oiyamul Lail Pada Malam 
Lailatul Oadar, dan Penjelasan Tentang 
Malam yang Paling Menjanjikan 


Allah - berfirman: 


- 
o£ 


- ARA s AO AK 3 23 0. MA kt Ag 3 
Ia SAR AI aa USG IG Lg aa ld 


p— 





514 HR. Bukhari (37,2008) dan Muslim (759). 
515 HR. Muslim (759), Aabu Daud (371), Nasa'i (4/129) dan Tirmidzi (808). 


35 


BP SAS Ir ab Si 3 2 KK If es HI 
| o- Ma DA laa AS aa 


Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Guran) pada malam 
kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam 
kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun 
malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk 
mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit 


fajar. (OS. Al-Gadr (97): 1-5). 


- 
A 1 


“AVILY salsa HS 3 US 


“Sesungguhnya Kami menurunkan Al-Our'an itu pada malam yang 


diberkahi.” (OS. Ad-Dukhan (44): 3). 
ta JAN AI K6 3) JG BA 3 B3 SA 333 
LE isa (05 Ia FAR UI j8 UAN 
1194. Dari Abu Hurairah &» dari Nabi & bersabda: “Barangsiapa yang 
shalat malam (tarawih dan witir) lailatul gadar karena iman 
kepada Allah dan mengharapkan pahala (hanya dari-Nya) maka 


akan diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah dikerjakannya.” "'$ 
(HR. Muttafag 'alaih) 


AA IS aan aa Sa 
GS SD HE Nan AN AD 5 (a S 
CI SE AA 3S Ia AN | Hb 
| Lala jasa (NI 


1195. Dari Ibnu “Umar «? bahwa ada beberapa sahabat Nabi &: yang 


516 HR. Bukhari (1901), Muslim (760), Abu Daud (1372), Tirmidzi (683), Nasa'i (4/155) dan 
Ibnu Majah (1641). Lisa! artinya hanya mengharap wajah Allah dan pahala-Nya. 


314 


MA em. 2 


menyaksikan Lailatul Gadar dalam mimpi mereka terjadi pada 
tujuh hari terakhir. Maka Rasulullah &£ berkata: “Aku memandang 
bahwa mimpi kalian tentang Lailatul Oadar bersesuaian terjadi 
pada tujuh malam terakhir, maka siapa yang mau mendekatkan 
diri kepada Allah dengan mencarinya, lakukanlah pada tujuh 
malam terakhir.” (HR. Muttafag 'alaih) 


PAN AAN 3 LE ESAI Be IE 
jp AA AN II Ui » JA ia AN 
LE Gina oa 


1196. Dari 'Aisyah &s berkata: Rasulullah #: beri'tikaf pada sepuluh 
hari terakhir dari bulan Ramadhan dan bersabda: “Carilah 
Lailatul Gadar pada sepuluh malam yang akhir dari Ramadhan.”?' 
(HR. Muttafag “alaih) 


FA Aa Ge ba s Ne AA 2 Ts Lead 
TAI J3 bls Ing OS SIB « ai PB 


Has AiK Kit «Jalu Sanga 


1197. Dari Aisyah w dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah x 
apabila memasuki sepuluh hari terakhir Ramadhan, maka 
beliau menghidupkan malam-malamnya (dengan giyamul 
lail) dan membangunkan keluarganya serta mengencangkan 
ikatan kainnya (menjauhi isterinya untuk lebih konsentrasi 
beribadah).””'? (HR. Muttafag “alaih) 


Oa 


SEBAB AE Ip SE 43 
: anal ajh AAS YUTA AN EA 33 Layu 
517 HR. Bukhari (2015) dan Muslim (1165). 


518 HR. Bukhari (2017). 
519 HR. Bukhari (2024) dan Muslim (1174). 


1198. Dari Aisyah « ia berkata, “Rasulullah & lebih giat beribadah 
pada bulan Ramadhan melebihi bulan- bulan yang lain, dan pada 
sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan Rasulullah 4 lebih giat 
beribadah melebihi hari-hari lainnya.” 


Ka 


Ma In Ge ES 
Pa bai Sai Jah Her de 
(Feb YES Sia) 13 AA 3 ( 

1199. Dari Aisyah ia berkata, “Wahai Rasulullah, apabila aku 


mengetahui malam lailatul gadr, maka apakah yang aku ucapkan 
padanya?” Beliau mengatakan: “Ucapkanlah: 


Ne aa Snap Be en YA ab 


“Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampunan, 
Engkau senang memberikan ampunan, maka ampunilah aku!” 8?! 
(HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


Selai! Ika Ill Jas SG rio 


BAB 215 
Keutamaan Siwak dan Perkara-perkara Fitrah 


2 - 
reg 


2 s1 Laknat el: 


1200. Dari Abu Hurairah », bahwa Rasulullah &: Da Bolanan 
tidak memberatkan ummatku atau manusia, niscaya aku akan 


520 HR. Muslim (1175). 
521 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3508), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Tirmidzi. 





Ne en 2 





perintahkan kepada mereka untuk bersiwak (menggosok gigi) 
pada setiap kali hendak shalat."2 (HR. Muttafag 'alaih) 


OP LEE AN Ii Mn OS JB ms IL 3 
LE Gasa AGAN, 


ASASI Jp 


1201. Dari Hudzifah 25 ia berkata, "Jika Rasulullah &: bangun untuk 


shalat malam, beliau menggosok mulutnya dengan siwak.”"2 
(HR. Muttafag “alaih) 


bag c 3 z2 In Oh ato La kd Ja aa an ena 
Ne 
Te « NE JA 5 An SEN aa DNA 
£ 3 

Pn eU 


1202. Dari Aisyah #s dia berkata: “Kami menyiapkan untuk Rasulullah 


#£ siwak dan air wudhu'nya, maka Allah membangunkannya apa 
yang Dia kehendaki untuk membangunkannya di waktu malam 
hingga beliau bersiwak, lalu berwudhu', kemudian shalat.” 
(HR. Muslim) 


- 


GAN HSE LO) dl Ip JB JG an 
“Gel aly 


1203. Dari Anas 2» dia berkata, "Rasulullah &: bersabda: "Aku telah 


522 


523 
524 
525 


terlalu sering memperingatkan kalian untuk selalu bersiwak.""2 
(HR. Bukhari) 


HR. Bukhari (877), Muslim (252), Abu Daud (46), Tirmidzi (22), Nasa'i (1/266), Ibnu Majah 
(287), Ahmad (2/245), Ibnu Hibban (1065) dan Ibnu Khuzaimah (1/73). 

HR. Bukhari (245), Muslim (255), Abu Daud (55) dan Nasa'i (1/8). 

HR.. Muslim (746/139). 
HR. Bukhari (888). 


347 


La 0 


SE See BB bt PLAT Ae na 
Ha GUS AI 3) KAS SIS JB iB Ii Ha 33 
ii | kasa Kana -— 3 ana, - 

Ha olay » MG KJ SAK J3 Il BE GI In OLS 


1204. Dari Syuraih bin Hani' dia berkata, "Saya bertanya kepada 
Aisyah «, 'Dengan tindakan apa Nabi #- memulai apabila 
masuk ke rumahnya?” Dia menjawab, “Dengan bersiwak.”25 
(HR. Muslim) 


- 


De ah nan ag ne NP Apa 2 BK -.9 bea 
H3 BEI AE LIS JB Bb GAN wd) 


2 laa Jai Lila AE Gina IS AE GAN 


1205. Dari Abu Musa al-Asy'ari « dia berkata, "Saat aku mengunjungi 
Nabi &:, ujung siwak berada di lisannya."” (HR. Muttafag 
'alaih, dengan lafal Muslim) 


Pa SERBA. TR Nan OR Anas 33 2 ang dug 
Segan MIA )) 1 0 B3 Tell Ot GAS AMI Lanh JA SE 
- Ham 0 Gia | aa Ba EA aa 
KE En AIA Gala SU 2g (M3 ra 


3 Aa 


2 


1206. Dari Aisyah «- bahwa Nabi &: bersabda: “Bersiwak member- 
sihkan mulut, dan mendatangkan ridha Allah.””28 (HR. Nasai 
dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad-sanad yang shahih) 

Imam Bukhari sk menyebutkan hadits ini dalam shahihnya 
secara mu'allag dengan lafal jazm, dia berkata: Dan Aisyah ws 
berkata. 


- o£ KP PKn Aga ha 2 s -A MAN Te 2. A3 
PA Il 4 maa Selai ) JU B3 Pil 33 B3 Iga Cal 183 
ente 8 ot, Tit 2. ap K 2 Hain PA - 
0235 BANI 5 OSN la ALAN 4 OKE Bolak Ga 





526 HR. Muslim (253), Abu Daud (51) dan Nasa'i (1/17). 

527 HR. Bukhari (244) dan Muslim (254). 

528 Hadits shahih diriwayatkan oleh Nasa'i (1/10), Ibnu Khuzaimah (1/70), Ibnu Hibban (1064), 
dan dishahihkan oleh Al-bani dalam al-irda' (65). 


348 


ne 2 








AN TER INN 


1207. Dari Au Hurairah 2», dari Nabi & beliau bersabda: “Fitrah itu 


1208. 


ada lima, atau lima dari sunnah- Sarioah fitrah, yaitu: berkhitan, 
mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu 
ketiak, dan mencukur kumis.””? (HR. Muttafag “alaih) 


Janiw3l ATtINYA dilsJ! jl yaitu mencukur rambut yang ada di 
sekitar kemaluan. 


Pad 


Ja ae) BEA Il IE Kedb GA AN a33 Kat 35 
AN HAANG € NG «AJI AE « DAN Sai Thi 
Naa laa AI ES ENI 3 as. 
Irene Ne SY Kal Wa Bl JE ( - 


»isolay. SNI ag BI Gek — lap AS yah — 


BESI « na KS yag kl 2 Je (AI 
ntu Kes sai SY: ola ( raat) 


Dari Aisyah w- dia berkata, "Rasulullah xz bersabda: "Ada 
sepuluh perkara dari fitrah: mencukur kumis, memanjangkan 
jenggot, bersiwak, memasukkan air ke dalam hidung, memotong 
kuku, menyela-nyela jari dalam wudhu', mencabut bulu ketiak, 
mencukur bulu kemaluan dan beristinja' dengan air." 

Perawi berkata: Saya lupa fitrah yang kesepuluh, mungkin 
berkumur-kumur. Waki' (salah seorang dari perawinya) berkata 
sLU yelaul artinya istinja.” 5! (HR. Muslim) «1: artinya sela-sela 





529 HR. Bukhari (5889), dan Muslim (257). 
530 HR. Muslim (261). 
531 HR..Muslim (261). 


349 





jari, dan ix! sae! artinya tidak memotong jenggot sedikit pun. 
PAP DA na ) :JE « Pad 23) of “DB (ee 33 18 


1209. Dari Ibnu Umar #8, dari Nabi &£, beliau bersabda: “Potonglah 
kumis dan biarkanlah jenggot!” (HR. Muttafag “alaih) 


La BA Up LAS 1 LX JESU SG YM 


BAB 216 


Penegasan Kewajiban Zakat, Penjelasan 
Tentang Keutamaannya dan Hal- 
hal yang Terkait Dengannya 


Allah w berfirman: 


Dar AI TING SAN 3, 
Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. (OS. Al-Bagarah (2): ai 


AAA ia 


Pe Os S3 Kat 3 


Dan firman-Nya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya 
menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 
(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan 
shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang 
lurus. (OS. Al-Bayyinah (98J: 5). 


MEN aa IG A3 Welas BLS GA Gp AS 


532 HR. Bukhari (5893) dan Muslim (259). 


350 





Ana kata 2 





Dan firman-Nya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (OS. At- 
Taubah (9): 103) 


Pr: ina GEN IE BI Joan ATB are e 
ur « Mena An aa Sis « “VI VI I (YSS Test tg 
AE Gina ( PN BS Ep AI 


1210. Dari Ibnu Umar «2, bahwasanya Rasulullah sx bersabda: “Se- 
sungguhnya Islam dibangun di atas lima perkara: Persaksian 
bahwa tiada ilah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba 
dan utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke 
Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Muttafag 
“alaih) 


JAE Ope BII AR J6 cm daa yi al 3 
ar SR Ip ha GI Be 
BE Ian JEDA ALA AT) Igo Iya 
Dadu jas GE JA SE Gn pa Aha Ja) 
JE SN 3 A5) AN Jaan JAS BI V3 
BU Ira TG JM GEIYN I8 33 2 LS Ja 
senin Aa 
HAN Jang IE 2 TARI US EA Sd, Oa 2 tan 
en 


1211. Dari Thalhah bin Ubaidullah 25 dia berkata, “Seorang laki-laki 


- 
Kg 
- 


u5 


533 HR. Bukhari (8) dan Muslim (16). 


351 


dari penduduk Nejd yang rambutnya berdiri datang kepada 
Rasulullah &:, kami mendengar gumaman suaranya, namun 
kami tidak dapat memahami sesuatu yang dia ucapkan hingga 
dia dekat dari Rasulullah #&:, ternyata dia bertanya tentang 
Islam. Maka Rasulullah &£ menjawab: “Islam adalah shalat lima 
waktu siang dan malam.' Dia bertanya lagi, Apakah saya masih 
memunyai kewajiban shalat selainnya? ' Beliau menjawab: 
“Tidak, kecuali kamu melakukan shalat sunnah.” Dan beliau 
bersabda: “Dan puasa Ramadhan.' Dia bertanya, Apakah saya 
masih memunyai kewajiban puasa selainnya?” Beliau menjawab: 
“Tidak, kecuali kamu melakukan puasa sunnah.” Rasulullah 
&£ menyebutkan kewajiban zakat kepadanya. Dia bertanya 
lagi, Apakah saya masih memunyai kewajiban harta selain 
zakat? “ Beliau menjawab: “Tidak, kecuali kamu melakukan 
sedekah sunnah'.” Perawi berkata, “Lalu laki-laki tersebut 
mengundurkan diri pamit sedangkan dia berkata, Demi Allah, 
aku tidak akan menambahkan lebih dari ini dan tidak pula 
mengurangi darinya!" Maka Rasulullah #&# bersabda: “Dia akan 
bahagia jika benar melakukan-Nya.” “# (HR. Muttafag 'alaih) 


Sy Jan bud bas ASI (2 EA S3 
AL KSB abi Ig FB UYA SI S3 JI HA) 
Ke Ea AGAN het 


- P Pt. wa Dg port an 2 “. “ SAT SE o- 22. 
: uda aU ol HALL € SU yel GA OLI ep JS 


534 HR. Bukhari (46) dan Muslim (11). Al-Khattabi berkata: s s1! adalah suara tinggi yang di- 


ucapkan secara berulang-ulang sampai tidak bisa dipahami, hal itu terjadi karena suara 
tersebut diucapkan dari kejauhan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asgalani dalam Fathul Bari 
(11132) berkata tentang sabda Nabi: 5x5 Ji ali (dia akan bahagia jika benar melakukan- 
nya), dalam riwayat Muslim berbunyi: 3x 0! ls all (demi bapaknya, dia akan bahagia jika 
benar melakukannya) atau 3x 5! 4sis isl Jas (demi bapaknya, dia akan masuk surga jika 
benar melakukannya), jika dikatakan: Bagaimana cara memadukan antara keterangan di 
atas dengan larangan bersumpah atas nama bapak? Hal itu dapat dijawab bahwa ucapan 
“Demi bapaknya...., diucapkan sebelum larangan bersumpah atas nama bapak, atau hal 
itu karena merupakan kalimat yang biasa diucapkan oleh lisan dengan tidak bermaksud 
sumpah, sebagaimana kalimat yang biasa mereka ucapkan adalah .sils , sc dan yang se- 
rupa dengannya....kemudian al-Hafidz menyebutkan beberapa pendapat, namun pendapat 
yang paling kuat adalah pendapat pertama yang mengatakan hal itu terjadi sebelum ad- 
anya larangan bersumpah atas nama bapak. 


352 








Pe ea 2 


PN Naa 


Kara Hina (AA IE AAA jai BA 


1212. Dari Ibnu Abbas #3, bahwa Rasulullah #: mengutus Mu'adz ke 
Yaman, kemudian beliau mengatakan: "Sesungguhnya engkau 
akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, maka ajaklah 
mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang patut dii- 
badahi kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah! Kemudian 
apabila mereka menaatimu untuk itu maka beritahukan kepada 
mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka melakukan 
shalat lima waktu dalam sehari semalam. Kmudian apabila 
mereka menaatimu untuk itu, maka beritahukan kepada mereka 
bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) 
pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka 
dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka.” (HR. 
Muttafag 'alaih) 





kr en 4 0 2 
SAI Jet ai Si): IE II Jaan JG IE 3 RAB 


B3 


NI ea an aah Pat Ya 5 Pevenenta 
Pa “5 PER AA 

Panin LGA Bela in akta SIS pls II SIN 3 4 

AE Gian (GI AE H3 MAN 


1213. Dari Ibnu Umar #3 dia berkata: Rasulullah &: bersabda: “Aku 
diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka ber- 
saksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali 
Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan 
Allah, menegakkan shalat, dan menunaikan zakat. Jika mereka 
melakukan yang demikian maka mereka telah memelihara 
darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan 
perhitungan mereka ada pada Allah.”?6 (HR. Muttafag 'alaih) 


2D. £ » US 3 Ss Aan ar “it Gek COLA 2 bl 
SA OS — BE UI In 3 JB 2D OA A33 


535 HR. Bukhari (1395), Muslim (19), Abu Daud (1584), Tirmidzi (652) dan Nasa'i (5/55) 
536 HR. Bukhari (25) dan Muslim ((22). 





an 2» AI Ga AS Ga JAS — B3 


5. Ie 0 


YEN VI, 5 dana Ta Sa ae 


SEA AS NN AI LS 3 
Ip SU, AAN aa 3 Ia JAN Sp AJE 
AT) Syy "! Soap UAS Vuie jykta Apit LIL IE 
ENYA GG: m0 KE JG. sa Ja pa aa te 
Ala Jam GAN ASIA JAN SA JA GA UI 


1214. Dari Abu Hurairah »- dia berkata, “Setelah Rasulullah : wafat 
dan Abu Bakar »» menjadi khalifah, maka beberapa orang 'Arab 
ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan 
zakat). Maka (ketika Abu Bakar » hendak memerangi 
mereka), Umar bin Al Khaththab »- bertanya: "Bagaimana 
anda memerangi mereka padahal Rasulullah #: telah bersabda: 
"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia a hingga mereka 
mengucapkan laa ilaaha illallah. Maka barangsiapa telah 
mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan 
hartanya kecuali dengan haknya sedangkan permtungsnnya ada 
pada Allah." Maka Abu Bakar Ash-Shidig »- berkata: "Demi 
Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memakan antara 
kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi 
Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing 
yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah #:, 
pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu." 
Umar bin Al Khaththab 2» berkata: "Demi Allah, ketegasan dia 
ini tidak lain karena Allah telah membukakan hati Abu Bakar 
Ash-Shidig »» dan aku menyadari bahwa dia memang benar." 
(HR. Muttafag 'alaih) 


9 


3 5 . - an , anak oa na 
Ah Jaa ip 15 Gal JB In Ola Sisa d 15 


537 HR. Bukhari (1399), 7284), Muslim (20). Abu Daud (1556) dan Tirmidzi (2616). 





enjemah 
RiyadhuYShalihin 2 
EP 2 Ga - Soo. nd 3 go” sa “3 
Se Na en sa Nani ea peda 


LE Hare (CI Jua BEI 


1215. Dari Abu Ayyub 25, bahwasanya ada seseorang yang berkata 
kepada Nabi #: Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku suatu 
amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga!" Beliau 
menjawab: “Sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan- 
Nya dengan sesuatu pun, dirikanlah shalat, tunaikanlah shalat, 
dan sambunglah tali silaturrahmi!” (HR. Muttafag 'alaih) 








- 
£ 0. 


dll Ian JUS B3 SAN AI laba Sian B3A ol 3 
3 2 x a Sa 


AA AN LS IG EK SiS3 Ras at la 
(OR pn) LAS IS pi DASI Ona 
2 Naa Jp LI AE AAN Y cak li SG JG 
Gita (OA JI BA TN JA Ia J5 IE En JA 


1216. Dari Abu Hurairah 2 bahwa seorang Arab badui mendatangi 
Rasulullah sz seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah 
kepadaku suatu amalan yang jika aku mengamalkannya niscaya 
aku masuk surga? ' Beliau menjawab: 'Kamu menyembah Allah, 
tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, dan berpuasa Ramadhan.' Dia 
berkata, “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku 
tidak akan menambah atas ini sedikit pun selamanya.” Ketika 
dia pamit pergi, maka Rasulullah bersabda: “Barangsiapa ingin 
melihat seorang laki-laki dari penduduk surga maka hendaklah 
dia melihat kepadanya.” (HR. Muttafag “alaih) 


538 HR. Bukhari (1396) dan Muslim (13). 
539 HR. Bukhari (1397) dan Muslim (14). 


355 


- 


GIA PI AE BS GI EU JB mb JAS 3 IE 35 
LE Yi mah ISI maa MEN AG 


1217. Dari Jarir bin Abdillah »- dia berkata: Saya membaiat Nabi 


untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan menasehati 
setiap Muslim.” (HR. Muttafag “alaih) 


AS AL ale UD Bd Jin du IE om BA ol 33 
Bad nh AN SIA SEN SN 
253 EA LA GIA BEN AA oil 


- 25 
na 


an DN Gamis Gi OS pi SA Ong Ls 
Gd KIE IE EN IE Ann 3 aa 3 AB 
MEA BEN II SY JET IN ll Jo 
AA AAA ena AAA pa is 


- 


- 


Met AG BAL, laa Mad Lks Aka Yo LIS 
Ii Ganti Gita 3 pd WA la Bj ia au 
ES SEN Tb Ga La HE al Sh 
Wa YES (AG AG Lal In ja GI 
Ne IA HA Gp SENI AR aa AN 
Kana Ae Aa AA Ga pd ak 
MAA AA IE AN ale SS BAG nh 


540 HR. 2. Bukhari (1401) dan Muslim (26). 


Yu 
AN 
NX 





padi oeferwad 2 


da G7 AAN G3 mh HE AN pom Gin SS 
dut Ek Ga UR eat 
Be » 05 3 ha 8 3 Ne? o a. n Pad 2 5 - 
La Jai Gaga Ja Ga Sa Ja Ga UNI JSI 
Sin PESA AAN Ana PU BII At Pn Ne ? 
Jd Ta « DI dal Naa eng | 233 eL, La, Ja K3 ad SA 
PP - Kapas 3 - . EA ta 9 2 g 4 20 
PE Jaa Uban Jen Sa ca AI Ll «Sa 
Ta Pe ena 
Ios atu 2 IS Mes ga 
NN PA : SEL pb HaE Yg DES UII WI 302 
AAA La 5 Yg SEL th LI He SY) 
Eps Ce Sa SN kai De Ip 
PA Je aiu y Je $ Tan Ja (aras 
Sa og ac 2 adat Net Keg KEEI RA 2VI ola Y: Age 
» ma Bai lag 0 LE Gina (15353 Jha ben 
1218. Dari Abu Hurairah :» dia berkata, Rasulullah &z bersabda: "Siapa 
yang memunyai emas dan perak, tetapi dia tidak membayar 
zakatnya, maka di hari kiamat akan dibuatkan untuknya seterika 
api yang dinyalakan di dalam neraka, lalu diseterikakan ke perut, 
dahi dan punggungnya. Setiap seterika itu dingin, maka akan 
dipanaskan kembali lalu diseterikakan pula padanya setiap hari, 
dalam sehari yang setara dengan lima puluh ribu (50.000) tahun 
di dunia - hingga perkaranya diputuskan. Setelah itu, barulah ia 


melihat jalannya keluar, adakalanya ke surga dan adakalanya ke 
neraka." 


Yy 
Kd 


Kemudian ditanyakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah, lantas 
bagaimana dengan unta?” Beliau menjawab: “Begitu pula 
unta, jika pemiliknya tidak membayarkan zakatnya. Di antara 
zakatnya adalah membayar shadagah dengan susu yang diperah 
darinya pada hari ketika ia mendatangi air untuk meminumnya. 
Maka pada hari kiamat kelak, orang itu akan ditelentangkan 
di tempat yang rata agar diinjak-injak oleh unta-unta yang 
paling besar dan gemuk-gemuk, serta anak-anaknya yang 
paling kecil. Semuanya menginjak-injak dengan kukunya serta 
menggigit dengan giginya yang tajam. Setiap yang pertama 
lewat, datang pula yang lain menginjak-injaknya. Demikianlah 
hal itu berlangsung setiap hari hingga perkaranya selesai diadili. 
Satu hari di sana sama dengan lima puluh ribu tahun di dunia. 
Setelah itu, barulah ia dapat melihat jalannya keluar, mungkin 
ke surga dan mungkin pula ke neraka.” 


Kemudian ditanyakan kembali pada beliau, “Wahai Rasulullah, 
lantas bagaimana dengan sapi dan kambing?” Beliau menjawab: 
“Ya, tidak ketinggalan pula pemilik sapi dan kambing yang tidak 
membayar zakatnya. Niscaya pada hari kiamat kelak, dia akan 
ditelentangkan di suatu tempat yang rata, supaya diinjak-injak 
oleh sapi dan kambing itu dengan kukunya yang tajam dan 
juga menanduknya dengan tanduk-tanduknya, baik kambing 
tersebut bengkok tanduknya atau tidak bertanduk ataupun 
pecah tanduknya. Bila yang pertama telah lewat, maka akan 
diikuti pula oleh yang kedua dan seterusnya, hingga perkaranya 
selesai diputuskan dalam setiap hari yang satu hari di akhirat 
sama dengan lima puluh ribu tahun di dunia. Setelah itu, ia 
baru bisa melihat jalannya keluar, apakah dia ke surga ataukah 
ke neraka.” 


Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, “Jika kuda bagaimana, 
ya Rasulullah?” beliau menjawab: “Kuda itu ada tiga macam, 
yaitu: (Pertama), yang bisa mendatangkan dosa, (kedua) sebagai 
penghalang dan (ketiga) yang bisa mendatangkan pahala. Kuda 
yang mendatangkan dosa adalah apabila orang memeliharanya 
karena riya', untuk kemegahan dan kebanggaan serta untuk 
memerangi Islam. Maka kuda bagi orang itu menjadi sumber 
dosa. (Kedua), kuda sebagai penghalang, yaitu kuda yang 


358 


piyadefteah 2 








dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah, kemudian pemiliknya 
tidak lupa akan hak Allah dengan cara memeliharanya dan 
mempergunakannya untuk berjihad, maka kuda bagi orang itu 
adalah sebagai penghalang baginya (dari siksa neraka). (Ketiga), 
kuda sebagai ladang pahala. Yaitu kuda yang dipersiapkan untuk 
berjihad di jalan Allah dan membela kepentingan umat Islam 
di ladang-ladang penggembalaan mereka. Maka apa-apa yang 
dimakan kuda itu di ladang tersebut, dituliskan bagi pemilik 
kebun kebajikan sebanyak apa yang dimakan kuda tersebut dan 
dituliskan pula kebajikan sebanyak kotoran dan air kencing yang 
dikeluarkan kuda tersebut. Bila tali kuda itu terputus, kemudian 
kuda itu lari jauh, maka dituliskan untuk pemiliknya kebajikan 
sebanyak jejak dan tahi kuda itu. Setiap kuda itu melewati 
sungai, lalu ia minum tanpa sengaja atau diberi minum oleh 
pemiliknya, maka Allah akan menuliskan kebajikan bagi 
pemiliknya sebanyak air yang diminum kudanya itu.” 

Setelah itu, ditanyakan lagi kepada beliau, “Bagaimana kalau 
keledai wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Allah tiada 
menurunkan wahyu apa-apa kepadaku mengenai keledai, selain 
ayat yang pendek tetapi mencakup yaitu, "Barangsiapa yang 
mengerjakan kebajikan sebesar zarrah (biji sawi), niscaya ia akan 
melihat (pahala)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan keburukan 
seberat zarrah, niscaya ia akan melihat pula balasannya.” (OS. Al- 
Zalzalah (99): 7-8).5"! (HR. Muttafag 'alaih) 


“ Natar esai Is olasg Slas, (re 5 LG - YV 


BAB 217 
Wajibnya Puasa Ramadhan, Keterangan 
Tentang Keutamaan Puasa dan yang 
Berhubungan Dengannya 





541 HR. Bukhari (1402), Muslim (987), Abu Daud (1658) dan Nasa'i (5/12). Sabdanya yang 
berbunyi: «!s: artinya memusuhi orang Islam. 


359 


2 2 Banua He 2 apn 
LS LS ALAN SEE LSN Tadi G1 GP JUS AI IL 


, & Ra peran ? pad ox 2 Se Fa - 2 T- 
8 HI 0 5 AE Us d3 JUS Ga Sell de 
Le2 3 


Sa ea ka 3 Be nan an Oa dah 18 2.3 
MEI Sa Ae SA JET SAI Ia SE sell Gala Oli 

5 TA: PP - - 5 SN 3 Land 
BAM TA el Ie daah yA la 3 Laga OS Snp anal 


SL WO-INY 


Pe 3 o D8 Pa Kata La A 8 ne Pa 


Allah # berfirman: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan 
atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang 
sebelum kamu agar kamu bertakwa. 


(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa 
di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (Jalu ia 
berbuka), maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang 
ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang- 
orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) 
membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. 
Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, 
maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik 
bagimu jika kamu mengetahui. 


(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan 
yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Our'an sebagai 
petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai 
petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). 
Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat 
tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada 
bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia 
berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang 
ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki 
kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. 
Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah 
kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 
kepadamu, supaya kamu bersyukur. (OS. Al-Bagarah /2): 183- 


360 


RiyadhusShalihin 2 








185). 
Adapun hadits-hadits, maka telah disebutkan di depan dalam 
bab sebelumnya. 


Nae 
0 - 


-3 2 ja nil £ SN - - - « Men £ 

IS AU SE) BE AI Op35 UE JE am G3 SG 
Pas 3 2 or 38 Sana TGT aa . Pa 
MG ga UG Bb LAN NY UI aji yaa 


£ 
- 
0 


43 


8 


Na MEN sja 0 0 Ky an aa “4 Aa aa 
SAH ala Ob Sa NY Sa NG SAN PP Pu ols Isls 

AN AS an Ta Don ag on gan 
(He 3 Salad al ka Jai SIG. LS Gil Ja AGE 
Naa ala S3 : o “ c03 Pr 


- 


dala Sad Mag CARE Sita (ah 3 cab an 
. GE 


Pa. Pe 

PT 0 o Ie Is aa N ni o. Ata aa 
Aa la Ia gag aah alas 5) Sal 33 
Tor .. Fan Pa of 

.« La pang KG 0 ga Lls 


(LA ag ma Lg ST Opal RE JS ih IA 33 


WS UG SB FAN VI JUTA JB Aka Tania II 


.. 
- PN 


- 
- 


Lan en ena KA : (Pn An den Sah 

« ae AS DOLS3 pala. lea Ga dalah api PNG 
& 5 2 aa 5 Aa - ae. 0 u3 C3 

$ CI gan Ea MUI Sie CAB A3 Bala Aj oli K0 1555, 
1219. Dari Abu Hurairah &» berkata, “Rasulullah tt bersabda: “Allah 
Ta'ala telah berfirman: “Setiap amal anak Adam adalah untuknya 
kecuali shaum, sesungguhnya shaum itu untuk Aku dan Aku 
sendiri yang akan memberi balasannya. Dan shaum itu adalah 
benteng, maka apabila suatu hari seorang dari kalian sedang 
melaksanakan shaum, janganlah dia berkata keji dan bertengkar 


361 





sambil berteriak. Jika ada orang lain yang menghinanya atau 
mengajaknya berkelahi maka hendaklah dia mengatakan Aku 
orang yang sedang shaum.” Demi Dzat yang jiwa Muhammad 
berada di tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang sedang 
shaum lebih harum di sisi Allah Ta'ala dari pada harumnya 
minyak misik. Dan orang yang shaum akan mendapatkan dua 
kegembiraan yang dia akan bergembira dengan keduanya, 
yaitu apabila berbuka dia bergembira dan apabila berjumpa 
dengan Rabnya dia bergembira disebabkan “ibadah shaumnya 
itu.”8? (HR. Muttafag 'alaih). Ini adalah lafal Bukhari.” Dalam 
riwayatnya yang lain disebutkan: Dia meninggalkan makanan, 
minuman, dan syahwatnya karena Aku, puasa itu adalah 
kepunyaan-Ku, dan Aku yang akan membalasnya, dan satu 
kebaikan akan mendapatkan sepuluh kali lipat.” 


Dalam riwayat Muslim'" disebutkan: Setiap amal perbuatan anak 
Adam akan dilipat gandakan, satu kebaikan dibalas sepuluh kali 
lipat hingga tujuh ratus kali lipat. Allah :- berfirman: Kecuali 
puasa, karena sesungguhnya ia adalah milik-Ku, dan Aku yang 
akan membalasnya, ia meninggalkan makanan dan minumannya 
karena Aku. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan: 
gembira ketika berbuka, dan gembira ketika bertemu dengan 
Rabbnya adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi 
di sisi Allah daripada bau misk.” 


P3 


bni MI Jaa SD BIA) IE BEAN 31 
GAN ya 5 23 jab MA OR AN AG GEN AG Is 


2 200, 


PA ai AG ia GPS Aga JAN 22 2S Ing AI niatan 


BALAI JA Ia DS IA SIG Ia 33 pl! Ja iya 0 


542 HR. Bukhari (1904), Muslim (1151/163), Abu Daud (2363) dan Tirmidzi (764). 

543 HR. Bukhari (1894). 

544 HR. Muslim (1151/164). Al-Allamah Ibnu Utsaimin «4 ta'ala berkata: Sabda Nabi yang ber- 
bunyi “Setiap amal anak Adam baginya kecuali shaum, sesungguhnya shaum itu adalah 
untuk-Ku”, artinya adalah bahwa shiyam merupakan amalan yang dikhususkan untuk Al- 
lah daripada amalan-amalan yang lainnya, karena secara mutlak shaum merupakan ben- 
tuk ibadah yang paling agung, dan shaum merupakan rahasia seorang hamba dengan 
Rabbnya. 








Riyadhus/Shalihin 2 
Ja GA EN Gi tate KE EGA oa 3 
ii apa Be ba aa 2 


- 


1220. Dari Abu Hurairah »» bahwa Rasulullah #: bersabda: “Barang- 
siapa yang menginfagkan dua jenis aa dari hartanya 
di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga: 
(Jalu dikatakan kepadanya): “Wahai Abdullah, inilah kebaikan 
(dari apa yang kamu amalkan). Maka barangsiapa dari kalangan 
ahlu shalat dia akan dipanggil dari pintu shalat dan barangsiapa 
dari kalangan ahlu jihad dia akan dipanggil dari pintu jihad 
dan barangsiapa dari kalangan ahlu shiyam (puasa) dia akan 
dipanggil dari pintu ar-Rayyan dan barangsiapa dari kalangan 
ahlu shadagah dia akan dipanggil dari pintu shadagah.” Abu 
Bakar Ash-Shidig » berkata: “Demi bapak dan ibuku (sebagai 
tebusan) untukmu wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, 
jika seseorang dipanggil di antara pintu-pintu yang ada, itu 
adalah sebuah kepastian. Namun apakah mungkin seseorang 
akan dipanggil dari semua pintu?” Beliau gz menjawab: “Benar, 
dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka.”” (HR. 
Muttafag 'alaih) 


UE II BO JB LN Ap MS M3 
20 AO aa 1 her 3 5 30 2 3. Eh Png 

Im ata Jean Y «Wol €93 Ogoiluell aa Jen OLI al Jl 
Png Taun ne ERP An BAN en aan SBL 
Rt JI ana Jah Y Opo $ Oyaskel Gal dua « Br 

- 2 9 5 Aa 2 aan Tu 

HE Ga (AN La JA IS HIS 13 IS 

1221. Dari Sahal bin Sa'id 2, dari Nabi &- beliau bersabda: "Dalam 
surga ada satu pintu yang disebut Na Ar-Rayyan, yang pada 


545 HR. Bukhari (1897) dan Muslim (1027). 


365 


hari kiamat tidak akan ada orang yang masuk ke surga melewati 
pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Tidak akan ada 
seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain 
mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, “Mana orang-orang 
yang berpuasa?” Maka mereka berdiri menghadap. Tidak akan 
ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain 
mereka. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka pintu itu 
ditutup dan tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati 
pintu tersebut.”5#5 (HR. Muttafag 'alaih) 


ng - Angan 2 PAN TEANON TEA & Bi ta A3 In, 0g ap 
ALS Sya Wo) 3 all Ih JB J6 BD Gal alan al 333 


s Aan An Tea In AAN at 2 ea BO 
JI 3 dea pal Sdh AMI as VI MUI Jan 3 Aga 


PRE AN Na An ni 
ate asa (Le Sania 


1222. Dari Abu Sa'id Al-Khudri 25, ia berkata, Rasulullah x& bersabda: 


"Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah (jihad 
fi sabilillah), kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api 
neraka sejauh tujuh puluh musim gugur." (HR. Muttafag 
'alaih) 


Uta OLS AS SAN DE EL ya ca BIA 33 
a TIA PON NUN Ba 
Laba Gita (A53 Ijo PAS Ul jAS Uas 


1223. Dari Abu Hurairah »», bahwasanya Rasulullah xz bersabda: 


“Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh keimanan 
dan penuh harap terhadap pahala dari-Nya, maka dosa kecilnya 
yang telah lalu akan diampuni.” (HR. Muttafag 'alaih) 


- 
| Pa 


Ea Gun dai 3 Pen ani BAG (Na Aa 2 2 AS 
Al Same « Olga) slr 5) )) JB 3 UI In 0 3 ang 


4 
- 
Lor 9 


- s SL s 30 USIA 
AI Gita (0 Jab hino 4 JEN Hgt LE « TAI 


HR. Bukhari (1896), Muslim (1152), Nasa'i (4/169), Tirmidzi (765) dan Ibnu Khuzaimah 


546 


547 
548 


(1902). 
HR. Bukhari (2840), Muslim (1153), Nasa'i(4/173) dan Tirmidzi (1623). 
HR. Bukhari (1901) dan Muslim (760). 


364 





Riyadh 2 





1224. Dari Abu Hurairah »-» bahwa Rasulullah & bersabda: “Bila 
bulan Ramadhan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu- 
pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu.”' (HR. 
Muttafag 'alaih) 


22 
Ae 


op ap) aa, Tan naga » -JE PA An So A59 


JI Ling 0 TE Gia (GE AA el la ai 

1 " BR La an Being an War Oa 3 | 
Lag SN Lagnnd KUE A5 Ob )) Tebet Tlp A3 HE 
4 
1225. Dari Abu Hurairah »» bahwasanya Rasulullah g: bersabda: 
"Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah 
dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan 
maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban 
menjadi tiga puluh!”s#0 (HR. Muttafag “alaih). Dalam riwayat 


Muslim disebutkan: “Apabila kalian terhalang oleh awan, maka 
berpuasalah tiga puluh hari.” 


AE la JESYG Hak Jaa Se DG YA 
Aa SNI pada 43 SUS aya Bo OA 


BAB 218 


Sifat Pemurah, Melakukan Kebaikan 
dan Memperbanyak Kebaikan Selama 
Bulan Ramadhan, Lebih-lebih Pada 
Sepuluh Hari Terakhir Darinya 





549 HR. Bukhari (1899) dan Muslim (1079). Sabdanya cm artinya diikat dengan rantai. Al- 
Allamah Ibnu Utsaimin sx ta'ala berkata: Setan-setan yang dibelenggu adalah setan yang 
besar permusuhannya terhadap anak Adam sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat 
lain. Maksudnya adalah gerak setan-setan itu dikekang sehingga mereka tidak bisa menye- 
bar kemana-mana sebagaimana ketika berada di lain bulan Ramadhan. 

550 HR. Bukhari (1902) dan Muslim (2307). 


HA Jaja IS Aha At gan Dp HUI 


Ana OP « Pa At NO « bea “3 Yan 3 aa 


1226. Dari Ibnu 'Abbas «3 dia berkata: “Rasulullah #: adalah manusia 
yang paling dermawan, terlebih pada bulan Ramadhan ketika 
malaikat Jibril 'Alaihis Salam menemuinya. Jibril 'Alaihis Salam 
mendatanginya setiap malam di bulan Ramadhan, saat Jibril 
Alaihis Salam membaca dan mempelajari Al-Our'an. Sungguh 
Rasulullah & ketika Jibril datang menemuinya jauh lebih 
dermawan daripada angin yang berhembus.”s"!' (HR. Muttafag 
'alaih) 


LA JAS 5 AN en SS JB WAS gan LE 3 


le Ta TAN AM ba «PITA 


1227. Dari Aisyah «, ia berkata, “Ketika Rasulullah &- memasuki 
sepuluh hari terakhir Ramadhan, maka beliau menghidupkan 
malam-malamnya (dengan giyamul lail) dan membangunkan 
keluarganya serta mengencangkan ikatan sarungnya (menjauhi 
isterinya untuk lebih konsentrasi beribadah).””? (HR. Muttafag 
“alaih) 





aa HA pin BA las 33 AN SG NA 
VI aye Miole JSGL dJisle Gelas dha3Los alupg Cp VI 


551 HR. Bukhari (1902) dan Muslim (2307). 
552 HR. Bukhari (2024) dan Muslim (1174). 


366 


PN ae La 2 





BAB 219 


Larangan Mendahului Ramadhan dengan 
Puasa Setelah Pertengahan Sya'ban, Kecuali 
bagi Orang yang Biasa Menyambung 
Dengan Puasa Sebelumnya, Atau Bertepatan 
dengan Hari Kebiasaannya Berpuasa, 
Misalnya Dia Biasa Bepuasa Senin dan 
Kamis, Lalu Bertepatan dengannya 





Be oo ES Ba Lana, 2S mn eta 2. MPA Da pa 
OA SAH GAN NY JB RE GA ye B3 HA A3 


- 


P3 


NAN NAN NN 
San (pa 


1228. Dari Abu Hurairah »- dari Nabi &- beliau bersabda: "Janganlah 
seorang dari kalian mendahului bulan Ramadhan dengan 
berpuasa satu atau dua hari, kecuali apabila seseorang sudah 
biasa melaksanakan puasa (sunnah), maka pada hari itu dia di- 
perbolehkan untuk melaksanakannya." (HR. Muttafag 'alaih) 


Ja Y)) 1 TA K3 JE JB ae SI 
itna ba ae 


Man an AAN Au LI sa ESL) 
Ma 


1229. Dari Ibnu Abbas #» dia berkata: Rasulullah &- bersabda: 
Janganlah kalian berpuasa (sehari) sebelum Ramadhan! 


553 HR. Bukhari (1914) dan Muslim (1082). 


1230. 


12315 


"Mulailah berpuasa setelah melihat hilal serta berbukalah 
(yaitu akhir bulan Ramadhan) setelah melihat hilal! Jika awan 
menutupi hilal, maka genapkanlah hitungan puasa tiga puluh 
hari!”554 (HR. Tirmidzi, ia berkata: Haditsh hasan shahih) 


aLsJi artinya awan. 
IG 5 Ta 0 3 ae r 
ja Tia GAY HA J3 Ar 23 bea A3 
AA 20 5 Ia) Ip AI ola ( ea Soe 


Dari Abu Hurairah 2, dia berkata: Rasulullah ££ bersabda: “Jika 
telah masuk pada pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah 


kalian berpuasa!”5$ (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan 
Tan 


) Ot « San, 5315 g 1 1 z3 u AS Mt 3 


Dari Abul Yagdhan Ammar bin Yasir #8 dia berkata: “Barangsiapa 
yang berpuasa pada hari syak (yang diragukan apakah tanggal 
tiga puluh Sya'ban atau awal Ramadhan) maka dia telah durhaka 
terhadap Abul Oasim (Rasulullah #:).”558 (HR. Abu Daud dan 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


4 3 


Jang Rp SU SG 21 


BAB 220 
Doa yang Dibaca Ketika Melihat Hilal 


554 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (688) dan Nasa'i (4/153), dan dishahihkan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 

555 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2337) dan Tirmidzi (738), dan dishahihkan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 

556 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2334) dan Tirmidzi (686), dan dishahihkan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


368 


nada 2 





ON has LI Sian 2 3 BE 32 


8 LA 


ss 13 « HA aa Ka Pi ON, cAL Che Alai - » JE 
AA Ners Aja D Jlas « IAI 233 (6553 A3 Ia TA 


1232. Dari Thalhah bin “Ubaidullah 22, bahwasanya Nabi #: apabila 
melihat bulan sabit beliau mengucapkan doa: 


AU SG 5 PNG LOLA LNG AL ERE dRi Ga 
m3 A5 Jika 


Ya, Allah, terbitkanlah bulan tersebut kepada kami dengan 
keamanan, iman, keselamatan, dan Islam! Rabbku dan Rabbmu 
adalah Allah, bulan petunjuk dan kebaikan.”7 (HR. Abu Daud 
dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


2 SU ALI Jubs JG NN 


BAB 221 


Keutamaan Sahur dan Mengakhirkannya 
Selama Tidak Khawatir Terbitnya Fajar 


PAN BA en) EA 35 IE JL ma AG 
1233. Dari Anas 2», ia berkata, Rasulullah & bersabda: "Makan 


sahurlah kalian, karena makan sahur itu mengandung barakah.""58 
(HR. Muttafag 'alaih) 


557 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidz (3447), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Tirmidzi. 
558 HR. Bukhari (1923), Muslim (1095), Tirmidzi (708), Nasa'i (4/141) dan Ibnu Majah (1692). 


369 





Sa - 0. 


£ Ig Pan " 4 9 PA Bg ane 2 T » 01 
SS Ea II Ia aa Ups JB B3 Sab AH 33 
TAK Pang ab Aan LL Lena MANA 
LAKLE Gita. Dl Oiamas JAS 1JB $ Lain OLS GS 13 NA 
1234. Dari Zaid bin Tsabit », ia berkata, “Kami makan sahur 
bersama Rasulullah sz, dan sesudah itu kami beranjak untuk 
menunaikan shalat.” Ada yang bertanya: “Kira-kira berapa lama 
jarak antara makan sahur dan shalat?” Ia menjawab, “Kira-kira 
selama pembacaan lima puluh ayat.” (HR. Muttafag “alaih) 
: ea 3 B : » LA AS aan 5 » -- 
Al 2315 Ju LOL As all Jha OLS JB «K3 PEN Pa 
0. 48 3 22, z ? 2 3 Si ng TA ae "3 
blg LAS 0 EL Oa YYG OLS AU Jian Jl «ny 
Fan Na EA Non Ek KE un 2 Bag 3 
AA 3 IN AI IK S3 JB (er pl os 


BE es ia 


1235. Dari Ibnu Umar «8, ia berkata, Rasulullah xz memunyai dua 
orang muadzdzin, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum yang 
buta. Maka Rasulullah «: pun bersabda: "Sesungguhnya Bilal 
itu adzan di malam hari, maka makan dan minumlah kalian 
sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.” Dan 
tidaklah jarak antara keduanya, kecuali waktu Bilal turun dan 
Ibnu Ummi Maktum naik." 580 (HR. Muttafag 'alaih) 


Te ek an Kn ana TU aan PA mena ea EL 
G3 Ika DD JB BE Al Ijah ola Gold jare 333 
| Ao - 0 - 
5 ba ola, « pama 2S 6 HUI Jai eng Cuka 
1236. Dari Amru bin Ash », bahwa Rasulullah &: bersabda: “Per- 


bedaan antara puasa kita dengan puasa Ahli Kitab adalah 
makan sahur.””'! (HR. Muslim) 


559 HR, Bukhari (575), Muslim (1097) dan Nasa'i (4/143). 
560 HR. Bukhari (617), Muslim (1092) dan Nasa'i (2/10). 
561 HR. Muslim (1069), Abu Daud (2343), Tirmidzi (709) dan Nasa'i (4/146). 


370 


12371 


Anakan 2 


6 3 0 - 
Any Algiilay 6 toko pbais Lag adl! Found Jas DL —YNY 
a Uas! 





BAB 222 


Keutamaan Segera Berbuka, dengan Apa 
Berbuka, dan Doa yang Dibaca Setelah Berbuka 


| 


HE SEN IE Ra Ijah ol ab ML oi HE 3 
o Pn 
“ae Gita (GI Iylans Go 


Dari Sahl bin Said », bahwasanya Rasulullah &: pn 
“Manusia senantiasa berada dalam kebaikan Sah mera me- 
nyegerakan berbuka.””? (HR. Muttafag 'alaih) 


GM 3 3 LL JA Gan Oi 253 JB iilas SA 33 
ea Sa Penga Eeaa, 
LA TT PG AIYG Se naa 


2 g Ma Sa aa 2 na 9 0 - 9 
» esa alay » mag AI gan) OLS MISA SEJUS — syah pal 


PA sma SW A3 


1238. Dari Abu 'Athiyah ia berkata, “Saya dan Masrug menemui Aisyah 


«. Kemudian Masrug berkata kepadanya, “Ada dua orang dari 
kalangan sahabat Muhammad #t, keduanya begitu bersemangat 
untuk mendapatkan kebaikan. Yang satu menyegerakan shalat 
Maghrib dan Ifthar (berbuka). Sedangkan yang satu lagi, meng- 


562 HR. Bukhari (1957), Muslim (1098) dan Tirmidzi (699). 


T239. 


1240. 


akhirkan shalat Maghrib dan juga Ifthar.” Lalu Aisyah bertanya, 
“Siapa yang menyegerakan shalat Maghrib dan Ifthar?” Ia 
menjawab, “Abdullah” (maksudnya Abdulllah bin Mas'ud) 
Maka Aisyah berkata, “Seperti inilah yang telah diperbuat oleh 
Rasulullah #:.”553 (HR. Muslim) 

Sabdanya: s!L x artinya tidak menyia-nyiakan kebaikan. 


- 


0. 


LAI asa KI SE BEAN Iris SE JL 20 BA 33 
MIS SAY Is RN (ba AKA HI ole 


Dari Abu Hurairah 2» dia berkata, Rasulullah &- bersabda: 
Allah '- berfirman: "Hamba-Ku yang paling Aku sukai adalah 
orang yang selalu menyegerakan berbuka." '5' (HR. Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan) 


JA Mp aman J3 JB J6 «ana AAN yi 3 


Oe 9 


Bag Ya II etpE3 ALS Ya JUN 231 4 ALA Ga JI 
3 3 2 Dg 
AE Jina (ASI 


Dari “Umar bin Al Khaththab 2 dia berkata, Rasulullah sx 
bersabda: “Jika malam telah datang dari sana dan siang telah 
berlalu dari sana serta matahari telah tenggelam, maka orang 
yang berpuasa sudah boleh berbuka.”8$ (HR. Muttafag 'alaih) 


Pa 0. 


ab Jp GA Use JG 3 Ss PU Kata 33 
ur) SEN RI Ih Jab end uli jan we 
Ji » :JE $ Ea Ma Alda JB (OS AKU Ji 
J5 JB (SB gase 35 Buser JG (CS j2 


563 HR. Bukhari (1099), Abu Daud (2354), Tirmidzi (702), dan Nasa'i (4/143). 

564 Hadits dhaif, diriwayatkan oleh Tirmidzi (700), Ahmad (2/329), dan Ibnu Hibban (3498). 
Dilemahkan oleh Al-Albani dalam Dha'if Sunan Tirmidzi. 

565 HR. Bukhari (1954), Muslim (1100), Abu Daud (2351), Tirmidzi (698). 


372 


PR Ge aya 2 








Jet yaa 25 2np) TE 3 SR 
AE Gita Gp! J3 sa AG (ALAN GhaSi ME3 Aa Ja 


Gasa Jalal 1 (onikaga elo Jo pia ( Aa » sala 
ar 


1241. Dari Abi Ibrahim 'Abdullah bin Abu Awfa « dia berkata, “Kami 
pernah bersama Rasulullah &: dalam suatu perjalanan dan beliau 
berpuasa. Ketika matahari terbenam, beliau berkata kepada 
sebagian rombongan: “Wahai fulan, bangun dan siapkanlah 
minuman buat kami!” Orang yang disuruh itu berkata: “Wahai 
Rasulullah, bagaimana jika kita menunggu hingga sore?” Beliau 
berkata: “Turunlah dan siapkan minuman buat kami!” Orang itu 
berkata lagi: “Sekarang masih siang.” Beliau kembali berkata: 
“Turunlah dan siapkan minuman buat kami!” Maka orang 
itu turun lalu menyiapkan minuman buat mereka, kemudian 
Rasulullah pun ikut minum lalu beliau bersabda: “Apabila kalian 
telah melihat malam sudah datang dari arah sana maka orang 
yang puasa sudah boleh berbuka.” Beliau menunjuk kearah 
timur.” (HR. Muttafag “alaih) 


cl artinya campurlah tepung dengan air. 

Ja ena B3 Ana GA ale 3 OLS 3 
na 99. P C0 Ps Mn 0 90 3 Dn “Oa 

Pe en 

(x ai Naat Ejas » J3 « ana 5315 Aa ol9 (« db Su 


1242. Dari Salman bin 'Amir ad-Dhabbi as-Shahabi #5, dari Nabi 2, 
beliau bersabda: “Jika seorang di antara kalian berbuka maka 
berbukalah dengan buah kurma. Jika kalian tidak mendapati 
kurma, maka berbukalah dengan air karena sesungguhnya air 





566 HR. Bukhari (1955), Muslim (1101) dan Abu Daud (2352). 


373 


itu suci.” "8? (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits 
hasan shahih) 


Je JBS IS Ih BE 5 IS SS :JE an AS 
Ke sesi ad up Ma it 3 56 ah 
a GS » Jp «daa Aa s3 ' es Ia Ha 


1243. Dari Anas bin Malik »» dia berkata, “Rasulullah & selalu ber- 
buka dengan kurma basah sebelum shalat. Jika beliau tidak 
mendapatinya, maka beliau berbuka dengan kurma kering. 
Dan jika tidak mendapatkan kurma kering, beliau berbuka de- 
ngan meneguk air beberapa tegukan.”68 (HR. Abu Daud dan 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


og 3 


All 038 Aj 219 ia bin, » Hall pad GANYY 
bagong dai 


BAB 223 
Perintah Bagi Orang yang Berpuasa Untuk 
Menjaga Lisan dan Anggota Badannya 
dari Penyimpangan-penyimpangan 
Serta Caci Makian dan Lainnya 


Ca 23 SS BI » ae 1 Ji Tema Hi Fa aga D3 


3 


5 N rar PA ee KA on aa 


AE Jana (AL 





567 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (2355), Tirmidzi (695), Ibnu Majah (1699) dan 
Ibnu Hibban (3505), dan didhaifkan oleh Albani dalam siisilah hadits dhaifnya. 
568 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2356) dan Tirmidzi (696). 





3574 


An ME I 2 





1244. Dari Abu Hurairah 2 dia berkata: Rasulullah &- bersabda: “Apa- 


bila suatu hari seorang dari kalian sedang melaksanakan shaum, 
maka janganlah dia berkata kotor dan jangan bertengkar. Jika ada 
orang lain yang menghinanya atau mengajaknya berkelahi maka 
hendaklah dia mengatakan 'Aku orang yang sedang shaum.””" 
(HR. Muttafag “alaih) 


pa dg JR sj Ip Fi Ja) BEE TAI JE JB 33 
Ea (Kp33 ab pn BE 


1245. Dari Abu Hurairah »& dia berkata, Rasulullah &- bersabda: 


“Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan keji ni berbuat 
keji, Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan 
minumnya.” (HR. Bukhari) 


pal Ia JAS DG -1nt 


BAB 224 
Seputar Masalah-masalah Shaum 


Hanan 


OI SAS Ten) TE te 5 lgi BIA slah 
Media dan Gina Ta ai Ui na di 


1246. Dari Abu Hurairah 2 dari Nabi & beliau bersabda: "Jika salah 


569. 


570 


571 


seorang dari kalian lupa lalu dia makan atau minum (ketika 
sedang berpuasa) maka hendaklah dia meneruskan puasanya 
karena hal itu berarti Allah telah memberinya makan dan 
minum."7! (HR. Muttafag '“alaih) 


HR. Bukhari (1894), Muslim (1151), Abu Daud (2363) dan Nasa'i (4/163). Sabdanya Y, 
—3x5: artinya tidak meninggikan suaranya (tidak berteriak-teriak), atau banyak mengatakan 
kata-kata kotor. 

HR. Bukhari (1903), Abu Daud (2362), Tirmidzi (707) dan Ibnu Majah (1689). Sabdanya 
235! seperti dusta, gunjingan, dan adu domba. 

HR. Bukhari (1933), Muslim (1155), Abu Daud (2398) dan Tirmidzi (721). 


STA 











PSA 3G Geli JB em In ui bl 33 
& 23 « JA 5 EN « AA “5 yh 39 ' 123 
Nu dB AN Sa sana (Less A3 AGEN 


(im 322 Las 


1247.Dari Lagith bin Shabirah » dia berkata: Saya bertanya: 


“Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang cara 
berwudhu!” Beliau menjawab, “Sempurnakanlah wudhu, 
sela-selalah di antara jari-jarimu dan bersangatlah dalam 
menghirup air ke hidung kecuali jika kamu sedang berpuasa.” 
572 (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan 
shahih) 


JAR Tiga da sn KJ A3 UN gan A3 Ie 35 


3 oc 9 3 A3 


LE Gina yatain Sani G3 4 AA Ia LI A5 


1248. Dari 'Aisyah « dia mengatakan, “Rasulullah & pernah men- 


dapatkan waktu fajar saat beliau sedang junub di rumah keluarga 
beliau, kemudian beliau mandi dan shaum.”57 (HR. Muttafag 
'alaih) 


Ia VE Femdat JI dna os pebakpanir “02 


oa tan Ta Se 


1249. Dari Aisyah dan Ummu Salamah , mereka berkata: “Di suatu 


pagi, Nabi & junub bukan karena mimpi, kemudian setelah itu 
beliau tetap berpuasa.” 5 (HR. Muttafag “alaih) 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu DAud (2366), Tirmidzi (788) dan Ahmad (4/33), dan 


572 


573 
574 


dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 
HR. Bukhari (1930), Muslim (1109) dan Abu Daud (2388). 
HR. Bukhari (1931) dan Muslim (1109/80 


376 


PER GP ana 2 
si AANG ea GA p3 Fa Jas SG - Yyo 


BAB 225 


Keutamaan Puasa Muharram, Sya'ban 
dan Bulan-bulan Haram 





Ang ala JAS) Ea J5 DE JG ma KIA Sa! 3 


- og 


Kat NS anji SAI Keira se) Ubi Sato 
"bala 


1250. Dari Abu Hurairah »5 ia berkata, Rasulullah &: bersabda: "Seu- 
tama-utama puasa setelah Ramadhan ialah puasa di bulan Mu- 
harram, dan seutama-utama shalat sesudah shalat Fardlu ialah 
shalat malam."”5 (HR. Muslim) 


AA in Aa BA s3 KIE MA 33 A5 E 


sa s8 - 


MAS LAS Aoi IS Bb OA In SI 


Pen En KA AT aa 
male Gita. NE VI Ola puan OLS Sl) 33 


1251. Dari Aisyah &s dia berkata: Rasullah &: tidak pernah berpuasa 
, sunnah melebihi puasanya pada bulan Sya'ban, karena sesung- 
guhnya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban seluruh harinya.” 
Dalam suatu riwayat disebutkan: “Adalah beliau puasa Sya'ban 
kecuali sedikit.”””8 (HR. Muttafag “alaih) 


AA aa aa Head ca SAE ana ina Ta 
SE Ip AA SA EA aa 33 


“ ja GA 3 - : Cg GO 
ASI Jang NAS — kia NE SA Ap — ESAI AG GILA 


575 HR. Muslim (1163), Abu Daud (2429), Tirmidzi (740) dan Nasa'i (3/207). 
576 HR. Bukhari (1969), Muslim (176), Abu Daud (2431), Tirmidzi (737) dan Nasa'i(4/200). 


371 





Pe 2 bi Ej la 123 » Te 3. 
Haa EA PARA pi Yati Bius 
RA 


NX 


- 


S0 3 SE ABIS Jas ur s3 Tau 
ny da sa 3 Bi, 


- 
Pn 


£ 


KA 


&- 


2 Kasi ag Ae SO al se 
S0 4 eta ea, : 5315 


1252. Dari Mujibah Al-Bahiliyah, dari ayahnya atau pamannya bahwa 
ia datang kepada Rasulullah x- kemudian pergi, kemudian 
ja datang kepada beliau setelah satu tahun, dan keadaan serta 
penampilannya telah berubah. Kemudian ia berkata, “Wahai 
Rasulullah, apakah engkau mengenalku?” Beliau berkata: “Siapa 
kamu?” Ia berkata, “Saya adalah Al-Bahili yang telah datang kepada 
engkau pada tahun pertama. Beliau berkata: “Apakah yang telah 
mengubahmu? Dahulu penampilanmu baik.” Ia berkata, “Saya 
tidak makan kecuali pada malam hari semenjak saya berpisah 
denganmu.” Kemudian Rasulullah & bersabda: “Kenapa engkau 
menyiksa dirimu?” Kemudian beliau berkata: “Berpuasalah 
pada bulan yang penuh kesabaran (Bulan Ramadhan), dan 
satu hari setiap bulan.” Saya berkata, “Tambahkan untukku, 
karena sesungguhnya saya kuat.” Beliau berkata: “Berpuasalah 
dua hari!” Saya berkata, tambahkan untukku! Beliau berkata: 
“Berpuasalah tiga hari!” Saya berkata, “Tambahkan untukku!” 
Beliau berkata: “Berpuasalah sebagian dari bulan haram (Rajab, 
Dzulga'dah, Dzulhijjah dan Muharram).” Beliau mengatakannya 
dengan memberi isyarat menggunakan ketiga jari-jarinya, beliau 
menggenggamnya kemudian membukanya.” 





577 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (2428), dan didhaifkan oleh Albani dalam Dhaif 


378 








ada gerah 2 


muali 4 adalah bulan Ramadhan. 
Hall S3 Ia JI LAI ap383 02 Jais DG NYA 


BAB 226 


Keutamaan Puasa dan Amalan Lainnya Pada 
Sepuluh Hari Pertama Bulan Dzulhijjah 


JAN ad ae Da pen JEDA 3 
UE. Aa KA MEA Kain oa Ha all 3 Na 
JI FAN IE LAI Jani SY IU 
dai (aa Ia SR ah in AI 

WI 


1253. Dari Ibnu Abbas «8, ia berkata, “Rasulullah #: bersabda: 
“Tidak ada hari, yang amal shalih di dalamnya lebih Allah 
cintai daripada sepuluh hari ini (Dzul Hijjah).” Mereka berkata, 
“Wahai Rasulullah, tidak pula berjihad di jalan Allah?” Beliau 
berkata: “Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali seorang 
laki-laki yang keluar berperang di jalan Allah dengan jiwa dan 
hartanya kemudian tidak kembali membawa sesuatu pun.” 
(HR. Bukhari) 


ian An Aa Sa Ge 05 0. 0. Ta S2 
se gmlig 2) gmaleg 15,3 pan p3a pn2 Jas UU — YYV 


BAB 227 
Keutamaan Puasa Arafah, Asyura, dan Taswa 


Sunan Abu Daud. 
578 HR. Bukhari (969), Abu Daud (2438) dan Tirmidzi (757). 


319 


0 


IS BE EU Na Jua S5 3S 
aa alay (GBI, Fariba) aa paten) 


1254. Dari Abu Gatadah 2: dia berkata: Rasulullah &: ditanya tentang 


1255. 


keutamaan puasa Arafah maka beliau menjawab: “Puasa Arafah 
dapat menghapus dosa setahun silam dan setahun yang akan 
datang.” (HR. Muslim) 


macan! sal nara Os elo 5 AT J5 Si: 3 aa 5 3 
Dari Ibnu Abbas «?, bahwasanya Rasulullah &: berpuasa pada 


hari Asyura dan memerihralikan untuk berpuasa pada hari 
itu.”580 (HR. Muttafag 'alaih) 


Pa 
» 0. 


Ans pi pln IE Jal SE  Ipi5 Smp 5 A 2 
"Ima alay (KALI CA yua 


1256. Dari Abu @atadah »», bahwasanya Rasulullah & ditanya 


tentang puasa Asyura, maka beliau menjawab: “Puasa Asyura 
dapat menghapus dosa setahun silam.”58' (HR. Muslim) 


HE H5 33) BN 3 JB JP Ml 


: Hama ola, (( UI AA 


1257. Dari Ibnu Abbas #3 dia berkata: Rasulullah #- bersabda: Sean- 


dainya aku masih hidup sampai tahun desan maka aku akan 
berpuasa tasu'a (hari kesembilan bulan Muharrm).”3 (HR. 
Muslim) 


579 HR. Muslim (1162), Abu Daud (2425), Tirmidzi (749) dan Ibnu Majah (1730). 
580 HR. Bukhari (2004), Muslim (1130) dan Abu Daud (2444). 

581 HR. Muslim (1162/197) dan Ibnu Majah (1738). 

582 HR. Muslim (1134/134). 


380 





KEL 2 


Ban ta Anal SG - YYA 


BAB 228 


Anjuran Puasa Enam Hari Bulan Syawwal 


Sa 


Bean Dai en ad 


1258. Dari Abu Ayyub 2» bahwasanya Rasulullah #&: bersabda: Barang- 
siapa berpuasa Ramadhan kemudian dilanjutkan dengan enam 
hari di bulan Syawwal, maka seakan-akan ia telah berpuasa 
setahun.” (HR. Muslim) 


LA Pasi ep Mesaaal SG - YYA 


BAB 229 
Anjuran Puasa Senin dan Kamis 


IS di AN: P3 SE AS 
Ne an Gas FE JA Lips cg San Aa SE 


1259. Dari Abu Oatadah 2. bahwa Rasulullah # ditanya tentang puasa 
Senin, maka beliau menjawab: “Itu adalah hari aku dilahirkan, 
pada hari itu pula aku diangkat menjadi Rasul, dan pada hari itu 
juga wahyu diturunkan kepadaku.”'4 (HR. Muslim) 


de Ps ) JG 2 3 po 35 55 al 353 
SAI (G3 Ui, Ira ne 





583 HR. Muslim (1164), Abu Daud (2433), Tirmidzi (759) dan Ibnu Majah (1716). 
584 HR. Muslim (1162). 











1260. 


1261. 


Kg Sia 3 $ Para — ai » 0. Ata 
Hall S3 eka Ia ag UAS LAN) 13 
Dari Abu Hurairah 2, dari Rasulullah #£ beliau bersabda: 
“Amalan-amalan manusia dilaporkan pada hari Senin dan Kamis, 
maka aku ingin amalanku dilaporkan kepada Allah ketika aku 
sedang berpuasa.”85 (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


Muslim meriwayatkan hadits serupa tanpa penyebutan kalimat 
shaum.?'$ 


-O 


UN 15 SS IE ai EN 
P2 GAS BE Jp OS AJE LES AMI an KAU IS 
AS AL HIU aa AG ENI 


Dari Aisyah ws dia berkata: Rasulullah #: selalu menjaga puasa 
Senin dan Kamis.” 


» 8 Oo 


Pe JS ya (ETD po HA HN 


BAB 230 
Anjuran Puasa Tiga Hari Setiap Bulan 


80 


AE BG rae SE Ga pa AN 3 2 YANG 
AE AB SIB AE AE Jah AE Ga, 

Pn Mean etaal SAN, 
Dan yang paling utama untuk berpuasa sala pada hari-hari 
tengah bulan, yaitu tanggal 13,14,15 bulan hijrah, ada juga yang 


mengatakan hari ke 12,13,14, namun yang benar dan masyhur 
adalah pendapat yang pertama. 


585 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (747) dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Tirmidzi. 

586 HR. Muslim (2565). 

587 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (745), Nasa'i(4/202) dan Ibnu Majah (1739), dan 
dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah (1414). 


382 


1262. 


1263. 


Bada 2 





One 


(3 aa sa Ja da “La 0 AA 3 


Ken 


. 
lo Sie RAN AS ABIS Ia 
Dari Abu Hurairah »- dia berkata: "Kekasihku (Rasulullah se) 
mewasiatkan tiga perkara padaku: berpuasa tiga hari setiap 


bulan, dua rakaat shalat dhuha, dan shalat witir sebelum tidur.” 
(HR. Muttafag 'alaih) 


Ls Lo Sesi Ka e 3 ai Ju Hi Sa 2 33 
oo... 


SIN Bag AA DAS AE JS Ia ebi NU aa Te 


$ bae ola, . se 
Dari Abu Darda' »- dia berkata, "Kekasihku xz mewasiatkan 
kepadaku untuk melakukan tiga hal, dan aku tidak akan 
meninggalkannya selama hidupku: puasa tiga hari tiap bulan, 
shalat dhuha dan tidak tidur sebelum melaksanakan shalat 
witir."?89 (HR. Muslim) 


PS aah SP IA 


yi san as Je JG 3 AS ap api oi UK 33 


AE Ia (GS AI 3 AS Ia TES 


1264. Dari Abdullah bin Amru bin Ash “2 dia berkata: “Rasululah 


sc bersabda: “Puasa tiga hari (dalam sebulan) sama nilainya 

dengan puasa satu tahun.””” (HR. Muttafag “alaih) 

AI Jas DI 2 AI B3 Hae ui Hall BA 355 
Pa 3 


AN Saida. — SE SAS AS Ia fe 5 


8.9 


Pe naa LI N Aang LS 


588 HR. Bukhari (1981), Muslim (721), Abu Daud (1432), Tirmidzi (760) dan Nasa'i(3/229), peri- 
wayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab sebelumnya. 

589 HR. Muslim (722) dan Abu Daud (1433). 

590 HR. Bukhari (1979) dan Muslim (1159/187). 


Yo 
Se 
(en 


1265. Dari Mu'adzah Al-Adawiyah bahwasanya dia bertanya kepada 


Aisyah &s: “Apakah Rasulullah &£ berpuasa tiga hari setiap 
bulan?” Aisyah menjawab: “Ya.” Mw'adzah bertanya lagi: Di- 
mulai dari bulan apa beliau berpuasa?” Aisyah menjawab: 
“Beliau tidak pernah peduli dari bulan apa beliau mulai 
berpuasa.”"! (HR. Muslim) 


5 Tag Kg Kr 2 a31 aa TE “. -a | alan 
AAN Ga Sa ID BE UI IA, JB db mn 33 A3 


ea aa On nb EA DE BAN Ta Bb UU alan 
(Sha a33 (GAS Jaa pts GI pas SDN enas UNI 
Ba Po NA 


1266. Dari Abu Dzar ms dia berkata: Rasulullah #&£ bersabda: “Jika 


kamu ingin berpuasa tiga hari pada tiap bulan, maka berpuasalah 
pada tanggal ketiga belas, empat belas, dan lima belas.” (HR. 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 

2 Bae ak Ae Ten aan TR TT PA Oo Let 0 
ebi elnan Mau BE al Ira) OS dB B3 oh A2 cola nd) 


CI 0 An 


. ag gl olg, ya Pee ya 25 « YEN CN mad! 


1267. Dari Gatadah bin Milhan 2» dia berkata: Rasulullah #: meme- 


rintahkan kepada kami untuk shiyam ayyamul bidh (hari-hari 
purnama bulan), yaitu pada tanggal 13,14,dan 15.” (HR. Abu 
Daud) 


- 


& A £ MIKa 2 Ta - Tea & TE s- o -. 
Aa AI Sa Y SI 25 OS JB 3 onler rr 


8. “ pa An NP A3 
| abah Gt ala) yaaa Yg ne 


1268. Dari Ibnu Abbas «8, dia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah # 


591 
592 


593 


tidak makan (berpuasa) pada hari-hari putih (ayyamul bidh) 


HR. Muslim (1160), Abu Daud (2453) dan Tirmidzi (763). 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (761), Nasa'i (4/223), Ibnu Majah (1708) dan Ah- 
mad (5/162), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Nasa'i (2279). 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2449), Nasa'i(4/224), Ibnu Majah (1707) dan 
Ibnu Hibban (946) dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud . 


384 


PP ae 2 








baik ketika mukim maupun pada waktu safar.”4 (HR. Nasai 
dengan sanad hasan) 


ok Kp Pat all Ibas USS B3 33 Jai LG YA 
2dis xi JS Lab JI Lang 





BAB 231 
Keutamaan Memberikan Makan Kepada 
Orang yang Berpuasa, Keutamaan Orang 
yang Berpuasa yang Rumahnya Ditempati 
Makan, dan Doa Orang yang Diberi Makan 
Kepada Orang yang Memberinya 


- 


B3 SAN SEE AD gi B5 EN UE yi ah 3 
(aa A5 HE yi Al Ju SS La 





(bo aer Sus) J3 « Nanya ol9 


1269. Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani »» dia berkata, Rasulullah 
tt bersabda: “Barangsiapa yang memberi makan orang yang 
berpuasa, maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang 
yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa 
sedikit pun.”'?5 (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


ga 0. 


Kls YSS E AI Saga 3 LAN HK 1. e 
| Jend tas Ji SIB (IS) JS lab al 


594 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Nasa'i (4/198), dan didhaifkan oleh Albani dalam Dhaif Su- 
nan Nasai (2344). 

595 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (807), Ibnu Majah (1746), Ahmad (4/114), Nasa'i 
dalam al-Kubra (3330) dan Ibnu Hibban (3420), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Tirmidzi. 


385 


8 2 LD. 9 PAN Anna na 3 NA 5 G anna 
ai Saha JS SI AO eka lai pall 0) 35 all 


GA 


aa Ejas » J6 « Sae ola, ( ja aza » JJ Lasng « 
A 


1270. Dari Ummu 'Umarah Al-Anshariyah s-., bahwa Nabi & mene- 
muinya, lalu dia menghidangkan makanan kepada beliau. Lantas 
Nabi menyuruh: "Makanlah!" Ummu 'Umarah menjawab, "Saya 
sedang berpuasa." Maka Rasulullah &: bersabda: "Malaikat akan 
mendoakan orang yang berpuasa apabila makanannya dimakan 
oleh orang lain hingga mereka selesai."”? Atau beliau bersabda, 
. Sehingga mereka kenyang.” (HR. Tirmidzi, ia berkata: 

Hadits hasan) 


37 
0. 


naa 35 SE oi Ahn IE SANA: PG A5 


Ji ras - “asi » 3 Sal JE 5 2: beb 
Mah 5315 z1 alas (( ISI ar Sa « Kan Lara 


1271. Dari Anas »», bahwa Nabi &: datang kepada Sa'd bin “Ubadah 
ap, lalu Sa'd menyuguhkan roti dan minyak samin. Nabi &- 
kemudian memakannya, setelah itu beliau bersabda: “Telah 
berbuka di rumahmu orang-orang yang berpuasa, dan telah 
makan makananmu orang-orang yang baik, dan para malaikat 
mendoakan kalian.””” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


596 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (875), dan didhaifkan oleh Albani dalam Dhaif Su- 
nan Tirmidzi. 

597 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (3854), dan dishahihkan oleh Albani dalam Sha- 
hih Sunan Abu Daud. 


BEI J3 SG Ty 


BAB 232 
Keutamaan Ptikaf 


o 5 201 ira s 25 sa 2 Ten TG sa tiga Si 0 - 

Aa AAN LAI HSE BE II J5 OS JL BAL UN US 

TA . - 25 

1272. Dari 'Abdullah bin 'Umar «5 dia berkata: " Rasulullah &- 


beri'tikaf pada sepuluh hari akhir bulan Ramadhan.” (HR. 
Muttafag '“alaih) 


SAN GA ASI SS BE SI Ol WS IN neh LAS GS 


Long Ia AA S3 AMI 2633 Cola ia 


: va Ka ta 
1273. Dari Aisyah we, bahwa Nabi # beri'tikaf pada sepuluh hari akhir 


bulan Ramadhan hingga wafatnya, kemudian isteri-isteri beliau 
beri'tikaf setelah wafatnya beliau.”””? (HR. Muttafag “alaih) 


598 HR. Bukhari (5025) dan Muslim (1171). 
599 HR. Bukhari (2026) dan Muslim (1172). 


368 





Bejad AOA 2 








SLAN IS Li ASI B5 SA IS Kan BA 33 


aer 


ay “Lag Sri SAE Ah aa Gg HUI OS UI « pEl ijas 


1274. Dari Abu Hurairah »- dia berkata, “Nabi s selalu beri'tikaf 
pada bulan Ramadhan selama sepuluh hari. Namun pada tahun 
wafatnya, beliau beri'tikaf selama dua puluh hari.” (HR. 
Bukhari) 


600 HR. Bukhari (2044). 


389 


AN GAN 3) LG 
BAB 233 


Wajibnya Haji dan Keutamaannya 


Allah w berfirman: 
LN SI AS IA St LI) AAA 3 II ab aa IE 


ALAV totyas SIT Gea 33 IA 


Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, 
yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. 
Barangsiapa kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 
memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (OS. Ali Imran (31: 79). 


SEDAN PD JB ES Ia 3 
sa £ &8 Sh Tn Aa EN 3 
IAI AL 0 ll Jpn Naa Op AMI VPN OT SLS aa 
ME Gita (LA ph II SG AS Ah 


1275. Dari Ibnu Umar #23, bahwasanya Rasulullah & bersabda: “Islam 


dibangun di atas lima perkara: Persaksian bahwa tidak ada ilah 
selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan shaum di bulan 


392 


Te Ketan 2 





Ramadhan.”88! (HR. Muttafag 'alaih) 
Pe B3 - -- Ta G S Dea - - ara 
SAI Up) SIS BI Juan Klas JL «3 GA d 15 


3 Jane me si JAS IE SARI SI SE ya 
An yee da Mn na 


- 
& 


KE Ku H3 » db PERAN Hargnunea 5 apes 
bp , HA AA AA ala 5 S3 ban 
Oa aa LE ATA Hb GE naa BA 


» hem ola, 


1276. Dari Abu Hurairah 2» ia berkata, Rasulullah #£ menyampaikan 


khutbah kepada kami seraya bersabda: “Wahai sekalian manusia, 
Allah telah mewajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah 
haji. Karena itu, tunaikanlah ibadah haji!” Kemudian seorang 
laki-laki bertanya, “Apakah setiap tahun, ya Rasulullah?” 
Beliau terdiam beberapa saat, hingga laki-laki itu mengulangi 
pertanyaannya tiga kali. Maka beliau pun bersabda: “Sekiranya 
aku menjawab, “Ya' niscaya akan menjadi kewajiban setiap tahun 
dan kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Karena itu, 
biarkanlah apa adanya masalah yang kutinggalkan untuk kalian. 
Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu mendapat 
celaka karena mereka banyak tanya dan suka mendebat para 
Nabi mereka. Karena itu, bila kuperintahkan mengerjakan 
sesuatu, laksanakanlah semampu kalian, dan apabila aku 
melarang kalian mengerjakan sesuatu, maka tinggalkanlah!”502 
(HR. Muslim) 


HR. Bukhari (8) dan Muslim (16). 
602 HR. Muslim (1337) dan Nasa'i (5/110). Al-Allamah Ibnu Utsaimin sa berkata: (Kewajiban) 


601 


haji itu sekali, barangsiapa yang menambahnya, maka hal itu menjadi sunnah baginya, hal 
ini merupakan kenikmatan dari Allah azza wa jalla,sebab Dia tidak mewajibkan haji kecuali 
hanya sekali dalam hidup, karena banyak orang yang mendapatkan kesulitan untuk bisa 
sampai ke Mekkah, hal ini juga termasuk bagian dari hikmah. 


395 


Tp 


: 3 
£ ad 
| 


SAE 2 tp 
JA (AI Jaa 3 JB IL J3 (5 
NE jan (Gea BD JG $ 


s AA en SI eban 
JG Dl ES JAS YAA 
u 


| Lag 


- 


baka 3 KAS LSN GA GA Cone 


1277. Dari Abu Hurairah &» dia berkata: Rasulullah &: ditanya ten- 
tang ajaran Islam manakah yang paling utama? Maka Rasulullah 
sz menjawab: "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya.” Lalu ditanya 
lagi: “Lalu apa?” Beliau menjawab: “Jihad fi sabilillah (berperang 
di jalan Allah).” Lalu ditanya lagi: “Kemudian apa lagi?” Jawab 
Beliau: “Haji mabrur.” “8 (HR. Muttafag “alaih) 


ml artinya orang yang menunaikan haji tidak melakukan 
kemaksiatan. 


» $ 13 B 0 on an o - ea 
Sang be PN UN an Sha J6 «133 
ME Jan ( EN 3 HE 33 

1278. Dari Abu Hurairah »-, dia berkata, Rasulullah &: bersabda: 
"Barangsiapa menunaikan ibadah haji lalu ia tidak mengucapkan 
kata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang 


dalam keadaan suci seperti pada saat dilahirkan oleh ibunya." 
(HR. Muttafag 'alaih) 


ag 


ML SBS AI S BALI Hd El On ol 2153 
ba Jan EA) G3 3 3 KAI 








603 HR. Bukhari (26), Muslim (83) dan Ibnu Hibban (4578). 

604 HR. Bukhari (1521), Muslim (1350), Nasa'i (6/114), Tirmidzi (811) dan Ibnu Majah (2889). 
Al-Allamah Ibnu Utsaimin xx ta'ala berkata: Orang yang menunaikan ibadah haji tidak 
melakukan rafats yaitu jimak dan hal-hal yang mendorong untuk melakukannya, dan tidak 
melakukan kefasikan baik berupa ucapan yang diharamkan seperti ghibah, namimah, dan 
dusta, atau perbuatan seperti melihat wanita (yang bukan mahramnya) dan lain-lain, begitu 
pula berdebat kecuali dalam mempertahankan yang hag dan menghilangkan yang bathil. 


314 





Piya 2s 2 








1279. Dari Abu Hurairah » bahwa Rasulullah &: bersabda: "Umrah 


ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa kecil antara 
keduanya dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga." 
(HR. Muttafag 'alaih) 


Ita HP J3 S3 LE 3 AN pa Lae 35 
ea Menaan Sa Jaa Set KI Jua 
“Gl ols, ( 


1280. Dari 'Aisyah « ia berkata: Saya bertanya: "Wahai Rasulullah, 


kami memandang bahwa jihad adalah sebaik-baiknya amal, 
maka apakah kami boleh berjihad?" Beliau bersabda: "Tidak, 
namun sebaik-baik jihad bagi kalian (para wanita) adalah haji 
mabrur.”5 (HR. Bukhari) 


LOL 


Kah KI GARIS S1 3 Sa UD SEE AN Isa 14155 


| heasely (HE 3g Ia AI Ga lara 


1281. Dari Aisyah «: dia berkata, Sesungguhnya Rasulullah se ber- 


sabda: “Tidak ada satu hari pun yang di hari itu Allah lebih ba- 
nyak membebaskan hamba-Nya dari api neraka daripada hari 
Arafah.”” (HR. Muslim) 


at Olah 3 3 » JB Pa AI Ji : k23 ola Me 43 


HE jane (aa AS Nara 


1282. Dari Ibnu Abbas #8, bahwasanya Nabi & bersabda: “Umrah pada 


bulan Ramadhan (pahalanya) sebanding dengan pahala melak- 
sanakan haji, atau haji bersamaku.” (HR. Muttafag 'alaih) 


605 
606 
607 
608 


HR. Bukhari (1773), Muslim (1349), Tirmidzi (932), Nasa'i(6/112) dan Ibnu Majah (2888). 
HR. Bukhari (1520) dan Ahmad (6/71-79). 

HR. Muslim (1348), Nasa'i(6/251-252) dan Ibnu Majah (3014). 

HR. Bukhari (1782) dan Muslim (1256). 4sJl Jai maksudnya sama dalam hal pahala, bukan 
dalam pelaksanaannya. 


:.- Bb AA ea RK Nan USA 
AI Books As AMI an, Ol al 15 G KEJG aat Ol tan 
4 


Y AJE PE RABI Un AE LSY La aa ES 


- 


1283. Dari 'Abdullah bin 'Abbas W3 dia berkata: Suatu ketika ada 


seorang wanita yang datang menemui beliau dan berkata: "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya kewajiban dari Allah untuk berhajji 
bagi hamba-hamba-Nya datang saat bapakku sudah tua renta 
dan dia tidak akan kuat menempuh perjalanannya. Apakah aku 
boleh menghajjikan atas namanya?" Beliau menjawab: "Boleh.” 
509 (HR. Muttafag “alaih) 


AN HA kd ia dia MI 4 Te Z 2 - 
3 ma Al Ol dls EGA Bl 333 ale on li 353 
Bh GEA JBS Jalal Yg 4 BAM Yg «GI Abal Y 


- 


| 


LAN KA 


» sa an 3 . 2 sae IA YP 
(2 SES aa IE 5 535 al (ate 


- 


1284. Dari Lagith bin Amir 2» bahwasanya dia mendatangi Nabi & 


lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah tua 
renta, ia tidak mampu untuk melakukan haji dan umrah serta 
bersafar.” Beliau bersabda: "Berhaji dan berumrahlah untuk 
ayahmu!"'? (HR. Abu Daud dan Tirmidzi. Ia berkata: Hadits 
hasan shahih) 


& 
PN Ba 


KS SEA Ian AA AJE B3 Ai 3 SI 


MG ola» Serta gama Us AS 


1285. Dari As-Sa'ib bin Yazid &» dia berkata, "Aku diajak menunaikan 


haji bersama Rasulullah &: pada haji wada' padahal saat itu 
usiaku baru tujuh tahun."'!! (HR. Bukhari) 


HR. Bukhari (1513) dan Muslim (1334). 


609 
610 


611 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1810) dan Tirmidzi (930), dan dishahihkan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 
HR. Bukhari (1858). 


396 


me 2 








« A1) 333» PEN EK RO Ae. Oyakea Uye ea 
ola (SA Wp 3) JB 3 lgi dentas e Am 3 


1286. Dari Ibnu Abbas «2, bahwasanya Nabi &: bertemu dengan se- 
rombongan pengendara di Rauha', lalu beliau bertanya: “Rom- 
bongan siapakah kalian?” mereka menjawab, “Kami rombongan 
kaum muslimin, dan Anda siapa?” Beliau menjawab: “Aku adalah 
Rasulullah.” Tiba-tiba seorang wanita datang kepada beliau 
dengan menggendong anak kecil, kemudian ia bertanya, “Wahai 
Rasulullah, sudah sahkah haji anak ini?” Beliau menjawab: 
“Sah, dan kamu juga mendapatkan pahala.”"'2 (HR. Muslim) 


5 ane - 0 7 Bo nc 5 an - as Paten 4 EA 
ola). axkal, TS, IP Le Jaa ol MO El 


1287. Dari Anas 25, bahwa Rasulullah # berhaji mengendarai tung- 
gangannya yang membawa asa (HR. Bukhari) 


- 
- - 
o- 


Hee AP Nan an 3 AE Ea 
Au 3 ALA: san 

. WEI ola 

1288. Dari Ibnu Abbas «3 dia berkata, “Ukazh, Majanah, dan Dzul 


Majaz adalah pasar-pasar yang ada pada masa jahiliyah. Mereka 
merasa berdosa bila berjualan pada musim haji. Maka turunlah 





612 HR. Muslim (1336). 
613 HR. Bukhari (1517) 


397 





ayat, “Bukanlah suatu dosa bagimu sekalian mencari karunia 
dari Rabb kalian pada musim haji.” (OS. Al-Bagarah (2): 198). 
(HR. Bukhari) 





614 HR. Bukhari (1770). Lafal "... pada musim haji" adalah Gira'ah Ibnu Abbas yang hukumnya 
syadzah (ganjil, menyelisihi Gira'ah mutawatirah). Lafal ini adalah penafsiran pribadi Ibnu 
Abbas yang tidak tertulis dalam mushaf, sehingga tidak boleh dibaca dalam shalat, sebab 
bacaan yang sah adalah Gira'ah mutawatirah. 


398 


Mal Jaa LG — Yr 


BAB 234 
Keutamaan Jihad 


Allah # berfirman: 


Gg Bon kan ba HASAN Ba ig : An 
Se Aa AI ON Ugal ALS (SO you LAS RS G3 ia! IU 
La 0) 

Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka 


memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta 
orang-orang yang bertakwa. (OS. at-Taubah |9|: 36). 


Be ea Lag Maan an Oi aan ena Ne 
Pe ea an mna an 
A 


Dea Yi An ae an 
Iri aJI) 


Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah 
sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, 
padahal ia amat baik bagimu, dan bolehjadi (pula) kamu menyukai 
sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu: Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak Mengetahui. (OS. Al-Bagarah (2): 216). 


I00 


PE Gara 2 


P 5 AN ae Tee ena 3 Me nan B5 pera 
Lena) 1 «Ul Ia » ir, lab boat, Vt33 belas al 
Ia 








Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, 
dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. (OS. 
At-Taubah (9): 41). 


Ojak aini BA HA SE Ia Pl SI 
SG 2ya 3 Pra nat las, Sana 5,3 AT) da 
da FAR gi Aa Wa AL AI Ga sada SI 35 OA 

LN Ha IBI GA 33 SMS 


Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa 
dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka 
berperang pada jalan Allah: lalu mereka membunuh atau terbunuh. 
(Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil 
dan Al-Guran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) 
daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu 
lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (OS. At-Taubah (9): 
111). 


& Dena pea En: Gea Ga Ode GA y 
AA et Sedati W J3 ai Hala AT Jaa 
SN en ae Sell AE 
Did AN SG K3 Fika Ta 253 Labs LN Gas Je 
(41-40 seladl Tam 

Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) 


yang tidak memunyai “uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan 
Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang 


A01 





yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk 
satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala 
yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad 
atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. (yaitu) beberapa 
derajat dari pada-Nya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (OS. An-Nisa' (4J: 95-96). 


di Sis ke ai BE As Ran Jaa Sai Tan 
Sah Parag AT Ja Iolals33 al dh Ogtayi 
PM ap ang alat 
Sal 3 2 Ha Tb IS JAN 5 SA 
| Ia 2333 S3 Haha AT) aa Cs ea, aa 

AN IN Aa KAN GE- DN 


03 


Ml J3 3 EN UT. 2 sa AN 8 SN 


Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu 
perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? 
(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan berjihad di 
jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, 
jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu 
dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai: dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik 
di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) 
karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan 
kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira 
kepada orang-orang yang beriman. (OS. Ash-Shaf (61): 10-13). 


Ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak dan masyhur. Adapun 
hadit-hadits yang menerangkan tentang keutamaan jihad lebih 
banyak lagi, di antaranya: 


402 





pad onfamah 2 








- 


D8 JAN YAN gl AN ia Jl PJK 23 SA 
AT 3 ai & Hell Y dB SL 2 Tan (« Iya AG SI » 


ME Jina (Gan GEN IE EL Ja 


1289. Dari Abu Hurairah 2» dia berkata, “Rasulullah & ditanya: “Amal 
apakah yang paling utama?” Beliau menjawab: “Iman kepada 
Allah dan rasul-Nya.” Kemudian ditanya lagi: “Kemudian apa?” 
Beliau menjawab: “Jihad fii sabiilillah.” Kemudian ditanya lagi: 
“Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab: “Haji mabrur.”s' (HR. 
Muttafag “alaih) 


NAFAS Ip Ga IE AA GA 3 
Pai ata ang ALAN 8 SA 
le Gi Ht AI Ja 3 JELAS LE GA 


1290. Dari Abdullah bin Mas'ud 2» dia berkata: Saya bertanya: Wahai 
Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah?” Beliau 
bersabda: “Shalat tepat pada waktunya.” Saya bertanya lagi, 
“Kemudian apa?” Beliau menjawab: “Berbakti kepada kedua 
orang tua.” Saya bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” beliau 
menjawab: “Berjihad di jalan Allah.”8'$ (HR. Muttafag “alaih) 


JET JAN Jaan Gi 3G Tera m0 33 A3 
SME Gita (Alan yah Sala ca UU GUN) 


1291. Dari Abu Dzar »» dia berkata: Saya bertanya: “Wahai Rasulullah, 
amalan apakah yang paling utama?” Beliau menjawab: “Iman 
kepada Allah dan berjihad di jalan-Nya.”'7 (HR. Muttafag 'alaih) 





615 HR. Bukhari (26), Muslim (83), Tirmidzi (1658) dan Nasa'i(5/113). 
616 HR. Bukhari (527, 2782) dan Muslim (85). 
617 HR. Bukhari (2518) dan Muslim (84). 


403 


Pe Ja 3) SE BEN Ia ai: 2 A3 
AE Gin (Ud Wp EM Ga STS 


1292. Dari Anas 2», bahwasanya Rasulullah & bersabda: "Keluar ber- 
perang di jalan Allah di pagi hari atau di sore hari adalah lebih 
baik daripada dunia dan seisinya.""!8 (HR. Muttafag 'alaih) 


9 


TES AI 5 AJE DA Ant al 1 
Me Na YA SL IE An 
Sa Un ek 

Oa Hata (05 Ia HI 


1293. Dari Abu Sa'id Al-Khudri 2» dia berkata: “Ada seseorang yang 
datang menemui Rasulullah #: lalu bertanya: “Siapakah manusia 
yang paling utama?” Beliau bersabda: “Seorang mukmin yang 
berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya.” Orang itu 
bertanya lagi: “Kemudian siapa?” Beliau menjawab: “Seorang 
mukmin yang tinggal di antara bukit dari suatu pegunungan 
dengan menyembah (bertakwa kepada) Allah dan meninggalkan 
keburukan manusia.”!? (HR. Muttafag 'alaih) 


00 


AS) TEE II: Bh Anh Op dim R3 
TAN Ga SAS be Ah AU AN 5 PE Jan 
AN Jay KAN AS USA 5 

| G Hima (OS LE Ga PS BAR 


1294. Dari Sahl bin Sa'ad »», bahwa Rasulullah #&: bersabda: "Ribath 
(bersiap siaga di daerah perbatasan dengan musuh Islam) satu 


618 HR. Bukhari (2792) dan Muslim (1880). 
619 HR. Bukhari (2786), Muslim (1888), Abu Daud (2485), Tirmidzi (1660), Nasa'i(6/11) dan 
Al-Hakim (2/71). 


Riyadhus/Shalihin 2 


hari di jalan Allah adalah lebih baik dari dunia dan apa saja yang 
ada di atasnya, dan tempat cambuk seorang dari kalian di surga 
lebih baik daripada dunia dan apa saja yang ada di atasnya, dan 
berangkat pada awal hari (pagi) atau berangkat pada akhir hari 
(sore) untuk berperang di jalan Allah lebih baik dari dunia dan 
apa saja yang ada di atasnya."?0 (HR. Muttafag 'alaih) 








3 Pa S3 AE NN AA Pa na 
SA Sg SO Pa AA 


"ama ola, («( SEA Sal, Kah ar: GA « Tea 5s 


1295. Dari Salman 2», dia berkata: Saya mendengar Rasulullah &: ber- 


sabda: “Ribath (berjaga-jaga di perbatasan) sehari semalam lebih 
baik daripada puasa Sunah dan shalat malam sebulan penuh. Jika dia 
meninggal pada masa ribath, maka amalannya senantiasa mengalir 
sebagaimana yang pernah dia amalkan, mengalir pula rizkinya, dan 
ia terbebas dari pertanyaan malaikat kubur.”?! (HR. Muslim) 


Co. 


229 Ia 85 Tg NA z3 Aa ag . 
Ha aa JS JB 3 UI Ja Ol 2 ay US 33 
SIA Tb Jani AN Wa IE 


20 data 


Sya » J3 « Sia, 5315 BG ol3 (« As 1 2359 « ka 


(5 j5 


1296. Dari Fadhalah bin Ubaid 2», bahwasanya Rasulullah & bersabda: 


"Setiap mayit ditutup berdasarkan amalnya kecuali orang yang mati 
saat berjaga di jalan Allah, maka amalnya akan tetap berkembang 
hingga hari kiamat, dan ia akan diselamatkan dari fitnah kubur."22 
(HR. Abu Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 





620 


621 
622 


HR. Bukhari (2892), Muslim (1881), Tirmidzi (1664), Nasa'i(6/15), Ibnu Majah (2756) dan 
Ahmad (5/339). 

HR. Muslim (913) dan Tirmidzi (1665). 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2500), Tirmidzi (1621), al-Hakim (2/79), Ibnu 
Hibban (4624), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


A05 


PI) Lgi BEAN Jp Eka IE B3 Ok 353 
is JI £ NAAM 


1297. Dari Utsman »» dia berkata: “Aku Ka Rasulullah &: 
bersabda: “Ribath (berjaga-jaga di perbatasan) satu hari di 
jalan Allah lebih baik dari seribu hari di tempat lain.” (HR. 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


Jaa GAS yaa dl Ini JB nb am B3 33 
Ta Da da BP YUI, aan SP 
sa Ai tot Ii Jala SAE Sa ep 
Lag JASA IE NG Ke Aa Ta ga 
El aa Ia UN at anatut 
YP Ko MASA JS NG eka Sapdpean Joangi 
II Jana pai Ea Se LAU Ten ee Wara 
aa in da ana HN 
Ja AI Sang at e G. AA 
Song 6 Haw ola ( jae MA jet BA og da 
3x Ga 


3 


CA ( AS ») 





623 Hadits hasan diriwayatkan ioleh Tirmidzi (1667) dan Nasa'i (6/40), dan dihasankan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


406 


Ayadh Aan 2 





1298. Dari Abu Hurairah m- dia berkata, "Rasulullah #- bersabda: 
"Allah menjamin bagi orang yang berperang di jalan-Nya, tidak 
ada yang mendorongnya keluar kecuali karena ingin jihad di 
jalan-Ku, ia beriman kepada-Ku dan membenarkan para rasul- 
Ku, maka Aku menjamin akan memasukkannya ke dalam surga 
atau mengembalikannya pulang ke rumahnya dengan membawa 
kemenangan berupa pahala atau ghanimah (harta rampasan 
perang). Demi Dzat Yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, 
tidak ada seseorang pun yang terluka dalam perang fi sabilillah, 
melainkan kelak di hari kiamat ia akan datang dalam keadaan luka 
seperti semula, warnanya adalah warna darah dan baunya adalah 
bau minyak kesturi. Demi Dzat Yang jiwa Muhammad berada 
di tangan-Nya, sekiranya tidak memberatkan kaum muslimin, 
sungguh selamanya aku tidak ingin tertinggal di belakang pasukan 
jihad yang berperang menegakkan agama Allah. Namun saya tidak 
mampu untuk menanggung biaya mereka, sedangkan mereka juga 
tidak memiliki kelapangan, padahal mereka merasa kecewa bila 
tidak ikut berperang bersamaku. Demi Dzat Yang jiwa Muhammad 
berada di tangan-Nya, sesungguhnya saya ingin sekali berperang 
fi sabilillah, kemudian saya terbunuh, lalu saya berperang lagi lalu 
saya terbunuh, setelah itu saya berperang lagi dan terbunuh."4 
(HR. Muslim. Bukhari meriwayatkan sebagiannya). 


s4sJi artinya luka. 


At Jaa IK An JA UE NN Ijen JIE JB 
« Lia g 2» air « 3 2 SI gap AAS « aoi Jina Y, 


1299. Dari Abu Hurairah »- dia berkata, Rasulullah &- bersabda: 
“Tidaklah seorang terluka (karena berjuang) di Ta Allah, 
kecuali akan datang pada hari kiamat dengan keadaan lukanya 
seperti hari ia terluka, warnanya adalah warna darah dan baunya 
adalah bau kesturi.”8?5 (HR. Muttafag “alaih) 





624 HR. Bukahri (36, 3123), Muslim (1876) dan Nasa'i (6/16). 
625 HR. Bukhari (5533), Muslim (1876). Tirmidzi (1656) dan Nasa'i (6/28). 


OT 


JAS dd Ji BIA 2) VE AA 
IN Jen HA aa Hd Hu KN 
DAS 0s u ik ea) balai Min ee) 


- 


4 


FS Eat hn edus Gia 236 5315 PS Ta ee 
EN 


1300. Dari Mu'adz bin Jabal 2», dari Nabi sz, beliau bersabda: "Seorang 
muslim yang berperang di jalan Allah meskipun seukuran waktu 
perasan susu unta, maka telah wajib baginya masuk surga. 
Dan barangsiapa terluka di jalan Allah, atau terkena sebuah 
lemparan musuh maka pada hari kiamat ia akan datang dalam 
keadaan terluka, warnanya warna Za'faran (nama tumbuhan 
yang berwarna kuning keemasan) dan baunya bau kesturi." "8 
(HR. Abu Daud dan Tirmidzi. Ia berkata: Hadits hasan) 


(andr 


2 BN Jo AL Ia : Ia “JL Ke BA A3 


Pa —.9 


S3 Ja Tp IE EU UAS oa ip Ed as 


SN 


£- 9 8. 


Gn SA aa AN Ips Sit : IE AA 
II Ii KAS Ah SE IE VIBE OI 


SL 0, 


AS ga IBAN AE Gang ia S0 In Ja 


Kn ad 


SD ya HPA pe ga Tan 
MS Eat » Jp ea AG ( (GNU 215 BU 


626 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2541), Tirmidzi (1654), Nasa'i (6/25-26), Ibnu 
Majah (2792), Ibnu Hibban (4599) dan Al-Hakim (2/77) dan dishahihkan oleh Albani dalam 
Shahih Sunan Abu Daud. 8 3! artinya jarak waktu engkau mengangkat dan meletakkan 
kembali tanganmu ke puting susu kambing atau unta ketika engkau memerah susu. Ada 
yang mengatakan: Jarak antara dua perasan susu. 


408 





Pe Ge aa 2 
Pa ang (GNI 


1301. Dari Abu Hurairah 2 ia berkata, “Seorang laki-laki dari sabahat 

Rasulullah & melewati sebuah lembah yang terdapat mata air 

yang jernih hingga membuatnya kagum karena bagusnya. Ia 

lantas berkata, “Sekiranya aku tinggalkan manusia dan menetap 

di lembah ini. Tetapi sekali-kali aku tidak akan melakukannya 

hingga aku minta izin kepada Rasulullah #£.” Kemudian laki- 

laki itu menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah &:, maka 

beliau bersabda: “Jangan kamu lakukan! Sungguh, tempat 

salah seorang dari kalian di jalan Allah (jihad) lebih utama dari 

shalat selama tujuh puluh tahun di dalam rumahnya. Apakah 

kalian tidak suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian 

dan memasukkan kalian ke dalam surga? Berperanglah kalian 

di jalan Allah, barangsiapa berperang di jalan Allah meskipun 

hanya selama waktu orang memerah susu unta, maka telah 

| wajib baginya masuk surga.” (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits 
| hasan) 








3! artinya lama waktu yang ada di antara dua kali perahan susu 
hewan. 


So 


JS Jaa Ae Ja Ld Ip G3 SEE 
| Y) Ik US KE HER LABEL (5 Syaob5 V)) 
AAN ya dn yan aman JA J5 SA 0 A25 
TR AAN ea ip BE AN HL AI 


ISA 2 - s 5: 
AE BA AA le Tina (GI Jan Sa 


Ya 


dn Jaa IE Mn Aa GE Tp 33 


627 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1650), al-Hakim (2/68) dan Ahmad (2/524) dari 
« Umamah hadits yang lebih panjang darinya, dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Tirmidzi. 


409 


AMAN GA ISI | biss Ja) SES HAN Y IJE Sa 


iyaa JUS $ (gai Yg f3 AS Yg Got Doni JAS II 


AMS Hatta 
1302. Dari Abu Hurairah -» dia berkata, "Nabi &: pernah ditanya, 
"Amalan apakah yang (pahalanya) sebanding dengan jihad di 
jalan Allah?" Beliau menjawab, “Kamu tidak akan sanggup 
melakukannya.” Orang itu bertanya lagi sampai dua atau tiga 
kali. Namun beliau tetap menjawab: “Kamu tidak akan mampu 
melakukannya.” Dan pada kali yang ketiga beliau bersabda: 
“Perbandingan seorang mujahid fi sabilillah adalah seperti orang 
yang berpuasa, mendirikan shalat, dan menjalankan ayat-ayat 
Allah dan ia tidak berhenti dari puasa dan shalatnya, sehingga 
seorang Mujahid fi sabilillah Ta'ala tersebut pulang dari medan 
perjuangan.” (HR. Muttafag 'alaih, ini adalah lafal Muslim) 
Dalam riwayat Bukhari disebutkan: Bahwasanya ada seseorang 
bertanya: “Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan 
yang pahalanya sama dengan jihad?” Beliau menjawab: “Saya 
tidak mendapatkannya.” Kemudian beliau melanjutkan: “Apa- 
kah kamu sanggup jika seorang mujahid keluar berjihad se- 
dangkan kamu masuk ke dalam masjidmu lalu kamu tegakkan 
shalat tanpa henti dan kamu berpuasa tanpa berbuka?” Orang 
itu berkata: “Mana ada orang yang sanggup berbuat begitu?” 


: PLP 


Ih SB AI AE BE ENI 3 

Djan Dendi ah Ga 

ja ob BE 3 Us Sang JA pt 

an Ain dn ba BAN adat 
dab GA Ih Aa ae 


628 HR. Bukahri (2787), Muslim (1878) dan Nasa'i(6/19). 
629 HR. Bukhari (2785). 


#10 








Riyadhus/Shalihin 2 


1303. Dari Abu Hurairah 2», bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 
“Sebaik-baik kehidupan manusia adalah seorang laki-laki yang 
memegang kendali kudanya dan bergegas untuk berjuang di jalan 
Allah, setiap kali mendengar suara musuh yang menakutkan 
atau sangat mengerikan, ia melompat ke atas punggung 
kudanya untuk mengharapkan kematian. Atau seorang laki-laki 
yang berada dalam kumpulan kambing yang berada di puncak 
gunung atau berada di pedalaman lembah, ia mendirikan shalat, 
menunaikan zakat, dan beribadah kepada Rabbnya sampai 
menemui ajalnya, tidaklah ia menjadi manusia kecuali dalam 
kebaikan.”?0 (HR. Muslim) 


- 
(3 


AJI UnkET 2553 Ha KI 3 OA BE WIN 125 Ol 1153 
LT Ce Ma Long on Konga : - ... Pi 
GI ola, (« 


1304. Dari Abu Hurairah 2», bahwasanya Rasulullah & bersabda: 
"Sesungguhnya di surga itu ada seratus derajat (kedudukan) 
yang Allah menyediakannya bagi para mujahid di jalan Allah, 
jarak antara dua derajat tersebut seperti jarak antara langit dan 
bumi.”8! (HR. Muslim) 


PA), JB AU Op Ol aa DAA aan 33 
Sa ISS el ag lap PUN dl, 
IE ala WAS di 35 Gl he IU nan 
AA PR TN gas bang Sis) 
Ka DE SI IE ga Up SE ENG LN 5S 

pekan lay (AI Jan AN 


630 HR. Muslim (1889), Ibnu Majah (3977), sabdanya 4 «- artinya segala sesutu yang mena- 
kutkan dari musuh baik berupa suara atau kabar. 
631 HR. Bukhari (2790). 


417 





1305. Dari Abu Sa'id al-Khudri 2», bahwasanya Rasulullah &: ber- 
sabda: “Barangsiapa yang ridla Allah sebagai Kanya Islam 
sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabinya, maka ia 
pasti masuk surga." Abu Sa'id takjub seraya berkata, "Wahai 
Rasulullah, sudikah anda mengulanginya lagi untukku?" Beliau 
pun mengulanginya, kemudian beliau melanjutkan: "Dan ada 
satu amalan yang dengannya seorang hamba akan diangkat 
derajatnya di surga sebanyak seratus derajat, antara derajat satu 
dengan derajat yang lain seperti jarak antara langit dan bumi." 
Abu Sa'id berkata, "Amalan apakah itu wahai Rasulullah?" 
Beliau menjawab: "Jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah.” 
(HR. Muslim) 


Beam Alan SIN GA La doi KA 


- 


L33 LN 5 at Si ang ad J5 JG ha 4 Ga TAI 
Ea Ti da Ag 35 J3 AB (pi IE 


& 


AA bb la gk Jis Sea 


- 
- 


ng An Aa Ga 2 Di DN Ket BGT 
Akan lay J3 EA Las SAN JI 

1306. Dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari dia berkata: “Saya 
pernah mendengar ayahku ketika dia sedang berhadapan dengan 
musuh, dia berkata, “Rasulullah #: bersabda: “Sesungguhnya 
pintu-pintu surga terletak di bawah bayangan pedang.” Tiba- 
tiba seorang laki-laki yang berpakaian lusuh berdiri dan berkata, 
“Hai Abu Musa, apakah anda pernah mendengar Rasulullah 
tt bersabda seperti itu?” Ia menjawab, “Ya.” Maka laki-laki 
itu kembali menemui kawan-kawannya seraya berkata, “Saya 
menyampaikan salam buat kalian.” Kemudian dia mengeluarkan 
pedang dari sarungnya lalu membuang sarung pedangnya. 
Dengan pedang terhunus, dia lalu berjalan menemui musuh 








632 HR. Muslim (1884), Nasa'i (6/19). 


H2 





Riyadhus/Shalihin 2 


dan berperang dengan pedangnya hingga terbunuh.” “8 (HR. 
| Muslim) 


0 A- 0 -. 


: AI pas JB JL 0 3 AL MUA AE Al 33 


GEN alay (OEM AAL AI Jan date UII LE) "AE 


"- £ 


1307. Dari Abu “Abs 'Abdur Rahman bin Jabr ms dia berkata: 

Rasulullah #&- bersabda: "Kedua kaki seorang hamba yang 
| berdebu fi sabilillah (karena berperang) tidak akan disentuh 
| oleh api neraka." (HR. Bukhari) 





Me 2g Aa ren an ena 2 
IS EN 3 aU IS JB db ma Tia 333 
PN ne IU NN REA NB ge Bao Kata — 
KE maa V3 Ge 3 MI dag ES AU LAS ya SI 
na - - Na -— Ab 3 LI 2 - . 2 
Ld » J3 « Siar ola (« " Ola al Je & Kite 


PL S2 Pasar 
1308. Dari Abu Hurairah »» ia berkata, "Rasulullah &- bersabda: 
"Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang laki-laki yang 
menangis karena takut kepada Allah hingga susu kembali ke 
dalam putingnya. Dan tidak akan berkumpul pada seseorang 
debu di jalan Allah dengan asap api neraka." 5 (HR. Tirmidzi, 

ia berkata: Hadits hasan shahih) 





Tepi Aoa TA 2 Tn ba TAN An BA IT 0g H3 $ 23 
ola ».: NAN) Oon esa ella k32 et CP 3 
R A5 2 # ii £ 


AS en Al re PE EP KN 





633 HR. Muslim (1902) dan Tirmidzi (1659). 

634 HR. Bukhari (2811), Tirmidzi (1632) dengan lafal (Barangsiapa berdebu kedua telapak kak- 
inya di jalan Allah...) dan Nasa'i (1416). 

635 Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1633), Nasa'i (6/12), Ahmad (2/505) dan Al-Ha- 
kim (4/260), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


#3 





Pena Pe ANN : 5 
AS EASY) 1IG «aka Ala (UI Jt 


1309. Dari Ibnu Abbas «8 ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah &: 


bersabda, “Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka 
: mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang 
bergadang karena berjaga di jalan Allah.”8?8 (HR. Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan) 


0. 


An de GS: Ma 


Kar 


- 
- 


1310. Dari Zaid bin Khalid radahiyAllahu anhu, bahwa Rasulullah 


$£ bersabda: "Barangsiapa menyiapkan perlengkapan perang 
untuk orang yang akan berjuang di jalan Allah, maka dia (sama 
dengan) ikut berperang. Barangsiapa mengurusi dengan baik 
keluarga yang ditinggalkan orang yang pergi berperang, maka 
dia sama dengan ikut berperang." (HR. Muttafag 'alaih) 


2 NN NA NA NA Be RO EN On 
JP em ea pe dh JB JB «aga SU A3 


gag renang 


- 


9 


(3 ES - La )) TE AAN AN Jan 


1311. Dari Abu Umamah #» dia berkata: Rasulullah &: bersabda: 


"Shadagah yang paling utama adalah mendirikan kemah (untuk 
berperang) di jalan Allah, memperbantukan seorang budak di 
jalan Allah dan memberikan unta jantan di jalan Allah." (HR. 


636 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1639), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 


637 
638 


Sunan Tirmidzi. 

HR. Bukhari (2843), Muslim (1895), Abu Daud (2509), Tirmidzi (1628) dan Nasa'i (6/46). 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1628), dan dishahihkan oleh Albani dalam Sha- 
hih Sunan Tirmidzi. Imam Al-Mundziri berkata dalam At-Targhib wat Tarhib (2/216): 485k 
Jas adalah onta yang bisa dipakai berperang di jalan Allah, umur minimainya adalah tiga 
tahun. Maksudnya adalah seseorang memberikan budak untuk diperbantukan, atau onta 
yang memiliki sifat-sifat di atas kepada orang yang berperang di jalan Allah, maka itulah 


414 








Ana 2 





Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


SANA Aan Is Gd Beat Ia 253 5 al 


ra HS IS LL 3) JB ca HA Ar 
) AS dan PNS Ca 3 AT) aer 3 JS IE 


gn EH Pa SES GA debat UG JB Lg DAS 


Lam olay. US 3 AV MG TS 
1312. Dari Anas bin Malik »-, bahwa seorang pemuda dari suku 
Aslam berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin 
ikut berperang, namun saya tidak memiliki perlengkapan 
untuknya." Beliau bersabda: "Datangilah si fulan, sebab dia 
telah mempersiapkan perlengkapannya namun dia jatuh sakit." 
Maka datanglah pemuda itu kepada Fulan seraya berkata, 
"Sesungguhnya Rasulullah &- mengirim salam untuk anda, 
dan menyuruh anda memberikan perlengkapan perang anda 
kepadaku." Lalu orang yang sakit itu berkata, "Wahai fulanah 
(istrinya), berikanlah perlengkapan perang yang telah aku 
persiapkan kepadanya, dan jangan sampai ada yang ketinggalan 
satu pun. Demi Allah, jangan sampai ada yang ketinggalan satu 
pun! Semoga Allah memberikan berkah kepadamu karenanya.” 
(HR. Muslim) 


2 T Hg ina 2 Ka Pa Na 2 03 o - £ 0. 
MA C5 BE UI Ja) Ol 1 a33 HA Kat al 355 


2 


“am ola, (Me AN as PAN Hakan?) JI 


SI me JB AN na 


shadagah yang paling utama. 
639 HR. Muslim (1894). 


15 


1313. Dari Abu Sa'id Al-Khudri m5», bahwa Rasulullah #&z pernah 

mengirim utusan kepada Bani Lihyan lalu beliau bersabda: 
"Hendaknya setiap dua orang (dalam keluarga) keluar salah 
satunya, sedangkan pahala dibagi di antara keduanya." (HR. 
Muslim) 
Dalam riwayatnya yang lain disebutkan: Hendaknya dalam 
tiap dua orang keluar salah satunya!” Kemudian beliau 
bersabda kepada pemimpin pasukan: Barangsiapa di antara 
kalian tertinggal untuk menjaga keluarga dan harta orang yang 
berperang dengan baik, maka baginya setengah pahala orang 
yang keluar untuk berjihad.” 


L IE La BSE ANA Je KS SI 533 
Pa 
Ma (( ada #: Tw ) yes ai Pi jati ca aras 
Gita (35 al UE AE 2 Ja da Jas G6 
NN at el 
1314. Dari Al-Bara' »» dia berkata, “Ada seorang laki-laki bertopeng 
besi datang menemui Nabi &£ seraya berkata: "Apakah aku 
berperang atau masuk Islam lebih dulu?" Maka beliau bersabda: 
"Kamu masuk Islam dulu kemudian berperang." Maka laki-laki 
itu masuk Islam lalu berperang hingga terbunuh. Kemudian 
Rasulullah 2 bersabda, “Orang ini amalnya sedikit namun 


diberi pahala yang banyak.”8! (HR. Muttafag 'alaih, dengan 
lafal Bukhari) 


Ay sMpg aa » JB rat maa 
ne 


640 HR. Muslim (1896/137). 
641 HR. Bukhari (2808) dan Muslim (1900). 


416 


AA Ge aa 2 








ae Gita (GLS Jas Sa GS Ai 3 


1315. Dari Anas bin Malik »», bahwa Nabi #: bersabda: "Tidak 
seorang pun yang telah masuk surga namun dia suka untuk 
kembali ke dunia, karena menurutnya di dunia tidak ada yang 
bernilai sedikit pun, kecuali orang yang mati syahid, karena dia 
berkeinginan untuk kembali ke dunia kemudian berperang lalu 
terbunuh hingga sepuluh kali karena dia melihat keistimewaan 
mati syahid." Dalam riwayat yang lain: karena dia melihat 
keutamaan mati syahid.”? (HR. Muttafag 'alaih) 


» TE Ia: 13) Base Alat 


5 (ri - G3 8 - a 2 ' P3 0 Beri Pe 
AAN NI sea JS JAS All ES 3 ID Aly 33 
1316. Dari Abdullah bin Amru bin Ash #2, bahwasanya Rasulullah &: 


bersabda: “Allah akan mengampuni segala dosa orang yang mati 
syahid kecuali hutang.”8 (HR. Muslim) 


Dalam riwayatnya yang lain disebutkan: Terbunuh di jalan Allah 
akan melebur setiap dosa kecuali hutang.” 


2 : 
: LAN 
A p— 
» 
“1 
ru » 
AN 
8 
N 
Pan 
o 
X 
v 
LAY 
ag 
KY 


tel Si AS es UEA Tag Tg 2 35163 d 3 
Ann JUS JAS F3 IWAN JAS GL BUNG cal Jt 
9 D8 gala JA JAAA ln ons dye AG 


- 


- 


- 
A 


EA AS Hp AI Jami oa S3 OS) BN Is 
IE Oa Ty ln IIA  p3 J 
AN J3 JAS GAB AE AKA Jasa LB Li 


642 HR. Bukhari (2817), Muslim (1877), Nasa'i(6/36) dan Tirmidzi (1661). 
643 HR. Muslim (1886/119). 


A7 


1317. 


1318. 


- 


5 Gaul IP pie Jab JA AN AS SG) 


» las alay (SMS IE — Old ale - jotr 


Dari Abu @atadah »-, bahwa Rasulullah &- suatu ketika 
berdiri di tengah-tengah para sahabat, lalu beliau bersabda: 
"Sesungguhnya jihad fi sabilillah serta iman kepada Allah adalah 
amalan yang paling utama." Maka seorang laki-laki berdiri seraya 
bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika saya terbunuh 
dalam jihad fi sabilillah, apakah dosa-dosaku akan terampuni?" 
Rasulullah &- menjawab: "Ya, jika kamu terbunuh di jalan 
Allah, sabar dan mengharap pahala, maju ke depan dan tidak 
lari ke belakang." Kemudian beliau bertanya: "Apa yang kamu 
tanyakan tadi?" Dia mengulangi pertanyaannya, "Bagaimana 
jika saya terbunuh dalam jihad fi sabilillah, apakah dosa-dosaku 
akan terampuni?" Beliau menjawab: “Ya, jika kamu sabar dan 
mengharap pahala, maju ke depan dan tidak lari ke belakang 
kecuali hutang. Begitulah Jibril mengatakannya kepadaku.” 
(HR. Muslim) 


Ca 
Ka 


IE 1 Lis IN 5 CU SA 33 d6 Je AR 
LAN AB Na ea er 3 
dn JP EU San BS KAI Ae WE 3) 


Dari Jabir »» dia berkata, ada seorang laki-laki bertanya, "Di 
manakah tempatku jika saya terbunuh ya Rasulullah?" Beliau 
menjawab: “Di surga.” Setelah mendengar itu, dia membuang 
beberapa butir kurma yang ada di tangannya kemudian maju 
bertempur sampai meninggal.” (HR. Muslim) 


& 0. 


asia RE Bath 1 AT ie 2 5 Gal: ta 3 
Ya Ida so LAN AE MIA 





644 HR. Muslim (1885), Tirmidzi (1712) dan Nasa'i (6/34). 
645 HR. Muslim (1899). 


HIS 


Riyadhus/Shalihin 2 


2m Ba aU ala Ag IN san 
Pa sg 4 2 Pa 14 
TA dll Ijen Gta Pn ea 2 dalan 


Pa 
ea 


Unand Ten kea) JG Pan menga 
Nag GS JS BEN AE AL Kai 
SE LAST Ja SU6 y :JE ad ah 5 AS) AT 
SEA Ia Gi GA Jani oi 
Be aa AN EPA Ya 5 


Gek ala. J3 JA dUb 


ABI LL yA SGG HE ma (SA) 


1319. Dari Anas m» dia pena Rasulullah #&: dan para sahabatnya 
berangkat sehingga mereka lebih dahulu tiba di Badar daripada 
kaum musyrikin. Tidak lama kemudian kaum musyrikin tiba, 
maka Rasulullah #& bersabda: “Janganlah kalian bertindak 
sebelum ada perintah dariku.” Ketika kaum musyrikin semakin 
dekat, maka Rasulullah #&: bersabda: “Majulah kalian ke surga, 
yang luasnya seluas langit dan bumi.” Anas berkata, “Tiba-tiba 
“Umair bin Al-Hammam Al-Anshari berkata, “Ya Rasulullah, 
surga yang luasnya seluas langit dan bumi?” Beliau menjawab: 
“Ya.” “Umair berkata, “Wah, wah..!” Maka Rasulullah 
bersabda: “Mengapa kamu mengatakan wah...wah..?” Umair 
menjawab, “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya mengharap 
semoga saya menjadi penghuninya.” Beliau bersabda: “Ya, 
sesungguhnya kamu termasuk dari penghuninya.” Maka Umair 
mengeluarkan kurma dari dalam sakunya dan memakannya 
sebagian. Sesudah itu dia berkata, “Sungguh kehidupan yang 
lama bagiku, seandainya aku menghabiskan kurmaku ini.” 


419 


Anas berkata, “Maka kurma yang masih tersisa di tangannya ia 
lemparkan begitu saja kemudian dia bertempur hingga gugur.” 
(HR. Muslim) 


gl artinya kantong tempat anak panah. 

SA TR v5 Ka Ai di Pa TA 3 SA IE A1 

Ta HI AAN 5 Sama mah Sa ag 
sg Sala ja DAA «SAN Dag « MA J4 


« Sa Hk « Sena 2 3 yna cl Ori AL 
Lana BE SN as (LAS SA JAN YNA SA 


saw Edah MAS AKAL BA 
Sa bi Te Pr J3 IE Eng IE Uni Seal 


AAN SA IE Aa 
SANA Pedia NE LB KAA Ss. Png 
c Regar SA AJ 0 51 BI SAN 51 Dt Aa 


oL— 


KS ag cela Jan WB enan ME Eat Sea 


aa 
: 


# 


1320. Dari Anas bin Malik 2» dia berkata, “Serombongan orang 
datang kepada Nabi &, lalu mereka berkata, “Kirimkanlah 
bersama kami beberapa orang untuk mengajarkan Al-Our'an 
dan As-Sunnah kepada kami!” Maka beliau mengirim tujuh 
puluh orang laki-laki dari golongan Anshar, mereka dinamakan 
Al-Ourra” (ahli dalam membaca Al-Our'an). Mereka adalah 
orang-orang yang menjauhi perkara haram, selalu membaca 
dan mempelajari Al-Our'an di malam hari, sedangkan di 
siang hari mereka mengangkut air ke masjid sehingga bisa 


646 HR. Muslim (1901). 


420 


piyadiaamah, 2 








digunakan untuk bersuci. Selain itu mereka juga mencari kayu 
bakar, setelah dijual, mereka gunakan uangnya untuk membeli 
makanan untuk ahli shuffah dan orang-orang fakir. Nabi &c lalu 
mengutus mereka menyertai rombongan tersebut. Di tengah 
perjalanan mereka diserang oleh rombongan tersebut, dan 
akhirnya mereka dibunuh sebelum sampai ke tempat tujuan. 
Namun mereka sempat berdo'a: “Ya Allah, sampaikanlah kabar 
kami kepada Nabi kami, bahwa kami telah bertemu dengan- 
Mu. Kami ridla dengan-Mu dan Engkau ridla dengan kami.” 
Anas melanjutkan, “Ketika itu ada seseorang yang membuntuti 
Haram -paman Anas- dari belakang, sehingga ia dapat menikam 
Haram dengan tombak hingga menembus perutnya. Maka 
Haram berkata, “Saya telah menang demi Rabb pemilik Ka'bah.” 
Kemudian Rasulullah #5 bersabda kepada para sahabatnya: 
“Sesungguhnya saudara-saudara kalian telah terbunuh, dan 
(sebelum terbunuh) mereka sempat berkata, “Ya Allah, 
sampaikanlah kabar kami kepada Nabi kami, bahwa kami telah 
bertemu dengan-Mu. Kami ridla dengan-Mu dan Engkau ridla 
dengan kami.” (HR. Muttafag “alaih dengan lafal Muslim) 


BN an an 


GAME OR JB je LAIN IN AA EU 
AAU LEAN HB JB JA Abd In 
SESI ai 3 OS AU Alyona Sri J3 

nm SE 5 sal Je Oak 
At An Wa Bni SE 
AA dn bsa ya HIS SA Ip aa AG 
JI IG Saat tai en apa 


— X Aa 


Am ban Sadis 


647 HR. Bukhari (2801) dan Muslim (677). 


421 





- 
0: LL 


Spasi IA ae FaTaba Laga BN Sy 


- 


al AL NA Is Garage Ga Pama ag ad 


Ne LOKAL NA EA BN 
AAN Sa Gea 


1321. Dari Anas » dia berkata: “Pamanku, Anas bin An-Nadhar 
tidak ikut perang Badar Dia berkata: “Wahai Rasulullah, aku 
tidak ikut saat pertama kali engkau berperang menghadapi 
kaum musyrikin. Seandainya Allah memperkenankan aku dapat 
berperang melawan kaum musyrikin, pasti Allah akan melihat 
apa yang akan aku lakukan.” Ketika terjadi perang Uhud dan 
kaum muslimin ada yang kabur dari medan pertempuran, dia 
berkata: “Ya Allah, aku meminta maaf kepada-Mu dari apa 
yang dilakukan oleh mereka, yakni para sahabat Nabi &z dan 
aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh mereka yakni 
kaum musyrikin.” Maka dia maju ke medan pertempuran lalu 
Sa'ad bin Mu'adz menjumpainya. Maka dia berkata kepadanya: 
“Wahai Sa'ad bin Mu'adz, demi Robbnya An-Nadhar, aku 
menginginkan surga. Sungguh aku mencium baunya dari balik 
bukit Uhud ini.” Sa'ad berkata: “Wahai Rasulullah, aku tidak 
sanggup melakukan (kepahlawanan) yang ia lakukan.” Anas 
berkata: “Kemudian kami temukan dia dengan luka tidak kurang 
dari delapan puluh sabetan pedang atau tikaman tombak atau 
lemparan panah. Kami menemukannya sudah dalam keadaan 
terbunuh, dan kaum musyrikin telah mencabik-cabik jasadnya 
sehingga tidak ada satu pun orang yang mengenalinya, kecuali 
saudara perempuannya yang mengenali jarinya.” Anas berkata: 
“Kami mengira atau berpedapat bahwa ayat ini turun berkenaan 
dengan dia dan orang yang serupa dengan dia. 


Pa Le nun Pane BAN Dn bnn Ie A2 NA an Se: 
LAS A3 iya H3 AS AMI Iaaale Le Ijdako Jr) Gelap! Ga 
01 AP - Pata 0-9 A8 # 

Doa Ialah Lag JR oa mg 


422 


AyadeAkatate, 2 





Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa 
yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada 
yang gugur, dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu 
dan mereka tidak merubah (janjinya). (OS. Al-Ahzab (33): 23). 


A5 AI Ly at a Ia JB JB H3 5s 
Tn Ker “2 2 UI PE aa Naas « 2 
MEI ly « Aa “5. AI oi Uye. gi . 


1322. Dari Samurah 2 dia berkata: Rasulllah x& bersabda: "Pada 
malam (Isra' dan Mi'raj) aku ditemui oleh dua malaikat 
yang mengajakku mendaki sebuah pohon lalu keduanya 
memasukkanku ke sebuah negeri yang terbaik dan paling utama 
yang belum pernah aku melihat sebuah tempat yang lebih baik 
darinya. Kedua malaikat itu berkata: "Adapun negeri ini adalah 
kampungnya para syuhada' (orang yang mati syahid)."“? Hadits 
ini merupakan potongan dari hadits yang sangat panjang yang 
di dalamnya mengandung banyak ilmu, dan akan dijelaskan 
lebih rinci dalam bab “Haram berdusta”, insya Allah. 


AB Bed, BN Aa 3333 
35 Bea Abu TEA Ta Aa) 
Se SMAN 3 RP ISO Bi KA SSI - ba 
Na en na 








648 HR. Bukhari (2805), Muslim (1903) dan Nasa'i dalam Al-Kubra (11403). 
649 HR. Bukhari (2791). 





1323. Dari Anas » bahwa Ummu Rubayyi' binti Al-Bara', dia adalah 
ibu Haritsah bin Suragah datang menemui Nabi &: lalu berkata: 
“Wahai Rasulullah, tolong katakan kepadaku tentang Haritsah 
yang terbunuh di perang Badar. Apabila dia berada di surga aku 
akan bersabar menerimanya, namun bila selain itu aku akan 
menangisinya,” Beliau menjawab: “Wahai Ummu Haritsah, 
sesungguhnya di surga ada taman-taman dan sungguh anakmu 
itu telah menempati surga Firdus yang paling tinggi.”50 (HR. 
Bukhari) 


aa TA 


SE EA Ar IE BA yi A3 
(ani “ Te S A - 8 2 PA or 2apan £ 

JUS 0 gap IA te 3 HS SKS 8 all SI ai 

Ke Na Dep Sai .. 2 2.2 PP" aka 2 ke 

MIE Gara (USUS Als ASOVUI IG UE AI 


1324. Dari Jabir bin Abdillah a» dia berkata, "Jasad bapakku yang 
telah tercabik-cabik dibawa kepada Nabi &: lalu diletakkan di 
hadapan beliau. Lalu aku pergi untuk menyingkap wajahnya 
namun orang-orang melarangku, maka Nabi #& bersabda: 
“Sungguh para malaikat senantiasa menaunginya dengan sayap- 
sayap mereka."! (HR. Muttafag 'alaih) 


27 
2 


AMI Ja S3 IE BE al Iyan ot HS 3 k33 
Lag 9 na $ 7. Ta Cg 5 -? 1 Pe. 1G ae 
AA ke LA Ope AAA Jia al ana Gan BU JUS 


» elama alay 


1325. Dari Sahl bin Hunaif »-», bahwa Rasulullah #&: bersabda: 
“Barangsiapa mengharapkan mati syahid dengan sungguh- 
sungguh (jujur), maka Allah akan mengangkatnya sampai ke 
derajat para syuhada' meski ia meninggal dunia di atas tempat 
tidur."22 (HR. Muslim) 


650 HR. Bukhari (2809). 
651 HR. Bukhari (1244) dan Muslim (2471). 
652 HR. Muslim (1909), Abu Daud (1520), Nasa'i (6/36), Tirmidzi (1653) dan Ibnu Majah (2797). 


LA 


bs BAN LE ja BEN J5 SE JEa A . 
sela Gea Doel 


1326. Dari Anas m5 dia berkata, "Rasulullah & bersabda: "Barangsiapa 
memohon mati syahid dengan sungguh-sungguh (jujur), maka 
sungguh ia akan diberi pahala seperti pahala mati syahid 
meskipun ia tidak mati syahid."8 (HR. Muslim) 


AI Aang CO) BEAN S3 JB 10 € aa 55 Sa 35 
SARI Ap (SA 2 masa kn SI JAN Ia ipa 
Abe JS Sia) 3 

1327. Dari Abu Hurairah ms dia berkata: Rasulullah #£ bersabda: 
“Seorang mujahid tidak merasakan sakitnya mati kecuali seba- 


gaimana salah seorang dari kalian merasakan sakitnya digigit 
semut.”55t (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


Oo. 


PB € 29 Ad ji 3 

» JS al Ae Pn ea Hn 
Hati bp Kera AN Lita, Kan aa Isa Yi Bat Pn 

Hat ) JB (SEN IMB SS ES ALE 8 jab 
Bap HAM « KAM pola «MI G3 « ES s3 

SE Gis (le 

1328. Dari Abdullah bin Abu Aufa «8, bahwa Rasulullah &: pada 


sebagian peperangan beliau saat berjumpa dengan musuh, 
beliau menunggu hingga matahari tergelincir kemudian berdiri 


653 HR. Muslim (1908) dan Al-Hakim (2/77). 
654 Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi (1668), Nasa'i (6/36) dan Ibnu Majah (2802), dan 
dihasankan oleh Albnai dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


425 


di hadapan manusia lalu bersabda: "Wahai sekalian manusia, 
janganlah kalian mengharapkan berjumpa dengan musuh akan 
tetapi mohonlah kepada Allah keselamatan. Dan apabila kalian 
telah berjumpa dengan musuh, maka bersabarlah dan ketahuilah 
bahwa surga itu terletak di bawah ayunan pedang." Kemudian 
Beliau berdo'a: 


C5 HAN GAN Galag ALAM Gg ASI IPA HI 


0 ot 


- 


“Ya Allah, Yang Menurunkan Kitab, Yang Menggiring awan, 
Yang Menghancurkan pasukan sekutu, hancurkanlah mereka dan 
tolonglah kami menghadapi mereka." (HR. Muttafag “alaih) 


27 . Ian PN Kar Ki : aa 3 g . p z PAT, 0 0 Oo 2 DA 
3 sol Y ot) 38 UI Jawa JL JB 23 Ana j3 HP 33 
Ek 4 0 4 -.9 2 Pe an 8 - 0 2 . 5.3 Pata 
Ba aa Ma UII ea AAN Ate Pd 201553 Lada 
A32 Ph ya at ang £ : Dl 


ban slh Sal Sl alan (( 


1329. Dari Sahl bin Sa'd a, ia berkata, Rasulullah &- bersabda: “Dua 
doa perkara yang tidak ditolak atau jarang ditolak, yaitu: berdoa 
ketika adzan, dan berdoa ketika berkecamuk perang di saat 
sebagian mereka membunuh sebagian yang lain.””8 (HR. Abu 
Daud, sanad shahih) 


- - 
G 
PN AN A3 


Serer NA 


Au YEN Cara 33 anna Hee Pan 
UD JB Ge II BS all J3 OS JB BB yel 333 


AS KS 


Pn ne Genk Dig Ta Sae ta ANE 

5315 sa 33 (JET Sh Jamal Ebeg Jp Hb Soma Saka 
Aa Bia 2 Ba gb 
ACES EASY 23 Kanal 


1330. Dari Anas », ia berkata, Rasulullah £: apabila berperang beliau 
berdoa: 


655 HR. Bukhari (2965) dan Muslim (1742). 
656 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2540), dan dishahihkan oleh Albani dalam Sha- 
hih Sunan Abu Daud. 


426 


Aya Aat not 2 





Be 0 bon 3 aa -, Dn eos 5 am 

SET Oh Soma Log Iya Le Sman SlnAS Li au 
Ya Allah, Engkau adalah Penolongku, dan Yang memberikan 
kemenangan kepadaku, dengan-Mu aku menghalangi musuh, 
dan dengan-Mu aku menyerang serta dengan-Mu aku ber- 
perang." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits 
hasan) 
SI) SJ Lagi SE BJ Ss AN da A33 


3 


ESA ala (« Sana Ia SR dan BSI 





1331. Dari Abu Musa » bahwa Nabi #: apabila khawatir kepada 


suatu kaum beliau berdoa: 


: Tiga ea ata "1 GA 
Bag Ok 353 B3 & Mass UI eU 
Ya Allah, sesungguhnya Kami menjadikan-Mu di leher-leher 
mereka (yaitu menghadapi mereka) dan Kami berlindung 


kepada-Mu dari kejahatan mereka." (HR. Abu Daud dengan 
sanad shahih) 


AAA HET IE BEN Ia iB 33 
| Sa (GI ai ISI kel 


1332. Dari Ibnu Umar «2, bahwa Rasulullah & bersabda: "Seekor 


kuda (yang aisunakan untuk fii sabilillah) terikat pada ubun- 
ubunnya kebaikan hingga hari kiamat." (HR. Muttafag 
“alaih) 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2632) dan Tirmidzi (3584), dan dishahihkan 
oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1537), Tirmidzi (1637) dan Nasa'i (6/27), dan 
dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 

HR. Bukhari (2849), Muslim (1871), Nasa'i (6/222), dan Ibnu Majah (2787). 


R27 


aa “ )) JA: 2 BI pe 355 
can ( AG SY AA 2 AI 


1333. Dari 'Urwah Kena 3, bahwa Nabi #& bersabda: "Seekor 
kuda (yang digunakan untuk berperang fii sabilillah) terikat 
pada ubun-ubunnya kebaikan hingga hari kiamat, berupa 
kebaikan pahala dan ghonimah (harta rampasan perang). 
(HR. Muttafag 'alaih) 


A3 Nya) BEN 05 TE IE 2 SA A3 


Ss na Ia 


«93 D3 AA Op soal Una cal Kes Ob Jas 


5 GE ola, (« dal A 2 Slim & Opa 


1334. Dari Abu Hurairah »» dia berkata, “Rasulullah & bersabda: 
“Barangsiapa yang memelihara seekor kuda untuk fii sabilillah 
karena iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya, maka 
sesungguhnya setiap makanan kuda itu, minumannya, koto- 
rannya dan kencingnya akan menjadi timbangan (kebaikan) 
baginya pada hari kiamat.”88! (HR. Bukhari) 


baal DU PA JB mn aa A33 
an) BE Tas JS Ja as 3 


Me 


kas ela, (Hanan GS HO Tah 


1335. Dari Abu Mas'ud » dia berkata, “Seorang laki-laki datang 
menemui Rasulullah #: dengan menuntun seekor unta yang 
telah diikat dengan tali kekangnya seraya berkata, “Ini saya 
berikan untuk berjuang di jalan Allah.” Lantas Rasulullah # 
bersabda: “Pada hari kiamat kamu akan mendapatkan tujuh 


660 HR. Bukhari (2850), Muslim (1873), Nasa'i (6/222), Tirmidzi (1694), dan Ibnu Majah (2786). 
661 HR. Bukhari (2853), Nasa'i (4403) dan Ahmad (2/274). Sabdanya Lx sal artinya meme- 
liharanya (mewakafkanya) untuk jihad. 


128 


Hanan 2 





ratus unta beserta tali kekangnya.”58? (HR. Muslim) 

22 2 Ta nan ana Tn gan Mena 
Pa Pi “ibu, « Al Pi 13 « slam 3 "laa 5 pa & 3 
ai ap Gg - AA Ig NE An 
3 as - SA J3 «AI ad dang « 2 an Jln « 
SN IA an EN Ip Sah Na KS GA 


Ye sarana 394 2 adat Co - Pan) Nan 
2230 6G TI 2088 5 

: Pa ola, « Ll 2 all ol Yi LAI aa ol 

1336. Dari Abu Hammad, ada yang mengatakan Abu Su'ad, ada yang 
mengatakan Abu Asad, ada yang mengatakan Abu Amir, ada 
pula yang mengatakan Abu Amru, ada juga yang mengatakan 
Abul Usud, dan ada pula yang mengatakan Abu Abs 'Ugbah 
bin 'Amir al-Juhani 2» dia berkata, "Saya pernah mendengar 
Rasulullah #- menyampaikan ketika beliau di atas mimbar: 
(Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa 
saja yang kamu sanggupi) ' (OS. Al-Anfaal (8): 60), ketahuilah 
sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar! Ketahuilah 


sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar! Ketahuilah 
sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar."8? (HR. Muslim) 


So, 


PN an) Ipa BBI Ip Leah J8 
en ras Saran SAK 

1337. Dari Ugbah Bini Amir Al-Juhani 2» dia berkata: "Saya mendengar 
Rasulullah #: bersabda: "Kalian akan menaklukkan banyak 
negeri dan Allah akan menyempurnakan (janji-Nya) kepada 


kalian, karena itu janganlah kalian bosan berlatih memanah." 
(HR. Muslim) 


662 HR. Muslim (1892). 
663 HR. Muslim (1917), Abu Daud (2514) dan Ibnu Majah (2813). 
664 HR. Muslim (1918). 


429 


- 
3 30. 


Te RE gN sean Ii Ta La an Ne Ab Pat 
SEE SI Ae JA) AE AMI je, JE 1JU ai 1216 


malay (as dis HI Un 


- 


1338. Dari “Ugbah bin Amir al-Juhani »» dia berkata: Rasulullah 
gt bersabda: "Siapa saja yang mengetahui ilmu memanah lalu 
ia meninggalkannya, maka ia bukan termasuk golongan kami 
-atau ia telah bermaksiat-."85 (HR. Muslim) 


2 2 -8 8 gek IIS F g - 8.9 - 2 £ 2 So 
Je MI 01) JI 0 BEA Say Tema JB BD 25) 
ng AL & 3 AN 18 PARA - og 
OA ara asi ai ll jai SVG All ed 


kas Ola UI na OP Ann ag an 
ang 23 Bg 2 0 2 - ag 
D JB II (OS RS AE AE ME UN AN SS 31. 
23515 Sol alan ((laas 
1339. Dari Ugbah bin Amir Al-Juhani 2» dia berkata, “Saya mendengar 
Rasulullah &: berkata: “Sesungguhnya Allah memasukkan tiga 
orang ke dalam surga karena satu anak panah, yaitu: pembuatnya 
yang menginginkan kebaikan dalam membuatnya, orang yang 
memanah dengannya, serta orang yang mengambilkan anak 
panah untuknya. Panahlah dan naikilah kuda, sesungguhnya 
kalian memanah adalah lebih aku sukai daripada kalian menaiki 
kuda. Dan barangsiapa yang meninggalkan memanah setelah ia 
mengetahuinya karena tidak senang kepadanya, maka sesung- 
guhnya hal tersebut adalah kenikmatan yang ia tinggalkan atau 
ia ingkari.”556 (HR. Abu Daud) 


NN NP ena ANN SNN Si don na 0. On DT 
Moga uas AS 3 Toll AJE B3 GSVL op AA 333 


- 
Kg 


z PP: PE ANA Pi angna 
GE ala ( Lah OLS SEL Ob Janti an Naa D Jas 


665 HR. Muslim (1919) dan Ibnu Majah (2814), dalam riwayat Ibnu Majah berbunyi: cie & 
(maka dia telah durhaka kepadaku) 

666 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (2513), Tirmidzi (1637), Nasa'i (6/28) dan Ahmad 
(4/144), dan didhaifkan oleh Albani dalam Dhaif Sunan Abu Daud. 


450 








Naa 2 


1340. Dari Salamah bin Al-Akwa' »» dia berkata: Nabi #: melewati 


sekelompok orang yang sedang menampakkan keahlian me- 
manah, lalu beliau bersabda: “Memanahlah wahai Bani Isma'il, 
karena nenek moyang kalian adalah ahli memanah.” (HR. 
Bukhari) 


JAN BEN Ip En IG mm LS yA 333 


28 K3 LA 3 


a35 1 ola) (3 Jie ATA 5 AL Jar "5 H3 ne Sa » 


(Tab HS Sijas » : Jl « Sa, 


1341. Dari Amru bin Abasah &- dia berkata: Saya mendengar 


Rasulullllah &: bersabda: “Barangsiapa yang melempar sebatang 
anak panah di jalan Allah, maka baginya pahala seperti mem- 
bebaskan seorang budak.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan shahih) 


BR Ibn IE: Bea asa 
S0 3 (ik anta Bee BSN yaa SA 33) 


A3 Sia IE 


1342. Dari Abu Yahya Khuraim bin Fatik 2, dia berkata: “Rasulullah 


667” 


668 


669 


sz bersabda: “Barangsiapa berinfak di jalan Allah maka akan 
dituliskan untuknya tujuh ratus lipat kebaikan.” 58? (HR. 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


Pr 


CG: 


Bah A15 Ja AD Ed JA JG 2 aan A33 


2 


HR. Bukhari (1899). Sabdanya ost: artinya melempar anak panah, dikatakan as! Jul 
Isialis 3 artinya mereka melempar anak panah untuk berlomba. 4st artinya melemparnya. 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (3965), Tirmidzi (1637) dan Nasa'i (6/27), dan 
dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. Sabdanya » 5x Juc artinya paha- 
lanya sama dengan membebaskan seorang budak. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1625), Nasa'i (6/49), Ibnu Majah (4628) dan Al- 
Hakim (2/87), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


51 











£ AL 0. 


Irit AN 33 133 Bni 


- 


ai 


1343. Dari Abu Sa'id 25 dia berkata: Rasulullah &: bersabda: “Tidaklah 


seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, kecuali Allah 
akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh tujuh puluh 
musim gugur (tahun)."79 (HR. Muttafag 'alaih) 


0. 


Je a GAY JB EA ye aa A33 
alas AN LAI 53 AN AN Bal Eng On Al Ja AT 


(Fbnn JAS SS 1IEG ga 


1344. Dari Abu Umamah 2», dari Nabi #&£, beliau bersabda: 


"Barangsiapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan 
menjadikan antara dirinya dengan neraka sebuah parit sejauh 
langit dan bumi."”! (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan 
shahih) 


0 


Aa Su AN BEAN IS JL IG G3 33 
Hannah (SE Ga KAS IE SL 5 Sa 3 


1345. Dari Abu Hurairah »» dia berkata: Rasulullah & bersabda: "Ba- 


rangsiapa meninggal sedang ia belum pernah ikut berperang 
atau belum pernah meniatkan dirinya untuk berperang, maka ia 
mati di atas cabang kemunafikan."? (HR. Muslim) 


Had | » JUS 3 sis JB 22 A33 


- 


yeA ena Y! La Gal Yg «La — EA 


HR. Bukhari (2840), Muslim (1153), Tirmidzi (1623) dan Nasa'i (4/173). 


670 
671 


672 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1624), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Tirmidzi. Lihat silsilah hadits shahih (563). 
HR. Muslim (1910), Abu Daud (2502) dan Nasa'i (6/8). 4-5 artinya cabang. 


432 


Riyadhus/Shalihin 2 


5 Genysa| 





AA AS Ya 35 


& na Ka » - H bata ie “9 2 2 f - nat ra a. 
CE Ep Ia WEI (AI 3 SS AN Rp 3 
ba 9 me lp Ie bla alga 


1346. Dari Jabir a» dia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah &: 
dalam sebuah peperangan, lalu beliau bersabda: "Ada bebe- 
rapa orang laki-laki di Madinah yang tidak ikut serta dalam 
peperangan, namun tidaklah kalian menempuh perjalanan atau 
melewati lembah, kecuali mereka turut bersama-sama kalian, 
namun mereka sekarang terhalang karena sakit.” Dalam satu 
riwayat disebutkan: Mereka terhalang karena udzur.” Dalam 
riwayat yang lain disebutkan pula: “Mereka tetap bersama 
kalian dalam pahala.” (HR. Bukhari dari Anas, dan Muslim dari 
Jabir, dengan lafal Muslim) 


SL sah 
0 Oh 


dl 335 Gd S3 SN Alai alias AA A33 
8 2. mi 2 0 S L...8 Ka PE 
KAKI SAI JAR JA BAD JA Ja ph JR JA 


z 
ANA 


4 ee Pa . 3 . 
AS Jilat Jen Rp 3 


On ena ea EM Ne AN 

SAN AU JA Ilas Kal 3 HB As il Ily 3 

Pa ca 1 be ala an en 3 aa ab 

» dek Gaita (AMI Jas 3 3 UJI Ga AMI AS OS UU 

1347. Dari Abu Musa 2 berkata, "Datang seorang laki-laki kepada 
Nabi #&£ lalu berkata: “Seseorang berperang untuk mendapatkan 


ghanimah, seseorang yang lain berperang agar menjadi 
terkenal dan seseorang yang lain lagi berperang untuk dilihat 


673 HR. Bukhari (2839) dan Muslim (1911). 


433 





kedudukannya. Dalam riwayat lain: "Berperang agar dikatakan 
pemberani, dan berperang karena membela kesukuan. Dalam 
riwayat yang lain disebutkan: Berperang karena marah (balas 
dendam), manakah yang disebut fii sabilillah?” Maka beliau 
bersabda: “Siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat 
Allah, dialah yang disebut fii sabilillah.” "4 (HR. Muttafag 
'alaih) 


0) Ea 335 TE IE B3 AS hap oi la 3 


- 


PES ASI OA AS RS ea Kane 
(«( AA ea SN Dai Gas An An 


1348. Dari Abdullah bin 'Amru «& dia berkata, "Rasulullah & bersabda: 
"Tidaklah seseorang berperang lalu dia memperoleh ghanimah 
dan kembali dengan selamat, melainkan dia telah mengambil 
dua pertiga (2/3 malam) dari pahalanya. Dan tidaklah seseorang 
berperang lalu kalah dan mendapatkan musibah (gugur), 
melainkan pahalanya telah sempurna."5 (HR. Muslim) 


MN Ob IU SBI: BA 
ol (asi Ai Ja 3 ea A Ea ba SI ) AI Ja 


Pa van dh 5315 pa) 
1349. Dari Abu Umamah &-, bahwa seorang laki-laki Ta “Wahai 
Rasulullah, izinkan aku untuk berkelana (mengembara)! Nabi 
se bersabda: "Sesungguhnya pengembaraan umatku adalah 
berjihad di jalan Allah ta'ala." (HR. Abu Daud dengan sanad 

baik) 


674 HR. Bukhari (123,2810) dan Muslim (1904). 

675 HR. Muslim (1906), Abu Daud (2497), Nasa'i (6/18), dan Ibnu Majah (2785). 

676 Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (2486), dan dihasankan oleh Albani dalam Sha- 
hih Sunan Abu Daud. 


BA 


Riyadhug/Shalihin 2 
IA SEE AN PB AA yak yi Ae 3 


LARI MAh 5915 G1 dgn (( 39AS 


# 


& Lo & To. 0 - o 8 APA o 2 ng 
Al BRA ABS IR AI Se BA SGG ji (Ga) 
Ta Je SA an aer ai na ln 
SP AN Hd 35 
1350. Dari Abdullah bin Amru bin Ash «2, dari Nabi &: beliau 
bersabda: “Kembali dari berperang pahalanya sama dengan 
berangkat perang.” (HR. Abu Daud dengan sanad baik) 
aLaiJ| artinya kembali (pulang). Maksudnya adalah kembali dari 


peperangan setelah terjadinya perang. Artinya dia mendapatkan 
pahala ketika perjalanan pulangnya dari berjihad. 


25 GP Oa B3 SI JB BB NN 3 SI 533 


sae 


S5 Pl AS ES AS OR LAS ea TAG 
OK lip m2 sa 


1351. Dari Saib bin Yazid 2» dia berkata: Ketika Nabi #&- pulang 
dari perang Tabuk, orang-orang menyambutnya, lalu aku 
mendapatkan beliau bersama anak-anak di Tsaniyatil wada.” 
(HR. Abu Daud). Dan Bukhari?” meriwayatkan Saib berkata: 
Kami pergi menyambut Rasulullah & bersama anak-anak di 
Tsaniyatil Wada.” 


o £ - 


- 3 - 
8.30 IE ae NS 8 5 - Ban TASYA Pan 
He s - AR ye Sa na 
Ie Tan se Tha 4 BN Sa aa TN AN 
og J3 Asplp AU Lol o3m alah 3 Ole sala al « se 
677 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2487) dan Ahmad (2/174), dan dishahihkan 


oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 
678 HR. Bukhari (3083) dan Abu Daud (2779). 


55 





| ban sah 5915 31 alay (ALAN 

1352. Dari Abu Umamah s, dari Nabi &: beliau bersabda: 

"Barangsiapa yang tidak berperang atau mempersiapkan orang 

yang berperang atau menggantikan orang yang berperang 

dalam memberikan kebaikan kepada keluarganya, maka Allah 

akan menimpakan bencana kepadanya sebelum datangnya hari 
kiamat.” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


5 : 13 - Te agan UE Tu IT Aa Haii 
SIA GAS Ia) JG RE LI Uas 3 


2 


3 On, k 3 Bg, 
| un sh 5815 45 ola, (( SIG SN 


1353. Dari Anas », bahwasanya Nabi & bersabda: “Perangilah orang- 
orang musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan kalian!” (HR. 
Abu Daud dengan sanad shahih) 


- 
Ti 


2 2 2 D3 gg Se gs sa 

JB BP Uas 03 JUAN AKA lap ke al 3 
Bh us Pa P3 Pan 2 AIA aa He - Ta PE AA 
HA Jend GAN AI Isl Sa Jet JISL 3 dl Sona Cb 


Be an PS £ 3. 0 8 NP - G3 an Pa 
Sio SIS AA 5 JAN JA PE Lai IA Sa 

- an Lae , o 2 5 &- 

A20 j3 ja) 1J3 

1354. Dari Abu Amru -ada yang mengatakan Abu Hakim- An Nu'man 
bin Mugarrin &» dia berkata, “Aku menyaksikan Rasulullah & 
apabila tidak berperang pada awal hari (pagi hari), maka beliau 
menunda perang hingga matahari tergelincir, angin berhembus 


kencang dan turunlah kemenangan.”8! (HR. Abu Daud dan 
Tirmidzi. Ia berkata: Hadits hasan shahih) 


679 Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (2503) dan Ibnu Majah (2762), dan dihasankan 
oleh Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah (2231). 

680 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2504), Nasa'i (6/7) dan Ahmad (3/124), dan 
dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 

681 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2655) dan Tirmidzi (1613), dan dishahihkan 
oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


436 


IA: 


1356. 


Riyadhug/Shalihin 2 


Le daa ma NB Pe ana Tato Hub 

SARI ABI KE VE MI J5 JB JE mn Ka 2 333 
- - go. 2» Pr 3 aa 

MBS Gia (imo Aga IS 4 KLS AU LA 4 


Dari Abu Hurairah # dia berkata: Rasulullah x: bersabda: “Ja- 
nganlah kalian mengharap bertemu dengan musuh, dan mo- 
honlah keselamatan kepada Allah! Namun apabila kalian bertemu 
dengan mereka, maka bersabarlah!””82 (HR. Muttafag 'alaih) 








? | P9 - 35 & 2 AG Kg ag An D0. Sec, 
Ga (SAS BY de 3 La Ae 355 A15 


- 


- 


Dari Abu Hurairah dan Jabir “2, bahwa Nabi &: bersabda: 
“Perang adalah tipu daya.”8 (HR. Muttafag 'alaih) 


3 sa 2 
ag - La 2 : La MPA Se 
Gokemta 2, ru ae) 2 ena) Fe) Asa Ola —L —Yyo 
Fi - . - . s X 
JEI —  Jall Ws As aa 


BAB 235 
Penjelasan Tentang Kelompok Orang yang 
Mati Syahid Dalam Hal Pahala Akhirat, 
Mereka Dimandikan dan Dishalatkan, 
Berbeda dengan Orang yang Mati Syahid 
Dalam Perang Melawan Orang-orang Kafir 
HAMA HAGAN 3 NI Ip JB JB Ob BIA GI 35 
bana hei 2G saka ES We Osabas 
LE Sim MI 


682 HR. Bukhari (3026) dan Muslim (1742). 
683 HR. Bukhari (3030), Muslim (1739), Abu Daud (2636) dan Tirmidzi (1675). 


337 





1357. Dari Abu Hurairah &- dia berkata: Rasulullah & bersabda: 
“Orang yang mati syahid itu ada lima, orang yang mati karena 
penyakit kusta, orang yang mati karena sakit perut, orang 
yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa 
reruntuhan, dan orang yang terbunuh di jalan Allah.” (HR. 
Muttafag 'alaih) 


- 
do 


BO AMA AS 3 BA Iin JIE JE 
Aa JG. Kab Ian BB Aa 
Ja 33 IE IA IE 
AAA ia Ini HE Ina BO ip Lab BU 
La SG LA SA ob PS Ii Ing sa DAN 


alta 


1358. Dari Abu Hurairah » dia berkata, "Rasulullah & bersabda: 
"Menurut kalian, apa yang dimaksud orang yang mati syahid 
di antara kalian?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, 
orang yang meninggal karena berjuang di jalan Allah itulah 
orang yang mati syahid." Beliau bersabda: "Kalau begitu, sedikit 
sekali jumlah ummatku yang mati syahid." Para sahabat berkata, 
"Lantas siapakah mereka ya Rasulullah?" Beliau bersabda: 
"Barangsiapa terbunuh di jalan Allah maka dialah syahid, siapa 
yang mati di jalan Allah juga syahid, siapa yang mati karena 
penyakit kolera (tha'un) juga syahid, siapa yang mati karena 
sakit perut juga syahid, dan orang yang meninggal karena 
tenggelam juga syahid." "5 (HR. Muslim) 


BE O335 JB 2JE "3 AB gr oi Ul A3 33 
NA 2 Kab ya JL 233 j3 33) 


684 HR. Bukhari (653, 2829), Muslim (1914) dan Tirmidzi (1063). 
685 HR. Muslim (1915). 


158 





Riyadhus/Shalihin 2 


1359. Dari Abdullah bin Amru bin Ash »& dia berkata: “Barangsiapa 
yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid.” 
(HR. Muttafag 'alaih) 


PARA AAN yel, Ja ph pia yi GAN d5 
sia 2 Nenen TE re ab Td 


pa AS en Sh JS Sa IS GA JL BS IS 3) 


AN PUN NG (K3 383 AM 53 J3 an Ia 3 ai Da J3 


Ao 3 Eas » J8 « Sis 


1360. Dari Abu Al-A'war Said bin Zaid bin Amru bin Nufail, salah 
seorang dari sepuluh sahabat yang mendapat kabar gembira 
masuk surga «- dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 
xz bersabda: “Barangsiapa yang terbunuh karena membela 
hartanya maka ia syahid, barangsiapa yang terbunuh karena 
membela darahnya (nyawanya) maka dia syahid, barangsiapa 
yang terbunuh karena membela agamanya maka ia syahid, dan 
barangsiapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka 
ia syahid.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi. Ia berkata: Hadits 
hasan shahih) 


Jb GUE J5 S3 JAR UE an GIA asi 3 
(SMU aa 3G) IE AH Kyi JS AR ST La 
DE ABS 
Kanan Up AD db BEA da 


SK EM AGE )) :JE OA ai -e 


(ane 


686 HR. B Bukhari (2480), Muslim (141), Abu Daud (4771), Tirmidzi (1419) dan Nasa'i (7/114). 
687 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4772), Tirmidzi (1421), Nasa'i (7/115) dan Ibnu 
Majah (2580), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


439 





1361. Dari Abu Hurairah 25 dia berkata: “Ada seorang laki-laki datang 
menemui Rasulullah &£ lalu berkata: “Wahai Rasulullah, apa 
pendapatmu jika ada seseorang yang akan mengambil hartaku?” 
Beliau menjawab: “Jangan engkau berikan hartamu kepadanya!” 
Dia bertanya lagi: “Bagaimana jika dia memerangiku?” Beliau 
menjawab: “Jika dia memerangimu, maka perangilah dia!” 
Orang itu bertanya lagi: “Bagaimana jika dia membunuhku?” 
Beliau menjawab: “Kematianmu adalah mati syahid.” Dia 
bertanya lagi: “Bagaimana jika aku membunuhnya?” Beliau 
menjawab: “Orang yang engkau bunuh akan masuk neraka.” 
(HR. Muslim) 


Sad Jas DG NYA 


BAB 236 
Keutamaan Memerdekakan Budak 


Allah « berfirman: 
ITN M1 hb as ai (AG 


Tetapi dia tiada ss jalan yang mendaki lagi sukar. 
Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) 
melepaskan budak dari perbudakan. (OS. Al-Balad (90): 11-13) 


H3 GE GAY RE Al OLS SE IB as GIA Pa "2 
pg gan jai Kb 
ag Ga (ni 


1362. Dari Abu Hurairah 2» dia berkata: Rasulullah #&: bersabda 
kepadaku: "Barangsiapa membebaskan seorang budak muslim, 
maka Allah akan membebaskan setiap anggota tubuhnya karena 
anggota tubuh budak yang dibebaskannya dari neraka, hingga 


688 HR. Muslim (140) dan Nasa'i (7/114). 





nyala amrah 2 








Allah membebaskan kemaluannya dari neraka karena kemaluan 
budak yang ia merdekakan tersebut."? (HR. Muttafag “alaih) 


» JG JAN JAN Sd 5 Ka 06 m3 d3 
c Laii AE S «3 JE « AN Per SEA PRT SLGI 
Se Sana ee ie Lalat Es RAN Y dl 


1363. Dari Abu Dzar w» dia berkata, “Aku bertanya kepada Nabi 
2: “Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama?” 
Beliau menjawab: “Iman kepada Allah dan jihad di jalan-Nya.” 
Kemudian aku bertanya lagi: “Pembebasan budak manakah yang 
paling utama?” Beliau menjawab: “Budak yang paling berharga 
di hati tuannya dan paling tinggi harganya.” 


3 0 - 0 - 
DAA dl SLS Jhas SG —yrv 


BAB 237 
Keutamaan Berbuat Baik Kepada Budak 


Allah «- berfirman: 

HAN Sah WA HUM leh 013,3 Yg AN GALANG 

HN al AG Ps S3 AG LS AG 
tm Na PEG re AT JAN EL 


Sembahlah Allah dan janganlah kamu Aa an iss 
sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, karib-kerabat, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 
tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. 
(OS. An-Nisa' (4J: 36) 





689 HR. Bukhari (2517, 6715), Muslim (1509) dan Tirmidzi (1541). 
690 HR. Bukhari (2518) dan Muslim (84). 


441 


- 8G - C9 Sr 
Me aa 


Ha le SN AS ah de 


Pe ata 


SN 


$ 


Dat Oa YA SI AE GAN SA aa Ji 
22 58 Ia Ame Laser Ai Haa Rar Tejaiya 


3 Se. 


LGA Yg Ia Ka sa Tea Ken en 
LE Jina 0 gs TAMA Op HK 


- 


1364. Dari Ma'rur bin Suwaid dia berkata, “Aku pernah melihat Abu 


Dzar »» memakai pakaian serupa dengan sahayanya. Lalu 
aku bertanya perihal itu, dia mengatakan bahwa pada masa 
Rasulullah st ia pernah mencela seorang laki-laki dengan cara 
mencela ibulaki-laki tersebut, kemudian Nabi ## bersabda: 
“Sungguh, dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah! 
Sesungguhnya mereka adalah saudaramu dan paman-pamanmu 
yang dititipkan Allah di bawah pengurusannya. Barangsiapa 
memiliki saudara yang masih dalam pengurusanya, hendaklah 
dia diberi makan sebagaimana yang dia makan, diberi pakaian 
sebagaimana yang ia pakai, dan janganlah kamu bebani mereka di 
luar batas kemampuan mereka! Jika kamu membebani mereka, 
maka bantulah mereka dalam menyelesaikan tugasnya!””' (HR. 
Muttafag “alaih) 


0. 


Kao Ha A BJ » VE LN ye 13 ag & 3 
JR ai yee fe das Aan Lilaa JOB «lala 


HI 15 (DS J3 UP yA 


- 


No 


Ya 


AI gag AI SA (AS 





691 HR. Bukhari (2545, 6050), Muslim (1661) dan Abu Daud (5158). 


H2 





An MEI 2 


1365. Dari Abu Hurairah &» dari Nabi &: bersabda: "Jika seorang dari 
kalian didatangi pembantunya dengan membawa makanan, 
lantas dia tidak mengajaknya duduk makan bersamanya, maka 
hendaklah dia berikan kepadanya satu suap atau dua suap atau 
satu makanan atau dua makanan, karena dia yang mendapatkan 
panasnya (ketika memasak) dan disebabkan dia pula makanan 
bisa dihidangkan.""?? (HR. Bukhari) 


Moh 0 EL 0. gala 2 - 
BG ji 3 ERA SIRI Jhas DG NYA 


BAB 238 


Keutamaan Budak yang Menunaikan 
Hak Allah dan Hak Tuannya 


AG | MAN ON) IE RB II Ipa SB KY ye 


IE Jia (oa an LN Site G2 


1366. Dari Ibnu Umar &3, bahwa Rasulullah #&: bersabda: “Sungguh, 
jika seorang budak tulus dalam berbakti kepada tuannya dan 
baik dalam beribadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan 
pahala dua kali lipat.” (HR. Bukhari dan Muslim) 


ja . Ben ae Mel ae aa enda Tana un LA 
BKI ASN) 3 MI J5 JB JB B3 LA A33 
Jae & Hall Y3 ohm aya d DA PNY « S sa 55 

LE Gita EN uh 23 3 SAN 3 ha AT 

1367. Dari Abu Hurairah 2» dia berkata, "Rasulullah &: bersabda: 


“Bagi seorang budak yang selalu berusaha berbuat baik, maka 
dia akan mendapatkan pahala dua kali lipat.” Demi Dzat Yang 


692 HR. Bukhari (2557), Muslim (1663), Abu Daud (3846) dan Tirmidzi (1854). 
693 HR. Bukhari (2546), Muslim (1664) dan Abu Daud (5169). Sabdanya: »l mi IN artinya 
tulus kepadanya. 


443 





jiwa Abu Hurairah berada di tangan-Nya, seandainya tidak ada 
kewajiban jihad di jalan Allah, haji dan berbakti kepada ibu, 
tentu aku lebih senang mati dalam keadaan menjadi budak." 684 
(HR. Muttafag 'alaih) 


AI » 0g 2 3 ee ti “JL K3 SAN Lenga aa aa 
« Pan ar: ai) okt 3 (52335 Kah Bls “ba Bu 
neh alay (OAT Ale KELIG « Waa 


1368. Dari Abu Musa Al-Asy'ari am dia berkata: “Rasulullah & 
bersabda: "Seorang budak sahaya yang beribadah dengan baik 
kepada Rabbnya dan memenuhi hak-hak tuannya, sekaligus 
memenuhi kesetiaan dan ketaatan, maka ia mendapat dua 
pahala."?5 (HR. Bukhari) 


22 9 20 


NG aa » 5 3g Tinta 
AT ai alan aa Kan buira aa SA SESI 


Ia 


PAN Nan PN EA Geng Pes ae 
LE Gina (OA YES EA AS LS 


1369. Dari Abu Musa Al-Asy'ari 2 dia berkata: Rasulullah & bersabda: 
“Ada tiga orang yang akan mendapat pahala dua kali, seseorang 
dari Ahlul Kitab yang beriman kepada Nabinya dan beriman 
kepada Muhammad &#, seorang hamba sahaya yang menunaikan 
hak Allah dan hak tuannya, dan seseorang yang memiliki 
hamba sahaya wanita lalu dia memperlakukannya dengan 
baik, mendidiknya dengan baik, dan mengajarkan kepadanya 
dengan sebaik-baik pengajaran, kemudian membebaskannya 
lalu menikahinya, maka baginya dua pahala.”””8 (HR. Muttafag 
“alaih) 


694 HR. Bukhari (2548) dan Muslim (1665). 
695 HR. Bukhari (2547). 
696 HR. Bukhari (97), Muslim (154) dan Tirmidzi (1116). 


CERIA 





Riyadhug/Shalihin 2 
Ungu dll LIS! A9 Tel Bilal Jus SG YA 


BAB 239 
Keutamaan Beribadah di Saat Fitnah Berkecamuk 





2 aa aa Medan Dean aan ko Maa Dn Sean 
ati » Ae JI Iga) JB Ie 23 jan pda 
Aan (Bip 


1370. Dari Ma'gil bin Yasar »- dia berkata: Rasulullah &: bersabda: 
“Beribadah di saat berkecamuknya fitnah, bagaikan hijrah 
kepadaku.” (HR. Muslim) 


MA IS V3 SRG LI 3 LELLNN Jua SG 
Hg s3 Old JUKI ana metal Ar) Naa 
LS ga Semi pegal MUA! Jady Hiodban 


BAB 240 


Keutamaan Sifat Pemaaf Dalam Jual Beli, 
Dalam Menerima dan Memberi, Dalam 
Membayar dan Menagih Hutang Dengan 
Baik, Jujur Dalam Takaran dan Timbangan, 
Larangan Berlaku Curang di Dalamnya, 
dan Keutamaan Menangguhkan Hutang 
dari Orang yang Kesusahan Atau Bahkan 
Membebaskannya dari Hutang 


Allah « berfirman: 





697 HR. Muslim (2948). 


HS 


Te ng ea 
OYYO sa As UN OB AS “ya Perkasa Lah 
ai we naa 5 


Dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahuinya. (OS. Al-Bagarah (2): 215). 


O 5 & aa 2 Keraa MA 2 3. aa 
LAS PA LAS Yg BLN adlh JUKI Las 633 G3 
LAO iya 


“Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan 
janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. (OS. 
Huud (11J: 85). 


2 Na ae 5 P3 PA ti, 8 9 & 23 P 8 0 LA: 
II AJE B3 AA AE ES BI Sab Setiadi 
Dn eat tes or SA bs aa aan e. An &, 

OA P3 alat (Oia al Udah Gap NI Ono pa 
ALAN daa T on 2 LN 


Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang- 
orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta 
dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang 
lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa 
sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. 
(Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam? 
(OS. Al-Muthaffifin (83): 1-6). 


Pia 3 “023 2 Ka 3 a 7 3 ag Ah Lo. 5 Pn 
& JAE OLALan SE GI AN De Ul B3 na Cal oe3 


BI BN AS IG LED BEAN Ip IE Ya 

Ia JAV da YA IPS AJE Ca gia Tae pa) 10 
AE Gina (AS KA GS IIS Kaya D 16 

1371. Dari Abu Hurairah » dia berkata, Ada seorang laki-laki 


yang datang menemui Nabi & untuk menagih dengan kasar 
hutang yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah 


H6 


Riyadhus/Shalihin 2 


kepadanya. Rasulullah &- bersabda: "Biarkanlah dia karena 
bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi." Kemudian 
Beliau berkata: "Berikanlah untuknya seekor anak unta." Mereka 
berkata: "Wahai Rasulullah, kami tidak mendapatkan kecuali 
yang umurnya lebih tua." Maka beliau bersabda: "Berikanlah 
kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik di antara kalian 
adalah orang yang paling baik menunaikan hutangnya." (HR. 
Muttafag 'alaih) 





AS Lt SI AI an HE di Ia Oa Ae 33 


Pa 


AG lay (RB 3G GA NG 


1372. Dari Jabir »» bahwa Rasulullah &: bersabda: "Allah merahmati 


orang yang memudahkan ketika menjual, ketika membeli, dan 
ketika meminta haknya." (HR. Bukhari) 


- 
0 
3g 2... 


pra NS . “is S0 # Jaa re Tae 2 tmn 


0-9 


PE Ea Ega Gb ana Bet TN PS Sp 
(as 25 3 maa IE Imdinlh KALA a33 DS Iya AU ag 


es ols, 


1373. Dari Abu Oatadah 2, dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 


698 
699 


700 





tc bersabda: “Barangsiapa ingin diselamatkan Allah dari 
kesusahan hari Kiamat, maka hendaklah ia memberi tangguhan 
kepada orang yang kesulitan atau membebaskan hutangnya.”70 
(HR. Muslim) 


a PELAN PNana Te ana Me anna AD Man 3 
ASI Bak J3 SE TE BEI Ia Ol 





Pa 
G- 


en Pa IA Se ja AE AAB i ea3 5 Pa an ag 2, Pa 
Le sal Ol MI Jade al Lara SI ISI tele Sai OLS 


in Don Tag TT 25 2 
sale Gan (as jalan AMI ab « 


HR. Bukhari (3390), Muslim (1601) dan Tirmidzi (1316-1317). 

HR. Bukhari (2076), Tirmidzi (1320) dan Ibnu Majah (2203). Sabdanya: 5! maksudnya 
meminta membayar hutang tanpa mengulang-ulang. 

HR. Muslim (1563). Sabdanya: s3 artinya memudahkan kesulitannya. 


HA 


1374. Dari Abu Hurairah »» bahwa Rasulullah #&: bersabda: "Ada 


seorang laki-laki yang biasa memberi pinjaman (piutang) 
kepada orang lain dan dia berpesan kepada pembantunya, 
"Jika kamu datangi mereka untuk menagih tapi mereka dalam 
kesulitan, maka bebaskanlah, sebab dengan begitu semoga 
Allah membebaskan kita (pada hari kiamat)! Kemudian orang 
itu berjumpa dengan Allah Ta'ala lalu Allah membebaskannya 
(mengampuninya)."”! (HR. Muttafag 'alaih) 


» Naa ke Aa se Da Toe , » sni : 2 2 NN 
J3 Ha 3 ANN 5 IE E ma Ha daan al 3 
ss. 3 3 2 2. 


DISS IN 3 AN 5 Ohang db SAB OS Ian 
dr IA 3 SNN Pa 3 Sue 2AG 35, « Laga SP setu 


ka ly (TEWAS # Jali BAN GA 1 Hu 


1375. Dari Abu Mas'ud Al-Badri »» dia berkata, "Rasulullah 


bersabda: "Seorang laki-laki sebelum kalian dihisab dan tidak 
didapatkan padanya kebaikan sedikit pun, namun dia biasa 
bermuamalah (bertransaksi ekonomi) dengan manusia dan 
ja adalah orang yang kaya. Ia menyuruh pelayannya untuk 
membiarkan (menganggap lunas piutang) pembayaran hutang 
bagi orang yang kesusahan. Lalu Allah Azza Wa Jalla berfirman: 
'Kami lebih berhak atas hal itu daripada dia, oleh karena itu 
biarkanlah dia (jangan disiksa)!"”02 (HR. Muslim) 


TA 


AA ate ja ata IE A “JB 29 kd 53 
TE Drs AN na Y, » IE LAI 3 Eat Bu 2 J3 


JAN AS ia LAN oU EN 5G 
G » Aa AT ds. paka Ar gal EA CI 


HR. Bukhari (3480), Muslim (1562) dan Nasa'i (7/318). 
702 HR. Muslim (1561) dan Tirmidzi (307). 


701 





An TE 2 





Pa BNN bag 3 an AR 20 aa A0 3 2 2. 
Dana pl 0 rate op Aas Jl (( aka oa Lahan Mba lala SI 
ba Joy Ia Oka MAKA 1 3 SAI 


1376. Dari Hudzaifah 2», dia berkata, “Didatangkan di hadapan Allah 
seorang hamba dari hamba-hamba-Nya yang Allah beri harta 
melimpah, lalu Dia bertanya kepadanya: “Amalan apa yang 
telah kamu perbuat semasa di dunia?” (Dan tidak mungkin 
mereka menyembunyikan sesuatu pun dari Allah). Laki-laki 
itu menjawab, “Wahai Rabbku, Engkau telah memberiku harta 
benda, lalu saya melakukan jual beli dengan orang-orang, 
sedangkan saya memiliki perilaku suka memudahkan, yaitu 
memudahkan orang yang lapang dan menangguhkan bagi 
orang yang kesusahan.” Maka Allah berfirman: “Aku lebih 
berhak dengan hal itu dari pada kamu, oleh karena itu berilah 
kemudahan pada hamba-Ku ini. Ugbah bin Amir dan Abu 
Mas'ud Al-Anshari berkata, “Demikian kami mendengarnya 
dari mulut Rasulullah sz.” (HR. Muslim) 


Natal 5 das J6 JG mn ea ya 


(ae kara SN )) J3 « Seal ola 


1377. Dari Abu Hurairah aw ia berkata, Rasulullah &: bersabda: 
"Barangsiapa memberi tempo kepada orang Ja kesulitan 
membayar hutang atau menggugurkan (membebaskan) 
hutangnya, niscaya Allah akan memberi naungan kepadanya 
pada hari kiamat di bawah naungan 'Arsy-Nya, pada hari itu 
tidak ada naungan kecuali naungan-Nya." (HR. Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan shahih) 


TA ah ob An an Hee Tau Tp 9. 
usa) Wr £ Haag ea SAM ala Ka 2 3 


z 


703 HR. Muslim (1 (1560). Sabdanya: jsm! dala 56 JS) artinya tidak menyulitkan (toleransi). 
704 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1306), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Tirmidzi. 


H9 


Tn pagapat Ni 


KA AA AT oa era 

: asls Hana , ap Jd 0ya3 ea 

1378. Dari Jabir 2, bahwasanya Nabi &: pernah membeli onta 

darinya seharga dua “ugiyah ditambah satu dirham atau dua 

dirham, kemudian Rasul menimbang (harga untuknya) dan 
melebihkannya.””' (HR. Muttafag 'alaih) 


3 


0. 


Pa Ae Pa SAN La UP KT ain an sma Se Tang Sitad NG 
KAI Ka5an UI JB Ba op ai OaD Al 3 


Kw 


Ci», 
N 


“3, 0. £ 2 Sae AT ya 8 3 DANA Wp ag H3 ani 
BOS Seie3  Jeslata UG BE PI UAS «Ea Ye 


AANG 335 H5 (en 01 aa AN JUS ANU 


n 33 


A2 HS ASN 13 
1379. Dari Abu Shafwan Suwaid bin Oais x», dia berkata: Aku dan 
Makhramah Al-Abdi mendatangkan pakaian dari Hajar (nama 
sebuah kota), kemudian Nabi &: datang kepada kami dan 
menawar beberapa potong pakaian (celana) dan aku memunyai 
tukang timbang yang bekerja dengan bayaran, Nabi #&: bersabda 
kepada tukang timbang: “Timbang dan lebihkanlah!”” (HR. 

Abu Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 





705 HR. Bukhari (297, 2604, 3089) dan Muslim (715/109), Bab “Jual beli onta dan pengecualian 
dalam menunggangnya”. 
706 HR. Bukhari (3316),, Muslim (1037) dan Ibnu Majah (221). 


450 








AA LG LAS ala Jas DG YAN 


BAB 241 


Keutamaan Belajar dan Mengajarkan 
Ilmu karena Allah Semata 


Allah «- berfirman: 
Pa o s. o 2 
LNG ab Ilale 3 5 33 


Dan katakanlah: “Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengeta- 
huan.” (OS. Thaha (20|: 114). 


AN an Ae 
PA pa Dosa V pe Ogodlas Ge! Saka da J8 


“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang 
tidak mengetahui?” (OS. Az-Zumar (391: 9). 


e Pe NN An Ni Ha an KR 2 
MY #oloead TS lal Lag Sad AS aral Sad al ira 
| 


Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (OS. Al- 
Mujadilah (58J: 11). 


452 


Pa | 


Pn Ge aan 2 








HIYA BB TALI ole Ia UJI AAS UI 


Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, 
hanyalah ulama. (OS. Fathir (351: 28). 


NA HA 


KERIS: BNI J5 IE JU 29 Talas 53 


Me ita (ll 


1380. Dari Mu'awiyah - dia berkata: Rasulullah xc bersabda: Barang- 
siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan 
dipahamkan dalam agama.” (HR. Muttafag 'alaih) 


AYI) el Jb JB HAL SN 
ee ee US JET Ti 


end 


AE Gara NG ANA Pie Nat 


LA TER TA 5 AAA pa 5 5 
Maia BO jay ba AL SG 


1381. Dari Ibnu Mas'ud 2» dia berkata, Rasulullah «: bersabda: "Tidak 
boleh iri kecuali an dua hal: (terhadap) seorang yang 
Allah berikan harta lalu dia pergunakan harta tersebut di jalan 
kebenaran dan seseorang yang Allah berikan hikmah (ilmu) 
lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain." 
(HR. Muttafag 'alaih) 

Yang dimaksud dengan iri dalam hadits ini adalah Ghibthah, 
yaitu seseorang berangan-angan ingin memiliki seperti apa 
yang dimiliki oleh orang lain. 


0 -. 


TT NAN BA “an uaa 


707 HR. Bukhari (71, 3316), Muslim (1037) dan Ibnu Majah (221). 
708 HR. Bukhari (73) dan Muslim (816). 





Ha Ga 3 1 Pa aa AS 3 1 


ja yan Lane aab aah 


Tag an Ia gp db ajaa. 
TA au AT Ga aa Ha 3 sa aa 
Le Hima 4 


1382. Dari Abu Musa s» dia berkata: Nabi &: bersabda: “Perumpamaan 
agama yang aku diutus Allah -- dengannya, berupa petunjuk 
dan ilmu ialah bagaikan hujan yang jatuh ke bumi. Di antaranya 
ada yang jatuh ke tanah subur yang dapat menyerap air, maka 
tumbuhlah padang rumput yang subur. Di antaranya pula ada 
yangjatuh ke tanah keras sehingga air tergenang karenanya. Lalu 
air itu dimanfaatkan orang banyak untuk minum, menyiram 
kebun, dan bercocok tanam. Dan ada pula yang jatuh ke tanah 
tandus, tidak menggenangkan air dan tidak pula menumbuhkan 
tumbuh-tumbuhan. Seperti itulah perumpamaan orang yang 
mempelajari agama Allah dan mengambil manfaat dari padanya, 
belajar dan mengajarkan, dan perumpamaan orang yang tidak 
mau tahu dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku di utus 
dengannya.” (HR. Muttafag 'alaih) 


0 -. 


La JS IE Ta Bo Ann pd 33 


pa ba 


Shoe at Sasa PE an 35 IL AU Ga N di 


ME jane (AI j3 





709 HR. Bukhari (79) dan Muslim (2282). 5 artinya hujan deras, “iL artinya sepetak tanah, 
SSI artinya padang rumput baik kering atau basah, dan rumput selama masih basah, 5-5 
bentuk jamak dari «6 artinya tanah datar yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di atasnya, :- 
Lai) sllu «3 »! sebuah perumpamaan tentang berpalingnya seseorang dari petunjuk Rasu- 
lullah dan kebodohan mereka terhadap petunjuk tersebut. 


454 


PN Ai 2 


1383. Dari Sahl bin Sa'id »» bahwasanya Nabi &: bersabda kepada 
Ali bin Abi Thalib az: “Demi Allah, engkau menyebabkan 
seseorang mendapatkan hidayah Allah, itu lebih baik daripada 
engkau memiliki onta merah.”7'” (HR. Muttafag 'alaih) 


Mn 
Glenn alay » (UE Ga Sain Te Taat 


1384. Dari 'Abdullah bin 'Amru bin Ash #& bahwa Nabi & bersabda: 
"Sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah (apa 
yang kalian dengar) tentang Bani Isra'il dan itu tidak mengapa 
(dosa). Barangsiapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka 
bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka."'' (HR. 
Bukhari) 


Pa 


Ne en an aa m0 BA ol 33 
» Huma olay . (EA ab 2 AI Jas lal aa Tuai 


1385. Dari Abu Hurairah 2», bahwasanya Rasulullah & bersabda: 
“Barangsiapa menempuh suatu jalan dalam Znaa menuntut 
ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju 
surga.”7!? (HR. Muslim) 


A0 


Ma gua JG «26 Sa aa Lal 


1386. Dari Abu Hurairah &w», bahwasanya Rasulullah # bersabda: 
“Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya 





710 HR. Bukhari (2942) dan Muslim (2406). 
711 HR. Bukhari (3461). 
712 HR. Muslim (2699). 





pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dari 
pahala mereka sedikit pun.” (HR. Muslim) 


Ia NY AKA Ab SI SA SLB 1 AN J5 JB: Joe 
da MT YA Sada Ia AA ale jl HL SAS ab 


ab 


1387. Dari Abu Hurairah »: dia berkata: Rasulullah # bersabda: “Jika 


anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya 
kecuali tiga hal: sadagah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, 
dan anak shalih yang nadi (HR. Muslim) 


3 Pa 2 ai 5? Ia 2 &. naa 


na 


PN Aa NRP An Pa 
ES aja Y 1 IE gara 


LEE (NG ri 


1388. Dari Abu Hurairah 2 dia berkata: Aku mendengar Rasulullah & 


713 
714 
715 


bersabda: “Sesungguhnya dunia itu terlaknat dan segala isinya 
pun juga terlaknat, kecuali dzikir kepada Allah dan ketaatan 
kepada-Nya, dan orang yang alim atau orang yang belajar.””!s 
(HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


Sabdanya : eYls Les artinya taat kepada Allah Ta'ala. 
sean aa BEAN IM IE: JE mp kaka 


Eat D JB « AI alas AA Ea 5 1) Jar 2 


HR. Muslim (2674), Abu Daud (4609), Tirmidzi (2673), dan Ibnu Majah (206). 

HR. Muslim (1631).. 

Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi (2322) dan Ibnu Majah (4112), dan dihasakan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


456 





Riyadhug/Shalihin 2 


3 (@esea 








1389. Dari Anas » dia berkata: Rasulullah &- bersabda: “Barangsiapa 


yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka dia berada di 
jalan Allah sampai dia kembali.””' (HR. Tirmidzi, ia berkata: 
Hadits hasan) 


AU Is ny: 2 IS DAA ats 333 
DI E KAAN A  SI Aga MAA pb bah 


1390. Dari Abu Sa'id Al-Khudri «- dari Rasulullah &- beliau bersabda: 


"Seorang mukmin tidak akan pernah merasa kenyang dengan 
kebaikan sehingga akhir kesudahannya adalah surga.” (HR. 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


AE JI J3) 1 JB All J3 Sui A3 
AN 2 Yama os Ja Get LE Aas Hai 


s8. na ST 


3 laa "5 Andi AN Akal (Er IS 


Se 


2 EP akal ola. (AN PAI galih AE Opi SAI 


A3 Sana) 


1391. Dari Abu Umamah -, bahwasanya Rasulullah x« bersabda: 


Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (2647), dan didhaifkan oleh Albani dalam Dhaif Su- 
nan Tirmidzi. 
Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (2686) dan didhaifkan oleh Albani dalam Dhaif Su- 
nan Tirmidzi. 


“Keutamaan seorang ahli ilmu dari seorang ahli ibadah 
adalah seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah 
di antara kalian.” Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: 
“Sesungguhnya Allah, malaikat-Nya serta penduduk langit 
dan bumi bahkan semut yang ada di dalam sarangnya sampai 


A57 


ikan paus, sungguh mereka akan mendoakan untuk orang yang 
mengajarkan kebaikan kepada manusia.” (HR. Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan) 


PS "1 5 3 Pa Pe 
0x ah pa - - Pan CA £ 
Kap Na U 335 Sama Jen na AA 


SG AAN Ih SAN Ji ale as AE ab IA) 


JG SE Ana La lah HUI KAI (SS SPMI 
AS 3 AN SN 3 3 ENAM ea 
AAS AL IE AAN Judi MAAN AE II Je « 


5 PPN io Kena ta ne Na: aa £.. Maan 
1359 LIS Lana Ng Lo In ANN S3 ENI 3 II 


- 
8 
LE Ba, 


Ag NN Ng MAA n 8 
apa 3815 andalan» (3G Jen JA oi J3 


1392. Dari Abu Darda" »- dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah «: 


bersabda: "Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, 
maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. 
Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya 
karena senang kepada pencari ilmu. Sesungguhnya orang 
berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh (makhluk) yang 
berada di langit dan di bumi hingga ikan di air. Keutamaan orang 
yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas 
seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama adalah pewaris 
pada nabi dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar 
dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu, maka siapa yang 
mengambilnya berarti ia telah mengambil bagian yang banyak.” 
(HR. Abu Daud dan Tirmidzi) 


“18 “Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2685), dihasankan oleh Albani dalam Shahih Su- 


719 


nan Tirmidzi. Sabdanya 2 1 artinya mereka akan mendoakan, dan memintakan ampunan 
serta keridhaan kepada Allah atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (3461), Tirmidzi (2682), Ibnu Majah (223). Ibnu 
Hibban dalam shahihnya (88), dan dishahihkan oleh Albani dalam shahih Abu Daud. Sab- 
danya : s&N' So, para pengganti mereka dalam masalah ilmu dan amal, dan dalam menun- 
jukkan manusia kepada pengesaan Allah dan ibadah kepada-Nya. 


458 


Riyadhus/Shalihin 2 


8 2 S. 58 
2 Ikan BE JI LAI IE B3 ALA UN 3 
Pe Na aa ita) 

. 2 Si Papan 5 Ka NU. P2 Par 
A22 YES IA) 1 SEP SEA Ap (pala Ha 
1393. Dari Ibnu Mas'ud » dia berkata, “Aku mendengar Nabi &: 
bersabda: "Allah akan membuat bercahaya terang wajah sese- 
orang yang mendengar sesuatu (hadits) dariku kemudian dia 
sampaikan sebagaimana dia mendengarnya, karena berapa banyak 


orang yang disampaikan kepadanya lebih faham dari orang yang 
mendengar.” (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


Ie ye Jat Ia DE AU Iyan JE 1 JE 3 Tara Ca 3S 
TN Bi tan anna PN Bae t 2 naa 
Oia 3G 3315 5. (COL Sa pa KALI A3 el kas 


A55 Sans DJ 


1394. Dari Abu Hurairah » ia berkata, “Rasulullah « bersabda: 
“Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembu- 
nyikannya, maka ia akan diikat (pada mulutnya) dengan tali 
dari api neraka pada hari kiamat.””' (HR. Tirmidzi, ia berkata: 
Hadits hasan) 


Dara 


AA Ag AR Uta ads GIS 33) 1 SE AI Jan Jb Jb 


PN AA NN Pa en an In Perek 7 
SS on ab WII Ia Mere 0 oma VI aalan Y des AJI 


Hima SE 3S PN Lean 1 AR (GBI aj ES 


1395. Dari Abu Hurairah »- ia berkata, "Rasulullah x: bersabda: 
"Barangsiapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya karena 


720 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (3660), Tirmidzi (2658) dan Ibnu Majah (230), 
dan Ahmad (1/437). 

721 Hadit shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (3658), Tirmidzi (2650) dan Ibnu Majah (261), 
dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


459 


mencari wajah Allah Azza Wa Jalla, namun ia tidak mem- 
pelajarinya kecuali untuk mendapatkan sebagian kenikmatan 
dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari 
Kiamat.” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


0. 


Ha MI Ih SA Ji 3 AA 33 para dl ara Ta 
Tania ISA Ga lelet Jah ja YUI Tea 
Bebi KA AJE aa na Dami an pa 

LE Sita CLS pel aa 3 NA 


1396. Dari Abdullah bin Amru bin Al-'Ash - dia berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah «- bersabda: “Sesungguhnya Allah 
tidaklah mencabut ilmu sekaligus dari hamba, akan tetapi Allah 
mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila 
sudah tidak tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat 
pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka 
ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan 
menyesatkan.” '8 (HR. Muttafag “alaih) 


722 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (3664) dan Ibnu Majah (252), dan dishahihkan 
oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 
723 HR. Bukhari (100), Muslim (2673) dan Tirmidzi (2652). 


460 


SEM MSI Jaa DG EN 


BAB 242 
Keutamaan Pujian'4 dan Syukur 


Allah -: berfirman: 


S0. 


20, 8 9 8 So 
Per pa Ta JIKA, S3 H6 


Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepa- 
damu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari 
(nikmat)-Ku. (OS. Al-Bagarah (2): 152). 


CV Ie ESA 


“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah 
(nikmat) kepadamu. (OS. Ibrahim (141: 7). 


3 3 
DAN NI TU UI J3 


724 Alif lam (J') dalam kalimat -J' fungsinya untuk istighrag, maksudnya bahwa Allah .- ber- 
hak mendapatkan pujian dari segala bentuknya, karena Allah memiliki asma'ul husna dan 
sifat yang Maha Tinggi. Pujian adalah sanjungan kepada pihak yang diberi pujian karena 
sifat-sifat kebaikan yang dimilikinya tanpa didahului dengan perbuatan baik (Pihak tersebut 
kepada kita) Adapun syukur adalah pujian terhadap orang yang diberi ucapan terima kasih 
karena kebaikannya kepada kita. Pujian itu lebih umum daripada syukur, karena pujian 
mencakup kata-kata yang mengandung pujian dan syukur. 


42 


Byadi Aap 2 





Dan katakanlah, segala puji hanyalah milik Allah. (OS. Al-Isra' 
(171: 111). 


MN oa TSI HI LAN Ol KA TA 
Dan penutup doa mereka ialah: "Alhamdulilaahi Rabbil 'aalamin" (OS. 
Yunus (10|: 10). 


Nan 


Pa Oke ag 2 Kasta 
Ata na Se Sar Sisi Jabal Tue 


1397. Dari Abu Hurairah -- bahwa pada malam Rasulullah -: di- 


isra kan, dinas San, ke hadapan beliau dua gelas yang beri- 
sikan susu dan berisikan khamer, lalu Rasul melihat keduanya 
dan mengambil gelas yang berisi susu, maka Jibril berkata, 
'Segala puji bagi Allah yang telah memberimu petunjuk kepada 
fitrah. Seandainya engkau memilih khamer maka umatmu akan 
tersesat.” (HR. Muslim) 


ea he Sd SA: J8 seekor 


£ 03 Sal 2 el33 « Nee F (( Ja 3 


1398. Dari Abu Hurairah :&. dari Rasulullah #: beliau bersabda: “Se- 


125 
726 


tiap perkara benting” yang tidak dimulai dengan pujian kepada 
Allah, maka berkurang berkahnya.””" (HR. Abu Daud dan lain- 
lain dengan sanad hasan) 

SAI JB El Jins dio GAN La 3S 


SIA 9 osate Kp LA 1 et IE MU JG at Dp 


Pad 


HR. Bukhari (5576), Muslim (167). 

Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (4840), Ibnu Majah (1894), Nasa'i dalam amalul 
yaumi wal lailati (494), Ahmad (2/359), dan didhaifkan oleh Albani dalam Dhaif Sunan Abu 
Daud. 


- La aa 


- Ko MS - wo AI 

BL Jain 1 odlaan S ga Gi Ang: JAS « Kar 
- ena Ia P5 £ yg” 0 0 00 po na og - 

WA JUS AM gi SANG BISA San Gua Je 

» Jp ea 9 MAAN EA BEI ls ga 


MEA) 


1399. Dari Abu Musa Al-Asy'ari »», bahwa Rasulullah &- bersabda: 


1400. 


Jika anak seorang hamba meninggal, Allah berfirman kepada 
para malaikat-Nya: "Kalian telah mencabut anak hamba-Ku?” 
Mereka menjawab, 'Ya.' Allah Tabaraka Wa Ta'ala berfirman, 
'Kalian telah mencabut buah hatinya?" Mereka menjawab: 'Ya.' 
Allah Tabaraka Wa Ta'ala bertanya: 'Apa yang dikatakan hamba- 
Ku?” Mereka menjawab, 'Dia memuji-Mu dan mengucapkan 
istirja' (Inna lillahi wa innaa ilaihi rajiu'un).' Allah berfirman: 
'Bangunlah untuk hamba-Ku satu rumah di surga, dan berilah 
nama dengan Baitulhamd (rumah pujian).”” (HR. Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan) 





AN ye 3 AN) 3 DE IS TE IE SA 


da (Oa RA an Ina ala ta Ta IS jak 


Dari Anas » dia berkata, “Rasulullah &- bersabda: 'Sesung- 
guhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hamba-Nya yang 
mengucapkan tahmid (Alhamdulillah) sesudah makan dan 
minum.”'? (HR. Muslim) 


727 Hadist hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi (1021), Ahmad (4/415) dan Ibnu Hibban (2937), 
dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. Lihat pula silsilah hadits shahih 
(1408). 

728 HR. Muslim (2734), Tirmidzi (1816) dan Nasa'i dalam al-Kubra (6899). 


464 


Kian 221) Lekaig ale BAJU AI SL NY 


BAB 243 


Perintah Bershalawat Atas Nabi «:, 
Keutamaannya, dan Sebagian Lafalnya 


Allah :- berfirman: 

ale NAKA pad GNI AS ON TT An 
Jeena JA 

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 

Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk 


nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (OS. Al-Ahzab 
(33): 56) 


aka F4 Fr Ab - so Fan 5 0 oa o 2 gen ea 
2 Jsany gama n s2 Pl an aras op Mlas 53 

AA aa Ka 38 23 s2 Pe Ta 53 na 
alay» (Oris Lp le UI a01 3X0 Seks kan oya )) 1 Sigi « 


1401. Dari Abdulah bin Amru bin Ash «” bahwasanya dia mendengar 


Rasulullah &: bersabda: “Barangsiapa yang bershalawat 


466 





aya eHermeih 2 








kepadaku sekali, maka Allah akan bershalawat kepadanya 
sepuluh kali.””?? (HR. Muslim) 


Ai HI II JEE N Ipa5 oi: BAL 5 3 
JAS SAS 1 JBS aa 3 (SAS es ps ea La 
Be 


1402. Dari Abdullah bin Mas'ud » bahwa Rasulullah &: bersabda: 


“Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah 
orang yang paling banyak bershalawat kepadaku.” (HR. 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


JA aa B5 AN Ip5 IE JB? A3 
SS IP a33 LAN Sa He Ust HAN an G 
Bas PRESS La Jl ii Ia laa 
BUY: Je. Sena TEA 


LN 853. 


: soon Anh »sl5 Ta alay. («( CN TE 22 SYI 


1403. Dari Aus bin Aus .- , ia berkata, Nabi s bersabda: "Sesungguhnya 


729 


730 


731 


di antara hari-hari kalian yang paling baik adalah hari Jum'at, 
maka perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari itu, karena 
sesungguhnya shalawat kalian disampaikan kepadaku." Para 
sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana shalawat kami 
disampaikan kepadamu, sementara Anda telah meninggal? 
Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah 
mengharamkan jasad para nabi atas tanah.""' (HR. Abu Daud 
dengan sanad shahih) 


HR. Muslim (384). Abu Daud (1530), Tirmidzi (485), dan Nasa'i dalam al-Kubra (3/50). 
Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (484), dan didhaifkan oleh Albani dalam Dhaif Su- 
nan Tirmidzi. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1047), Nasa'i (3/91-92), Ibnu Majah (1636). 
Ahmad (4/8), Ibnu Hibban (907), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu 
Daud. 


Abi 





IS SA 5): AN Ipen SE JB me BIA & 15 


PAS Tas HA uda AG ME Jaa db tie S3 
2 


1404. Dari Abu Hurairah :« ia berkata, Rasulullah « bersabda: 


"Celakalah seseorang yang aku disebut-sebut di Tepnnya 
namun ia tidak mengucapkan shalawat kepadaku.” (HR. 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


330. 


: 2 & " Taat - 
Ielag te S3 RSS ae NINGP JB JB 
22 P3 ai 8. GP ena Na: 
sah 35 Ma et SES Ip «ls 


1405. Dari Abu Hurairah «. dia berkata: Rasulullah «: berasa: “Ja- 


nganlah kalian dhan kuburanku sebagai 'id (hari raya, yakni 
tempat yang selalu dikunjungi dan didatangi pada setiap waktu 
dan saat),dan bershalawatlah kepadaku, sesungguhnya shalawat 
kalian akan disampaikan kepadaku di manapun kalian berada." 
(HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


1 DG le Asasi eU: Ja B3 AN IS 3: arah 


- - 
ke) - 


ag 2m 5315 21 IS as 2 S3 


1406. Dari Abu 2 na , bahwa Rasulullah #- bersabda: "Tidaklah 


seseorang Ea aan salam kepadaku melainkan Allah akan 
mengembalikan nyawaku hingga aku membalas salamnya." 


732 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3545), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 


733 


734 


Sunan Tirmidzi. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2042) dan Ahmad (2/367), dan dishahihkan 
oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ber- 
kata: Ime s8 'slai Y maksudnya adalah janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai ied 
yang kalian muliakan dengan cara mengunjunginya setiap tahun sekali atau dua kali, atau 
yang sejenisnya. 

Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (2041) dan Ahmad (2/527), dan dihasankan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


A68 








Riyadhus/Shalihin 2 
S5 3 IAI De al Jaa, Kn m0 Ge 53 


JAS Sia) 1 JBS SAMA Ol. (Ce 3 Penta 
A2 


- 


1407. Dari Ali »-, dia berkata: Rasulullah «: bersabda: "Orang yang 
kikir adalah orang yang apabila disebut namaku di sisinya, 
dia tidak bershalawat kepadaku.” (HR. Tirmidzi, ia berkata: 
Hadits hasan shahih) 


Gonna Te tania Haa TR EA Ah Tan dn PAP SN TE aan 
hh 5 AS aU Jae gama 1 JB 3 as oh Ulas 3 


J3 AE Ii pe IE al Ig 
AI Opi 


£ 


PAD aan Tee Ha: 5 
Ta ai SI AAN KE aman Ta 


Pi AN Ae Lan 


Eat »: J3 SIANG 3S NA. « Bk 


1408. Dari Fadhalah bin 'Ubaid :s- dia berkata: “Rasulullah &: men- 
dengar seorang laki-laki Ta dalam shalatnya namun Nak 
mengagungkan Allah Ta'ala serta tidak bershalawat kepada Nabi 
xz, kemudian Rasulullah & bersabda: "Orang ini telah terburu- 
buru." Lalu beliau memanggilnya dan berkata kepadanya atau 
kepada orang lain: "Apabila salah seorang di antara kalian berdoa 
maka hendaknya memulai dengan mengagungkan Rabbnya 
yang Maha Agung dan Perkasa, serta memuji-Nya, kemudian 
bershalawat kepada Nabi zr, setelah itu berdoa dengan apa 


735 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3540) dan Ahmad (1/201), dan dishahihkan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


A69 


yang ia kehendaki." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi. Ia berkata: 
Hadits hasan shahih) 


Ru 2 an Bi PA 2 aa sia Asa o ga na 
BE IS GA Jb Bh Ema on AS Lana al P3 
EN An aa UNA SN Tea NI AE ME Pan 
kas MSG 1 Ela (LAS ES UNI A8 dll Jaa 1 Ulah « 

Ja Il 


Pa 2-8 TT 5 - Tn an ba Hai 
EL US MASA II bye naba Je Io ia) 
His MASA JB 2G HA Ih Koal SL anal Jl 
Ts ee na LSI goa) IT AE ES MASA 


1409. Dari Abi Muhammad Ka'ab bin “Ujrah » dia berkata: “Sesung- 
guhnya Nabi x- pernah keluar menemui kami, lalu kami 
bertanya, “Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana 
salam kepadamu, lalu bagaimanakah caranya bershalawat 
kepadamu?” Beliau menjawab: “Ucapkanlah, 


AN IT AE SAS ARSA JI AE AA Je IS II 
SSS MESA SI AE MAA IE AG SAN Iaoah Ia 2) 

Kena nat SU GA dl ae 
Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada 
keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi 
shalawat kepada keluarga Ibrahiim, sesungguhnya Engkah 
Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah berilah barakah 


kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana 
Engkau telah memberi barakah kepada keluarga Ibrahim, 


736 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1481). Tirmidzi (3475) dan Ahmad (6/18), dan 
dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


#70 


Riyadhug/Shalihin 2 


sesungguhnya Engkah Maha Terpuji dan Maha Mulia.” (HR. 
Muttafag 'alaih) 








ae Una tan 2G See ai seb gun Ta NAS 
SA B5 AU Jis UUT JB Be GA ALA al 3 


SUS AI Up an Gp Pa AS JS € Bb BLS yA yak 


5 


NN 


- 3 ra Na AA : : Oa PEN Sa Nia 
gan ESA SS tai ALS Al Jp UAS ls DI 
35 . Oo No Ton Ig 0 AK AB Al 3 2 
3) RS AU Ogan JB IG Jl EN 


PA 


II IE EA US MASA II AE LA IE Jo HI 
SP ee Ia AE Ap AI 
» ek oay » ( EAAE ISS PING Lama Tee SI al 


1410. Dari Abu Mas'ud Al-Badri «- dia berkata, "Rasulullah 


737 


mendatangi kami sedangkan kami berada dalam majlis Sa'd bin 
Ubadah :-., maka Basyir bin Sa'ad berkata kepadanya, “Allah 
memerintahkan kami untuk mengucapkan shalawat atasmu 
wahai Rasulullah, lalu bagaimana cara bershalawat atasmu?” 
Lalu Rasulullah «- diam hingga kami berangan-angan bahwa 
dia tidak menanyakannya kepada beliau. Kemudian Rasulullah 
ss bersabda, "Katakanlah: 


ha ena Naa MEN l Wan AR Me Aa nk en mes 


1 


& 


» 3 5: 
“Ya Allah, berilah shalawat atas Muhammad dan keluarga 
Muhammad sebagaimana Engkau memberi shalawat atas 
Ibrahim, dan berilah berkah atas Muhammad dan keluarga 
Muhammad sebagaimana Engkau memberi berkah kepada 


HR. Bukhari (6357). Muslim (406), Abu Daud (976) dan Nasa'i (3/45). 


41 


Ibrahim. Engkau Maha terpuji dan Maha mulia.' Adapun salam 
adalah sebagaimana yang telah kamu ketahui." (HR. Muslim) 


Oa Jah L AJE: be aa 
Ml alas PI 3 JE Ila 
3 tni Ja aa AE LA dl LAS 

LE Gin (Ai Ia SI al II AE ES 


N 


1411. Dari Abu Humaid As-Sa'idi 2 dia berkata: Para sahabat bertanya, 
“Wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami bershalawat kepa- 
damu?” Maka Rasulullah #: bersabda: “Ucapkanlah, 


Aa ea ea an Ge Pn Ni 3 Pe AL 2 ah an 
II AE El US ang all leg MAA AE Jo MI 
Jl AE SSB AS anna Aoa ekeg MASA AS 3G ea 

Daan Ina SI ai) 
“Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad, istri-istrinya 
dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberi 
shalawat kepada keluarga Ibrahim. Dan berilah barakah kepada 
Muhammad, istri-istrinya dan anak keturunannya sebagaimana 
Engkau telah memberi barakah kepada keluarga Ibrahim. 


Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia." (HR. 
Muttafag 'alaih) 


738 HR. Muslim (405), Abu Daud (980), Tirmidzi (3218) dan Nasa'i (3/45). 
739 HR. Bukhari (2369, 6360) dan Muslim (407). 


472 


IE SANG SAN Jah DG tt 


BAB 244 
Keutamaan Dan Anjuran Berdzikir 


Allah « berfirman: 


D0 sn KAI TAS AI 2S 


Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keuta- 
maannya dari ibadat-ibadat yang lain). (OS. Al-Ankabut (291: 45). 


Dao pass ane 


“Karena itu, ingatlah kalian kepadak-Ku, niscaya Aku ingat (pula) 
kepadamu.” (OS. Al-Bagarah (2): 152) 


SEP Es PEN RP Ten LT ap MR 

3JRJL Ja e KI W933 A9 er Da ? SL, S3 
. & o Dr Hg - Pai 

T Y00 1 SLANII PBL G3 GS NG ILY 

Dan sebutlah (nama) Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri 

dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi 


dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. 
(OS. Al-A'raf (7): 205). 


474 


1412. 





na aa 2 
lu ind DO, AS TS Isa 


Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. (OS. 
Al-Jum'ah (621: 10). 


has AN satu Jua It ea 
Do AAN TA Lalat GA ika GJM AA SES 


Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan 
perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam 
ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan 
yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan 
yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan 
perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan 
yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk 
mereka ampunan dan pahala yang besar. (OS. Al-Ahzab (33): 35). 


$ Su. 


£ Gg £ AA 23 Ps 20 IL 28 - £ - 
MAN IN GS Ageng Let 133 UM SANA Sad Le 6 
EA En Has AI & SG. ANILY Ni: 


Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) 
Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya 
di waktu pagi dan petang. (OS. Al-Ahzab (33): 41-42). 

Dan ayat-ayat dalam masalah ini sangat banyak dan sudah dike- 
tahui bersama. 


Eksis oEAS D2 Si 1 JB: JB ma? IA & 3 
AH AMAN Oa «Oh ah oa 

Lae Gis CO pbia JIN IS sai 
Dari Abu Hurairah sz, dia bera Rasulullah #2 bersabda: 
“Dua kalimat yang ringan di lisan Muna) tetapi berat tim- 


bangannya dan disenangi oleh Allah »& Yang Maha Pengasih 
yaitu, Subhanallah wa bihamdihi sibhaaballsahil azhim (Maha 


A75 





Suci Allah dengan segala pujian-Nya dan Maha Suci Allah Yang 
Maha Agung).””? (HR. Muttafag 'alaih) 

Ng 2 Sentul Pa Meng ia 
Lal SELAI IN: BE Nana 7 


FA 
38 


di 3 


ale SB Ha DI es PSI MG «ll Jl Yg WAN 


- 


MEeseala 


1413. Dari Abu Hurairah -» dia berkata, "Rasulullah «: bersabda: 
'Sungguh aku membaca: Subhanallahu (Maha Suci Allah), al- 
Hamdulillah (segala puji bagi Allah), Laa ilaaha illallah (tiada 
Ilah yang berhak diibadahi selain Allah), wallahu akbar (dan 
Allah Maha Besar) adalah lebih aku cintai daripada segala hal 
yang disinari matahari.”' (HR. Muslim) 


! 


& 255 


Tu V5 KU YAN GE j2 dee IA AS 


Io 02.» » - 3 01 SAAT 
SA Bai Ba KE SEA aa Gs Ide 
ata Ta BRG: 23 Para 


Hn ES blh Aa Sea, Ab Jis le SI 


# 


LA at AI Uh JS Ag ON Gp DAK IN 


ea Pa kat 


BEA EA GIS ng UN IKA JG SAY: J8 


Lae Gita (AA 5 Jia SIS Ip UUS 


1414. Dari Abu Hurairah » bahwasanya Rasulullah & bersabda: "Ba- 
rangsiapa yang membaca : 
58 


2 3 - Ba SA Na AG Lg an “ag Ps San 
Ie AAN Ia el SAI 


740 HR. Bukhari (6682), Muslim (2694) dan Tirmidzi (3467), Nasa'i dalam Amalul Yaumi wal 
Lailati (830), dan Ibnu Majah (3806). 
741 HR. Muslim (2695) dan Tirmidzi (3597). 


476 


Aa MELATI 2 





nia 
“Tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Allah Yang Maha 
Tunggal tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan 
bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)”, 
sebanyak seratus kali dalam sehari, maka ia mendapatkan pahala 
seperti membebaskan sepuluh orang budak, ditetapkan baginya 
seratus kebaikan dan dihapus darinya seratus keburukan dan 
dia akan dilindungi dari (godaan) setan pada hari itu hingga 
petang dan tidak ada orang yang lebih baik amalnya daripada 
orang yang membaca doa ini kecuali seseorang yang dapat 
lebih banyak mengamalkan (membaca) dzikir ini." Beliau juga 
bersabda: Barangsiapa yang membaca : siw3 &l ybew (Maha Suci 
Allah, segala puji bagi-Nya) sehari seratus kali, maka dosa- 
dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan.””? 
(HR. Muttafag 'alaih) 


55 
0 -. 


LA JA ye DAN ot 33 
Mes iku 


J 


| 
- 


1415. Dari Abu Ayyub Al-Anshari »», dari Nabi &: beliau bersabda: 
Barangsiapa yang mengucapkan: 


£ 4 - og FTA aa in 3S 
Se AG JAENA BULANAN lia 3 22 


“Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Yang Maha 
Tunggal tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan 
bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)”, 
sepuluh kali, maka pahalanya sama dengan membebaskan 





742 HR. Bukhari (6403), Muslim (2691) dan Tirmidzi (3463). 


K7 


empat orang budak anak keturunan Ismail.” (HR. Muttafag 
'alaih) 


AI LA, ai Yi): PL NU Na 25 JB: Ju Bp 3d 153 


lay» (akan AT) 03. AL At AS LA 5 tadi SB 


aa 


1416. Dari Abu Dzar »- dia berkata: Rasulullah & bersabda: Mau- 


kah engkau aku beri tahu ucapan yang paling dicintai Allah? 
Sesungguhnya ucapan yang paling dicintai Allah adalah 
Subhanallah wa bihamdihi (Maha Suci Allah, sesungguhnya 
segala puji bagi-Nya).' (HR. Muslim) 


aan YEN Ip SE: IE GAN —ue A 355 
AI ISI Jt SS Sa Sa Sa SA 
» beam ola NG AgLaAdI 53 La — Sui — 5 


1417. Dari Abu Malik Al-Asy'ari dia berkata, "Rasulullah & ber- 


743 


sabda: "Kesucian adalah setengah dari iman, al-hamdulillah 
memenuhi timbangan, Subhanallah dan alhamdulillah ke- 
duanya memenuhi, atau salah satunya memenuhi apa yang 
ada di antara langit dan bumi.” (HR. Muslim) 


Ayana daa ji J6. SALE ale: J3 
Pa Pes era Mp es 2 liua 





HR. Bukhari (6404), Muslim (2693) dan Tirmidzi (3553), Nasa'i dalam Amal Yaumi wal 


744 


745 


Lailati (120,121), Ahmad (5/418). 

HR. Muslim (2731), Nasa'i dalam Amal Yaumi wal Lailati (434) dan Tirmidzi (593), hanya 
saja dalam riwayat Tirmidzi disebutkan : saus») Jaw (Maha Suci Rabbaku, dan segala 
puji bagi-Nya). 

HR. Muslim (223). 


4/8 





Ne ep 2 
JA IN AS LIS GI 

na. ha Kadi meta “aka In 25 ng 
say» (ENI AA 3G Aa HI: J3) Jb 
1418. Dari Sa'ad bin Abi Waggas 2» dia berkata: Suatu hari ada 
seorang Arab badui datang kepada Rasulullah #- seraya berkata, 


'Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu bacaan yang layak 
untuk saya baca! Rasulullah & berkata: “Ucapkanlah: 





Sa - 


GA KG Ce SU In IA UNO JLN 


o ol. ANN CNN 2 LI un s 

SI padi JUL VI 333 Yg SY Ie 5 AI Si basan 
(Tiada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah, Yang Maha 
Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Allah Maha Besar, segala puji 
bagi-Nya. Maha Suci Allah, Rabb alam semesta. Tiada daya 
dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha 
Perkasa dan Maha Bijaksana) Orang Arab badui itu berkata, 


Ya Rasulullah, itu bacaan yang ditujukan untuk Allah, lalu apa 
bacaan untuk diri saya? Rasulullah #: bersabda: “Ucapkanlah: 


Pena NN PN 0 0g PNP ga 
PE PA PG Uh AA 
Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, tunjukkanlah aku, 
dan anugerahkanlah aku rizki).'s (HR. Muslim) 


AKAN IS ja TA SI BE NN J3 SS 1 JL m5 SU 333 
naa pen mapan »: aa 


sn ola, . dn gate da aa 2 Ju 





746 HR. Muslim (2696). 


479 





1419. Dari Tsauban »- dia berkata, “Jika Rasulullah &: selesai shalat, 
beliau membaca istighfar tiga kali dan berdoa : 


MEN JIE 3 SSS MI Sling DN SI aU) 


(Ya Allah, Engkau adalah Dzat Yang memberi keselamatan, 
dan dari-Mulah segala keselamatan, Maha Besar Engkau wahai 
Dzat Pemilik kebesaran dan kemuliaan." Dikatakan kepada al- 
Auza'i (salah seorang perawinya): "Lalu bagaimana ucapan 
istighfarnya?” Dia berkata: (Rasulullah) mengucapkan: disi asisi 
(saya memohon ampun kepada Allah), ai yax2x41 (sayamemohon 
ampun kepada Allah).'” (HR. Muslim) 


- 
Tpi La ka 


0 83- 


aa - ng Saba 3 TIA 5 3 NN 0 a08 , Tt 
SN! Ore Hp BP OLS SES AU ay Ol: B3 KA AI 383 
3 1 &, 8 0 ik - An ia sd Ang GG - g 2 
ALE Sp SUN SS S3 Y 2353 AMIN A 


- 
& 


IN pede 


2 PN PE Pa RN - KA TU 3 
US RA Yg Ha LI PL CA aa ga JS CAS jang 


! 


Pa 2. Ma Lega 2 Ten te LM 
HhE Gina (Oon Sia AJI 15 pai Yg «Sa 


1420. Dari Mughirah bin Syu'bah 2», bahwasanya Rasulullah #- 
apabila selesai shalat dan mengucapkan salam, beliau me- 
manjatkan doa: 


& 
- - - 


3 - o - A09 BA aa Ag Ps PN 14 an 
IS AE gag MEI Ip SIN IS Waah Y 235 MI YO 


! 


Vo 


IE Yg ERA Gak Ng Eat LI BUY AMI Jaa 

KI 
Tiada sesembahan yang hag selain Allah semata saka tiada 
sekutu bagi-Nya, milik-Nyalah segala kerajaan dan milik- 


Nyalah segala pujian, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. 
Ya Allah, tiada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan, 


747 HR. Muslim (591), Abu Daud (1513), Tirmidzi (300), Nasa'i (3/68) dan Ahmad (5/275), dan 
Ibnu Hibban (2003). 


480 





PG eta 2 








dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah, dan 
tidak bermanfaat pemilik kekayaan, dan dari-Mulah segala ke- 
kayaan.”7 (HR. Muttafag 'alaih) 


A0 


- an BAN Dab ae 33 


- - — 238 


NE TAN KN Ts 
GI LG an 55 an Tn 
og Ps BJB IAI 53 35 pu I maki At y 


38 5 


» hemaelay DS IS 3 ja JAE FAT KIA 


1421. Dari Abdullah bin Zubair #3 bahwasanya dia membaca doa 
setiap selesai shalat dan 2ame : 


OA 0S 33 
Tiada sesembahan yang hak selain Allah semata yang tiada 
sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. Tiada daya dan kekuatan selain dengan 
pertolongan Allah. Tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan 


748 HR. Bukhari (844), Muslim (593), Abu Daud (1505), Nasa'i (3/71), dan Ahmad (4/250). Arti 
Sal adalah kekayaan atau bagian. Al-Jauhari berkata dalam ash-Shihhah, arti sis dalam 
hadits ini adalah sie di sisi-Mu, maksudnya kekayaan yang dia miliki tidak bermanfaat di 
sisi-Mu. An-Nawawi berkata dalam Syarh Shahih Muslim (4/196) : Orang yang memiliki 
kekayaan di dunia baik berupa harta, anak keturunan, pangkat, kekuasaan tidak berman- 
faat sedikit pun di sisi-Mu : maksudnya, kekayaan itu tidak dapat menyelamatkan pemi- 
liknya dari (siksa) Mu, akan tetapi yang menyelematkan mereka adalah amal shalih yang 
mereka kerjakan. 


481 





Kami tidak beribadah selain kepada-Nya, dengan memurnikan 
ketaatan kepada-Nya, hanya bagi-Nya ketundukan, sekalipun 
orang-orang kafir tidak menyukai", Ibnu Zubair berkata: 
“Rasulullah 2: biasa membaca doa di atas setiap selesai shalat 
wajib.”7 (HR. Muslim) 


- 
Ae tai 0 


Daan manaa BOR petaan Ani el ee . d 
AS BE Joan GT Sale Ai Ol 2gp Tata Cal 333 
Aa MEA 3. a shg .38 AO 
AAA AS Oa «AI IG «al LIL oU Jal as 
2 Bang CAT 3 Har Sa, ee nia Oa NN Le SN So 
& Ogpasingg 4 Ugzmong « Ulah oya J3 ee sagnai LAS Uyagnang « 
Sa NN en Pn Kun na Geba TA EN alga "3 3 
SA Ya SA Ea SLA ND) 1 J3 0 Ba Ugalan 
PA KN s3, Pa TN PTN an Ne AU ap « 8 
Lo Ja pen oya NI S2 Jabal LAS Ng 4 Sila ya Ma UgitaIg 
Ca MN 3 - masa Ta 8 “4 dk Tah Ba 0 dot 
IIS CO JB an GE US 
» To rd sai AA Aa AA Na PENNE 5 Pn 
Ao ebi Je ( 03 ep Dl JS HO 
An Aris : - eta TG Be ga Ti WA Aa Tia 
II ET AN OA Sian Ju Ja, S3 HS IE AS ga 
3, pelari g & 

Pa 91 Delia BTA, & 2 8. AA AA 
Lala Gita Uas USU Cr Oa US AL SN 
MIA R » A- Te SN Pa - PA : at Ta . AKA 
“3 Iya SI pete Agt SE lp 3 Ha ala 
8 Bu - ea NN PN AAN anna 8... 
Ig Jlis $ Alia Iolaa3 UI Un JGN JAN EGAI gas: IJUas 
3 PEN ago Tan Vest 2. Mnc £ 
(la oa aoi MUI Jua SU )) 1 al 

Sh KA An lea Ie 33 5. 21 
1 jag — UI AI AKA JII at — P3 Ht (Gaal )) 
si i i -0 3 o 
Aa al 


1422. Dari Abu Hurairah »- bahwa orang-orang fakir Muhajirin 
749 HR. Muslim (594), Abu Daud (1507), Nasa'i (3/70), dan Ahmad (4/4). 


452 


rr 69$9$Yaaaaaaaaww.———m—.oiMWMHHMVii.ioi. 





Riyadhus/Shalihin 2 


menemui Rasulullah & dan berkata, “Orang-orang kaya telah 
memborong derajat-derajat ketinggian dan kenikmatan yang 
abadi. Mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa 
sebagaimana kami melaksanakan puasa, namun mereka 
bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, mereka 
menunaikan 2. berumrah, berjihad dan bersedekah." Lalu 
Rasulullah &: bersabda: “Maukah aku ajarkan kepada kalian 
sesuatu yang karenanya kalian bisa menyusul orang-orang 
yang mendahului kebaikan kalian, dan kalian bisa mendahului 
kebaikan orang-orang sesudah kalian, dan tak seorang pun 
lebih utama daripada kalian selain yang berbuat seperti yang 
kalian lakukan?” Mereka menjawab, “Baiklah wahai Rasulullah? 
Beliau bersabda: “Kalian bertasbih, bertakbir, dan bertahmid 
setiap habis shalat sebanyak tiga puluh tiga kali.” Abu Shalih 
(perawi) berkata, dari Abu Hurairah ketika ditanya tentang 
tata cara berdzikir, maka Abu Hurairah menjawab: Hendaklah 
mengucapkan Subhanallah wal hamdu lillah wallahu akbar 
masing-masing tiga puluh tiga kali.””50 (HR. Muttafag “alaih) 








Dalam salah satu riwayatnya Muslim menambahkan: “Lalu 
orang-orang fakir muhajirin kembali menemui Rasulullah &:, dan 
berkata: Saudara-saudara kami (orang-orang kaya) mendengar 
apa yang kami kerjakan lalu mereka mengerjakan apa yang kami 
kerjakan?” Kemudian Rasulullah &- bersabda: Itulah keutamaan 
yang diberikan Allah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. 


.sJl artinya harta yang melimpah. 


- S0. 


Ban Tana 


Na Hana Vanda NA La 


Lo. 


»liaao ola. (AB A5 Jia SIS IMB Sis Ina so JS 
1423. Dari Abu Hurairah 2», dari Rasulullah & beliau bersabda: “Ba- 


750 HR. Bukhari (483), Muslim (595), Abu Daud (1504), dan Ahmad (2/238). 


483 





rangsiapa yang mengucapkan setiap selesai shalat Subhanallah 
tiga puluh tiga kali, alhamdulillah tiga puluh tiga kali, Allahu 
akbar tiga puluh tiga, dan pada hitungan keseratus dia 
mengucapkan, 


- 
35 


TG HE LN 5 SMAN II SAS 


3S 


- - 


- 


13 
aa 


s 
“Tiada sesembahan yang hak selain Allah semata yang tiada 
sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu”, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun 
seperti buih di Jaut.””' (HR. Muslim) 


Y SE): db BA Ii GP Gal 3 AS 3 

35 ” 2. Pi - 2 

OM LNG HA Sana Ia Gian Si La 
aa DA 2 La Pd 


ola, . «4 s3 Ss Pr « 2 Op CNG me 


aa 


1424. Dari Ka'b bin 'Ujrah », dari Rasulullah sz, beliau bersabda: 





751 


752 


"Beberapa amalan penyerta, siapa saja yang mengucapkan 
dan mengamalkannya, maka dirinya tidak akan merugi, yaitu 
mengucapkan tasbih tiga puluh tiga kali, tahmid tiga puluh 
tiga kali, dan takbir tiga puluh empat kali setiap selesai shalat 
wajib."”82 (HR. Muslim) 


0. 


a 
“is 2 3s 3 At Ti Si. K3 Pa Ke Dk 





HR. Muslim (597), Nasa'i dalam Amal Yaumi wal Lailati (143), Ahmad (2/371), dan Ibnu 
Hibban (2016). 

HR. Muslim (598), Tirmidzi (3412), Nasa'i (2/371). Sabda beliau Lks. , al-Baghawi berkata 
dalam Syarh Shahih Muslim (3/232) : Maksudnya adalah tasbih, tahmid, dan takbir, dina- 
makan mu'aggibat karena dia merupakan kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus, 
dan —ssi artinya seseorang melakukan suatu amalan, kemudian dia mengulanginya. 


I84 


eka 2 





22 bata o 2 4 . Lag 3 22 0 o T 2 5. 
CASN A3 Ia Ob Sesi 0 MAN IS AL al ol Ia la Sstt « 
Gel eta. (RAI A3 Ia eh Sel 


1425. Dari Sa'ad bin Abi Waggash »-, bahwasanya Rasulullah 
zz membaca ta'awwudz setiap selesai shalat wajib, dengan 
membaca doa berikut ini: 


8 


€ “ sa 2 2 9 La 5 £. 2 gue 5 2 ie 23 z - Pe a 
Josh BIS OT iya La Seth € JAN AJI Sa eb dael il ell 
PAN Gaal ah Oa el Sela AA 
“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut dan 
bakhil, aku berlindung kepada-Mu dari dikembalikan kepada 
umur yang paling lemah, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah 


dunia, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kubur.” 
(HR. Bukhari) 


9 


SA: Jep ana an 3 R33 Bank 
Dn JB A EN Ab Gea 9 IE CIA 
PN Ora ag DS « 2,53 IE 2 LA HA 

1426. Dari Mu'adz bin Jabal »-, bahwa Rasulullah &- menggandeng 
tangannya dan berkata: "Wahai Mu'adz, demi Allah, aku sungguh 
mencintaimu." Kemudian beliau berkata: "Aku wasiatkan 


kepadamu wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan setiap 
selesai shalat untuk mengucapkan : 


Ona 3 3,535 2,53 AE Ja 2 
Ya Allah, bantulah aku untuk berdzikir dan bersyukur kepada- 


753 HR. Bukhari (2822), Tirmidzi (1522), Nasa'i (8/256) dan Ahmad (1/183). 


485 


Mu serta beribadah kepada-Mu dengan baik.” (HR. Abu Daud 
dengan sanad shahih) 


AS Ea. nga Hina : g Par Rena Ta en 
SAM MAS BJB 3 Iyan Ol Ana Ag 
nas KE Dn DN aa On tan 
(HL MIE Ia Obat al AU: Saad 
mm TB YA Gap LI KAI ES Gg OA AS G3 


bala» ( JAN 


1427. Dari Abu Hurairah 2», bahwasanya Rasulullah &: bersabda: "Jika 


salah seorang di antara kalian membaca tasyahud, hendaklah ia 
meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara dengan 
berdoa : 


: Ag Tam a03 (aa LT 0 7 2 a z a 2 
CE 3 343 HAN ABE Sah HE MIS Ia Eh SA 
JLN ema! B3 53 519 AG 
Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu dari siksa jahannam 


dan siksa kubur, dan fitnah kehidupan dan kematian, serta 
keburukan fitnah Masihid Dajjal.” (HR. Muslim) 


At Pa 0 Pa anna Na TN A Lana ama go 0 
S5 AN IL AB BP BE Jp25 IS 1 Je SLS 3 
SS SA HAND 1 IG ar 


- 


A9 2 
bom dab Al oa 
Abi BE sala 5 SA .£ BP oa S0. 22 an Ng s5 PP 

0 AA ag I Lag 0 os Lag sanga Lag AI La 


kasi (SI YUNANI AN 


1428. Dari Ali ss dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah & apabila 


754 


755 


mengerjakan shalat, maka yang terakhir kali beliau baca di 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1522), Nasa'i (3/53), Ahmad (5/244) dan Al- 
Hakim (1/273), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 
HR. Bukhari (1377), Muslim (588), Abu Daud (983), Nasa'i (3/58), Ibnu Majah ((909), Ah- 
mad (2/237). 


456 


sada patah 2 








antara tasyahhud dan salam adalah: 


- 
A2 Ana Pan ta s 


: Sweet BAKU IA 
- e 32 5 - 


ci YI al Y 25. 19 JARAN ti AP “ si si Lag 


Da On 


Ya Allah, ampunilah aku atas kesalahan yang telah aku lakukan 
dan yang akan aku lakukan, apa yang aku sembunyikan dan 
aku nampakkan, dan sifat berlebihanku, sesungguhnya Engkau 
lebih mengetahui daripadaku, Engkau adalah Yang pertama dan 
Yang terakhir, tidak ada ilah selain Engkau.”7s (HR. Muslim) 


Lagu 


a33 Isi Ol ASUS GA OS 1 SIB lam it js 
Gita (Co SAN AN Baking 5 HN SSL 1 2 


1429. Dari Aisyah « dia berkata, Rasulullah &: sering membaca 
dalam rukuk dan sujudnya: 


Pa 


2 jas kat Bai, By sat DO REae 
“Maha suci Engkau wahai Rabb kami, segala puji bagi-Mu, ya 
Allah ampunilah aku.”” (HR. Muttafag 'alaih) 


Na 


Pengk an) H dj OS ME al Peni 43 


ma ola» (3G SI tr Bae La) 
1430. Dari Aisyah w:, bahwasanya Rasulullah # dalam rukuk dan 
sujudnya terkadang membaca : 


Ah KN Aas Hy 





756 HR. Muslim (771), Tirmidzi (3421), dan Ibnu Hibban (1966). 
757 HR. Bukhari (817), Muslim (184), Abu Daud (877), Nasa'i (2/219), Ibnu Majah (889), Ahmad 
(6/43). 


IS 





“Maha suci dan bersih Rabb para malaikat dan Jibril.” (HR. 
Muslim) 


Pa ASN UE: TEE Os Si B AS oo 


LB aa Una at Ga ta La ENG 
ai ea KN AN Tale Lola dwi ale 


PEN Gani 


1431. Dari Ibnu Abbas 2», bahwasanya Rasulullah &- bersabda: 


“Adapun dalam ruku' maka agungkanlah Rabb kalian, dan 
adapun dalam sujud, hendaklah kalian memperbanyak doa, 
karena doa dalam sujud layak untuk dikabulkan bagi kalian.”78 
(HR. Muslim) 


253 


ft... 


ar Kera se «Jeena 3 53. 


Ken egrna 


1432. Dari Abu Hurairah »-, bahwasanya Rasulullah #c bersabda: 


“Waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan 
Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah 
doa.” (HR. Muslim) 


758 HR. Muslim (487), Abu Daud (872), Nasa'i (2/224), Ahmad (6/193) dan Ibnu Hibban (1899). 


759 


760 


H33 T.x— Penulis kamus Lisanul "Arab berkata: z s artinya yang bersih dari segala keburu- 
kan, dan sll artinya yang diberkahi, ada pula yang mengatakan suci. Az-Zajaj berkata 
di dalam Asygaagu Asma'illah (hal. 214): “ad! adalah shifah mubalaghah, wazannya J8 
artinya 3s! (suci). ada yang mengatakan : iuudl 5 YI maksudnya adalah bumi yang suci 
dan diberkahi. 

HR. Muslim (479). An-Nawawi dalam Al-Adzkar (hal.92) berkata: Ketahuilah bahwa hadits 
ini tidak menentukan batasan lafal bacaan pengagungan Allah - dalam ruku' dengan doa 
apa saja, hanya saja yang lebih utama adalah membaca semua doa-doa (jika memung- 
kinkan) dan tidak memberatkan orang lain, dan tasbih dibaca terlebih dahulu daripada yang 
lainnya. Jika seseorang hanya ingin membatasi doa yang dibacanya, maka disunnahkan 
baginya membaca tasbih (mensucikan Allah), jumlah minimal dalam bacaan tasbih adalah 
tiga kali, tapi jika dia hanya membaca sekali, maka itu sudah cukup baginya. Apabila dia 
membaca do-a-doa tertentu (di dalam ruku'), maka disunnahkan baginya membacanya 
pada waktu-waktu tertentu saja (tidak terus-menerus membaca doa tersebut), seperti itulah 
yang seyogyanya dia lakukan pada waktu-waktu yang lain sehingga dia dapat mengumpul- 
kan semua doa yang ada dalam ruku', begitu pula doa'-doa yang ada dalam permasalahan 
lain. 

HR. Muslim (482). 


A89 





Pi ea 2 








BA HA: ay 3 Opi IS Sal 5: Ara 


3 


Nak, ola. (5 3 SA Tlp Alan Bo: “ 


1433. Dari Abu Hurairah 2», bahwasanya Rasulullah & berdoa dalam 


1434. 


sujudnya: 


Ae PE 1 Na TAN Je Sapa 25 Ken 

ey NE 3 ATP Aa 135 as BD 23 AA HN 
Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku, yang kecil maupun 
yang besar, yang awal maupun yang akhir, dan yang terang- 
terangan maupun yang sembunyi-sembunyi.””! (HR. Muslim) 


0 


An en aa Ba Pe padan 
Tem ALI SA R33 il wa 1 ob da 





Y. BA BASIS Y) 3 JjAg — Ta jl - AS yA 


(SI 


23 TAN Na ia SG 1 F3 - na Pa AS Pad 
Lang ema 3 A9 4 AAS Ulah le ah Cip Al 3 
Lea aa PU Tue 2.8 Pn SEN Mengab KB 


El BS AS ml sela ah 3, Liyis ipa SHU 
» ema oly, ( amis ES atas Pe 


Dari Aisyah « dia berkata: Suatu malam aku pernah kehilangan 
Rasulullah x:, lalu aku mencarinya dan aku mendapatkan beliau 
sedang ruku' atau sujud, beliau berdoa: 

Cd Y dun 3 Si 
“Maha suci Engkau, sesungguhnya segala pujian hanyalah 
milik-Mu, tidak ada ilah selain Engkau.” 


761 HR. Muslim (483), Abu Daud (878) dan Ibnu Hibban (931). 


489 


Dalam satu riwayat disebutkan: Lalu tanganku menyentuh 
kedua telapak kaki beliau, sedang beliau berada di dalam masjid 
dan kedua kakinya dalam keadaan tegak (ketika sujud), beliau 
membaca dalam sujudnya: 


Uta BEA Ia BISU Wb Sa Map 33 LN 
Hani ale Sets Ola ad pati 


Ya Allah, aku berlindung dengan ridha-Mu dari bahaya murka- 
Mu, dan aku berlindung dengan ampunan-Mu dari bahaya 
hukuman-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dar adzab-Mu, 
aku tidak bisa menghitung pujian atas-Mu. Engkau adalah 
sebagaimana Engkau memuji atas diri-Mu.”7? (HR. Muslim) 


0. 


JAS Ed J3 Ki US: Ia ia A3 
Jas Bl Ws IA LN SA Sa) 
Ini Ca mam): Ja dilas HN Lang GS Mada Ia 


2 P3 - 


- 


“basa ola) (itas SR 3 ara Nas SS 1 LK 


SATA JG CSI 3 pd FANS Iga 


Ha el E Gema UP JA Na (9 ea olgy3 : 
KE DNS 


1435. Dari Sa'ad bin Abi Waggash as dia berkata: “Suatu ketika 
kami pernah berada di sisi Rasulullah #, lalu beliau bersabda: 
“Apakah salah seorang dari kalian mampu memperoleh seribu 
kebaikan dalam sehari? “ Lalu salah seorang dari para sahabat 
bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimana mungkin salah seorang 
dari kami meraih seribu kebaikan dalam sehari?” Rasulullah 


762 HR. Muslim (486), Abu Daud (879), Tirmidzi (3491), Nasa'i (1/102), Ahmad (6/201) dan 
Ibnu Hibban (671). 


490 








Riyadhus/Shalihin 2 


menjawab: “Ketahuilah jika dia bertasbih seratus kali maka akan 
dicatat seribu kebaikan untuknya atau dihapus seribu kesalahan 
darinya.””8 (HR. Muslim) 


Al-Humaidi berkata: Demikianlah yang disebutkan dalam 
Shahih Muslim (5x5). Al- -Bargani berkata: Imam Syu'bah, Abu 
Awanah, dan Yahya Al-Oaththan meriwayatkan dari Musa yang 
imam Muslim meriwayatkan dari jalurnya, mereka berkata: 5x55 
tanpa huruf alif. 


PS deg 2): JG AN Si: B3 


Jen 2 raga 3 


0.23 


JA is BIS Saad Ah 2 Han IG Ba JA 
dy COBA Ga 3S Ea bagas ES SL Ia Hi BLS KE 


1436. Dari Abu Dzar »-, bahwa Rasulullah &£ bersabda: "Setiap pagi 
dari persendian masing-masing kalian ada sedekahnya, setiap 
tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap 
tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf 
adalah sedekah, nahyi mungkar adalah sedekah, dan semuanya 
itu tercukupi dengan dua rakaat dhuha."”5# (HR. Muslim) 


2 Ag 2 ta ol Nata SAS ol nak sa bg A5 


LL 


- 
£ 


AE PNS da UD aa kai yaa 
Ka dang LB Ay : B3 LI JR SE US ga 





763 HR. Muslim (2698), Tirmidzi (3463), Nasa'i dalam Amal Yaumi wal Lailati (152) dan Ahmad 
(11174, 180). 
764 HR. Muslim (720). 


491 





1437. 


7 - 9 B0 ana - 22 2 o 2 ag 7 - mn 
Ole 1 Sbd (33 Aka ala Lan Eng oa SU IS 
ALIS 5509 «ABE Hii 4 dont Lb «ala SAS adah AI 

Te SBN PE Nana KK Eaa AA Tan ra Be naas esi 
Lama Ly AMI OLS Sae MUI Ola) Kal 3 


ALIS Ska AMI SLS Lana 5) dll OA 


sas AT TAAT AS ASI SAI TI 
BUS Kaali Sha AN SA la Sha JI SA sal 
Kes Sy al Oleo sana, abi BEE Ca 
55 ND SAS Ega aa Gali Ja 
AN ea SLS Sha Je, SLS SI Ai) eng 

MS Si 


Dari ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harits &, bahwa- 
sanya Nabi #: keluar dari rumah Juwairiyah pada pagi hari 
usai shalat Subuh dan dia tetap di tempat shalatnya. Tak lama 
kemudian Rasulullah #&: kembali pada waktu dhuha, sedangkan 
Juwairiyah masih duduk di tempat shalatnya. Setelah itu, 
Rasulullah menyapanya: “Ya Juwairiyah, kamu masih belum 
beranjak dari tempat shalatmu?” Juwairiyah menjawab, 
Ya. Saya masih di sini, di tempat semula ya Rasulullah. 
Kemudian Rasulullah &: bersabda: “Setelah keluar tadi, aku 
telah mengucapkan empat rangkaian kata-kata -sebanyak tiga 
kali- yang kalimat tersebut jika dibandingkan dengan apa yang 
kamu baca seharian tentu akan lebih berat (pahalanya), yaitu: 


Ka APA pn NA BA 3 RU ne Ben an RD 
ASUS laka A3 533 dhami Le273 MS SAS oekanng MUI Ulat 


492 


aan gara 2 








“Maha Suci Allah dengan segala puji bagi-Nya sebanyak 
hitungan makhluk-Nya, menurut keridlaan-Nya, sebanyak 
perhiasan arasy-Nya dan sebanyak tinta kalimat-Nya.””s (HR. 
Muslim) 


Dalam riwayatnya yang lain disebutkan: Kalimat yang beliau 
baca adalah: 


AS A5 AMI OLS am Lp AI OS ARI SAE AMIN OS 
SUS Slauall O, 


Maha Suci Allah sebanyak hitungan makhluk-Nya, Maha 
Suci Allah menurut keridlaan-Nya, Maha Suci Allah sebanyak 
perhiasan 'Arasy-Nya, dan Maha Suci Allah sebanyak tinta 
kalimat-Nya.” 

Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa Nabi & bersabda: 
"Maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang dapat 
engkau ucapkan? Yaitu: 


HS SIS II SS AAL SA AMI SU AAA SAE AMI SA 
AN Sa an ranah Maan Sa air 
S3 Bana On tee dn nd Ol KE 2 AO 
Saka ALI DANA SUAS Ska AM SLALU SIKA AMI BELA 

SUS 
Maha Suci Allah sebanyak jumlah makhluk-Nya, Maha suci 
Allah sebanyak jumlah makhluk-Nya, Maha suci Allah sebanyak 
jumlah makhluk-Nya. Maha Suci Allah sebanyak perhiasan 'arsy- 
Nya, Maha Suci Allah menurut keridhaan-Nya, Maha Suci Allah 


menurut keridhaan-Nya, Maha Suci Allah menurut keridhaan- 
Nya, Maha Suci Allah sebanyak perhiasan 'arsy-Nya, Maha Suci 





765 HR. Muslim (2726), Abu Daud (1503), Tirmidzi (3555), Nasa'i (4/77), dan Ibnu Majah 
(3808). 


493 


Allah sebanyak perhiasan 'arsy-Nya. Maha Suci Allah sebanyak 
tinta kalimat-Nya, Maha Suci Allah sebanyak tinta kalimat-Nya, 
Maha Suci Allah sebanyak tinta kalimat-Nya. 


Ne Sa na sena SB Sean BB SE Dea 
SI JA IE Ae B3 LAN an ln 


: PA on eat ta 
AGE lay CG LAI JA SY NG 5 3S 


- 3 G 09 ke PI 2. 
VI IG ca AM ISI SI es JA) 1 Jab el d5 
0 03. ” 09 
MG LAN Jan can Al IS 


1438. Dari Abu Musa Al-Asy'ari »», dari Nabi #&z beliau bersabda: 
“Perumpamaan orang yang mengingat (berdzikir) Rabbnya dan 
orang yang tidak mengingat-Nya, seperti perumpamaan orang 
hidup dengan orang mati.”758 (HR. Bukhari) 


Dalam riwayat Muslim?” disebutkan: Perumpamaan rumah 
yang di dalamnya disebut nama Allah dan rumah yang tidak 
disebut nama Allah, seperti perumpamaan orang hidup dan 
orang mati.” 

4 F en 2 Tk g 2 HKG Fi Te - 5 un. S3 £ ai 
CI IU Jp JB BE ds ol mn na cl 333 
So. 


KASI 0 kai IS OP SS Il ARA Up ea ae Gb Ai 
T- . A0 0, KT . Ae - « Ke Lia Ba . 
ME jar (4 PES BUS 3 S3 Uh ii 


1439. Dari Abu Hurairah 2» bahwasanya Rasulullah £: bersabda: Allah 
us berfirman: “Aku berada dalam prasangka hamba-Ku, dan Aku 
selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku 
dalam dirinya, maka Aku mengingatnya dalam diri-Ku, dan jika 
ia mengingat-Ku dalam perkumpulan, maka Aku mengingatnya 
dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka.””8 (HR. 
Muttafag “alaih) 


766 HR. Bukhari (6407). 
767 HR. Muslim (779). 
768 HR. Bukhari (7536), Muslim (2675), Tirmidzi (3603), Ibnu Majah (3822), dan Ahmad (3/138). 


494 





adegan 2 


DNA NG (OAT aan Bt 5 Ju de 23 
aan SESI Las TU GAS) 2JU KI 23 


IE SI II Upitas ABI apa (OA Y 3 en 
SIN 2 te) 

1440. Dari Abu Hurairah »» dia berkata: Rasulullah #& bersabda: 
“Telah menang para mufarridun.' Para sahabat bertanya, “Ya 
Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan mufarridun? “ Beliau 


menjawab: “Yaitu orang-orang laki-laki dan perempuan yang 
banyak berdzikir kepada Allah.” (HR. Muslim) 


Diriwayatkan lafal 3sssiti dengan raa' yang berharakat tasydid 
dan tanpa tasydid, dan yang dipilih oleh para ulama adalah yang 
berharakat Ga 


NG ea): Isis Ag. Haa 


1441. Dari Jabir »» dia berkata: Saya mendengar Rasulullah 4: ber- 
sabda: “Dzikir yang paling utama adalah Mena laa 
ilaaha illallah.””0 (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


S3 Ie TU Ge: B3 PS op ae 33 


- 


aa Ca 0 yg: 0 3 Da at 
IN » : Je & 25 Ha ATAU 4 be SAS AS DLNI 


MELAYANI 13 SLS 


1442. Dari Abdullah bin Busr &», bahwa ada seorang laki-laki berkata. 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya syari'at-syari'at Islam telah 
banyak yang menjadi kewajibanku, maka beritahukanlah kepa- 


769 HR. Muslim (2676) dan Tirmidzi (3596). 
770 Hadist shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3383) Ibnu Majah (3800), Nasa'i dalam Amal 
Yaumi wal Lailati (831), dan al-Hakim (1/498). 


495 


daku sesuatu yang dapat aku jadikan sebagai pegangan! Beliau 
bersabda: “Jadikanlah lidahmu senantiasa basah karena berdzikir 
kepada Allah.”7! (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


SAN SA Ie SAY Tom BEAN dea IE 5 
AS EA) 1 IE sal (3 Isu DEAL 


1443. Dari Jabir »», dari Nabi &- beliau bersabda: “Barangsiapa yang 
mengucapkan: Subhanallahi wa baihamdihi, maka akan ditan- 
capkan baginya sebatang pohon kurma dalam surga.””? (HR. 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


Ad pat SY: MN JJ: JB BE SALA IA 3 
Si KAA DA Ja HE HB JASA: ran 
dn bean yana Bb Isa kis aa al Ia 


38 


DIES AG (OMG IYA 


AAA 
Ye et 


| 
Ag en iB 


1444. Dari Ibnu Mas'ud 2», ia berkata, Rasulullah &- bersabda: "Aku 
bertemu dengan Ibrahim »&: pada malam ketika aku diisra kan, 
kemudian ia berkata, “Wahai Muhammad, sampaikan salam 
dariku kepada umatmu, dan beritahukan kepada mereka bahwa 
Surga debunya harum, airnya segar, dan Surga tersebut adalah 
datar, tanamannya adalah kalimat, 


SESI ASING AI VI II Yg ad JAS AMI SL 


(Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Ilah yang 


771 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3375) dan Ahmad (4/188), dan dishahihkan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 

772 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3464), Nasa'i dalam Amal Yaumi wal Lailati (827), 
Ibnu Hibban (824), dan al-Hakim (1/501-512), dan dishahihkan oleh Albani dalam shahih 
Tirmidzi. 


496 


PN Ge ana 2 








berhak disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar).”73 (HR. 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


PA AN 2 IN Ipe3 SEE AN 35 
SPA SE AE Ta UG SIA 
aa Sala AG 2 Ye S3 LAN, AI CE) Ha 
AJE, db ae SE Lyn Hasi 


LSN 0 


(set D: Jae JA SUN IG oi 3 ala 


1445. Dari Abu Darda' » ia berkata, Rasulullah &£ bersabda: "Maukah 


773 


aku beritahukan kepada kalian amalan kalian yang paling baik, 
dan yang paling suci di sisi Raja (Allah) kalian, paling tinggi 
derajatnya, serta lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan 
emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu 
dengan musuh kemudian kalian memenggel leher mereka dan 
mereka memenggal leher kalian?" Mereka berkata, “Ya.” Beliau 
berkata: "Berdzikir kepada Allah ta'ala.” (HR. Tirmidzi, Al- 
Hakim berkata: sanadnya shahih) 


BA ae Aha AA A33 


PLAY: IS AI 
TN Pe Nan 
KA AI Seal YEN JIE AGAN ML ALAN 3 
AN Jia PSN AI «JIE GA SAS Adil Ss MS IU 


LA 


MN Yg S3 ya YO OS Jie KS, 


(LG 





Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi (3426), dan dihasankan oleh Albani dalam Shahih 


774 


Sunan Tirmidzi. 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3377), Ibnu Majah (3790), Ahmad (6/447), dan 
dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


I9/ 





AM ES EA JB gia Ap USS Fo IL 


1446. Dari Sa'ad bin Abu Waggash »- bahwa ia bersama Rasulullah 
£ menemui seorang wanita sementara di hadapannya terdapat 
biji-bijian atau kerikil yang dipergunakan untuk bertasbih. Ke- 
mudian Nabi & berkata: "Aku akan memberitahukan kepa- 
damu sesuatu yang lebih mudah bagimu daripada ini atau lebih 
utama!" Lalu beliau mengucapkan: 


3 BEE aa BE pall ob 


USA Al SLS SUS 55 GIE Lo SAS AMI Ong NI 


aa 
Aa 5 Jd kh Da Jgn 


23 Yan ML Yi 333 #3 IN M3 


(Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan dilangit, 
dan Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan di 
bumi, dan Maha Suci Allah sebanyak makhluk yang Dia ciptakan 
di antara keduanya dan Maha Suci Allah sebanyak apa yang Dia 
ciptakan. Allah Maha Besar seperti itu, segala puji bagi Allah 
seperti itu, dan tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah 
seperti itu, dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali karena Allah 
seperti itu).”s (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


ABI ES an IS JIE IE AP A3 
aa aan 

LE gina za ( an Y) 5 

1447. Dari Abu Musa &: dia berkata: Rasulullah & belaabas Kas 


daku: Maukah engkau aku tunjukkan kepada simpanan di antara 
simpanan-simpanan yang ada di surga?” Aku menjawab: “Ya, 


775 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (1500), Tirmidzi (3568), Ibnu Hibban (837) dan 
Al-Hakim (1/548), dan didhaifkan oleh Albani dalam Dhaif Sunan Abu Daud. 


498 


Bata 2 


wahai Rasulullah.” Beliau bersabda: (Yaitu) ucapan: 2 Boga k 
ab vi Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah.”75 (HR. 
Muttafag 'alaih) 


Uaouag Kodasan M3 UU JUS AI S3 LL — Yo 
JG HA Joe V3 OLI iya 


BAB 245 


Berdzikir Kepada Allah Dalam Keadaan 
Berdiri, Duduk, dan Berbaring Dalam Keadaan 
Berhadats Besar, Atau Kecil dan Haid, Kecuali 

Membaca Al-Our'an, Maka Tidak Boleh 

Bagi Orang yang Junub dan Wanita Haid 


Allah »- berfirman: 

AN SI JG JAN BIS PNG SULAN JS 5) 

1 Ups JII deni SE Toghi lai UI Ska Sa AI 
se ey 

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 

malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. 


(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 
atau dalam keadaan berbaring. (OS. Ali Imran (3J: 190-191) 


ne Pa ena SN NO RSA PENA se Ta Ea 
SEA JS ole AI SA BE UI Iga OS 1 EL laa LAS Ss 


baailyy 


1448. Dari Aisyah & dia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah #&: ber- 


776 HR. Bukhari (6409), Muslim ((2704), Abu Daud (1526), Tirmidiz (3461), Nasa'i dalam Amal 
Yaumi wal Lailati (356), dan Ibnu Majah (3824). 


499 


dzikir kepada Allah dalam setiap keadaan.” (HR. Muslim) 


AGS Or db BA yA an Aa ol 3 
Bo on UG LN Ad peta 2 JL Ai 


T- . S3 Bi Pn LP - Tor TEA 
MAS Gita (G3 BI KI ab 


1449. Dari Ibnu Abbas «2, dari Nabi #c beliau bersabda: Seandainya 
salah seorang dari kalian apabila mendatangi isterinya (untuk 
berjimak) berdoa: 


"Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauh- 
kan setan dari apa yang Engkau berikan kepada kami,” lalu ditak- 
dirkan bagi keduanya untuk memunyai anak, maka setan tidak 
akan bisa mencelakainya.”” (HR. Muttafag 'alaih) 


- 9 NN s 
SANG drag Kn IYA AG 1 


BAB 246 
Doa Ketika Akan Tidur dan Ketika Bangun Tidur 


Hata JA Ba 0 Je os yu 3 2 Ap aa 3 


LP 
Ea 


IE BIA BI CSS GS HAN SLS: JBa 


Well. ( Si Ip BEN 3 UE ai ea 


- 


1450. Dari Hudzaifah dan Abu Dzar 2, mereka berkata: Jika 
Rasulullah # beranjak ke tempat tidur, beliau membaca doa: 


3 se PA - 2 
HA CA UI Ska 


777 HR. Muslim (373), Abu Daud (18) dan Tirmidzi (2384). 
778 HR. Bukhari (141), Muslim (1434), Ahmad (1/286), Nasa'l dalam Amal Yaumi wal Lailati 
(269). 


500 


piye fermeh 2 








“Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup, dan dengan nama-Mu 
pula aku mati,” dan apabila beliau bangun, maka beliau & 
membaca: 


Pe nela SIM MLS 


“Segala puji bagi Allah Yang telah menghidupkan kami setelah 
mematikan kami, dan kepada-Nyalah tempat kembali.” (HR. 
Bukhari) 


2 KI LetDA Il Sally SAI Gile Jas DL -YEV 
ie mil Lela 


BAB 247 


Keutamaan Majlis Dzikir dan Anjuran 
Untuk Selalu Melaziminya, Serta Larangan 
Meninggalkannya Tanpa Adanya Udzur 


Allah «- berfirman: 

Y, Lag Usa PE BAL An KAN sp ai Teh Pad 
LYA : ma es Eta Aki 

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang 

menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari karena mengharap keridhaan- 


Nya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka!” (OS. Al- 
Kahfi (18J: 28) 


SO HE SY BS IR JG: Ja Aa 3 
AN Inah us Pata 5 « pa Aa Oya Can) & Tan 


779 HR. Bukhari 96314), Abu Daud (5049), Tirmidzi (3417), Nasa'i (6/187), Ibnu Majah (3880), 
dan Ahmad (5/399). 


501 





KAN mebel AAA SES IN YAA GG ai 
LEE SE cok Al 3h- ang 
Pa Si yoona 
Seda ab AS Ia Dib U An 1 AS 

MAA uan ta edi Bea 


3 aan Lo ego... & LA La. LN An An AN 
Pa na ak 


3 
PN 


daan Pn Nun ar Op Gal Y O Ha db Na dag 
Kong itukah: sa 2 Me 


Ning da Nur ae 5 aa be LIL 


Ie 


La: 3 SAAT dl KUR dag: bisda db 


PA 


as KAA DSA: Jen Ilsid Mas ah 
(BA AA: ear Jb: BEA AG ia 
AR Pe DU an RAN bd: Ju 


ap B- Ale Gan. (en ear : "33 Nala Iu 
GS: JALAN As GA Pol 


S 


Pee agan aU 


00-03 . 


— Oia. Ce - sisa 3 53 sb bi 


Te Ap aa Katana BANI 


502 


Bad Aa 2 





GG 


Senada 2 LE ay. 
Apaan (JB ABIS: Tag San 
ssi Sa GA Ba UI aa end ai Nara 
Isi DS WEAR: yu !$ Pa ana KE NS 


2 TER MALAM Ula HA LIL ta dita «ai SAE SE: 
Na “ 83 8 


Jan 5 dna EE SSALS X3 5 aa H3: Oei 


MA Ta JA ON SR DAS T 

1451. Dari Abu Hurairah » dia berkata, Rasulullah &£ bersabda: 
“Sesungguhnya Allah memunyai para malaikat yang selalu 
berkeliling di jalan-jalan dan mencari-cari majlis dzikir. Jika 
mereka mendapati suatu kaum yang berdzikir kepada Allah, 
mereka memanggil teman-temannya seraya berkata, “Kemarilah 
terhadap apa yang kalian cari. Lalu mereka pun datang seraya 
menaungi kaum tersebut dengan sayapnya sehingga memenuhi 
langit bumi. Maka Rabb mereka bertanya padahal Dia lebih 
tahu dari mereka, Apa yang dikatakan oleh hamba-Ku? ' Para 
malaikat menjawab: “Mereka mensucikan Engkau, memuji 
Engkau, dan mengagungkan Engkau.' Allah berfirman: Apakah 
mereka melihat-Ku?” Para malaikat menjawab, “Tidak, demi 
Allah mereka tidak melihat-Mu.' Allah berfirman: “Bagaimana 
sekiranya mereka melihat-Ku?” Para malaikat menjawab, 
Sekiranya mereka dapat melihat-Mu pasti mereka akan 
lebih giat lagi dalam beribadah, lebih dalam mengagungkan 
dan memuji Engkau, dan lebih banyak lagi mensucikan 
Engkau.” Allah berfirman: “Lalu apa yang mereka minta?” 
Para malaikat menjawab, “Mereka meminta surga kepada- 
Mu. Allah berfirman: 'Apakah mereka telah melihatnya?” Para 
malaikat menjawab, “Belum, demi Allah mereka belum pernah 
melihatnya.” Allah berfirman: “Bagaimana sekiranya jika mereka 
melihatnya?” Para malaikat menjawab, “Jika mereka melihatnya 
tentu mereka akan lebih berkeinginan lagi dan antusias serta 


503 





sangat mengharap.” Allah berfirman: “Lalu dari apakah mereka 
meminta perlindungan?” Para malaikat menjawab: “Dari api 
neraka. Allah berfirman: “Apakah mereka telah melihatnya?” 
Para malaikat menjawab: “Belum, demi Allah wahai Rabb, 
mereka belum pernah melihatnya sama sekali.” Allah berfirman: 
“Bagaimana jika seandainya mereka melihatnya?” Para malaikat 
menjawab: “Tentu mereka akan lari dan lebih takut lagi.” 
Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku telah mempersaksikan 
kepada kalian bahwa Aku telah mengampuni dosa-dosa 
mereka.” Beliau melanjutkan, “Salah satu dari malaikat berkata, 
Sesungguhnya di antara mereka ada si fulan yang datang untuk 
suatu keperluan? ' Allah berfirman: “Mereka adalah suatu kaum 
yang majlis mereka tidak ada kesengsaraannya bagi temannya.” 
(HR. Muttafag 'alaih) 


Dalam riwayat Muslim, dari Abu Hurairah »», dari Nabi & 
beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah memunyai beberapa 
malaikat yang terus berkeliling mencari majlis dzikir. Apabila 
mereka telah menemukan majlis dzikir, maka mereka duduk 
di situ dengan menyelimutkan sayap sesama mereka hingga 
memenuhi ruang antara mereka dan langit dunia. Apabila majlis 
dzikir itu telah selesai, maka para malaikat itu juga berpisah dan 
naik ke langit dunia, kemudian Allah &: bertanya kepada mereka 
—dan Dia lebih tahu dari mereka-: “Kalian datang dari mana?” 
Mereka menjawab, “Kami datang dari sisi hamba-hamba-Mu di 
bumi yang selalu bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan memohon 
kepada-Mu, ya Allah.' Lalu Allah « bertanya: Apa yang mereka 
minta?” Para malaikat menjawab, “Mereka memohon surga- 
Mu ya Allah.' Allah « bertanya lagi: “Apakah mereka pernah 
melihat surga-Ku?” Para malaikat menjawab: “Belum. Mereka 
belum pernah melihatnya ya Allah." Allah « berfirman: Apalagi 
seandainya mereka pernah melihat surga-Ku?' Para malaikat 
berkata, “Mereka juga memohon perlindungan kepada-Mu ya 
Allah.' Allah #& balik bertanya: “Dari apa mereka meminta 
perlindungan kepada-Ku? Para malaikat menjawab, “Mereka 
meminta perlindungan kepada-Mu dari neraka-Mu, ya Allah. 


780 HR. Bukhari (6408) dan Muslim (2689). 


504 





Pn Ge Lana 2 








Allah --: bertanya: “Apakah mereka pernah melihat neraka-Ku?” 
Para Ha menjawab, Belum. Mereka belum pernah melihat 
neraka-Mu ya Allah.” Allah & berkata: “Bagaimana seandainya 
mereka pernah melihat neraka-Ku?” Para malaikat berkata, “Ya 
Allah, mereka juga memohon ampun (beristighfar) kepada- 
Mu?” Maka Allah & menjawab: “Ketahuilah hai para malaikat- 
Ku, sesungguhnya Aku telah mengampuni mereka, memberikan 
apa yang mereka minta, dan melindungi mereka dari neraka.” 
Para malaikat berkata, Ya Allah, di dalam majlis mereka itu ada 
seorang hamba yang berdosa dan kebetulan hanya lewat lalu 
duduk bersama mereka." Maka Allah menjawab: “Ketahuilah 
bahwa sesungguhnya Aku juga mengampuni orang tersebut. 
Sesungguhnya mereka itu adalah suatu kaum yang teman 
duduknya tak akan celaka karena mereka.” 


0. So. 


MEN : Ba Jas J6: YE 3 aa A3 
sena paten KONI (ea 2 er At An 23 

» ema olay (one (33 AN - (SAN HA 

1452. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri #&, mereka 
berkata: Rasulullah x: bersabda: "Tidaklah suatu kaum duduk 
berkumpul untuk mengingat (berdzikir) Allah, kecuali mereka 

akan dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan kepada mereka 
rahmat, akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah 


ek akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para makhluk 
yang ada di sisi-Nya.'! (HR. Muslim) 


PL os LA 5 o 9 sa 
Jl Jgn JI 


781 HR. Muslim (2700), Tirmidzi (2945), dan Ibnu Majah (225). 


505 


1453. 


SES ARA CU EA JG LE UG IA LAI 
A5 Ba An ane San SA Aa 3. aa 
bag 0 ika Sadena PAN UG Le Jala TI 3 ip 
Nan ar Pa Tea Aan A3 GE ea TO Ifan 5 
SA NY HUB REA Jp GA bat gae SI 


- 


SAS TG Las AI AG AT S S3 Ha El UN AI 53 


HB bia 0 na De No: 


Sea Ban Ubi 
HE Gina 


Dari Abu Wagid Al-Harits bin Auf 2, bahwa Rasulullah &- 
sedang duduk bermajlis di masjid bersama para sahabat, lalu 
datanglah tiga orang. Yang dua orang menghadap Nabi #&: dan 
yang seorang lagi pergi. Yang dua orang tersebut duduk bersama 
Nabi #, satu di antaranya melihat tempat yang senggang 
di antara para hadirin yang duduk, maka ia duduk di tempat 
itu, sedang orang yang kedua duduk di belakang m Teka, dan 
orang yang ketiga berbalik pergi. Setelah Rasulullah &: selesai 
bermajlis, beliau bersabda: “Maukah kalian aku beritahu 
tentang ketiga orang tadi? Adapun seorang di antara mereka 
yang duduk di tempat yang senggang, ia mencari tempat di sisi 
Allah, maka Allah pun memberinya tempat. Adapun orang yang 
kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. 
Sedangkan orang yang ketiga berpaling dari Allah, maka Allah 
pun berpaling darinya.””8? (HR. Muttafag 'alaih) 


eng NS JB as GAN Kan Al 33 
air Al “ea Na 2S amen 


3 


: 2 Ui JB 38 Ye us er AM aa 


4 
Ke) 


ang MANA - 0 Tn - Ne EN BP o 283 Bat Wak 2 


P3 Pn 


782 HR. Bukhari (474) dan Muslim (7176). 


506 


Pn 2 
IE RA Ia lt EGA, Oh: an 


Gin Je Pan da 2 tai AN AN 
Pat (S3) Hen La y: JB. aa na 


Rana 


da MET 3 35 nt MS Pra Ka 8 &s, . 


1454. Dari Abu Sa'id Al-Khudri am» dia berkata, “Pada suatu hari 
Mu'awiyah »» melewati sebuah majlis di masjid, kemudian ia 
bertanya, “Majlis apakah ini?' Mereka menjawab, “Kami duduk 
di sini untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla.” Mu'awiyah 
bertanya lagi, “Demi Allah, benarkah kalian duduk-duduk di 
sini hanya untuk itu? “ Mereka menjawab, “Demi Allah, kami 
duduk hanya untuk itu.' Kata Mu'awiyah selanjutnya, “Sungguh 
saya tidak menyuruh kalian bersumpah karena mencurigai 
kalian. Karena tidak ada orang yang menerima hadits dari 
Rasulullah #& yang lebih sedikit daripada saya. Sesungguhnya 
Rasulullah &: pernah melewati majlis para sahabatnya. Lalu 
Rasulullah #& bertanya: “Majlis apa ini? “ Mereka menjawab, 
Kami duduk untuk berzikir kepada Allah dan memuji-Nya 
atas hidayah-Nya berupa Islam dan anugerah-Nya kepada 
kami.' Rasulullah #: bertanya lagi: 'Demi Allah, apakah kalian 
duduk di sini hanya untuk ini? ' Mereka menjawab, “Demi 
Allah, kami duduk-duduk di sini hanya untuk ini. Sabda 
Rasulullah selanjutnya: Sungguh aku tidak menyuruh kalian 
bersumpah karena mencurigai kalian, tetapi karena aku pernah 
didatangi Jibril 3x:, kemudian ia memberitahukan kepadaku 
bahwasanya Allah Azza wa Jalla membanggakan kalian di 
hadapan para malaikat.””8 (HR. Muslim) 





783 HR. Muslim (2701). 


507 


ALI FAN Ale SAI SIG —Y EA 


BAB 248 
Dzikir Pagi dan Sore 
Allah & berfirman: 


283 AE Po Rn AS aa an an Ne ae 
SAI Jill yo 45 O533 dag Lena Ela 3 El S3 
Lrso: BLAII SBI Ge IN JUNI, 


HAN GE AG JA Ha (JAN ak pi d6 
ah 


Dan sebutlah (nama) Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri 
dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi 
dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. 
(OS. Al-A'raf (7): 205) 


Para pakar bahasa berkata: “Kata JLN adalah bentuk jamak 
dari kalimat js! artinya waktu antara Ashar dan Maghrib.” 


Dan firman-Nya: 


ANA 2 AAA 2 o Bo 
Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, sebelum terbit ea dan 
sebelum terbenamnya. (OS. Thaha (20): 130). 


Loo BE LISA HL Uy Ia kan, 


Dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu petang dan pagi 
(OS. Ghafir (401: 55). 


5 Pe Bli an P. Ia NN anna 
Masa SAI J5 Ga La (GIA jai Ju 


Para pakar bahasa berkata: Wi! artinya waktu antara tergelin- 


508 








nada atatra 2 





cirnya matahari sampai tenggelamnya. 
Dan firman-Nya: 


w33 53 ra S8 . 


Pasal TN AT, Bas ma Je, YA 
LYv —ya 


Di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan 
disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. 
Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) 
oleh jual beli dari mengingati Allah. (OS. An-Nuur (24|: 36-37). 


LM ye TEGANG Gak GA A3 Jt UAS UI) 


Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih 
bersama dia (Daud) di waktu petang dan pagi. (OS. Shaad (381: 18). 


0. 


aa Ie Je AYI BE J3 IE Jb an GA 3 


Pa 


HAN AAS ME asap ta: tr 


» bim olo). (3G AJB Jo JELAS 


1455. Dari Abu Hurairah »- dia berkata: Rasulullah &: bersabda: 


Barangsiapa yang membaca ketika pagi dan sore (xii jus 
oxisu3 ) (Maha Suci Allah, dan segala puji bagi-Nya) sebanyak 
seratus kali, niscaya tidak ada seorang pun pada hari kiamat 
yang membawa amalan yang lebih baik daripada dirinya kecuali 
orang yang membacanya seperti yang ia baca atau lebih banyak 
darinya.” (HR. Muslim) 


Ea Ce An IS NIAS JB 1 


Ne ae Aa aa 


784 HR. Muslim (2692) dan Abu Daud (5091). 


509 








» ema alay» (0 Adi Ab GIS 33 Ia SAI AI SL 

1456. Dari Abu Hurairah », dia berkata: Ada seorang laki-laki 

yang datang kepada Nabi &: seraya berkata, “Ketika aku tidur 

tadi malam ada seekor kalajengking yang menyengatku." 

Maka Rasulullah & bersabda: "Sekiranya di waktu sore kamu 
mengucapkan: 


- 
- 


- 8, 33 FA - 5 2 £ 
IE Ia LAI AMI DLS 3, 
“Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari 


kejelekan apa saja yang Dia ciptakan," niscaya tidak akan ada 
yang membahayakanmu.”” (HR. Muslim) 


So 


c. Ta s F Daan aa en & Hak 8 - 
SERA Sh AM SR Il Jaa OS BE AI 3 ai) 
Ka na Me Ana ai Daan ae Bi ye aa TS 
aa Tale (Gea Se Sa aa ES sin ea 
Sa Ta Na kn Nu ea an ata 
(joe SIG » ayat Lip UAS Way ML Ih RU) : JE 


- 


Pa NE Be KH 
4 («( P3 eng SJ) 5 J83 « ag agls 2 ola, 5 
1457. Dari Abu Hurairah 2», dari Nabi &-, bahwasanya Nabi #ejika 
pagi membaca: 


25 ab 2 SA da Ea esa TAN ab 7 23 
EN HI Sya Leg S3 El Ktal S3 CR Ih MI 


“Ya Allah, karena Engkau kami berada di waktu pagi, karena 
Engkau kami berada di waktu sore, karena Engkau kami hidup, 
karena Engkau kami mati, dan kepada-Mu kami akan kembali.” 
Dan jika berada di waktu sore beliau berdoa: 
2 Ttg - akan - o A Pn na Pa st s5 T 

EM BIG Sya Sa CE shg USA SL MI 
Ya Allah, karena Engkau kami berada di waktu sore, karena 
Engkau kami hidup, karena Engkau kami mati, dan kepada-Mu 


785 HR. Muslim (2709) dan Ahmad (3/448), Nasa'i dalam Amal Yaumi wal Lailati (596). 


510 





Riadi Aap 2 


kami akan kembali.”“ (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, ia berkata: 
Hadits hasan) 


29 Pan 


SAK pl Jen 6 : Em Tana En 
AGAN yb3 HI: J3 AH UIN EA es ISI NBA 
IN AH Aa ai IS Setan Ab 
HA IE E ARAN Ae Ai SA SI) 


aa ana Pp 


Ne as Ip aus Se Ea ISI 


(Tebo AS Kagas DI Ga 


1458. Dari Abu Hurairah m5», bahwa Abu Bakar Ash Shiddig 2» 


berkata, “Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku beberapa 
bacaan yang bisa aku baca ketika pagi dan sore hari!” Beliau 
bersabda: “Bacalah, 


-09 


ea AP 5 aa HA le AN 


Gg 


GA 56 2 


Y Ji Asi TE 


JAE 


E 


! 

aa 
“Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang Maha Mengetahui yang 
ghaib dan yang nyata. Rabb Pengatur segala sesuatu dan Rajanya. 
Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi selain 
Engkau, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan diriku, 
kejahatan setan dan sekutunya.” Beliau bersabda: “Bacalah saat 


pagi dan sore hari, dan saat engkau akan tidur.” (HR. Abu 
Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


786 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (5068), Tirmidzi (3391), Ibnu Majah (3868), Ah- 


787 


mad (2/345), Nasa'i dalam Ama! Yaumi wal Lailati (8), Ibnu Hibban (964), dan dishahihkan 
oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (5067), Tirmidzi (3392), Ahmad (2/297), Nasa'i 
dalam Amal Yaumi wal Lailati (11), Ibnu Hibban (962) dan Al-Hakim (1/513), dan dishahih- 
kan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


311 


PAN ea sa Be Tb aa ba En 
JB al IE AMI G5 OS 1 JB BE ana ol 3 


SNN 25 MY MAAN MAN yaah CA) 
Kanaan OA an) S3 JE SI IG JE ( 

Sana Aa gn Naa ana 
JAS Ga Sl 3,3 
MA 3 SE JIN HE da Il SAK Sai 
.bwselay. (ab SIN ES EN) Lai SS JB aa 


1459. Dari Ibnu Mas'ud 2 dia berkata, “Apabila sore hari, Rasulullah 
& mengucapkan do'a: 


-i 


5 Undks Ua & Ap la BU IA 


Aa Ka UP TUB Pi era TELAT pasa Ku 


Kami memasuki sore hari dan pada sore ini jagad raya tetap milik 
Allah. Segala puji bagi Allah tiada ilah yang berhak diibadahi 
selain Allah, Dialah yang Esa, tiada sekutu bagi-Nya.” Abdullah 
bin Mas'ud berkata, beliau juga mengucapkan: 


$ ATM Ra . Fa 
Ne ea 


Tae An TE an tah Ba en  TI NA Ie Mo benak 
FAN MAH AI 


Bagi-Nyalah semua kekuasaan dan pujian, dan Dialah yang 
berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, aku mohon kepada- 
Mu dari kebaikan malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang ada pada malam 
ini dan kejahatan sesudahnya. Dan aku berlindung kepada-Mu 








PE Ge rana 2 








dari kemalasan dan kesengsaraan di masa tua. Ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu dari adzab neraka dan adzab di dalam 
kubur.” Apabila pagi hari, Rasulullah &- juga mengucapkan doa 
tersebut dengan diganti bagian pertamanya menjadi: 


Ai Rea 2 1s Teten 
Kami memasuki pagi hari dan pada pagi hari ini jagad raya dan 
seisinya tetap menjadi milik Allah.“ (HR. Muslim) 


JIE: JB ae Las AS HB yi Ma 3 


Jaa D3 EA, Kera AN GA JB: Ga ) : 2 Tita 
PN Oa 


3913 gal 2133 book amabapiata 


ok. 


(Febe2 AS Las 13 J6 « Sa, 


1460. Dari Abdullah bin Khubaib 2 dia berkata: Rasulullah sz 


788 


bersabda kepadaku: Bacalah &si ain 48 js dan mu'awwidzatain (J5 
SSI Ip Jadi dan ti Lp 3gxi J3) sebanyak tiga kali ketika pagi dan 
sore, maka dia akan mencukupimu dari segala sesuatu.”7?? (HR. 
Abu Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


AA SD 2 J3 J1 JI aa ah WR 
SA GAN AN pa SA AS AS PIA 
SE Na mad 3 133 CAN 3, AN oat 


Pa ra X3 


Sat Pi J5 Gi pas gol olay . (Ce ak, ak ha 


€ - 25 5 
HR. Muslim (2723), Abu Daud (5071), Tirmidzi (3390), Nasa'i dalam Amal Yaumi wal Lailati 
(573). 


789 


Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (5088), Tirmidzi (3575), Nasa'i (8/250), dan di- 
hasankan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


513 


1461. Dari Utsman bin Affan »» dia berkata, Rasulullah #&: bersabda: 
“Tidaklah seorang hamba setiap pagi dan sore hari mengucapkan, 


Ra De SA SN EN 


II amal 
Dengan menyebutkan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun 
-dengan menyebut nama-Nya- membahayakan di bumi maupun 
di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha mengetahui,” 
sebanyak tiga kali, melainkan ia tidak akan diganggu oleh 
sesuatu pun.”“ (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits 
hasan shahih) 


s 3 
G 0 So 


BAB 249 
Doa Sebelum Tidur 


Allah berfirman: 


39 MN AG ju SIA AN Hoki Jis & 3 
& tag: aa $$ 5. Ls At Sisa ai) ar 
SAMILAN — Ae 1 Oljas IL 3N6 Beren! Kara 


Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda- tanda bagi orang- 
orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 
sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan 
mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. (OS. 
Ali Imran (3): 190-191) 


790 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (5088), Tirmidzi (3388), Ibnu Majah (3869) dan 
Nasa'i dalam Amal Yaumi wal Lailati (814), Ahmad (1/62), dan dishahihkan oleh Albani 
dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


514 





GP ana 2 








La IG Ed Teh Kg 3 A5 
Ne oraP hu Bao ) : de 


1462. Dari Hudzaifah dan Abu Dzar #3, bahwasanya Rasulullah #: 
jika menuju tempat tidurnya beliau berdoa : Lg4i LI Agin Gil, 
(Dengan nama-Mu ya Allah, aku hidup dan dengan nama-Mu 
pula aku mati).”! (HR. Bukhari) 


Lgi BI »:- - LIA, JJ BE pas Sita Tae 333 


2 - ep 
oU KAS — Lema USA GA - Kaka JI 


LI ly B3 (G3 UG NIAS € 333 USG 25 


e1- IPA Lon & N 25 -a PN at ta 2. 2 01k & t 2 
ba Ga AN Lan Sa Ay A3 SN Lai 


1463. Dari Ali »» bahwasanya Rasulullah & bersabda kepadanya 
dan kepada Fatimah «3: “Apabila kalian berdua hendak tidur, 
maka bertakbirlah sebanyak tiga puluh tiga kali, bertasbihlah 
sebanyak tiga puluh tiga kali dan bertahmidlah sebanyak tiga 
puluh tiga kali. Dalam riwayat yang lain: Bertasbihlah sebanyak 
tiga puluh empat kali!” dan dalam riwayat yang lain disebutkan: 
Bertakbirlah sebanyak tiga puluh empat kali!””?? (HR. Muttafag 
“alaih) 


0. 


3 Sa Gi BI DE Jala SE JB am SA A 35 
Bea SG HE TB ON) Us S3 saka ala 


- 


Labor dina Me Ara Pra daa 


kr 2 La Prana ea 
la Sa 





791 HR. Bukhari (6314). 
792 HR. Bukhari (5362), Muslim (2727), Abu Daud (5062), Nasa'i dalam Amal Yaumi wal Lailati 
(814), Ahmad (1/144), dan Ibnu Hibban (5529). 


515 





1464. Dari Abu Hurairah as dia berkata, Rasulullah & bersabda: 
“Apabila seseorang dari kalian hendak tidur, maka hendaklah ia 
mengibaskan di atas tempat tidurnya kain sarungnya, karena ia 
tidak tahu apa yang terdapat di atas kasurnya, lalu hendaklah ia 
mengucapkan doa: 


- 
- 8. 


SG KASI gm SK III SL gi S4 Si Ela 
Sell Dita ag BIS Un RAS Pang 


Dengan nama-Mu Wahai Rabbku, aku baringkan punggungku 
dan atas nama-Mu aku mengangkatnya. Jika Engkau menahan 
diriku, maka rahmatilah daku, dan jika Engkau melepaskannya, 
maka jagalah sebagaimana Engkau menjaga hamba-Mu yang 
shalih.” (HR. Muttafag 'alaih) 


SI Inn JA LIS PA Ipin Oi Ne ht 38 


al ita AA Uta La AAN ip aa 
ee UN Ra) Ps 5) Na IP SF: tetkur 33 
ni In TA UNA na Ba Bas 
Mn ja Pal La Laga GA HAN SA Bang 
ag Jak aa Sa JA ogah mbl Get 


5 Tab LE (AA UI Ja JB 


1465. Dari Aisyah « bahwa apabila Rasulullah £ hendak tidur, beliau 
meniup kedua tangannya sambil membaca mu'awidzatain (surat 


793 HR. Bukhari (6320), Mulism (2714), Abu Daud (5050), Tirmidzi (3401), Nasa'i dalam Amal 
Yaumi wal Lailati (814), dan Ahmad (2/422). 


516 


Aya adaowah 2 








An-Naas dan Al-Falag), lalu beliau mengusapkan ke badannya.” 
(HR. Muttafag “alaih). Dalam riwayatnya yang lain disebutkan: 
Bahwasanya apabila Rasulullah mendatangi tempat tidurnya 
setiap malam, beliau &- mengumpulkan kedua tangannya, 
kemudian menjupnya, lalu membaca : 345i abi 33 ya dan £ sn 3eal Ia 
Jl Serta lil Sp se£i J3, setelah itu beliau mengusapkan kedua 
tangannya ke bagian tubuh yang bisa dijangkau. Beliau mulai 
dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuhnya, hal itu beliau 
lakukan sebanyak tiga kali.” (HR. Muttafag 'alaih) 


Para pakar bahasa berkata: «4 artinya tiupan halus tanpa 
mengeluarkan ludah. 


SA (3) » : 2 Ai KG yang da Ju « 3 HE Ni ea P3 
PSN Sha Ja doakan Sa das La Ga 


A0 


A53 aa A3 A5 Pa ii Basi SAN : Ng 
Id ian kb Ab ah Il Id ul 
Ai 2 Pati ) LK St II ia UI Y 
Sia (Jp yah Gila agan IE Sa Sa dp s5 


- 


2s 


- 


1466. Dari Al-Barra' bin Azib &», dia berkata: Rasulullah sz bersabda 
kepadaku: “Jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, 
maka berwudhu'lah sebagaimana wudhu' untuk shalat, 


kemudian berbaring dan miring ke sebelah kanan, dan ucap- 
kanlah : 


LAN 


Te Mad ka 


N 


794 HR. Bukhari (5017), Muslim (2192), Abu Daud (5056), Tirmidzi (3402) dan Nasa'i dalam 
Amal Yaumi wal Lailati (788). 


517 


Sati Sa Sei 
Ya Allah, aku berserah diri kepada-Mu, aku serahkan urusanku 
kepada-Mu dan aku sandarkan punggungku kepada-Mu dalam 
keadaan harap dan cemas, karena tidak ada tempat berlindung 
dan tempat yang aman dari adzab-Mu kecuali dengan berlindung 
kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau 
turunkan dan aku beriman kepada Nabi-Mu yang telah Engkau 
utus).” Apabila kamu meninggal (pada malam itu), maka 
kamu mati dalam keadaan fitrah (suci). Dan jadikan bacaan 
tersebut sebagai penutup ucapanmu (menjelang tidur).”” (HR. 
Muttafag 'alaih) 


JB aa SB en 5 IS Ga A 285 
SN Iin (S3 UI ULAS3 « Ut15 ES al ad KAI 


9 AAA Ia 
Sesal (Ga Ng 


1467. Dari Anas »», bahwasanya Rasulullah #&s apabila menuju tem- 


pat tidurnya, maka beliau mengucapkan doa : 
VI BE HAL ASI UG CLS Ulang Kaali gl al AKSI 
Sah 


Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan 
minum, serta mencukupi kebutuhan makan-minum kami dan 
memberikan kami tempat berlindung, karena masih banyak 
orang yang tidak memunyai kecukupan dan tempat berlindung.”" 
(HR. Muslim) 


GE OS BEM Jis ol an RI 


HR. Bukhari (6313), Muslim (2711), Ahmad (4/285), dan Nasa'i dalam Amal Yaumi wal 


795 


796 


Lailati (775). 
HR. Muslim (2715),Tirmidzi (3396), Nasa'i dalam Amal Yaumi wal Lailati (799), Ahmad 
(31153) dan Ibnu Hibban (5540). 


518 


AA GL 2 








ikke ST G3 SAS 3 »: Ta: Ra Falea Pa AA! 
NG 2 ae ubbt SIA AN - ( 


Ss. 


Ma SE Ih Tag tas Hit Ul 531335 37 olgy9 


1468. Dari Hudzaifah 2», bahwasanya Rasulullah & apabila hendak 
tidur, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya, 
seraya berdoa : 

Aske La Gp UU 3 
"Ya Allah, lindungilah aku dari siksa-Mu pada hari Engkau 
bangkitkan semua makhluk!” (HR. Tirmidzi, ia berkata: 
Hadits hasan. Abu Daud meriwayatkan dari jalur Hafshah ws, 
di dalamnya disebutkan bahwasanya Nabi #: membacanya 
sebanyak tiga kali). 


797 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (5045), Tirmidzi (3398) dan Ibnu Majah (3877), 
dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


519 





BEM Juas DU Yo: 


BAB 250 
Keutamaan Do'a 


Allah & berfirman: 
Ea £ Ta Ha 
PA BEJ AN s3 JB 


Dan Rabbmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, pasti Aku menga- 
bulkan untukmu. (OS. Ghafir (40): 60). 


3 5G 2 203 go Aa 5 
001 LAI AA Lag Y TI K5 Lea KU Iss 


Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui 
batas. (OS. Al-A'raf (7): 55) 


2. Bo. 2 R2 2. YAA aan 

TAI OLES ISI AI 7333 al Ta GB AS sole IL Ih 
LA 3d 

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, 
maka jawablah, bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan 


permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku. (OS. 
Al-Bagarah (2): 186). 


522 


Keane 2 


Naa PLAN TER DUA TA YNA 


Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan 
apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan. 
(OS. An-Nami (16): 62). 


SA YA AEANY JB EA ge AAN AN 3 
Pena ra #3 


(Fond JAS Sesat Jt « Ga 35 yi ola) . ( 


1469. Dari Nu'man bin Basyir #3, dari Nabi &: beliau bersabda: “Doa 


itu adalah ibadah.””8 (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, Ia berkata: 
Hadits hasan shahih) 


Ke 2Lah - 21 ds ia - « ea 


# 


1470. Dari Aisyah ws, ia banar “Rasulullah #: menyukai doa-doa 


yang singkat padat, dan meninggalkan selain itu.””?? (HR. Abu 
Daud dengan sanad baik) 


aa 


EA aa 113 B5 as3 331 SS: JB A 333 


Jaa - 


» 


AE Gita (GEN ME 3 EA 3 EA 
(les An an ol sn Bj kasa dl LN 


ana 


“3 te Ls Ah Naa ol Sh BG 


1471. Dari Anas 25, dia berkata: Doa yang paling sering dibaca oleh 


798 


799 


Nabi #£ adalah: 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1479), Tirmidzi (3372), Ibnu Majah (3827), Ibnu 
Hibban (887) dan al-Hakim (1/491) 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1482), dan dishahihkan oleh Albani dalam Sha- 
hih Sunan Abu Daud. 


523 


ME un naa Ai Ter ce Aa 
“Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan 
kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api 
neraka.”” (HR. Muslim) 
Dalam riwayatnya, Muslim menambahkan: Anas jika ingin 
berdoa, maka dia mengucapkan doa tersebut, dan jika dia ingin 
berdoa dengan sebuah doa, maka dia mengucapkan doa tersebut. 


3 


Aan aa Na SA ana 3 8 3 eng dal Sg 3 o .. 
SILAM) Ia OS RE GAN Oa daa Pl R3 


2 bs ola, & (Mr « EA « Ah « sa 


1472. Dari Ibnu Mas'ud »-, bahwasanya Nabi &: berdoa : 


o Gam UD “8 F & ANU » & 8. 
AG BU AI GA UI MI 
“Ya Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, 


kesucian diri (tidak meminta-minta), dan kekayaan.” (HR. 
Muslim) 


Pa s Pen Non ON Pee BN OM END SAN AA an Ie Ga an 
3 CI Ale AA II JS OS Jb ap SAI Hb 33 
2g 3 Gan 2 en Pan 

IG AS LAI Ng jan Ol SL 
ON an, Kan , Sia 

» lema olay (Sl leg akal « 

Le sea 9 La Tlp BOR 2 OA dek ” 
35 GI JUS Je UI UE LI aa JI SE Up 33 
0.3 0 Sana » Na Ben S Mic 3 

OB AA AI EN JET Il S5 dal SI 


9 0 


Lg ma o Aa ara - - Kg T 235 Pa mna 
MA IS SN LAS ANA Ob BE AG 


1473. Dari Tharig bin Asy-yam »» dia berkata: “Jika ada seseorang 


800 HR. Bukhari (6389), Muslim (2690), dan Abu Daud (1519). 


801 


HR. Muslim (2721). 


524 





PA Gaya 2 








yang masuk Islam, maka Nabi & mengajarinya tentang shalat, 
dan memerintahkannya agar berdoa dengan kalimat-kalimat ini: 


og — . Oa: 0-0 dna 2 G ST 
s0 se PA ee 
“Ya, Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah aku petunjuk, 
maafkanlah aku, dan berilah aku rizki!” (HR. Muslim) 


Dalam riwayatnya yang lain, dari Tharig sesungguhnya dia men- 
dengar seseorang yang mendatangi Rasulullah # dan bertanya: 
“Wahai Rasulullah, apa yang harus saya ucapkan ketika 
memohon pertolongan kepada Rabbku?” Beliau # bersabda: 
Ucapkanlah: 


ke Pang PN Ta 0 0 at ar PA 
PN Ae al aah AH mal 
Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah aku petunjuk, 


maafkanlah aku, dan berilah aku rizki”, karena doa tersebut 
mengumpulkan untukmu dunia dan akhiratmu. 


Pena Aa JB 3 SAE gi ayat oi AU 2 33 
BRA AE Cas S2 AAN Th HAN 2 ag sela Ha 
sabang 


1474. Dari Abdillah bin Amru bin Ash « dia berkata: Rasulullah &- 
berdoa: 


23 - - P: 39 Oia 390 DNAN Tea ai 

Yus Nata bag So Halal Sa “ 
Ya Allah, Dzat Yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami 
kepada ketaatan beribadah kepada-Mu."" (HR. Muslim) 


tri Da ag 
Ag Oya AU 153335 )) 1 JU « E SA AA 3 





802 HR. Muslim (2697). 
803 HR. Muslim (2654). 


525 


AE jins (AKAN SL ALAN gan 0 LI 2539 «NI 

o Lara se o Lg : 3 s4 “ G AL 2 

Aga ikal) S3 Al SAS 1 Ultah Ju Alap 33 

1475. Dari Abu Hurairah 2» dari Nabi & beliau bersabda: "Mintalah 
perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, ke- 


sengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian 
musuh.”84 (HR. Muttafag 'alaih) 


Dalam suatu riwayat disebutkan: Sufyan berkata: “Aku ragu, 
sepertinya aku menambah salah satu darinya.” 


SI AJ HI Iya BE Ip S6 1 J3 
Sa Pa DB Ja ah 
PES CE jae, 2 

an (Ea dia 


1476. Dari Abu Hurairah »5 dia berkata: Rasulullah & pernah berdoa 
sebagai berikut: 


AE ga oi ie Paha ga Hi 
BI BI YA Gala AI TA Ho AA laa 


Pd 


aa NA Na 
3 Bd na jan AB 


“Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku sebagai benteng uru- 
sanku! Perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehi- 
dupanku! Perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat 
kembaliku! Jadikanlah ya Allah kehidupan ini memunyai nilai 
tambah bagiku dalam segala kebaikan dan jadikanlah kematianku 
sebagai kebebasanku dari segala kejahatan.” (HR. Muslim) 


05 - aa BS H “1 - Ea Aa tu La 
Mai TANI: JO Ed 135 IE JB ab 3 3 
804 HR. Bukhari (6/66) dan Muslim (2707). 


805 HR. Muslim (2720). 


526 


Riyadhus/Shalihin 2 





(55253 


Beta - pat NU Pra N aenga sak 

»emaalay (SALA WIL 5 HI 3 

1477. Dari Ali bin Abi Thalib 2 dia berkata: Rasulullah &: bersabda 
kepadaku: Bacalah: 


Ea ea STA 
Ag AI Ul 


red 


“Ya Allah, berilah aku petunjuk, dan berikanlah aku 
keistigamahan di atas jalan yang benar!” 


Dalam suatu riwayat disebutkan : 


Te Bat 
MA SAI IT 5 
“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepada-Mu 


dan berilah aku keistigamahan di atas jalan yang benar.” (HR. 
Muslim) 


LN TAN MN Me An ee Sa en Taat ah 
398 Al AD 1 Jia BEI J5 OS 1 JB B3 al 3 
0 g 8... Td Batan 038 ti 2 - un 7 
La 3g JA 4 Gea 4 AG JESIG 0 RAI Ia el 
2 : 0 o €? 3 “ Cah 2 

AG KAI 3 Ia ah ah LAIN Ha 
an elay (IE AE opal ID 3 


1478. Dari Anas az dia berkata Nabi & selalu mengucapkan: 
3 $£ 2 BTA Pan KAN an PEKAN 25 - : 2 Pa 2 Paru 
233 JA CI analis JAS jamal Ya Lb Sal al UI 
: € o si 0 3 5 S N La - F - 
IG Ke A3 Ya Ob Saat AI LE Ia el 


Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, 


806 HR. Muslim (2725). 


5217 





pengecut, kepikunan dan kekikiran. Dan aku berlindung kepada- 
Mu dari siksa kubur dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah 
kehidupan dan kematian. 


Dalam suatu riwayat disebutkan : JEJI 45 si! d3 (dan 
beratnya beban hutang dan dari pemaksaan ofang).”" 


A3 Al BE Join SE A n A 333 
P 2 083 0x -- 8.9 0 8 Fa Bk : Ea 
AS Laki gi Calb il CAM JIN BS Ha ss 


- 
- 


AAN 4 Alie Iya Eka J8 ENY) sll JAR Ng « 
“ 8. .. ..@ 
HS Gatra (II Sial SI SI 


(IPS 3 ena (3S LE) 1 Ga (BE 
Ie 1 Ill Lagin Sa $ Bagai eLILg AI PL 
“tas 


1479. Dari Abu Bakar Ash-Shiddig 2», ia berkata kepada Rasulullah 
ge: “Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku suatu do'a yang bisa aku 
panjatkan saat shalat!” Maka beliau pun berkata: Bacalah doa: 


— 
Pe 
. 8 


0 3 & - # Pond 0. Pa 8. G 

asu SI PAN JAR Ng (a35 AD gm S5 Ol MI 
Ta - 5 An na 2 o Lea 

aa Sasa! AI MI Bos Ia Tahka 


Ya Allah, sungguh aku telah menzhalimi diriku sendiri dengan 
kezhaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat 
mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka itu ampunilah 
aku dengan suatu pengampunan dari sisi-Mu, dan rahmatilah 
aku! Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (HR. Muttafag 'alaih) 


807 HR. Bukhari (2823) dan Muslim (2706). 
808 HR. Bukhari (7386) dan Muslim (2705). 


528 


1480. 


piyadaefarwah 2 








Dalam suatu riwayat disebutkan : 5 rss (dandidalamrumahku), 
dan diriwayatkan pula dengan lafal is is (kedzaliman yang 
banyak), ada juga yang meriwayatkan : 1s usis (kedzaliman 
yang besar), maka seyogyanya digabung, sehingga menjadi 1-15 
sus (yang banyak lagi besar). 


Yasa ba EN SE IE yA Me Aa AA 
Ts Ai AS IA HA 
AS JS SAR AA 3 Peng anon 
25 aa aa 
aa 
EGA sana 


Dari Abu Musa Al-Asy'ari 25, dari Nabi #cbahwasanya beliau 
pernah berdoa : 


- - 
Hina 


» Al 3 AS BA M3 Pat Ha 
na Nee ea 


2 Sa 5 SA Si ogah db 


Tau KA s Ie 2 PSA 2 SARAN 3 tt S kari 


Ya Allah, ampunilah kesalahan, kebodohan, dan perbuatanku 
yang terlalu berlebihan dalam urusanku, serta ampunilah 
kesalahanku yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya 
Allah, ampunilah aku dalam kesungguhanku, candaku, ketidak 
sengajaanku dan kesengajaanku yang semua itu ada pada diriku. 
Ya Allah, ampunilah aku atas dosa yang telah berlalu, dosa yang 
mendatang, dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi, 
dosa yang aku perbuat dengan terang-terangan dan dosa yang 
Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang 


529 





mengajukan dan Engkaulah yang menangguhkan, serta Engkau 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.'” (HR. Muttafag “alaih) 


3 PB an aa So AE Na nan 
Laila 3 Jaka US BE il ol Bp dis us 


ola, . (AJ 13 ag AS A3 ja IL NA GAN) 


1481. Dari Aisyah , bahwasanya Nabi &- pernah berdoa sebagai 
berikut : 


An Na KE MN UNA Oa SN RR Ng 
KA 3 oyag Elas La ah ya El age al el 
“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatan 


yang telah aku lakukan dan keburukan perbuatan yang belum 
aku lakukan.” (HR. Muslim) 


8 0 


SID BB Jpn A33 Ia SIS : Kn BEA 
| SAS 4 Hei TAS, (ea, selena Aoa 
» kasa ( Skbnan 


1482. Dari Abdullah bin “Umar 3, dia berkata: “Di antara doa 
Rasulullah & adalah: 


Ba SAS IE ISI M3 J3 ja & ssi 5 sat 
OUT Nu 
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hilang- 


nya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dari lepasnya 
kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari siksa-Mu yang 


809 HR. Bukhari (6399) dan Muslim (2719). 
810 HR. Muslim (2716), Abu Daud (1550), dan Nasa'i (3/56). 


530 


rwrwww@- is -— wo lo oo“ 





Ba An 2 


datang secara tiba-tiba, dan dari segala kemurkaan-Mu.''' (HR. 
Muslim) 


Jha BEAN Jpn OS 1 JB 2 oa 353 
NE aa JA JAS, AA Ia ai 3 dat ) 
neng 


selatna ( BL 


3 


MEA ha 


1483. Dari Zaid bin Argam »» dia berkata: Rasulullah 2: mengucapkan 


dalam doanya : 

Pa TN Pa. 5 Da af ASN Ps $ - 2 £ 2 & @ 
AAN IS GG JG JSI SAI Ia eh sel al AMI 
UNAS (33 SIS ja PS LI S3 G3 Uma HI 
: SE a01 Kn AU BK Io ata 0 Me en en 
Yo og (Sea Oa EN le oa Lo 2g Lil el 

WB MEN 33 Ia 
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, 
kekikiran, kepikunan, dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah 
ketakwaan kepada jiwaku, sucikanlah ia, sesungguhnya 
Engkaulah sebaik-baik Dzat yang dapat mensucikannya, 
Engkaulah yang menguasai dan yang menjaganya. Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak 


berguna, hati yang tidak khusyu', nafsu yang tidak pernah puas, 
dan doa yang tidak terkabulkan.”"" (HR. Muslim) 


Pa 5 Tar « ta IA G - 25 sg "un Pera 0 Cc 
SV ID Ia US BE In dB ne lo 





311 


HR. Muslim (2739) dan Abu Daud (1545). 


812 HR. Muslim (2722) dan Nasa'i (8/260). 


551 





Ia EN TU BN RS DST DO TATKN NU aa. Ii oya 
TEA Ia AN SI IS ME aa Eh 
-— PA Reg So. - TEA NA Ka Sa 
Cage SA Cage A8 Va REM. LS Idi « 


oe. 


YON Y BAGAI Ep AN EN LT 


8 


- G Kg POIN A0 pati 3 Sa 
DAR Gia (OIL VI 393 V3 IIS YG GI a33 
1484. Dari Ibnu Abbas «3, bahwasanya Rasulullah & pernah berdoa : 


2 PN EA SE AAA BENANG TN SP Pa Ta na 
3 III IS IE EL Eh el MI 
: 2 


z5 PA Dn N AG Bgt San ae Ig bu 
Vag oo A Uag e Kal Lab AU. Ta Lp Kol 


Nara mud 2 - 2- Bean Edaran as Sneh 
NY JIN SN ES pai ISA Lag gal 


! 
Ya Allah, kepada-Mulah aku berserah diri, dengan-Mu aku 
beriman, kepada-Mu aku bertawakkal, dan kepada-Mu aku 
kembali. Karena membela agama-Mu aku bermusuhan (dengan 
musuh-musuh Islam), dan kepada-Mu aku bertahkim (memohon 
keadilan). Karena itu, ampunilah segala dosa-dosaku, yang lama 
dan yang baru, yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi 
dan terang-terangan, Engkau yang mengajukan dan Engkaulah 
yang menangguhkan, sesungguhnya tidak ada sesembahan 
yang hak selain Engkau.” Sebagian perawi menambahkan: jsz x 
aliL S! 533 $3 Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dengan 
Allah.”83 (HR. Muttafag 'alaih) 


LI) ALS Ng jang OS BE LA Ol In LL Ss 


2 - 2 BN s Tah Daan An itu Bae 3 
AANG AN 33 Sg IN AA SN R3 Sa db Sae al 


LOLA KH Ae 


LAN naa Mena Ijah 13 ne Bae 

Bi IIA (2 AS AE) IE Gia S5 pl la 
PP NN 

sana 


813 HR. Bukhari (1120) dan Muslim (769). 


552 


PN GP ata 2 








1485. Dari Aisyah &:, bahwa Nabi &: pernah berdoa dengan kalimat- 


kalimat ini: 


0-8 APN ea 5 3 Tn men Ro Un ae Eng 
AG Aa S3 Ia OI leg JUNI AE Ia el Sal il 
“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Neraka dan 
adzab Neraka, dari keburukan kekayaan dan kefakiran.”" (HR. 
Abu Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih, dengan 
lafal Abu Daud) 


0 


PN No Laka BS — ba Pe IS o - 

OS 1 JB em UU YP 3 ja AE IE BS si 5 353 
Haa Ea Sain ab dna menu Tn 

JUAN GAY SKA Ia Eh Sel HI UU): Jas EN 


erna 


AS II Jp AI IM SANG 


1486. Dari Ziyad bin “Ilagah dari pamannya yaitu Outhbah bin Malik 


2, dia berkata, Nabi #z mengucapkan doa, 


SAN JA SA OA? ip 25 ae 5 2 


“Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari berbagai kejelekan 
akhlak, amal, dan hawa nafsu.”''s (HR. Tirmidzi, ia berkata: 
Hadits hasan) 


LS Gates J9 Tren Tar Maa ng ta 


ME PAN AAA TN 2 ye Je 
3 K3 


Jals gal olg) . aa Oh ai 33 Jah USA ge 
AM 3ES dagas DE 


1487. Dari Syakal bin Humaid 2, ia berkata, Aku katakan, “Wahai 





814 


815 


HR. Bukhari (6368), Muslim dengan lafal hadits yang lebih lengkap (2705/29), Abu Daud 
(1543) dan Tirmidzi (3495). 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3591), Nasa'i dalam Amal Yaumi wal Lailati 
(246,247), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


add 


Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa! 
“Ucapkanlah: 


Beliau bersabda: 


na e" 


AI Ar GA de ip DA yh HN 

PA Sah seb 3 ag 
“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan pende- 
ngaranku, dari kejahatan pandanganku, dari kejahatan lisanku, 


dari kejahatan hatiku, dan dari kejahatan air maniku.”"' (HR. 
Abu Daud dan Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


BA AU: IA EA BD adl “63 
Sah 5315 Psi ola. ta Hg Sin B0 OA 9 22 


Sa 
Cc - 
5 


25 - 
i-: 3 aa 


1488. Dari Anas »», bahwa Nabi &- mengucapkan doa: 


“Ya Allah, aku berlindung Kang Mu Ta kusta, Sis ja dan 
penyakit yang buruk.”"” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


syal jl ai Dora BEM Il SE JB 2 GA 35 


BI da Sh SA BEAN Gb IA ah 


: Tap dh 5315 “ Ian Wb es 


1489. Dari Abu Hurairah 2», ia TN “Rasulullah &- berdo'a: 


Pn en NN ra Kn Man 
me en aa aa Da 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1551), Tirmidzi (3492) dan Nasa'i (8/259), dan 


817 


dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (1554), Nasa'l (8/271), dan dishahihkan oleh 
Albani dalam shahih Abu Daud. 


554 





Ge Dana 2 





80.0 0G 
Gua cL5 Loh 
Pa « Pe “ 


Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kelaparan, karena ia adalah seburuk-buruk teman tidur, dan aku 
berlindung kepada-Mu dari khianat karena ia adalah seburuk- 
buruk teman kepercayaan.”» (HR. Abu Daud dengan sanad 
shahih) 


Par AS Sm Al) da ME ea ae AE P3 


- ra 


- 


SLS SS 3 SE JI jenaka sia SAY: Jb 
3 AS AS Gali YP tea AA 3 ya ja 
DE ea. (Big GAS lh Bai 


Ba Ben 


1490. Dari Ali », bahwa seorang budak mukatab (yang mengadakan 


perjanjian pembebasan dengan tuannya) datang kepadanya dan 
berkata: “Aku tidak mampu membayar pembebasanku, maka 
tolonglah aku!” Ali berkata, “Maukah aku ajarkan kepadamu 
beberapa kalimat yang telah Rasulullah #2 ajarkan kepadaku, 
yang seandainya engkau memiliki hutang sebesar gunung, 
niscaya Allah akan membayarkannya untukmu? Ali Ucapkanlah, 


Naa AE Lah gai Sura JA Ma 3 U 


“Ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalan-Mu sehingga 
tidak memerlukan keharaman-Mu, dan jadikanlah aku kaya 
dengan karunia-Mu sehingga tidak butuh kepada selain-Mu.”" 
(HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


PN na IN ESAI: 3 AA 1 ObAs 3 


Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (1547), Nasa'i (8/263), dan dihasankan oleh 


818 


819 


Albani dalam shahih Abu Daud. 
Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi (3563) dan Ahmad (1/154), dan dihasankan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


555 


3 au aa PN nan Ona 
ola - (ab ob oa SAS 4 an Gea 4) 1 Laga yeah 


Ae ata eU 


1491. Dari Imran bin Hushain «2, bahwasanya Rasulullah #: mengajari 


bapaknya -Hushain- dua kalimat yang biasa beliau baca dalam 
doanya: 


Tato 5 e LA. a33 
Tana me mal 
“Ya Allah, ilhamkan kepadaku petunjukku, dan lindungilah 


aku dari kejahatan diriku!” (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits 
hasan) 


Kn ae aa yA 32 2 AN JA 3 
(3 AI An re ya AI) SU 3 ata da 
JI SUN 3 pi Ia A pena S5 Eh Ge BI SKS 
KEL LIA ten ATI 35 AG AED JIE IK 


An ES HA IE EL (AG BI 


1492. Dari Abul Fadhl Al-Abbas bin Abdul Muththalib » dia berkata: 


820 


Saya katakan: “Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu 
sehingga dengannya aku bisa memohon kepada Allah Ta'ala!” 
Beliau bersabda: “Mohonlah keselamatan kepada Allah!” Maka 
saya tinggal beberapa hari, kemudian aku datang lagi kepada 
beliau dan berkata: “Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku 
sesuatu sehingga dengannya aku bisa memohon kepada Allah 
Ta'ala!” Beliau bersabda kepadaku: “Wahai Abbas, wahai paman 
Rasulullah, mohonlah kepada Allah keselamatan di dunia dan 
akhirat!”82! (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi (3483), dan dihasankan oleh Albani dalam Shahih 


821 


Sunan Tirmidzi. 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3514), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Tirmidzi. 


556 


dana 2 








9. 


UN Atlas ida eta Pat: IA 3 
Se PASI SS: SE ni SSB Jpn M3 13 5 
1 ES al IG Ika JS al SE HAN AG) 

AS Ona) 


1493. Dari Syahr bin Hausyab dia berkata: “Saya bertanya kepada 
Ummu Salamah «: Wahai Ummul mukminin, apakah doa 
Rasulullah &: yang paling sering diucapkan apabila beliau berada 
di sisimu? Ia berkata, “Doa beliau yang paling sering adalah: 


- - de ag S0 P.. 
Ekad ke 3 C3 Halal Jian 5 


“Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku 
di atas agama-Mu!”'2 (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


Oo 


35 alas eos) AN Ja de JG B3 AU d 355 
AB gih jan bah Ia Lae del BN Pa ea: 
AA Sa AG gi Ie IS AAA Ja Sea 

AS AN Ju Ke TN 2 


1494. Dari Abu Darda' ia berkata, Rasulullah #: bersabda: “Di antara 
doa nabi Daud adalah : 


-. 3 PA daya Bana Ph AL Tan 2 Ku SPA" 
LL AA II IG Ika Ia 3 LS MU al AMI 
SA II Sa AA ai Oya GL SI ML AA MI 
Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kecintaan-Mu, dan kecintaan 
orang yang mencintai-Mu, serta amalan yang menyampaikanku 


kepada kecintaan-Mu. Ya Allah, jadikanlah kecintaan-Mu lebih 


822 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3522), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Tirmidzi. 


537 








aku cintai daripada diriku, keluargaku, dan air dingin.”"8 (HR. 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


SANG II beri De TA air Ju 2 oa S3 
TAS AS 3 an Ap Ia ie II AK. 


MSM R25 Ea 1 SSI IE 


oa aka 2 NS « KAI ABI 253 2 AS “( Lai » 
Gas TAN 


1495. Dari Anas »» dia berkata: Rasulullah &: bersabda: “Perbanyaklah 
berdoa dengan mengucapkan: 


SSYG IAI 


(Ya Allah), wahai Dzat yang memiliki keagungan dan 
kemuliaan.”?# (HR. Tirmidzi, An-Nasai meriwayatkannya dari 
Rabi'ah bin Amir Ash-shahabi »- “anhu, Al-Hakim berkata: 
sanadnya shahih. 


| Pa artinyalazimilah doaini dan perbanyaklah mengucapkannya. 
Bs Ie Op aan Ra JB an Ba 33 
Med BA pl 53 ena 
BILA AU: aa wet UEA yo 
BAE 3 Ia Eh AG Bab AN IMS ph 
Yr adi Ia ee ih asa 


823 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (3490), dan didhaifkan oleh Albani dalam Dhaif Su- 
nan Tirmidzi. 

824 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3525), Ahmad (4/177), dan dishahihkan oleh Al- 
bani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 








ia 2 








Pra 


4 2 Ea) : Uas « aa) olsy . («( Ag v5 


1496. Dari Abu Umamah 25, ia berkata, “Rasulullah #: berdoa denah 
banyak doa, namun kami tidak hafal sesuatu pun darinya.” 
Kami katakan, “Wahai Rasulullah, anda berdoa dengan doa 
yang sangat banyak, sehingga kami tidak hafal sedikit pun 
darinya. Kemudian beliau bersabda: “Maukah aku tunjukkan 
kepada kalian sesuatu yang menggabungkan hal itu semua? 
Ucapkanlah : 


OA 13 Na GX 3 30 Lag Oi -..9 Ae Na ANN Ad 
Pn na 
KA la MASA BEN BRA G3 Ia Be g 2 

JI EN IA SI al duh Sh, Lag 


Ya Allah, aku memohon di antara kebaikan apa yang diminta 
Nabi-Mu Muhammad #£, dan aku berlindung dari keburukan 
yang Nabi-Mu Muhammad sz meminta perlindungan darinya, 
Engkau tempat meminta pertolongan, dan Engkaulah yang 
menyampaikan hajat hamba-Mu, dan tidak ada daya serta 
kekuatan kecuali karena pertolongan Allah.” (HR. Tirmidzi, 
ia berkata: Hadits hasan) 


Ha y 2 At) Jpn A63 Ia DS 1 JB ma oya 3 33 
Ke Sh BARA IA AAS ya Si SA 
SG. CA Ge SAS TAI IG IS Ip SAY 

Wei 3 Je ms Ina: Ob daa 


1497. Dari Ibnu Mas'ud 2, dia berkata: “Di antara doa Rasulullah &: 
adalah: 


825 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (3521), dan didhaifkan oleh Albani dalam Dhaif Su- 
nan Tirmidzi. 


“3 Beni Maa LS NA NA SL AR au Te 
JS Ea TES SejARA IE SA Dja ML al 
Ne Me BN Tea Te Aa : 

MI Ie blg KL 33Al3 2 JS oya Kamal 5! 

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu segala hal yang menda- 
tangkan rahmat-Mu, ketetapan hati (untuk meraih) ampunan- 
Mu, ter—hindar dari segala perbuatan dosa, keberuntungan 
dengan segala kebaikan, mendapatkan surga, dan selamat dari 


siksa neraka.”" (HR. Al-Hakim, ia berkata: Hadits shahih 
menurut syarat Muslim). 


MAN pilis SENI Jaah LG —Yo1 


BAB 251 
Keutamaan Mendoakan Seseorang Tanpa 
Diketahui Oleh Orang Yang Didoakan 
Allah & berfirman: 


ne 


na 


- 3 na Par EN AL an 2 Sa o- 0 PN 8 
3 gia Cell UG, UI jae nh On BAN Uya lele Cell 
Pe II OLS 


Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), 
mereka berdoa: “Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara- 
saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. (OS. Al-Hasyr 
(59): 10). 


Na BG AN el AA AKU, 


Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang 
mukmin, laki-laki dan perempuan. (OS. Muhammad 47): 19). 


826 HR. Tirmidzi (479) dan Al-Hakim (1/525), dan didhaifkan oleh Albani dalam Dhaif Sunan 
Tirmidzi. 


540 


J 


Riyadhug/Shalihin 2 


Seenak GAJI AAA Ui Pi mal se DI JJ, 


-— 








MEA ea HA Da AA Ag 


Dan firman-Nya ketika menceritakan Ibrahim »&r: Ya Rabb 
kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan orang- 
orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat). (AS. 
Ibrahim (14): 41). 


- Can Si SN SS de La 


aa 


1498. Dari Abu Darda' 2» bahwasanya dia mendengar Rasulullah 


sx bersabda: “Tidaklah seorang muslim mendoakan kebaikan 
bagi saudaranya (sesama muslim) yang berjauhan, melainkan 
malaikat akan mendoakannya pula: “Dan bagimu kebaikan yang 
sama.” (HR. Muslim) 


X3 mad Seo, 0 NN Me Tn 
Pa AN pl SAN GE Ih SN On 033 
IE pn KAI ES JGA Il be asa 


Pn an 


ena lay (Jian Ope Gaal 2g JGN SA 


1499. Dari Abu Darda' »», bahwasanya Rasulullah & bersabda: 


“Doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim dari 
kejauhan tanpa diketahui olehnya akan dikabulkan, di atas 
kepalanya ada malaikat yang telah diutus, dan setiap kali ia 
berdoa untuk kebaikan, maka malaikat yang diutus tersebut 
akan mengucapkan 'Amin, dan kamu juga akan mendapatkan 
seperti itu.”"8 (HR. Muslim) 


827 HR. Muslim (2732). 
828 HR. Muslim (2733). 


547 


Si gan il 


SA 
3 DL —YoY 


BAB 252 
Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Doa 


SSB BU Is JE BD MS 
AN Ca ana an 


1500. Dari Usamah bin Zaid 2», dia berkata: Rasulullah & bersabda: 
“Barangsiapa yang diperlakukan dengan baik kemudian dia me- 
ngucapkan, Jazaakallaahu Khairan (semoga Allah membalasmu 


dengan kebaikan), maka sungguh dia telah memberikan pujian 
yang terbaik.”?9 (HR. Tirmidzi) 


2 Bo Aa 2 TIA 2 Tg 2 Tara Pd LO 

ES BEN) 1 BB II Jon JE 1 JE B3 At 33 

(ri 1 3. 2 age S, so san Sa naa 

aU 03 la “4 Ke sn ba Ya ea 2 2 V3 
1501. Dari Jabir »» dia berkata: Rasulullah & bersabda: aah 
kalian mendoakan keburukan pada diri kalian, jangan mendoakan 
keburukan pada anak-anak kalian, jangan mendoakan keburukan 

pada harta-harta kalian, dan janganlah kalian menepati saat 


dikabulkannya doa dari Allah lalu Dia akan mengabulkan untuk 
kalian.8? (HR. Muslim) 





Na di sed Is 3: Be GA A3 
' Ha ola, (« MI Pan ee 25 


829 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2035), Nasa'i dalam Amal Yaumi wal Lailati (180), 
dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 
830 HR. Muslim (3009), Abu Daud (1532). 


542 





NN ET 2 


1502. Dari Abu Hurairah 2, bahwa Rasulullah &: bersabda: “Keadaan 


seorang hamba yang paling dekat dari Rabbnya adalah ketika 
dia sujud, maka perbanyaklah doa (saat sujud)?! (HR. Muslim) 


JR US BEN BE II 5 
AE Jia CP ai Bp HA Oi 
ea Basi SRG el Uh 
JG $ JEASAN U NA: L NA andal ear 
pn Temen AA 4 2983 Ap AS AA 1 SA 
MEN FA IS Lie 


1503. Dari Abu Hurairah », bahwa Rasulullah #: bersabda: “Do'a 


kalian akan diijabahi selagi tidak terburu- buru, dengan 
mengatakan, Aku telah berdo'a kepada Rabbku, namun tidak 
kunjung diijabahi.?2 (HR. Muttafag “alaih). Dalam riwayat 
Muslim disebutkan : Senantiasa akan diterima doa seorang 
hamba selama dia tidak berdoa dalam hal dosa, atau memutus 
tali silaturrahmi, dan selama ia tidak terburu-buru. Dikatakan : 
Wahai Rasulullah, Apa yang dimaksud terburu-buru itu? Beliau 
menjawab: Seorang hamba berkata: Aku telah berdoa, aku telah 
meminta, tapi aku melihat tidak ada yang dikabulkan, kemudian 
ja putus asa dan akhirnya meninggalkan doa.” 


3 
“ 


Ju Ne ASI GI BE JS JS JB me TU A3 
SA MK AL AA ta Ta yss 


| 





831 


832 


HR. Muslim (482), Abu Daud (875) dan Nasa'i (2/226), periwayatan hadits ini telah disebut- 
kan dalam bab sebelumnya. 

HR. Bukhari (6340), Muslim (2735), Abu Daud (1484), Tirmidzi (3387), lbnu Majah (3853). 
Sabdanya: sis ac maks artinya bosan dan jenuh kemudian meninggalkan doa. 


5453 


1504. Dari Abu Umamah 2, ia berkata, Rasulullah x& ditanya, 


“Wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar?” Beliau 
menjawab: “Doa di tengah malam terakhir, serta setelah shalat- 
shalat wajib.” (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


-A 


BUY: Je AT de ol 23 KA 5 B3 35 


S0. 


ee Lau AG Y Ha Pre AT papan AN 


2 IE ai Aan as ia Na 
Ea ): J6 ea AG. (CE Y : kk ga 


jt Pr 
“ Dua 


AN Sad ARI ank 4 Ia Ia SI 3 


ai 


1505. Dari “Ubadah bin Shamit as, bahwasanya Rasulullah #: 


bersabda: “Tidaklah seorang muslim di atas muka bumi 
berdoa kepada Allah dengan sebuah doa melainkan Allah akan 
memberikan kepadanya, atau memalingkan keburukan darinya 
seperti doanya, selama ia tidak berdoa untuk melakukan 
perbuatan dosa atau memutuskan hubungan kekerabatan.” 
Kemudian seorang laki-laki dari suatu kaum berkata, “Jika 
demikian kita perbanyak doa.” Beliau berkata: “Allah lebih 
banyak pemberiannya.' (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits 
hasan shahih). Al-Hakim meriwayatkan dari jalur Sa'id, dia 
menambahkan : Atau Allah akan menyimpankan untuknya 
pahala sebagaimana yang dia minta dalam doanya. 


- Be ana 3 Ka 2 Nat Dae nae 
MW 5 lan ea Rena et ola 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3499), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 


833 


834 


Sunan Tirmidzi. 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (3573), dan Al-Hakim (1/493), dan dishahihkan 
oleh Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


54 











Riyadhus/Shalihin 2 
AA 3 JI Fa aa Ah 0 


- - 


SY Jl 
Se api SA AN ane KAI 5 (VI 





- 


Pad 


1506. Dari Ibnu Abbas #3, bahwasanya Rasulullah &: berdoa ketika 
ditimpa musibah : 


IS. Aa sa Any OS. Aa aya ON 


SI HAN S3 GAN an AI Sa AT Y) 


“Tidak ada ilah kecuali Allah Yang Maha Agung dan Maha 
Lembut, tidak ada ilah kecuali Allah Rabb pemilik Arsy yang 
agung, tidak ada ilah kecuali Allah Rabb pemilik langit dan 
bumi, dan Rabb pemilik Arsy yang mulia.” (HR. Muttafag 
“alaih) 


el AINI SUS DG —yor 


BAB 253 
Karomah Para Wali Dan Keutamaan Mereka 


Allah - berfirman: 


is Lai Sa Tea & Y3 aa ya y AT, AISI SI Yi 
AN PE Pata Jay TAI 33 KN LAN Na 2 Opi 
LA AW 3 Omdsa Ab Haa JA SU 


Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran 
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (yaitu) orang- 


835 HR. Bukhari (6346), Muslim (2730), Tirmidzi (3435), Nasa'i dalam Amal Yaumi wal Lailati 
(653) dan Ahmad (1/228), dan Al-Baghawi dalam syarhus sunnah (1331). 


545 


orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita 
gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di 
akhirat. tidak ada perobahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. 
Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. (OS. Yunus (10|: 
62-64). 


2 3 Pi Pan na Fs aga Saat 2G 2 at 2 2. 
Fera IS Us Lb slale dat Ji (Au Rasa) S3 
BAYALAN 


Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu 
akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan 
dan minumlah!” (OS. Maryam (19): 25-26). 


0 2200 2 25 — o asa gn ee TA Ega 
- F 27 Th Kaban Mb 5 4 o 6 3 Aan rattrn 
JIN AK jaan ALAG Sa Gol AMI Ol dil ie ja ja SIB NA 


z 


OI aU JE 


LYv ' Ole 


Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati 
makanan di sisinya. Zakariya berkata: “Hai Maryam dari mana kamu 
memperoleh (makanan) ini?” Maryam menjawab: “Makanan itu dari 
sisi Allah”. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya tanpa hitungan. (OS. Ali Imran (3): 37). 


Ha 21 s5 HS JNE AN) SA 3 Bapa s3 
cal 5 Sen 3 SA 5 25 HA AN Ipa 
» ASI TIUTN DS HA EGA oo D5 Haa 36 

WN 
Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah 
selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya 


Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan 
menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Dan 


SH 








Be 2 


kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke 
sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah 
kiri. (OS. Al-Kahfi (201: 16-17). 


- - 


s 
0 


ea 3 3 jala Fe pa Sp Kebal 3 
Anh akis OS AD FEE SG ALS HA 
ab Ra Aa 3 ia Ab ah Ha 


Lan Bibi BA ca KSO Ga 


- 


ea Kane peni An 
IG. 


Aa uta Panda pa: Ea 
Uda LA Ha: JB me AS 


5 
# Pa 950. 


DEA ILY MG CAN IE as 


kg Age G2 


Ab AAA 51 aa Bls uan ah 
2 Ia KA Ab ya Be Sta 

HAM ed Bi: DAA BA AG: 
Ga SIS SUS: AA AAU 


# 


me PU 1 Aa Kanan Ng 


La 


FE AS aura 3 3 Ea 3 2s Ce 
bias ln te Sp 


Ian 


AA Ls sb 


Aa pa Periang KI KA AS ay 3 
Pa Ne Ma ana KN 
DN aa mon KAS. SEN 

ag aa 


3 
og 
| 


an bag SIB SU 3 


Ga IA Sa 83 LI Ia SG UE ISSI 


Pi 
re 


et « Bra OP OKI ad Je KS ui Oli Ra 5 
Ia BAG Ai II Aa Bb LA Jb 

Aa Sea 
EA DA AU LN Lea Of 


- 


Sia aa ea sin I Aekas Ip As SIS asa CI 


- 
eta Pa - 
LX Para 


aa SE Kel AS MOU DE Ami HI 
ES US LA GI PI KA AA At : JW 
Pb Jo HL SS Sis Op Be SIA REG JS 
MI Kh Si IE DA jai LB SA 
Wale abg DIAN Alih BAY db IBI 


w 


aa an Ju 
JS ON Ga LAN Li an aa 


548 





1507. 


as? 2 





an Sa mana an De EAn 
ee 


AAN PARI 1 C3 SY: S3. JA SA: 3 


Ken an HA pe ana) Tp 


Dari Abu Muhammad Abdurrahman bin Abu Bakar ash-Shiddig 
42 bahwa para ahli Shuffah adalah orang-orang fakir. Rasulullah 
sesuatu kali pernah bersabda: “Barangsiapa memiliki makanan 
yang cukup untuk dua orang maka ajaklah orang ketiga (untuk 
ikut serta makan). Barangsiapa memiliki makanan yang cukup 
untuk empat orang, maka ajaklah orang kelima, atau keenam- 
atau sebagaimana yang beliau sabdakan- Abu Bakar »- datang 
bersama tiga orang dan Nabi &: bersama dengan sepuluh orang. 
Abu Bakar makan malam bersama Rasulullah #-kemudian tetap 
di sana sampai selesai melaksanakan shalat Isya', kemudian dia 
pulang ke rumah setelah berlalu waktu mendekati pertengahan 
malam, maka istrinya bertanya, “Apa yang menyebabkan kamu 
terlambat untuk melayani para tamumu?” Abu Bakar berkata, 
“Apakah kamu telah memberi makan malam kepada mereka?” Dia 
menjawab, Mereka menolaknya sampai kamu datang, padahal 
sudah saya tawarkan kepada mereka.” Kemudian saya pergi 
bersembunyi mengawasi. Abu Bakar berkata, “Wahai Ghuntsar 
(kata hinaan kepada mereka)! Ia mencaci dan memakinya, 
makanlah kalian seadanya. Demi Allah! Saya tidak akan makan 
selamanya.” Abdurrahman berkata, “Demi Allah, kami tidaklah 
mengambilnya satu suap melainkan tumbuh lagi di bawahnya 
lebih banyak dari yang diambil hingga mereka kenyang, dan 
makanan itu menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Kemudian 
Abu Bakar melihat makanan itu, dan bertanya kepada istrinya, 
“Wahai saudari Bani Firasy, apa ini?” Dia menjawab: “Wahai 
penyejuk hatiku, sekarang makanan ini malah lebih banyak 
daripada sebelum kita makan.” (dia ucapkan) tiga kali. Kemudian 
Abu Bakar menyantapnya dan berkata, “Sesungguhnya hal itu 
(sumpahnyauntuk tidak makan) dari setan.” Setelah memakan 
satu suapan dia membawanya kepada Rasulullah & dan 
akhirnya makanan tersebut berada di tempat beliau. Ketika itu 
antara kami dan suatu kaum ada sebuah perjanjian yang masa 


549 


berlakunya telah selesai. Kemudian kami berpencar menjadi dua 
belas orang, setiap orang memimpin beberapa orang. Allah yang 
tahu berapa jumlah mereka yang bersama setiap pemimpin, dan 
mereka semuanya memakan makanan tersebut. 


Dalam satu riwayat disebutkan: Maka Abu Bakar bersumpah 
untuk tidak memakan makanan tersebut, begitu pula dengan 
isterinya, sertaparatamunya—atau seorangtamu-jugabersumpah 
untuk tidak menyantapnya hingga Abu Bakar mau memakannya. 
Lalu Abu Bakar berkata: “Ini dari setan!” lalu dia meminta 
makanan itu dihadirkan, kemudian memakannya dan mereka 
pun ikut memakannya. Setiap mereka mengangkat satu suapan, 
tumbuh di bawahnya suapan yang lebih banyak, kemudian Abu 
Bakar berkata: “Wahai saudari bani Firasy, apa ini?” Isterinya 
menjawab: “Wahai penyejuk hatiku, sesungguhnya makanan 
itu sekarang lebih banyak daripada sebelum kita makan.” Maka 
mereka makan, kemudian membawanya kepada Nabi &: dan 
menceritakan bahwa beliau ikut memakannya. 


Dalam suatu riwayat disebutkan: Bahwasanya Abu Bakar berkata 
kepada Abdurrahman : “Layani tamu-tamumu dengan baik, 
karena aku hendak menemui Nabi &:, pergilah untuk menjamu 
mereka sebelum aku kembali.” Lantas Abdurrahman beranjak 
dan menjamu apa yang dia miliki kepada mereka, lalu dia berkata, 
“Silahkan makan!” Namun mereka berkata, “Kemanakah tuan 
rumah?” Abdurrahman berkata, “Makanlah!” Mereka tetap 
berkata, “Kami tidak akan menyantap makanan sampai tuan 
rumah datang.” Abdurrahman berkata, “Terimalah jamuan kalian 
ini, karena bila ia datang, sedangkan kalian belum memakannya, 
dia akan membuangnya.” Namun mereka tetap menolaknya, 
maka aku pun tahu kalau Abu Bakr akan memarahiku, ketika dia 
datang, aku langsung menghindar darinya, Abu Bakr berkata, 
“Apakah kalian telah memakannya?” Maka mereka mengabarinya 
(bahwa mereka belum menjamahnya), maka Abu Bakr berkata, 
“Wahai Abdurrahman?” Aku pun terdiam, kemudian dia 
berkata lagi: “Wahai Abdurrahman?” Aku tetap diam, lalu dia 
berkata, “Wahai Ghuntsar (sebutan untuk Abdurrahman), aku 
bersumpah kepadamu, jika kamu mendengar suaraku.” Ketika 
aku datang dan keluar, aku langsung berkata, “Tanyalah kepada 





Riyadhus/Shalihin 2 


para tamumu.” Mereka pun menjawab, “Dia benar, dia telah 
menyodorkannya kepada kami.” Abu Bakr berkata, “Apakah 
kalian menungguku? Demi Allah aku tidak akan makan malam 
ini.” Para tamu lain pun menimpali: “Demi Allah, kami tidak 
akan memakannya hingga kamu memakannya lebih dulu.” 
Abu Bakr berkata, “Celakalah kalian kenapa kalian tidak mau 
menerima hidangan kami? Berikanlah makananmu kepadaku, 
“Ialu disodorkanlah makanan tersebut kepadanya kemudian 
dia meletakkan tangannya dan berkata, “Dengan nama Allah, 
(sumpah) yang pertama adalah dari setan.” Lalu Abu Bakr 
memakannya dan mereka pun ikut makan.”s (HR. Muttafag 
'alaih) 

Ucapan 3x5 artinya Jali dl (orang yang bodoh dan tolol). 
artinya mencelanya, aa artinya era) (memutus). dent (marah 
padaku). 

3 be ernyasa s3 NN 2 Ona 
SSB AB OS AN 1 BE dll J325 JE 1 JB Bb ana Cal 33 
s 


Ae 


c - 2 3 3. 
LK PET B0 EK ni Ta AS 1 - 
ola. (Cs SB JH al 3 SL ob CO gi aSaa 2G AI E 


LA o Bo 3 Ann 
5 Ae Ala) ya ab olga 


- 0 C PA Hi 
Oo yaka SI Oia 1 Haag GA JE Urea 33 
1508. Dari Abu Hurairah »» dia berkata, Nabi #- bersabda: “Sungguh 
telah ada pada orang-orang sebelum kalian dari kalangan umat-umat 
terdahulu orang-orang yang mendapatkan ilham, dan seandainya 
ada pada umatku ini seorang dari mereka, maka tentu dia adalah 
“Umar.” (HR. Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah). 


Dan dalam riwayat keduanya pula, Ibnu Wahab berkata: ygisxo 
artinya orang-orang yang mendapat ilham. 


836 HR. Bukhari (6140, 6141), Muslim (2057) dan Ahmad (1/198). 
837 HR. Bukhari (3469) dan Muslim (2398). 


HA) 
ha) 
—a 


0. 


Bi An as Ts JM KA Je 9 Pe Sa 
4 1g Pang ab as ALI Aa yaa 


JL OS ISU AS IT IS Sae 
He IE AS IN SAE AI SN 
AA AA Jp SA an MA Sudi 


Ne Pe nan AU Abal SS 28 
SN NS K5 aa Jah SAN HS BAN SU: 
Pn ma ega 
AT JA Aa JAN 4 ya , 2 pp Kn j3 Aaja 
Yasi i 
NN Ga pb AN (AA Ng TA Iamg 


: 
: 
bl: 


- 


Das sg A35 | Uta Mn ul us sai 


ce pb 5 USS lia M3 SS BI Ia SAN AL 
Isl Oia Sal 33 53 Jb 53 JBE aula 
ja ye ran 


Bo PD 


nie Data op AE SA HI HE oh ML AJE 
SN SA IG ia aa SA IE Aa ba as 


ha gina GR Oa 


1509. Dari Jabir bin Samurah «? dia berkata, “Penduduk Kufah 


mengadukan Sa'd (bin Abu Wagash) kepada “Umar. Maka 
“Umar menggantinya dengan Ammar. Mereka mengadukan 
Sa'd karena dianggap tidak baik dalam shalatnya. Maka 


552 





Ge aa 2 








Sa'd dikirim kepada “Umar dan ditanya, “Wahai Abu Ishag, 
penduduk Kufah menganggap kamu tidak baik dalam shalat?” 
Abu Ishag menjawab, “Demi Allah, aku memimpin shalat 
mereka sebagaimana shalatnya Rasulullah #:. Tidaklah aku 
mengurangi sedikit pun dalam melaksanakan shalat “Isya 
bersama mereka. Aku memanjangkan bacaan pada dua rakaat 
pertama dan aku pendekkan pada dua rakaat yang akhir.” 
'Umar berkata, “Wahai Abu Ishag, kami juga menganggap 
begitu terhadapmu.” Kemudian “Umar mengutus seorang atau 
beberapa orang bersama Sa'd ke Kufah. Orang itu kemudian 
bertanya kepada para penduduk tentang Sa'd. Tidak ada satu 
pun masjid yang dikunjungi tanpa menanyakan tentang Sa'd, 
mereka semua mengagumi Sa'd dan mengenalnya dengan baik. 
Hingga akhirnya sampai ke sebuah masjid milik bani Abs, lalu 
salah seorang dari mereka yang bernama Usamah bin Oatadah 
dengan nama panggilan Abu Sa'dah berkata, “Jika kalian minta 
pendapat kami, maka kami katakan bahwa Sa'd adalah seorang 
yang tidak memudahkan pasukan, bila membagi tidak sama dan 
tidak adil dalam mengambil keputusan.” Maka Sa'd berkata, 
“Demi Allah, sungguh aku akan berdo'a dengan tiga do'a: 
Ya Allah jika dia, hamba-Mu ini, berdusta, dan mengatakan 
ini dengan maksud riya' atau sum'ah, maka panjangkanlah 
umurnya, panjangkanlah kefakirannya dan campakkanlah dia 
dalam berbagai bencana.” Setelah beberapa masa kemudian, 
orang tersebut bila ditanya mengapa keadaannya jadi sengsara 
begitu, maka ia menjawab, “Aku orang tua renta yang terkena 
bencana akibat do'anya Sa'd.” Abdul Malik bin Umair (perawi 
hadits) dari Jabir bin Samurah berkata, “Aku sendiri melihat 
kedua alisnya telah panjang ke bawah menutupi kedua matanya, 
dan sungguh dia mencegat para gadis di jalanan dan ia menggoda 
mereka.”38 (HR. Muttafag “alaih) 


Kata JA Olah olah GL: AN oi 1803 


8. 3 90 -—G 


ks keten SG 3 Ta SI Ai 2 (AOA Pa 


838 HR. Bukhari (755) dan Muslim (453). 


553 





Sbb OaR ae sa TES Ka Aan al La 
2 aa Sara 
UB AN 5. rayu KA BSN Is pan bim 1 JB 
Manis: Una dent ES Bantan 


gai sun sunat SAE la na Di 


- 


Lu 


SA AA GA AI SS EL JL 
PURA MA Unesa 
Sana aa OR RSI 


PN 3 
dls co 


Una pas JI IA aah gih GP ln Tp 


sa maan PA: per TAS Ja Ant Lsl, 


Lag LSG R3 Ep ME RAS BU AE 


1510. Dari Tanah bin Zubair, bahwasanya Sa'id bin Zaid bin Amru 
bin Nufail z dilaporkan oleh Arwa binti Aus kepada Marwan 
bin Hakam. Dia mengadukan bahwa Sa'id telah mengambil 
sebagian dari tanahnya. Said berkata: “Mungkinkah saya 
mengambil sebagian tanah miliknya setelah saya mendengar 
sesuatu dari Rasulullah g:?” Marwan berkata, “Apa yang 
kamu dengar dari Rasulullah x:?” Sa'id menjawab, “Saya 
pernah mendengar Rasulullah #-bersabda: “Barangsiapa 
mengambil sejengkal tanah bukan miliknya dengan cara yang 
zhalim, maka pada hari kiamat ia akan dihimpit dengan tujuh 
lapis bumi.” Lalu Marwan berkata kepadanya, “Saya tidak 
akan menanyakan bukti lagi kepadamu setelah mendengar 
(sabda Rasulullah &) ini. Kemudian Sa'id berdo'a, “Ya Allah, 
jika ia (wanita) berdusta, maka butakanlah matanya dan 
bunuhlah dia di tanahnya sendiri.” Urwah berkata, “Ternyata 
dia (Arwa) tidak meninggal kecuali dalam keadaan buta, dan 
tatkala dia berjalan-jalan di tanah pekarangannya, tiba-tiba 


554 











RiyadhugShalihin 2 


dia terpeleset ke dalam lubang dan meninggal dunia.” (HR. 
Muttafag “alaih) 


Dalam salah satu riwayat Muslim dari Muhammad bin Zaid bin 
Abdillah bin Umar yang semakna, bahwasanya ia melihat Arwa 
dalam keadaan buta dan sedang meraba-raba dinding, Arwa 
berkata: Aku terkena doanya Sa'ad. Suatu ketika dia melewati 
sumur di rumah yang dia perselisihkan, lalu dia terjatuh ke dalam 
sumur tersebut, sehingga sumur itu menjadi kuburannya.” 








Ia al BS ASI Eat UI Ju 3 baal Mp 


Ps) AS Ia JA 33 di S Naa Y5 - IG ja 


aa AN KA EA 
JS ALA IS BAL sein jai UG Oh 


DESA 3 NP 3 AE yi 


Tina al y3 Tn SA AN EA 


MEI ol3, P Na Pa TAU "3 


1511. Dari Jabir bin Abdillah «2 dia berkata, Ketika terjadi perang 
Uhud, pada malam sebelumnya bapakku memanggilku seraya 
berkata, “Tidaklah aku menduga diriku melainkan aku akan 
menjadi orang yang pertama-tama gugur di antara para sahabat 
Nabi xz (dalam peperangan ini) dan aku tidak meninggalkan 
sesuatu yang berharga bagimu sepeninggalku melainkan diri 
Rasulullah #. Dan aku memunyai hutang, maka lunasilah dan 
berilah nasehat yang baik kepada saudara-saudaramu yang 
perempuan!” Pada pagi harinya kami dapati bapakku adalah 
orang yang pertama gugur dan dikuburkan bersama dengan 
yang lain dalam satu kubur. Setelah itu perasaanku tidak enak 
dengan membiarkan dia bersama yang lain, maka kemudian aku 
keluarkan setelah enam bulan lamanya dari hari pemakamannya 


839 HR. Bukhari (3198) dan Muslim (1611). 


555 


dan aku dapati jenazah bapakku masih utuh sebagaimana hari 
dia dikebumikan dan tidak ada yang berubah padanya kecuali 
sedikit pada ujung bawah telinganya, maka aku menguburkannya 
dalam lobang sendiri.” (HR. Bukhari) 


p 

. 2 
s 

JA ae On ber 


0 » Data PT ea 3 aset , aa 4 

Ae Ga 5 RE AI Ola ja KA Ola ll 33 
Peta Mang Ata Guan aa Sana Ai ono 

Aa Oa yel Jia Uh Lalas UD BEE AI 


- 
aa 


. 2G Aoa PAT Sele PA DA 
SS Bh Aap Liga dala JS Aa JUS EA 


3 - Pa S 4 » 
SE A0 A9 Pes ot 33 TR an UN ai 312 & o - 3 dn 
OR 0 Il SAI Ol aa at Ih Ia AI olg) 
803 


BUAT I 


1512. Dari Anas bin Malik 2, bahwa ada dua orang sahabat Nabi « 


keluar dari kediaman beliau pada malam yang gelap gulita. Dan 
seakan pada keduanya ada lampu kecil yang menerangi keduanya, 
ketika keduanya berpisah, masing-masing dari shahabat 
tersebut diiringi cahaya hingga tiba menemui keluarganya." 
(HR. Bukhari) dari banyak jalur, pada sebagiannya disebutkan 
bahwa dua orang shahabat itu adalah Usaid bin Hudhair dan 
Abbad bin Bisyr : anhuma. 


P - BA - - 
an 0 Oi 2 LHS 0 A- z RAN 2 map Pen Ona PN Ha Na 
Ha bas Jaan FoAs K5 MI Jah Ea JB D3 INA Al 3 
2 - 5. Pa anna SAK Ng 2 0 Ka ja “51 La 


- 
5 - 





» Ao 3 : PN: 5 2 ba ag ea 
BE AJ IA Ia TAS Ia B2 35 edit 


- 


3 


LA AT aa Lah Ja Ea ja ab II 25 
DN 3 Ona LN NU e £ Pan 
« pall blh « aa Eu ba « PA —e 5 PA 


Sat o o S.- P3 5 ar 3 2. Bi el 
SEL AA ASI ASM last IA IS 


' 


- 
SI 


Ke ETS 


840 HR. Bukhari (1351, 1352)dan Al-Hakim (31203). 


841 


HR. Bukhari (465, 3639, 3805). 


556 





piyadfe Yam 2 








- 
Ia Tes! 


2 Kie ia. FA Lai G3 Hole JS 
PN AE NG eng AP UR 
SA SA RA ba SE BG Ma le 5 Ip 

Ia Bata HA patap. 2 WASUELA UAS JS is 
Ae JI SAN di Pera Ii ba La JSM Ju 5 
Ta Ha PRE PATA 2S AE Api Hal 
Na 


S 


Wee BA pesek Aa sa 
Pai 21 


5, PAN Ba La Ane 3 Sabina 2R 3 
8 Pn - PRA lea . - 2 2 
br abs kn Jana 


sai UE Len ea SG li 

ja ab Kal Eh Udi: LE Sui JS tu 
S3 Oa ea daa JS Ui El Al oh 
EU: JA bin ena Katy aa 
Pak Ja MA GA Sa 


TJ 


sz 
Tg 


pa 0 SY JIE AS Sa Ea 


Hn ag 
LEG 


N 


557 


Ba » ie 


- 
0... 


t 


US NI S3 3 3, 
GA 3 JSI AE DG 


La Ana NI 5 Bag ANA YR 
AAN La Se 
Pan AAL See sicad 


- 


PAN LAN Jia Al SA Hetal Ia 3 
Wee. be abi Sl ujak ds Aan Ia AAS re 


CNG Ea Ata Yaa aa yg 


Pas aa ih ATI LAS (Gl ea 2 AT 
aa Ka La ga pe Ju 


2 


- ea 


Aa: Helena SE G3 Ia aa ai JG ) kon 
RA Ga Ab AI Ja 


& o sak » Psi £ s6 o £ : £ 
lia ne nd Aa P3 Ca Nanga bi 3s 2 Al AJI 23 
« LES Hah | & 3 AT JI Saja « AS 

-2 - SS S- ' 


Di He SAN ai) Ad PE Kate « aa Sat 


558 


Piya aHerncah 2 





A5 5 3 te 
Tia GA Ipa ALAN BUS pada sd JAN Ea 
2 » - » 3 ag Ta 3 
Pena Pe pi Ea Oo Na 
1513. Dari Abu Hurairah 2» dia berkata, “Rasulullah #&: mengutus 
ekspedisi militer dengan jumlah sepuluh orang sebagai mata- 
mata dan Beliau angkat Ashim bin Tsabit Al-Anshori sebagai 
pemimpin pasukan tersebut. Mereka berangkat hingga ketika 
sampai di Al Hada', suatu tempat antara “Ushfan dan Makkah, 
keberadaan mereka diceritakan kepada penduduk dari suku 
Hudzail yang biasa disebut dengan Banu Lihyan. Maka suku 
ini mengerahkan kurang lebih seratus orang yang semuanya 
ahli memanah. Mereka pun mencari jejak keberadaan anggota 
ekspedisi militer muslimin. Ketika melihat mereka, 'Ashim dan 
pasukannya bersembunyi di balik bukit kecil (fad-fad). Namun 
suku itu langsung mengepung mereka dan berseru: “Turun dan 
serahkanlah kepada kami apa yang ada di tangan kalian. Bagi 
kalian ada jaminan dan perjanjian agar kami tidak membunuh 
seorang pun dari kalian.” 'Ashim bin Tsabit, sebagai pemimpin 
ekspedisi militer itu berkata: “Wahai para kaum, adapun aku, 
demi Allah, tidak akan turun dengan jaminan orang kafir. Ya 
Allah, beritahukanlah keadaan kami kepada Nabi-Mu.” Maka 
suku itu menyerang mereka dengan anak panah hingga mereka 
dapat membunuh 'Ashim (dan keenam pasukannya). Akhirnya 
tiga orang anggota ekspedisi yang masih hidup turun dengan 
menyetujui jaminan dan perjanjian. Di antara mereka ada 
Khubaib Al-Anshori dan Zaid Ibnu Datsinah serta seorang lagi. 
(Setelah ketiganya turun) mereka menangkapnya dan melepas 
tali busur panah mereka untuk mengikat ketiganya. Orang 
ketiga berkata: “Ini merupakan awal pengkhianatan. Demi 
Allah, aku tidak akan mengikuti kalian. Sungguh mereka bagiku 
sebagai teladan.” Yang dia maksud adalah (ketujuah) shahabat 
mereka yang sudah terbunuh. Maka mereka menyeretnya dan 
memaksanya agar mengikuti mereka namun dia menolaknya 
hingga akhirnya mereka membunuhnya. Kemudian mereka 
berangkat dengan membawa Khubaib dan Ibnu Datsinah 
hingga akhirnya mereka menjual keduanya di Makkah sesudah 
peristiwa perang Badar. Khubaib dibeli oleh Banu Al-Harits 


559 


bin Amir bin Nawfal bin Abdu Manaf. Sebelumnya Khubaib 
adalah orang yang telah membunuh Al-Harits bin 'Amir saat 
perang Badar. Maka Khubaib berada di tangan mereka sebagai 
tawanan, hingga mereka bersepakat untuk membunuhnya. 
(ketika sudah bersepakat untuk membunuhnya), Khubaib 
meminjam (kepada Zainab, salah seorang putri Al-Harits) 
sebilah pisau cukur untuk mencukur bulu kemaluannya, 
maka dia meminjamkannya. Kemudian Khubaib mengambil 
anakku saat aku lengah, itu karena anakku menghampirinya. 
(Zainab) berkata: “Aku dapati anakku sedang dipangku olehnya 
sedangkan dia (Khubaib) sambil memegang pisau cukur. 
Aku sungguh terperanjat seketika itu.” Khubaib mengetahui 
keterperanjatanku pada wajahku, maka dia berkata: “Kamu 
khawatir bila aku akan membunuhnya? Sungguh aku tidak akan 
melakukannya.” (Zainab berkata): Sungguh demi Allah, belum 
pernah aku melihat ada seorang tawanan sebaik Khubaib. Demi 
Allah, aku pernah mendapatkan dia pada suatu hari sedang 
memakan buah anggur di tangannya padahal tangannya sedang 
dibelenggu dengan besi dan juga di Makkah saat itu bukan 
musim buah-buahan.” Dia berkata: “Sungguh itu merupakan 
rezeki dari Allah yang Dia berikan kepada Khubaib.” Ketika 
mereka hendak keluar dari tanah Harom untuk membunuh 
Khubaib di daerah halal, Khubaib berkata kepada mereka: 
“Biarkanlah aku untuk melaksanakan shalat dua reka'at”. Maka 
mereka mempersilahkannya. Maka Khubaib shalat dua raka'at 
kemudian berkata: “Demi Allah, seandainya kalau bukan karena 
kalian akan mengira aku takut, tentu aku akan memanjangkan 
shalatku ini. Ya Allah, hitunglah jumlah mereka, binasakanlah 
mereka semuanya, dan janganlah Engkau sisakan seorang pun 
dari mereka”. (Kemudian dia bersya'ir): 

“Aku tidak peduli selagi aku dibunuh sebagai muslim # Di bagian 
tubuh manakah diriku terbunuh, maka di situlah jalan Allah 
bagiku” # “Semuanya itu pastilah ada balasan di sisi Allah # jika 
Dia berkehendak, tentu Dia akan memberkahi pada dagingku 
yang tercabik-cabik” 

Dan dengan demikian, Khubaib adalah orang pertama yang 
mencontohkan shalat dua raka'at bagi setiap muslim yang 


560 


bad Parah 2 








akan dibunuh sebagai tawanan yang terikat. Lalu Nabi x 
mengabarkan kepada para shahabat Beliau tentang berita mereka 
dan musibah yang mereka alami. (Saat kematian Ashim) kaum 
kafir @uraisy mengirim beberapa orang mendatangi Ashim, 
ketika dikabari bahwa dia telah dibunuh, agar mereka datang 
mengambil sesuatu dari bagian jasad Ashim agar mereka dapat 
mengenalinya. Sebelumnya 'Ashim memang telah membunuh 
seorang dari pembesar mereka saat perang Badar. (Ketika 
mereka hendak membalaskan dendam kepada Ashim), Allah 
mengirim kepada 'Ashim pasukan lebah yang melindunginya 
dari para utusan kafir Guraisy sehingga mereka tidak mampu 
untuk mengambil secuil pun daging dari jasad Ashim.8? (HR. 
Bukhari) 


sslAd| adalah nama tempat, 4lsJI adalah awan, ,lartinya 
lebah, sx «es! bunuhlah mereka semua tanpa tersisa seorang 
pun, semua mendapat bagian yang sama. 

Dalam bab ini banyak hadits-hadits shahih yang telah disebutkan 
dalam bab-bab sebelumnya dalam kitab ini, di antaranya adalah 
hadits ghulam yang mendatangi seorang rahib dan tukang sihir, 
hadits Juraij, hadits orang-orang yang terjebak di dalam gua 
karena pintu guanya tertutup oleh batu besar, hadits seseorang 
yang mendengar suara dari langit “Siramilah kebun si fulan, dan 
lain sebagainya. Demikian pula bukti-bukti dalam bab ini sangat 
banyak dan terkenal, semoga Allah memberikan taufik-Nya. 


2 8. PEG Ona Sa 8 Data Tea rah - o rata 
Sa nil Jpn 3 AS CAN UE 3 A1 3 
MO day» H5 5 SS VI MS EN 


1514. Dari Ibnu Umar «? dia berkata: Aku tidak pernah mendengar 


“Umar karena sesuatu hal berkata, “Aku menduganya demikian”, 
melainkan kenyataannya akan seperti yang diduganya.'" (HR. 
Bukhari) 


842 HR. Bukhari (3045). 
843 HR. Bukhari (3866). 


561 


SL Andre yA! 3 RI H3 D4 Not 


BAB 254 
Diharamkannya Ghibah Dan 
Perintah Menjaga Lisan 


Allah «- berfirman: 


- 2 Panen og 4 3 ri TP $ Ioi Got DA CAB 
Si Ml atasan 
PA alm IA AN AI, 21 0 PE 


Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. 
Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya 
yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan 
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah! Maha Penerima 
Taubat lagi Maha Penyayang. (OS. Al-Hujurat (49J: 12). 


Pena GA Apa KO Pan Pa TA -- PP ikan 
OS Ida JS SIA 2 dl Ol beo DI Jab 55 NY 

Be Up Ka 2” 
Dan janganlah kamu mengatakan apa yang kamu tidak memunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan 
dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. 








Bye Aa 2 





(OS. Al-Isra' (17): 36). 
IMEI k C3 GUI VJ Jp ak Le 


Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya 
malaikat pengawas yang selalu hadir. (OS. Oaaf (50J: 18). 


VPS aga HE Bila SI HKI IS s Kepar 
sana B5 BA ga Sa kalah sang Ls 
S3 MAA ESA RAN An dua Ra 

MEA NA Ba 33 Oli 


Ketahuilah bahwa setiap orang yang sudah mukallaf (baligh) 
diperintahkan untuk senantiasa menjaga lisannya dari segala 
ucapan kecuali ucapan yang dapat mendatangkan kemaslahatan. 
Ketika berbicara dan diam itu sama kemaslahatannya, maka 
sunnahnya adalah diam, karena boleh jadi ucapan yang asalnya 
mubah (boleh) berubah menjadi haram atau makruh, dan 
ini biasanya sering sekali terjadi. Sesungguhnya selamat dari 
sesuatu yang haram dan makruh tidak ada nilai bandingnya. 


BG AU Ii OS Sa JB A Ga ya sn BIA Ga 333 
i : RP 2. 2 .£ aa ja 1 xx 

Labs jata (ana IS Jah NI 
Ap PEN EN BEN Sab IG 3 
MAL AG TN EA IP BI Sa Kla AA aral 


1515. Dari Abu Hurairah 2, dari Nabi &- beliau bersabda: “Barangsiapa 
yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata 
baik atau diam.”8" (HR. Muttafag “alaih) 


844 HR. Bukhari (6136) danMuslim (47), periwayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab 
sebelumnya. 


565 


Dalam hadits ini sangat jelas sekali bahwa tidak boleh berbicara 
kecuali dengan ucapan yang baik, karena ucapan yang baik itu 
ada manfaatnya. Ketika seseorang ragu dalam ucapannya apakah 
ada manfaatnya atau tidak, maka hendaklah dia tidak berbicara 
(diam). 


Sena F 25 8 Hip Pan Ka .2 Ar ..? - 0 Kanan 

9 Jai Gala Ge AMI IE G1 LS JB 3 ap A3 
MALE gita (dip SL Ipa Oya JS 53) 1 JB 

1516. Dari Abu Musa »» dia berkata: Saya bertanya: “Wahai Rasulullah, 
siapakah orang muslim yang paling utama?” Beliau menjawab: 


(yaitu) “Orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan 
dan tangannya.”" (HR. Muttafag 'alaih) 


Aa 201 "ga Mag 3 : 2 na Aa 0 o 00 

UI Gina JA BE MI Jam JB 1 JB an 3 He 
Me gan (GAS la Ha 3 HI 

1517. Dari Sahl bin Sa'id »» dia berkata: Rasulullah #: bersabda: 
“Barangsiapa yang bisa menjamin untukku menjaga apa yang 

ada di antara dua kumisnya (lisan), dan apa yang ada di antara 


kedua pahanya (kemaluan), maka aku jamin surga baginya.” 
(HR. Muittafag 'alaih) 


. 


Ge, . P3 G an ANN 4 2 p & no 2 : 0. 
IKA Y : BE li an KA Cal 83 
o 9 “ ” - NA 3 8. Ant G - 0 
HA Sri! 55 Un AR JI JI La Ip Le SE HASIL 
Lele Gasa (( 


NN 


1 


NIA S5 (SB 


1518. Dari Abu Hurairah &» bahwasanya dia mendengar Rasulullah 


845 HR. Bukhari (11) dan Muslim (42). 
846 HR. Bukhari (6474), sedangkan Muslim tidak meriwayatkan hadits ini. 


566 


Ae an 2: 


# bersabda: “Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu 
kalimat tanpa dipikirkan baik dan tidaknya, yang karenanya 
ia terlempar ke neraka yang lebih jauh antara jarak timur dan 
barat.” (HR. Muttafag “alaih) 


Arti xi adalah memikirkan baik dan tidaknya. 
| Ol) ja KASUL ASI KAI ON) 1 BE LI 33 33 
ISA KAN SI 4 53 La RI HS YUL Lab JUS AI 
| Aa : Fe 3 2 Psi - Tana 3 2 na Pe 
(AE ee YEL AL JUS AI RA Ia LSI, 
. GE ola, . 
1519. Dari Abu Hurairah 25, dari Nabi & beliau bersabda: “Sungguh 
seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang diridlai 
Allah, suatu kalimat yang ia tidak mempedulikannya, namun 
dengannya Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan sungguh, 
seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang dibenci oleh 
Allah, suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya, namun 


dengannya Allah melemparkannya ke dalam neraka.” (HR. 
Bukhari) 


z A1) dk 5: 2 AA LL Ta In 2 Xx 5 3 
Ian Ia KL, IE ja Ba D1 JG - Ip la A2 
' Jb tp 1 CE LAI LA Si 3 SU IK 
AE ea AA ARE JA Op Aa 
Par (GL ga IS APA Per UAP nan 


. (( oa JAS LS 1 IE dala es 


847 HR. Bukhari (6477), Muslim (2988), Tirmidzi (2341), dan Ibnu Majah (3970). 
848 HR. Bukhari (6478), al-Hakim (4/597). Sabdanya : Yu 1d LiLY artinya tidak memperhatikan 
dan tidak mempedulikannya. 


567 


| ee AE 





1520. Dari Abi Abdur Rahman Bilal bin Al-Harits Al-Muzani 2», bah- 


wasanya Rasulullah &: bersabda: “Seorang laki-laki mengatakan 
suatu kalimat yang diridlai Allah, sementara ia tidak tahu 
betapa besar kalimat itu, sehingga dengan kalimat itu Allah 
mencatat untuknya keridlaan-Nya sampai hari kiamat. Ada juga 
seorang laki-laki mengatakan suatu kalimat yang Allah murkai, 
sementara ia tidak tahu betapa besar kalimat itu, sehingga 
Allah mencatatuntuknya kemurkaan-Nya sampai hari kiamat.” 
(HR. Malik dalam Al-Muwatha' dan Tirmidzi. Ia berkata: Hadits 
hasan shahih) 


: Nak 4 Ta Pa und Haa Tz 2 “Xa Spa kana 
PL SS Ali Sean G1 EJB  JB a II ME 3 OLAH 353 
ui F 3 PORT ATAN 33 Sah Pa . 0 3 Ta aa 
Lal Ian BE (EM G5 BD JB gm 


g aa La sa Pp Nan 
333 (AA 1 JB 3 et OLI ISU £ GE ES LA 


An 3 SA) Ep AI 


1521. Dari Sufyan bin Abdillah 2 dia berkata: Saya bertanya: “Wahai 


Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku bisa berpegang 
dengannya!” Beliau menjawab: “Ucapkanlah! “Rabbku adalah 
Allah, kemudian beristigamahlah!” Aku berkata lagi: “Wahai 
rasulullah, apa yang paling engkau takutkan padaku?” Lalu 
beliau saw memegang lisannya, kemudian bersabda: “Ini” 
(lisan).850 (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan shahih) 


A Pena Zn Sa aa Be Mn Anta Mesaya bahsn ge Saat Bt 
Pn PASTI IA )) 1 BB All JAS Jb 1 JB 3 jas 3 
aa op! HEM 323 JK S3 3 PS SAS Jp sal S3 

MEARAN In Aa AN LAIN UN Sa ali 


- 


849 Hadits shahih diriwayatkan oleh Mallik dalam Muwattha' (2/985), Ahmad (3/469), Tirmidzi 


850 


(2319), Ibnu Majah (3969), Ibnu Hibban dalam shahihnya (287) dan Al-Hakim (1/45), Al- 
Hakim menshahihkan dan adz-Dzahabi menyetujuinya, begitu pula hadits ini dishahihkan 
oleh Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2410), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Tirmidzi. 


568 


PEN CP eta 2 








1522. Dari Ibnu Umar «2 dia berkata: Rasulullah &: bersabda: “Ja- 


nganlah terlalu banyak berbicara kecuali dzikir kepada Allah, 
karena banyak berbicara selain dzikir kepada Allah akan 
mengeraskan hati, dan orang yang paling jauh dari Allah adalah 
orang yang hatinya keras.”'' (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits 
hasan) 


US ja Yi: B5 dn J5 JB: JB abadikan 
2 IE AN. (GEN ES An 33 Aa SI 


Wb 


1523. Dari Abu Hurairah »» dia berkata: Rasulullah g&: bersabda: “Ba- 


rangsiapa yang dilindungi Allah dari kejelekan apa yang ada 
di antara kedua kumisnya (lisan) dan kejelekan apa yang ada 
di antara kedua pahanya (kemaluan), niscaya dia akan masuk 
surga.”'32 (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


Y JE ELI re Tn JB ae ati KA 3 


Ia Gea MAN ae JARAN la eReua 


AS bas DIES ala 


1524. Dari 'Ugbah bin Amir » dia berkata: Saya bertanya: “Wahai 


Rasulullah, apakah yang dinamakan keselamatan?” Beliau 
menjawab: “Hendaklah engkau menahan lisanmu, luaskanlah 
rumahmu (dengan dzikir kepada Allah), dan tangisilah 
kesalahan-kesalahanmu.”'? (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits 
hasan) 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2411), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Tirmidzi. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2409), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Tirmidzi. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2406), dia mengatakan hadits ini hasan, Ahmad 
(5/259), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


569 





R3 & Ka Aan A 33 


— ag ala Wi lo - Tana 
IA etnis en Ju 
SAYA Op CA Sa Do Oh JAS 3 Aj 


- 


Sial ola» ( Ebeasl 


3 


pen et Mena NN aa c.. 
Hd pas Jia Sl (OLI GAS) 3 aa 


1525. Dari Abu Sa'id al-Khudri »», dari Nabi &- beliau bersabda: 





“Bila manusia berada di waktu pagi, seluruh anggota badannya 
tunduk kepada lisan lalu berkata: “Takutlah pada Allah karena 
sesungguhnya kami tergantung padamu. Bila engkau lurus, 
maka luruslah kami dan bila kamu bengkok kami pun ikut 
bengkok. 


Arti sLmti! yes adalah tunduk dan patuh kepada lisan.” (HR. 
Tirmidzi) 


AS Ja HA Ir 2G: JB Be 33 
en an JB SE Sa PA ES 
Ha 3 KA dn 3 5 nela JS AN GEN Ae 
ja ots HI ab bla hal Hp Hi SA 
TA Ap IE WA Yi 
ha 3 CA SA Ia JI SAS JN AL Gahy US 
ma pe Bi Len Het Aa 

(aa 3 ani NI AA: ES #IV-M 





854 Hadits hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi (2407), dan dihasankan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Tirmidzi. 





1526. 


piya a farah. 2 








Pa Lena B0 Dasa an Ha Oa 
Koma mane an 
Ban ! J5 25 Arap S5 Yi » : Ne » #( Indi tata 8 29723 
Ht Ia UE US: Jup alah ISU. AT) da 
LAH SAK: TN sa Mau 
Ba - s “4 BB 
Aa ea Ye Jaana 5 
eat SS AS Taja D1 IE akal Ap 
MA 
Dari Mu'adz #- dia berkata: Saya bertanya: “Wahai Rasulullah, 
Ajarkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku 
ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari neraka!” Beliau 
bersabda: “Sungguh engkau telah menanyakan sesuatu yang 
sangat agung, dan amalan itu sangatlah mudah bagi orang yang 
diberikan kemudahan oleh Allah ta'ala. Sembahlah Allah dan 
jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, mendirikan 
shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, 
berhaji ke Baitullah.” Kemudian beliau bersabda: “Maukah aku 
tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, 
sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan 
api, dan shalat seorang laki-laki pada pertengahan malam.” 
Kemudian beliau membaca ayat “Lambung mereka jauh dari 
tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan 
rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari 
rezki yang Kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak 
mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu 
(bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan 
mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” 
(As-Sajdah |32J: 16-17). Kemudian beliau bersabda: “Maukah 
aku tunjukkan padamu pokok perkara agama, tiang dan 
puncaknya?” Aku menjawab: “Ya, wahai Rasulullah.” Beliau 


bersabda: “Pokok dari perkara agama adalah Islam, tiangnya 
adalah shalat, sedangkan puncaknya adalah jihad.” Kemudian 


37 





beliau bersabda: “Maukah aku kabarkan padamu sesuatu yang 
menguatkan itu semua?” Aku menjawab, “Ya, wahai Nabi Allah.' 
Lalu beliau memegang lisannya, dan bersabda: “'Tahanlah 
(lidah)mu ini.” Aku bertanya, “Wahai Nabi Allah, apakah kita 
akan diadzab disebabkan oleh perkataan yang kita ucapkan? ' 
Beliau menjawab: “(Celakalah kamu) ibumu kehilanganmu 
wahai Mu'adz, Tidaklah menjerumuskan manusia ke dalam 
neraka dengan muka tersungkur melainkan karena hasil ucapan 
lisan mereka?”?5 (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan 


shahih) 
Kid Co) 2 JU da NE KAN" A3 


Ini asia 5 JB « SU: KE 


AS IS Kan SEN: IE IA ai Shi 


aa (ERA IE Lan Kh EA 


1527. Dari Abu Hurairah 2», bahwasanya Rasulullah &- bersabda: 
“Tahukah kalian apa ehibah itu?” Para sahabat menjawab: Allah 
dan Rasul-Nya yang lebih tahu.” Beliau bersabda: (Ghibah 
adalah) “engkau menyebut saudaramu tentang sesuatu yang 
tidak ia sukai.” Ditanyakan kepada beliau: “Lalu bagaimana jika 
apa yang aku sebutkan itu ada apadanya?” Beliau menjawab: 
“Jika apa yang engkau sebutkan itu ada padanya, maka engkau 
telah berbuat ghibah, dan jika tidak, berarti engkau telah 
memfitnahnya.”$$ (HR. Muslim) 


AI 


Hb An ala UI la ll Ip BK 3 


A3 . Sau 3 »: ON 2 #dan 
Adaa Sab Ah Ne AS Sa Are ate 


855 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (2619), Ibnu Majah (3973), Ahmad (5/231), dan 
dishahihkan oleh Albani dalam shahih Tirmidzi. 
856 HR. Muslim (2589), Abu Daud (4874), dan Tirmidzi (1935). 


572 





GP La 2 








AE gina (SG JAN dia gSak 


1528. Dari Abu Bakrah 2», bahwasanya Rasulullah &: bersabda dalam 
khutbahnya pada hari raya kurban di Mina ketika haji wada': 
“Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan 
kalian adalah haram bagi kalian sebagaimana haramnya kalian 
ini (dalam berperang) dalam bulan kalian (Dzul hijjah) ini, dan 
di negeri kalian ini (tanah haram). Maka saksikanlah, apakah 
aku telah menyampaikannya?”'” (HR. Muttafag “alaih) 


- 


O Dana Ian ga Mag sa nasa Ka MAN 
SS EA) Jl Tie GI ex JB. NAS 
LO) JUS IL I SS LE (NE AI SA 


- 


“Sa 36 AMS US Pa 55 LL) aa AS si 


“2 33 5 5 ya 3 AA AA ANK Kg DEA 


oo 


ma MS BN ph Ie 
Le-r: 


1529. Dari Aisyah « ia berkata, “Aku berkata kepada Nabi «sx, 
“Cukuplah Shafiah bagimu begini dan begitu- maksudnya 
pendek-.” Beliau lalu bersabda: “Sungguh engkau telah 
mengatakan suatu kalimat, sekiranya kalimat itu dicampur 
dengan air laut, maka air itu akan berubah menjadi tawar.” 
Aisyah berkata, “Aku juga pernah menceritakan orang lain kepada 
beliau, tetapi beliau balik berkata, “Aku tidak menceritakan 


857 HR. Bukhari (105), Muslim (1679), periwayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab sebe- 
lumnya. 


An 
NA 


1530. 


1531. 


perihal orang lain meskipun aku diberiri begini dan begini.” 


(HR. Abu Daud dan Tirmidzi. Ia berkata: Hadits hasan shahih) 


Arti ai»,s adalah mencampurnya sehingga dapat merubah 
rasa dan baunya karena bau busuk dan keruhnya yang sangat. 
Hadits ini merupakan salah satu larangan keras tentang ghibah, 
Allah & berfirman: “Dan dia (Muhammad) tidak berkata-kata 
dengan hawa nafsu, melainkan dari wahyu yang diturunkan 
kepadanya.” (OS. An-Najm (53|: 3-4) 


1g Sia - LI): Ea Kan JE: JB ag - 9 


: Oak « ebi te Ss TI Ns : KE C 1 L NA 


.535 a1 HITA (| AAA 
Dari Anas »» dia berkata: Rasulullah &: bersabda: “Ketika aku 
diisra'kan, aku melewati sekelompok orang yang memiliki kuku 
dari kuningan dengan kuku itu mereka mencakar muka dan 
dadanya. Maka aku bertanya: “Siapakah mereka wahai Jibril?” 
Jibril menjawab: “Mereka adalah orang-orang yang memakan 


daging manusia (ghibah) dan mengotori kehormatannya.” 
(HR. Muslim) 


- 0 83 Di G3 - 2, sg ia 

SM IS JB ES MI daa, Ol 23 aa A33 

» lia o ola, . (Op Aa US Kas Wa 

Dari Abu Hurairah »», bahwasanya Rasulullah sz bersabda: 

“Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram, darahnya, 
kehormatannya, dan hartanya.”80 (HR. Muslim) 


858 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4875), Tirmidzi (2502), Ahmad (6/189), dan 
dishahihkan oleh Albani dalam shahih Abu Daud. 

859 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4878) dan Ahmad (3/24), dan dishahihkan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 

860 HR. Muslim (2564). 





mana 2 


# 
ba AP se 


da yorua Arm £ aa oa al anal pa Ea SG — Yoo 


AAA: 


3 36 ba JR H3 | as aa Les 2 Ae ASIA 


oo 


ta ol AE 


BAB 255 


Haram Mendengarkan Ghibah, Dan Perintah Bagi 
Orang Yang Mendengar Ghibah Untuk Mencegah 
Dan Mengingkari Pelakunya. Jika Dia Tidak 
Mampu Atau Orang Yang Melakukan Ghibah 
Tidak Mau Menerima Peringatannya, Hendaklah 
Ia Jika Memungkinkan) Meninggalkan Majlisnya 


Allah «- berfirman: 


01 awaitl JAS Nyadset GAM Noh 39 
Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, 
mereka berpaling daripadanya. (OS. Al-Gashash |28J: 55). 
Ban naa S sea dna 
IE O giaa! J Ox pra SI ana Salih 


Dan orang-orang yang berpaling dari perkataan yang tidak bermanfaat. 
(OS. Al-Mukminun (231: 3). 


z LEAN PS 3, SBO aa 3 G 
PPA Lela TV TSS Ada JS GA AT pAAN SI 


Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan 
dimintai pertanggung jawaban. (OS. Al-Isra' (17): 36). 


& 
reg 


Sai AE OA NAN 5 
Taiga SEA S5 ME MS RI beta Lal, as Lana 


m 
S 





AAA 1 AYI Ed 


Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat 
Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan 
pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan 
larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang 
zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu). (OS. Al-An'am |6|: 
68). 


MA ee EA SEE se mann 3 
LAS) IE ea Ag (AI Ai IU 3 3S M3 
A3 


1532. Dari Abu Darda' 2», dari Nabi &e, beliau bersabda: “Barangsiapa 
yang menolak ghibah terhadap saudaranya, maka Allah akan 
menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari 
kiamat.”85! (HR. Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


0. 


SS Al ab Jaja ea 23 BIL yj OS 33 
HAN Ig ba SI: ES An LAN GE: IA DG 

aa BI II Tn EN Se B1 
Ig DA AP TN Wa IE SR AS YES: 

1 Ii yag DA ON IE aU Ia ga 3 
LE gina AT) 

1533. Dari Ithban bin Malik 2» dalam haditsnya yang panjang dan 


terkenal yang telah disebutkan dalam bab Raja' dia berkata: Nabi 
& berdiri dan bertanya: “Di manakah Malik bin Dukhsyum?” 


861 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1931) dan Ahmad (6/450), dan dishahihkan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi. 


GP Kap 2 





Seseorang menjawab, “Dia adalah seorang munafik yang tidak 
mencintai Allah dan Rasul-Nya.” Seketika itu pula Rasulullah &- 
menegur: “Janganlah kamu mengatakan seperti itu, bukankah 
engkau tahu bahwa ia telah mengucapkan laa ilaaha illallah 
yang ia niatkan untuk memperoleh wajah Allah? Sesungguhnya 
Allah telah mengharamkan api neraka atas orang-orang yang 
mengucapkan laa ilaaha illallah, dengan itu ia mencari wajah 
Allah.”882 (HR. Muttafag 'alaih) 


2. 


aa un kon eal 


- 2. 3 0 


Pn ba Aa SE 2 au 


PI Dat 


bi 2 Ia GAS II. sila 3 MAN AS AAS 
AI Naa Ayak tusu Joan AA AT 


SA Dik TIP 
LS ata. HE 


ta MASA II SAI yag AL: (cabe 2) 


PT ne 


1534. Dari Ka'ab bin Malik »s- dalam haditsnya yang sangat panjang 
tentang kisah taubatnya dan telah disebutkan dalam bab taubat, 
dia berkata: Nabi &: bersabda ketika duduk di tengah-tengah 
kaum muslimin di Tabuk: “Apa yang dilakukan oleh Ka'ab 
bin Malik?” “Maka seseorang dari bani Salamah menjawab: 
“Wahai Rasulullah, ia telah tertahan oleh pakaian burdah dan 
kesombongannya ! lalu Mu'adz berkata kepadanya : “Sejelek- 
jelek ucapan yang telah engkau katakan!” Wahai Rasulullah, 
kami tidak melihat darinya (Ka'ab) kecuali kebaikan. “Maka 
Rasulullah pun terdiam.?8 (HR. Muttafag 'alaih) 


862 HR. Bukhari (425) dan Muslim (33), periwayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab 
sebelumnya. 

863 HR. Bukhari (4418) dan Muslim (2769), periwayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab 
sebelumnya. 





Arti stalxc adalah kedua sisinya, hal ini merupakan isyarat atas 
kesombongannya. 


Ka Ip ae ee 


BAB 256 
Ghibah Yang Diperbolehkan 


men bag 


Ketahuilah, bahwa ghibah diperbolehkan karena tujuan yang 
dibenarkan oleh syariat apabila tujuan itu tidak mungkin dicapai 
kecuali dengan ghibah. Tujuan yang dibenarkan oleh syari'at 
tersebut diperbolehkan dengan enam sebab, yaitu: 


AG owl Adi | ban ipa ab JI 


- 
0 


32 Dea Na sa Ie 533 3 « NN 3 Ya Lay 
MK S5 Alb 

IAI S Pai 59 KUN 3 AE TAN au) 
KE TIA Na peena, MELSA D9 Ae G3 Je as 
C0. gr T- AR Do bs, Ke aa 0 S0. 
DSB KAN UG II IS Benih ON SMS AG As 
AA CU NTN 

na bae Ia Pen » Pe Ana Pan s 
Ke MA Il yaslb 5 Aa Ijan PERRNI S 
naa Ma AAN aa Inna Sal DAU 


578 














Aya aesrcah 2 


SAN GS ata Has lgi. AA egg 


Aa IS an ani NI IR Hart LANG 


Ore « SS oki KE Ia SA Ih SBS Lis 


- 


MAAN AS Ijata jas pi BE jl 


2 
Gue 


1g da Saga il JAN Ga BASAH DAS: AI 


dark je SLS, SG BG Bi PAI DA ea UTP 
KN La mad 


SAY ca) PS) PALA AAA: Lain 
Dena ga ente dng 
2 Ha Panua SNI 3 Mba ena Eat Ha 
dis Besa au Kdi 
OS og Eta cl Ll RENI GAS 3 
8... 3 MEN , Ea ng ” 0.0 5 

AI JR A3 La Jalal Ula Ui na Sai 


- 


Hn TAN en Ta AR aa KE PG TR ai 
Anna Ml II Jabung 4 SUS AAL UAN AU 4 ASI 


3 ag San 2 Su 2 Bina Aa ae Pan 
OS VOL EL Leena AE Up EV NG IOS Oi Les 
o PE 2G 2 S0. Inna A1 z - 
553 Han S3 ph 4 aa Il 4 Ui OI GL Be LS 


5/9 


- 
z 


T. Anu ag o 0 3 Ao Bean n Na 39. Ta 
SIS Ig Ie mala Ia ips abaya Tale AN le IG M3 


To sena NG 1 has Tp Gea Kya 2 ELERB A TN IT 
AE OB ag Olga ia NG Has Wala at 


ba Inn SI AAN 


2 2 5 ae 21 9: ie ud . C3 2 Pa 
HAN His PES aabln HI dil alta OS Ol 1 Gmelell 
NI S3 AE GAN Ge SAH 4 gal #olinng 


331 - FA 39. 39 0 3 Pa Ha Up 3g. 3 EA 2 23 
Ky! Ga 033 0,53 P3 1 pAlemu Lag 0 3 jae UBI 


- 
- 


Kn ee an ar! 

« KAK « ah B3 SL Ss BL « HA : mol 
Ia HA ME S3 IG NG AG AG 
SA PA SR Ha ya in Je Bila Pa 
NS la pa WA AIA M3 ALS Haa aga SA 
HI Id Dati Khlmal (EN Sa 


Pertama, tindak kedzaliman, diperbolehkan bagi orang yang 
didzalimi melaporkannya kepada penguasa, hakim, atau orang- 
orang yang memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk meno- 
longanya dari perilaku si dzalim. Dalam keadaan seperti itu, 
orang yang didzalimi boleh mengatakan: “Fulan telah berbuat 
dzalim padaku dengan begini dan begitu. 

Kedua, meminta tolong dalam rangka merubah kemungkaran, 
dan mengembalikan orang yang melakukan maksiat kepada 
jalan yang benar, lalu dia berkata kepada orang yang memiliki 
kemampuan untuk merubah kemungkaran: “Si fulan telah 
melakukan ini dan itu, maka cegahlah dia!” atau yang serupa 
dengannya. Sehingga dengan berniat begitu dia bertujuan untuk 


560 


Syarat 2 








menghilangkan kemungkaran, namun jika tujuan selain dari itu, 
maka hukumnya haram. 


Ketiga, meminta fatwa, yaitu dia berkata kepada seorang mutti: 
“Bapakku, atau saudaraku, atau suamiku, atau fulan telah 
mendzalimiku begini dan begitu, apakah boleh hal ini dia 
lakukan?” Lantas, apa yang harus aku lakukan sehingga aku bisa 
mendapatkan hakku dan terhindar dari kedzaliman ? atau yang 
serupa dengannya. Hal ini diperbolehkan sesuai kebutuhan, 
akan tetapi untuk lebih berhati-hati dan lebih utama hendaklah 
dia mengatakan: “Bagaimana pendapat anda tentang seseorang, 
atau suami yang melakukan perbuatan begini dan begitu? 
“Karena dengan itu, maksudnya yang diinginkan sudah tercapai 
tanpa menyebutkan orangnya. Meskipun demikian, menyebut 
nama orangnya juga diperbolehkan sebagaimana yang akan 
kami jelaskan -—insya Allah ta'ala- dalam hadits Hindun. 


Keempat, memperingatkan kaum muslimin dari kejahatan 
dan menasehati mereka. Hal ini memiliki beberapa bentuk, 
di antaranya: menyebutkan aib dan kekurangan-kekurangan 
yang ada pada diri perawi hadits dan saksi, hal ini boleh 
dilakukan menurut ijma' (kesepakatan) kaum muslimin, 
bahkan wajib dilakukan sesuai kebutuhan. Di antaranya pula 
adalah musyawarah untuk melakukan besan dengan orang lain, 
atau ketika mau berserikat (bekerjasama), atau menitipkan 
sesuatu, atau bermuamalah dengannya, atau lainnya, atau 
ketika mau bertetangga dengannya, maka wajib bagi orang 
yang diajak bermusyawarah untuk tidak menyembunyikan 
keadaan sebenarnya orang yang dibicarakan, bahkan dia harus 
menyebutkan semua kejelekannya dengan maksud memberi 
nasihat. Di antaranya pula, jika ada orang yang melihat 
seseorang belajar ilmu kepada ahli bid'ah atau fasik, lalu orang 
yang melihat tadi takut atau khawatir akan membahayakan 
orang yang belajar ilmu, maka hendaklah dia menasihatinya 
dengan menjelaskan keadaan pelaku bid'ah atau orang fasik 
tadi dengan syarat bertujuan memberi nasihat. Dalam hal ini, 
banyak terjadi kesalah pahaman karena boleh jadi orang yang 
menasihati tadi didorong oleh rasa iri dan dengki, lalu setan 
datang mencampur adukkan dan mengaburkan antara nasihat 


587 


dan iri hati, dan dihayalkan padanya bahwa ia telah memberi 
nasihat, maka hendaknya hal ini dapat dibedakan. Di antaranya 
pula, orang yang memiliki kekuasaan namun tidak digunakan 
dengan semestinya, baik karena dia tidak becus dalam 
menggunakannya, atau karena fasik, atau karena lalai, dan 
lain sebagainya, maka wajib melaporkan hal itu kepada orang 
yang memunyai kekuasaan umum agar dia bisa memecatnya 
atau menggantinya dengan orang yang lebih baik, atau agar ia 
mengetahui keadaan sebenarnya sehingga dia bisa bertindak 
dengan semestinya dan agar tidak tertipu olehnya, dan agar 
ia dapat memberinya motivasi agar selalu istigamah atau 
memecatnya. 


Kelima, orangyang melakukan bid'ah atau kefasikan secaraterang- 
terangan, seperti peminum khamr, atau suka membicarakan 
orang lain, atau menarik uang secara dzalim, merampas harta 
secara paksa, atau melakukan perkara-perkara yang bathil, 
maka boleh menyebutkan apa yang dilakukannya secara terang- 
terangan, tetapi haram menyebutkan aib yang lain, kecuali jika 
ada sebab lain yang telah kami sebutkan di muka. 


Keenam, at-Ta'rif (mengenalkan namaseseorang ataujulukannya). 
Jika ada seseorang yang terkenal dengan julukan si rabun, si 
pincang, si tuli, si buta, dan si juling, atau yang lainnya, maka 
diperbolehkan mengenalkan orang itu dengan julukan tersebut, 
akan tetapi haram hukumnya jika menyebutkan hal-hal tersebut 
dengan niat menghina, dan jika bisa memberi gelar atau julukan 
yang lain, maka hal itu lebih baik dan lebih utama. 


Inilah enam sebab diperbolehkannya ghibah yang disebutkan 
oleh para ulama, dan kebanyakan darinya sudah tercapai ijma'. 
Dalil-dalil dari hadits-hadits shahih yang berkaitan dengan itu 
sangat banyak dan populer, di antaranya: 


T ae N 7 Cs aya 8 3 TE An 1 - 5 ” AN Ag AAN 
GI SAS) 1 Jas BE SI AS OSEAN S5 Ol daa LE LS 
Hebe Gto (SS AI ata 

os 52 aa sa, -a kene 8 NN Gg - 
AI JA MAAN JAN GE GS 3 DU 0 Ha 


562 








Ayadheikatat, 2 





1535. Dari Aisyah es, bahwasanya ada seseorang yang meminta izin 
masuk kepada Nabi #, lalu beliau bersabda: “Izinkanlah dia 
masuk, sesungguhnya dia adalah seburuk-buruk orang dari 
kabilahnya.”'8! (HR. Muttafag “alaih). Imam Bukhari menjadikan 
hadits ini sebagai dalil diperbolehkannya mengghibah pelaku 
maksiat dan orang yang diragukan agamanya. 


ad AN ana Tea NAN Ra 2 1 2 Tas Naa On 

Ca OA aG LYUG USG SBI Us )) 2 BEA IIA, JB 1 SE $$ 
Haag AK aa Ip LAN JB 1 JB. HE AE 

» SABUN Ga CS ONE OLI 3 sja 

1536. Dari Aisyah «s dia berkata: Rasulullah #: bersabda: “Aku tidak 
menyangka kalau fulan dan fulan mengetahui sedikit pun dari 
perkara agama kita.”855 (HR. Bukhari. Bukhari mengatakan: Al- 

Laits bin Sa'ad (salah seorang perawi hadits ini) mengatakan: 


“Dua orang yang disebutkan dalam hadits di atas adalah orang 
munafik.” 


2 Ea “en perih SA am oa oh UM 3 
Ta d Ya Jet) dl aa la era u 
(BE EA aah IA Hoa Ie YA 
Sm 30 (eU I Lpuas na Pe tp 1 Feb lp 3 

Nan 


LAN 335 Ke, (ar (ae 3 25 an) 





864 HR. Bukhari (6054) dan Muslim (2591). 
865 HR. Bukhari (6067). 


583 





1537. Dari Fatimah binti Oais « dia berkata: “Saya mendatangi 


Nabi # lalu kuberitahukan kepada beliau bahwa Abu Jahm dan 
Mu'awiyah telah melamarku, lantas Rasulullah bersabda: 
“Adapun Mu'awiyah adalah orang yang miskin dan tidak 
memiliki harta, sedangkan Abu Jahm adalah orang yang tidak 
pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya.” (HR. 
Muttafag 'alaih) 

Dan dalam riwayat Muslim disebutkan: Adapun Abu Jahm 
dia suka memukul wanita”, hadits ini merupakan penjelasan 
terhadap riwayat: Dia tidak pernah meninggalkan tongkat dari 
lehernya. Dalam satu pendapat, maksudnya adalah sering 
melakukan safar. 


S5 2 


AS Aa PEN EA JG Koin 


9 


Jp Aa Ja AAA: Ao Ia ea 


Pan anna 


AL Saad Bae NS: Na Yan SE 
Ma BETA TA Aan di: Ae ma 


Pa Aa ISI 23 ALAN a PN APY AN 
an Hae AL LAI AS Aa HAL 


1538. Dari Zaid bin Argam »» ia berkata, “Kami pernah keluar 


bersama Rasulullah &: dalam suatu perjalanan, saat itu orang- 
orang tertimpa kesulitan, lalu Abdullah bin Ubbay berkata: 
“Janganlah kalian memberikan perbekalan kepada orang-orang 
yang berada di sisi Rasulullah #-!” Dia juga mengatakan, “Jika 
kita kembali ke Madinah, niscaya orang-orang mulia akan 
mengeluarkan orang-orang yang hina darinya.” Maka aku 


866 HR. Muslim (1480), hadits ini tidak didapatkan dalam riwayat Bukhari. 


584 


Riyadhug/Shalihin 2 





pun segera menemui Nabi &: dan mengabarkan kejadian itu. 
Kemudian Rasulullah & mengirim utusan kepada Abdullah 
bin Ubbay untuk menanyakan hal itu, namun ternyata 
dia bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa dia tidak 
mengatakannya. Mereka katakan, “Zaid telah mendustai 
Rasulullah #:.” Sejak itu, maka ungkapan mereka itu begitu 
menyakitkan hatiku hingga Allah “azza wajalla membenarkanku 
dalam ayat, “Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, 
mereka berkata: “Kami mengakui, bahwa sesungguhnya 
kamu benar-benar Rasul Allah”. Dan Allah mengetahui 
bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya: dan Allah 
mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu 
benar-benar Onani pendusta” (OS. Al-Munafigun (63J: 1). 
Akhirnya Nabi #zmemanggil mereka agar beliau memintakan 
ampunan bagi mereka, namun mereka memalingkan muka." 
(HR. Muttafag “alaih) 


- 


5 ema Ca Dab 5. 20 Na "au anA Men ARYA TA S3 
Ol BEE LM Ola ol ayal ata JG 1 SE lm AI Gs 


|: 
AA Ne ana ae 
AC BALA Bay MILIKI La GAS) 1 JBS PIN jap klu 


1539.Dari Aisyah & dia berkata: “Hindun istri Abu Sufyan 
berkata kepada Nabi &z: “Sesungguhnya Abu Sufyan adalah 
seorang suami yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan 
nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari 
hartanya dengan tanpa sepengetahuannya.” Maka beliau 
bersabda: “Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi 
kebutuhanmu dan juga anakmu dengan cara yang ma'ruf!”?68 
(HR. Muttafag “alaih) 


867 HR. Bukhari (4900) dan Muslim (2772). 
868 HR. Bukhari (5359) dan Muslim (1714). 


565 


LA LAS DG -YoV 
BAB 257 


Pengharaman Namimah (Mengadu Domba) 


Yaitu menyebar luaskan pembicaraan di antara manusia untuk 
tujuan merusak hubungan sesame mereka 


Allah #2 berfirman : 
Pane 


Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah. (OS. 
Al-Oalam (681: 11). 


3 5: Site 
AMI Ea LI SY J3 Ga Baal 


Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya 
malaikat pengawas yang selalu hadir. (OS. Oaaf (501: 18). 


at KB Pb : MIA 7 AG Ta aa ana Lan KAT Ear AO ai 
PS LSI JAMIN D2 3BE AU J5 Jb 1 JB at Las S3 
sada pena 


1540. Dari Hudzaifah 2» dia berkata: “Rasulullah &: bersabda: “Tidak 
akan masuk surga orang yang suka mengadu domba.” (HR. 
Muttafag “alaih) 


- 


Si AE IR ME 3 


Ul PESAN BEN AS  OAAA Uah e Ob UI dls 

PAN SN Ona NP 2 Deny aa en aa Inn PN Lg 

(dp ya PEN OLS3 PAN Lela Ragaddb ag OLS « Lama 
25 Sa en La. 


869 HR. Bukhari (6056), Muslim (105), Abu Daud (4871), dan Tirmidzi (2027). 


586 


1541. 


1542. 


Add “farah 2 








Mb AS B Ga dai ay As Ah IG 
Aga Bat 


Dari Ibnu Abbas m» bahwa Rasulullah &: melewati dua 
kuburan, lalu beliau bersabda: “Sesungguhnya keduanya sedang 
disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar, akan 
tetapi hal itu merupakan perkara besar. Yang satu disiksa karena 
suka mengadu domba dan satunya lagi disiksa karena tidak 
menutupi dirinya (auratnya0 saat kencing.”” (HR. Muttafag 
“alaih, dengan lafal Bukhari) 

Para ulama berkata: “Maksud ,s Hobi Log adalah (dosa) yang 
besar dalam anggapan mereka. Dalam pendapat lain: perkara 
yang sulit mereka tinggalkan. 


- o P3 Para Yi 5 . Pn 
Pe CK V SEE LA : BG ALS 33 33 
3x 9.3 ST 

Ka alay (all G3 UI LL Ga 


At, MAA LAN OK ag di ain (Gl) 
KAA ALAN 33 JI HK (GA 3 AE 0 
| Gd og HE 

de Ah Kn 25 35 « Ja La 33 
MAA A5 Mba 

Dari Ibnu Mas'ud 2», bahwasanya Nabi &c bersabda: “Maukah 
aku beritahukan kepada kalian apa itu Al- 'Adhu? Al-'Adhu 


adalah memfitnah dengan menyebarluaskan isu di tengah 
masyarakat.”87! (HR. Muslim) 


870 HR. Bukhari (1378), Muslim (292), Abu Daud (20) dan Tirmidzi (70). 
871 HR. Muslim (2606). 


587 


LAI dengan menfathahkan huruf “ain gan mensukunkun huruf 
dhadh dan dengan ha' seperti wazan 3 - JI. Dan diriwayatkan 
dengan lafal ' aa dengan Meneer anan huruf “ain dan 
memfathahkan huruf dhadh atas wazan ? 34J| artinya dusta 
dan kebohongan. Pada riwayat pertama 2 LAKI! adalah bentuk 
masdar, dikatakan Las? awas artinya menuduhnya dengan 
kebohongan. 


BI NG! ai XS Centa| js aa AI SG — YON 
Lag bhmia SAS MA bb 


BAB 258 


Larangan Mengadukan Omongan Dan 
Perbincangan Orang Kepada Pemimpin Jika 
Tidak Diperlukan Seperti Dihawatirkan 
Terjadi Kerusakan Dan Sejenisnya 


Allah &: berfirman: 
PA ABU TOGADG AI IE EN 


“Dan janganlah kalian saling menolong dalam perbuatan dosa dan 
permusuhan!” (OS. Al-Maidah |5J: 2). 


Hak AI 3 KL Las AI 33 


Dalam bab ini banyak terdapat hadits-hadits yang telah 
disebutkan dalam bab-bab sebelumnya. 


AI AE NI : IE AA gi 
AAN PLS UG SI LATEA JB ba 33 ALA 


Pena Jua s8. 


LGA 35 yi ola. (4 


588 


Riyadh ir 2 


1543. Dari Ibnu Mas'ud »- dia berkata: “Rasulullah &: bersabda: “Ja- 
nganlah seorang Tan sahabatku menyampaikan sesuatu tentang 
orang lain kepadaku, sesungguhnya aku ingin menemui kalian 
dengan hati yang bersih." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi) 





SEE 33 LG —YoA 


BAB 259 
Celaan Bagi Orang Yang Bermuka Dua 


Allah « berfirman: 


Me 
z2 PN s3 P3 5 N 
INA 2 el Uns Op Lag AI OS Jaa 53 3 


Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak 
bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika 
pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang 
Allah tidak ridhai. Dan adalah Allah Maha meliputi (ilmu-Nya) 
terhadap apa yang mereka kerjakan. (OS. An-Nisa' (4J: 108). 


HUI Sons DE JI Ip JB: JB ae BA | ia 


Na 


Tee aa BAN Ak Os 


sale sana ap NA Kat AA Ab sak aa) 


1544. Dari Abu Hurairah a» dia berkata: Rasulullah &: bersabda: 
“Kalian akan mendapatkan manusia beragam aa -uSulnya. 
Maka sebaik-baik mereka pada masa jahiliyah adalah sebaik- 
baik mereka pada masa Islam jika mereka memahami (hukum- 








872 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (4860) dan Tirmidzi (3896), dan didhaifkan oleh 
Albani dalam Dhaif Sunan Abu Daud. 


589 





1545. 


hukum Islam). Dan kalian juga akan mendapatkan sebaik-baik 
manusia dalam hal kekuasaan ini adalah orang yang paling 
benci terhadapnya. Dan kalian mendapatkan seburuk-buruk 
manusia adalah orang yang bermuka dua, ia datang kepada 
satu kaum dengan satu wajah, dan datang kepada kaum yang 
lain dengan wajah yang berbeda.”” (HR. Muttafag 'alaih) 


£ # Pane pa Ot 0, o Bo 0. 

: “3 SAS op MI Aa AE IJE LAU OT 5 op as 53 
“9 Ka 4 #-. - g .-3 1 Par aa 33 e3 Pan 1 
KE NI ISS U Snten Ad Ji UII le Jaa UI 
3 0 A- 1 Ka Pan ane Kbs aa LA o 2 3 

Bay BE AMI Ip ag AE BL MA Ai US 1 JE  parute ya 


Dari Muhammad bin Zaid, bahwa beberapa orang berkata 
kepada kakeknya, yaitu Ibnu Umar «8, “Saat kami menemui 
penguasa-penguasa kami, maka kami mengatakan sesuatu yang 
menyelisihi pembicaraan kami ketika kami telah meninggalkan 
mereka.” Maka Ibnu Umar berkata: “Pada zaman Rasulullah 4, 
yang demikian itu kami anggap sebagai suatu kemunafikan.” 
(HR. Bukhari) 


SSI H3 AYU 


BAB 260 
Haramnya Dusta 


Allah & berfirman: 


OA MI Teo DI aU EN, 


Dan janganlah kamu mengatakan apa yang kamu tidak memiliki 
pengetahuan tentangnya. (OS. Al-Isra' (17: 36). 


873 HR. Bukhari (3493) dan Muslim (2526). 
874 HR. Bukhari (7178). 


590 


Piya aefarwah 2 








Weni ni hadap baku 
Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya niaga ada di dekatnya 
malaikat pengawas yang selalu hadir. (OS. Oaaf (50): 18). 
Sak SAI 3 DE al di Ju: JB TA 
IA YA Maag BI II 
SAI DAA Ina Jl gai MIS Oh ii dl Ke 
Sia Jasa OS dn To KE LAS EN GKI 


1546. Dari Ibnu Mas'ud »» dia berkata: Rasulullah # bersabda: “Se- 
sungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, 
dan kebaikan mengantarkan kepada surga, dan sesungguhnya 
seseorang senantiasa berlaku jujur hingga dicatat oleh Allah 
sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya dusta mengantarkan 
kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada 
neraka, dan sesungguhnya seseorang selalu berdusta sehingga 
dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.”8”5 (HR. Na “alaih) 


0 wat 


ih Blah m Ha an aa 


& 
reg 


pe DAS LIL Ip Ole Isi BB: WN : & GL Ga il 


ea dita GA AS Apa ae ae 


2 : , NA RAGA Or ia dak Tn Gu 
sbg —L » SD 0 23 ca Lam & Pun wi A29 


aga, 





875 HR. Bukhari (6094) dan Muslim (2607). 


597 


1547. Dari Abdullah bin Amru bin Ash «3, bahwasanya Nabi &: 
bersabda: “Empat hal bila ada pada seseorang maka dia adalah 
seorang munafig tulen, dan barangsiapa yang terdapat pada 
dirinya satu sifat dari empat hal tersebut, maka pada dirinya 
terdapat sifat nifag hingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika 
diberi amanat dia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji 
mengingkari dan jika berseteru curang.” (HR. Muttafag 
'alaih). Penjelasn hadits ini telah berlalu bersama hadits Abu 
Hurairah dalam bab Menepati janji. 


Sa IA AN: Je 8 GA 3 Ml 


S 25 


aan NBA Jah ya RUN 


NYX 


3 58 


2 2 RP as TAI ex ROE Bi 5 Ih 3 35 
Gea (au SA ta Aa IS SIA 


(IE 


si: 


ALS Gan NS US setia ag 3 AE IE 


Aam AS Bg ban Lang BU sa pa - 
ALE Gap 1 HS SAS Op 155 AL (SNI DG 
AGAN 





arangsiapa mencuri dengar 
pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak menyukai atau 
telah menyingkir untuk menghindarinya, maka telinganya 
akan dialiri cairan tembaga pada hari kiamat. Dan barangsiapa 
yang menggambar (yang bernyawa), maka ia akan disiksa dan 
dipaksa untuk menghidupkannya padahal ia tidak akan mampu 
menghidupkannya.”'” (HR. Bukhari) 


876 HR. Bukhari (34), Muslim (58,59), Abu Daud (4688), Nasa'i (8/116) dan Tirmidzi (2632). 
877 HR. Bukhari (7042). 


592 


nan 2 








(ang dia mengatakan bahwa dirinya bermimpi dalam 
idurnya begini dan begitu padahal sebenarnya dia berdusta. 
SEVI dengan mendhammahkan huruf nun, dan kaf tanpa 
tasydid artinya timah yang mendidih. 


- 
ore 


Mp OI 


» 
og 


La al ah) 


- 


3 


(3 


Ah 


- 


2 EN SAE 
& s 3 og ae Ao 
Haa Lana Lah 1 Jian 1 alang 


1549. Dari Ibnu Umar «8 dia berkata: Rasulullah &£ besabda: “Di 
antara kebohongan yang paling bohong adalah seseorang 
menyatakan dirinya melihat sesuatu (dalam mimpi) padahal ia 
tidak melihatnya.””8 (HR. Bukhari) 


Artinya: Dia mengatakan: “Saya melihat sesuatu” terhadap hal 
yang ia tidak melihatnya. 


aa 8 z La ea 7 Se Tag o 2”. H0. 
Ol AI Ke BE MI Jyl5 OS 1 JB Ba aa oi RA 
aa HR (OI SIS eh Ja MEN Ii 2 


- 
“5 


Log Hal ga £ GP AE IS UI Kan 
J3 SEMU aa SALA Sh BAK SE 
HA Kap GA Ip 4 Way MAA AB JATI «Galah 
Mega ea MERASA PB al 
WR AIA PS UD aa 
LP SE Hi SE IN Sa Su ja 
GELA IS JA CBU EKA GALA SALA: JG ok 


878 HR. Bukhari (7043). 


593 


KN ji AON aa ip ma la JAN SIG «all 


Bego 


AE AIA AU JI la JAS 3 YA 


HL JL Ju oa MA NIA 

AS LS Hal A5 ah AA DI Ie GA NI 
2): BK IN asu Pan ata 
CE AR GAS GA : SE Solia Ce Hi SA 
Pen AN ba: 
Sa Bea an A5 JB as ALL 
YES NU: 2 1353 Sal S5 ASP aa IAI 


£ 0 gta $ 


A8 ES (AP ESA SALA JA gb | 2 


So 3 


en Dn BAD: d2 
AAN SA Dp Aas Ban la GR AN JG HAN Ab 
ka La Haa & aa 
AS en PS AN Sa en aa ab aa 
SES ola Le Dugem ea aan 2 


BE al M3 Jas JA CAS LG SIA ga: 
& 


GIA AT WAR IE IS AG ca ME 5 L 


KSB 4 KA «JR GAB 1 YES AU Naela 


LS SAB SA be SEN AS Ia KE 5 Ll 
go» 


Ia EN IE BMA 3 Ya A05 GEN Job J5 


594 


piyafa arwah 2 








HA: SEN Sa ls LB Oi Hah, 
ai as ind June Net. KEL SBN 
ba Jl ka KU ga GI: SEN UN Pa en 


SES RAN Tan SA 3 oh ah ya Ga 


2 
- 
£ - - 


hn Su JA pit dh dan UAS uas 
SUS 3 AR NA: BE IU Hi Hb Be Maan 
ore kendal spse rela an 


Ca Ma K3 133 LK « 
BINA DA TR dh 1 VE IE (pb yA HW 
YG «at SN SA Ja ab PA gua ala 
AA bb aa An A9: el NA Ag 
it 2 Jb: Kg LB As Ep WM: SE. 
2 NE LI si at Kura ali 


Ka ra Krn AA SB aa 3 SA ah IN Jan 


- s 
. 2 


eat) SI Heal tg HAKI DA 9g 233 « Tas LAN 
BEE AS NA AE 5 Pala 
JEI bel LN at Las Lis 3 Ia Pen KE s6 
SG 2 3 ( 23 Ag Jia BA Sai Ta Mi ap 
SS £ 2 HP ae SA said JAN 


35 


kate AI x ai ia LI Ke! Tg wi NS) sb 


595 


3G. 


Ai Jah Kesal Ba nh ria Png 
aa IS ae Gal SOLII UI Ata SES 
JB (abal AE Ip) 3 BEA 5 33 De 
IN Ip IE sp NG Lali Open 6 1 Gabe yak : 
Sa Jab AS GAN GA GAN NG 23 
Nu AN BI IA Ula B3 Hb Ti Hb ab 

“Gel ola, . wisma Ka 


tai BSA Pn pa NE: Kebata 


aa 


MAT IE AA sa UB GEA AN H5 
Da. (« ie AL It, 33 « 3 an ! en Ng « 


5. 


La dina oa Bea Be 
Ii Kes at SG an «J3 A3 AN 
Ban dan HA BRIO 
ane Hakan aa AS Jas 38 
Se Sina): (3. (OS 


3 Foto 


bu tee 33. (an Ea en Uas 


Han BN US AA JS ii Sa SS 


53. Ing ana 


Na aa aa RENA DG are) 2 Pe Tn 


AN 


pe 


596 


RiyadhuYShalihin 2 

Had JA MA an JI JG hi 
SI aka Lsl3 « «Gaal Le FK A3 AS JG aa 
SN aan Be : Natar Ke Ka Us daan Aa 
Na en 
SIKA jl AP aa ge 2 GA NG ea JA 
Kei alay. KI 








Aan 2 HD Maap amar ih Ae 


- Ag 


An 


ASI teka DE aa S (CATATAN) BA) 
AT d: (3333) : Ne bag sip 
Natpan Ke Ipang 29 (17353) : Aa 
AA al ya, ig .$ oa 
ma ana AP ARA Da Be pia ih 
Isina 3) APA Luh : Si TEA 3, Parah 
A3: Ge Ia iya ISL an 
AG ISA JIN AE Ga (GE: APP selgb AI 
En aa 1g TSI GEN Ga nibenal 
bea pipa sen PAN KAIN DLS BAGAI AI AK 
dala 2 Baal ba Bh A Ca 
UII Gap TA Kena AS Sl Ha ( TN, 


597 





1550.Dari Samurah bin Jundub 2 dia berkata: Rasulullah &£ 
seringkali mengatakan kepada para sahabatnya, “Apakah di 
antara kalian ada yang bermimpi? Lalu di antara mereka ada 
yang menceritakan kisahnya. Suatu saat setelah shalat Subuh, 
beliau bersabda: “Semalaman aku didatangi dua orang, 
keduanya berkata kepadaku, Ayo kita berangkat! “ Aku pun 
berangkat bersama keduanya, dan kami mendatangi seseorang 
yang berbaring dan yang lain berdiri di sampingnya dengan 
membawa batu besar, lalu ia menjatuhkan batu tersebut di 
kepalanya sehingga kepalanya pecah dan batu menggelinding di 
sini. Orang tadi mengambil batu itu lagi, dan ia tidak kembali 
sampai kepala orang itu pulih kembali. Lantas orang tadi kembali 
menemuinya dan mengerjakan sebagaimana semula. Saya 
bertanya kepada dua orang yang membawaku, “Subhanallah! 
Mengapa kedua orang ini seperti ini?” Keduanya menjawab, 
“Mari kita berangkat ke tempat lain dahulu!” 


Kami pun berangkat, lantas kami mendatangi seseorang yang 
terlentang di atas kedua tengkuknya sedang ada orang lain 
yang berdiri di sampingnya sambil membawa pengait besi, 
ia memegang salah satu samping wajahnya dan memotong- 
motong dagunya hingga tengkuknya, dan tenggorokannya 
hingga tengkuknya, dan matanya hingga tengkuknya, 
kemudian orang yang memotong berpindah ke sisi dagu lain 
dan memperlakukan korbannya sebagaimana ia lakukan pada 
sisi dagu pertama. Belum ia selesai memotong-mogong dagu 
kedua, maka dagu samping pertama kembali seperti semula, 
maka orang itu memperlakukannya sebagaimana semula. Saya 
bertanya, “Subhanallah! Kenapa dua orang ini?” Namun kedua 
orang yang membawaku hanya berujar, “Mari kita pindah ke 
tempat lain dulu!” 

Maka kami berangkat, hingga kami mendatangi suatu tempat 
seperti tungku. Tungku tersebut mengeluarkan suara gemuruh. 
Lantas kami melihat isinya, tak tahunya di sana ada laki-laki 
dan wanita telanjang, mereka didatangi oleh sulut api dari 
bawah mereka. Jika sulutan api mengenai mereka, mereka 
mengerang-ngerang. Maka saya bertanya kepada dua orang 
yang membawaku. Ada apa sebenarnya dengan orang-orang ini? 


598 





2 Kota 2 


Namun kedua orang yang membawaku hanya berujar, Ayo kita 
berpindah ke tempat lain!” 


Maka kami terus berangkat, dan kami mendatangi sebuah 
sungai merah seperti darah. Di sungai itu ada laki-laki yang 
berenang, sedang di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan 
banyak bebatuan. Apabila orang yang berenang tadi sampai ke 
tepian sungai, ke tempat orang yang mengumpulkan bebatuan, 
maka ia membuka mulutnya dan orang yang di tepi sungai tadi 
memasukkan batu ke mulutnya, lantas ia berenang kemudian 
kembali lagi. Setiap kali ia kembali ke tepi, mulutnya membuka 
dan orang yang di tepi menyuapinya dengan batu itu. Saya 
bertanya kepada dua orang yang membawaku, “Kenapa dua 
orang ini?” Keduanya menjawab, “Ayo kita pindah ke tempat 
lain dulu!” 


Maka kami pun berangkat, lantas kami mendatangi seseorang 
yang wajahnya menyeramkan sebagaimana seseorang yang 
paling menyeramkan yang pernah kalian lihat. Dan di dekatnya 
terdapat api yang terus ia nyalakan dan dia berlari di sekitarnya. 
Saya bertanya kepada dua orang yang membawaku, “Mengapa 
orang ini?” Kedua orang yang membawaku berujar, “Ayo kita 
pindah ke tempat lain dahulu!” 


Lantas kami berangkat. Lalu kami mendatangi sebuah kebun 
yang secara merata berisi warna musim semi, di antara dua tepi 
kebun terdapat seseorang yang jangkung, yang nyaris aku belum 
pernah melihat manusia yang kepalanya memanjang di langit 
seperti itu, dan di sekitar orang itu terdapat banyak anak-anak 
kecil yang pernah aku lihat. Saya bertanya: Apa ini sebenarnya, 
mereka ini siapa?” Kedua orang yang membawaku berujar, “Ayo 


» 


kita pindah ke tempat lain dulu! 


Kami pun berangkat melanjutkan perjalanan, hingga kami 
mendatangi sebuah pohon besar yang sebelumnya aku belum 
pernah melihat pohon lebih besar dan lebih indah daripadanya 
sama sekali, Keduanya berkata padaku, “ Naiklah engkau!” Kami 
pun naik, dan kami berakhir ke sebuah kota yang dibangun dari 
batu bata emas dan perak, lalu kami tiba di pintu kota. Kami 
minta dibuka, maka pintu pun dibuka untuk kami, kami masuk 
dan kami disambut oleh beberapa orang yang separo tubuhnya 


599 


seperti orang paling tampan yang pernah anda lihat, dan 
separohnya seperti manusia paling jelek yang pernah engkau 
lihat. Keduanya mengatakan kepada mereka: “Pergilah kalian 
semua dan masuklah kalian ke surga!” Lantas mereka sampai 
di sebuah sungai. Ternyata sungai itu terbentang mengalir, 
airnya sangat putih bersih, mereka pun pergi dan mandi di sana, 
kemudian kembali menemui kami dan kotorannya telah hilang 
di sungai tempat mereka mandi, sehingga mereka menjadi 
manusia paling tampan. Keduanya mengatakan kepadaku, 
“Inilah surga Aden dan di sini hunianmu!” Lantas pandanganku 
menatap ke atas, ternyata ada sebuah istana seperti awan putih 
yang menyendiri. Keduanya berkata, “Inilah hunianmu.” Saya 
menjawab: “Semoga Allah memberkati kalian berdua.” Sekarang 
biarkanlah aku untuk memasukinya!” Keduanya menjawab, 
“Kalau sekarang jangan dulu, namun pasti kelak engkau akan 
memasukinya! 


Saya katakan kepada keduanya: “Semenjak semalaman aku telah 
melihat peristiwa-peristiwa aneh nan mencengangkan, tolong 
kabarilah aku apa arti sebenarnya yang kulihat!” Keduanya 
berujar: “Sekarang baiklah kuberitakan kepadamu peristiwa- 
peristiwa itu! Adapun laki-laki pertama yang kamu datangi 
sedang kepalanya pecah dengan batu, itu adalah seseorang 
yang mempelajari Al-Gur'an namun ia menolaknya, dan ia 
tidur sampai meninggalkan shalat wajib. Adapun orang yang 
kamu datangi membelah dagu kawannya hingga tengkuknya, 
tenggorokannya hingga dagunya, dan matanya hingga 
tengkuknya, maka ia (melalaikannya) adalah seseorang yang 
berangkat dari rumahnya lantas ia dusta, dan kedustaannya 
menembus cakrawala. Adapun laki-laki dan wanita yang 
telanjang dalam bangunan seperti tungku, mereka adalah laki- 
laki dan wanita pezina. Adapun laki-laki yang berenang dalam 
sungai dan disuapi batu besar, mereka adalah pemakan riba. 
Adapun laki-laki yang raut mukanya menyeramkan di neraka 
sambil menyalakan api dan berlari-lari di sekitarnya, itu adalah 
Malik, penjaga Jahannam. Adapun laki-laki jangkung dalam 
taman, ia adalah Ibrahim “»&z, adapun anak-anak di sekitarnya 
adalah bayi yang mati di atas fitrah.” Dalam riwayat Al-Bargani 


600 


Riyadhus/Shalihin 2 





disebutkan: “Anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. 
Lantas sebagian sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, juga anak 
orang-orang musyrik?” Rasulullah #: bersabda: “Juga anak-anak 
orang-orang musyrik!” Adapun orang yang separoh berwajah 
tampan dan separohnya lagi jelek, mereka adalah orang yang 
mencampur adukkan amal shalih dan amalan jelek lainnya, 
lantas Allah mengampuni kesalahannya.”?” (HR. Bukhari) 


Dalam riwayat Bukhari yang lain disebutkan : Tadi malam 
aku bermimpi melihat dua orang laki-laki yang mendatangiku 
kemudian keduanya memegang tanganku lalu membawaku 
ke negeri yang disucikan . “Kemudian beliau menyebutkan 
sisa hadits hingga sampai pada sabda beliau: Kemudian kami 
berangkat menuju piramid seperti tungku api, atasnya sempit 
dan bawahnya luas, sedang api menyala-nyala dari bawahnya. 
Jika api membumbung tinggi, mereka pun naik ke atas sehingga 
hampir saja mereka keluar darinya, dan jika api meredup 
mereka pun turun ke bawah, di dalam tungku itu ada laki-laki 
dan perempuan telanjang.” Dalam riwayat itu juga disebutkan: 
Sehingga kami sampai kepada sungai darah. Di dalam sungai 
itu ada orang laki-laki yang berdiri sementara di tepi sungai ada 
seorang yang menantinya dengan tumpukan batu. Ketika orang 
yang berada di tengah sungai menghadapnya dan bermaksud 
hendak keluar dari sungai maka laki-laki yang memegang batu 
melemparnya dengan batu ke arah mulutnya hingga dia kembali 
ke tempatnya semula di tengah sungai, dan terjadilah seterusnya 
begitu, setiap dia hendak keluar dari sungai, akan dilempar 
dengan batu sehingga kembali ke tempatnya semula.” Di dalam 
hadits itu juga disebutkan: “Keduanya membawaku naik ke atas 
pohon hingga mereka memasukkanku ke dalam sebuah rumah 
yang aku belum pernah melihat tempat seindah itu, sementara 
di dalamnya ada orang tua dan para pemuda.” Di dalam hadits 
itu juga disebutkan: Adapun orang yang kamu lihat mulutnya 
ditusuk dengan besi adalah orang yang suka berdusta dan bila 
berkata selalu berbohong, maka dia dibawa hingga sampai 
ke ufug lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. 





879 HR. Bukhari (7047). 


601 





Di dalamnya juga disebutkan: Adapun orang yang kamu lihat 
kepalanya dipecahkan adalah seorang yang telah diajarkan Al- 
Our'an oleh Allah lalu dia tidur pada malam hari (tidak shalat 
malam) dan ia tidak melaksanakan Al-Our'an pada siang 
harinya, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. 
Tempat pertama yang kamu masuki tadi adalah tempat (rumah) 
orang-orang mukmin kebanyakan. Adapun tempat (rumah) ini 
adalah tempat para syuhada' (orang-orang yang mati syahid), 
dan aku adalah Jibril, sedang ini adalah Mikail, maka angkatlah 
kepalamu!” Maka aku mengangkat kepalaku, ternyata di atas 
kepalaku ada sesuatu seperti awan. Keduanya berkata,: “Itulah 
tempatmu.” Aku berkata: “Biarkanlah aku memasuki rumahku.” 
Keduanya berkata, “Umurmu masih tersisa dan belum selesai. 
Seandainya sudah selesai waktunya kamu pasti akan memasuki 
rumahmu.” (HR. Bukhari) 


Sabda Rasulullah &£ Lxi/ ii5 artinya memecah dan meremukkan 
kepalanya, sasa artinya menggelinding, -41sJ! artinya kendali, 

Meiy artinya memotong-motong, Ixbs5 artinya berteriak, iis 
artinya membuka, sisi artinya pemandangan, penampilan, 
Lgsuss artinya menyalakannya, dsieo im, artinya pohon yang 
menjulang tinggi, ix, artinya pohon besar, ,a4i artinya susu, 
Sr Low artinya mengangkat pandangan, ts. artinya tinggi, 
dan &L,ii artinya awan. 


Ng “ 8, Pu ee 3 
HASIL apn La Ola ob YUI 


- 


BAB 261 
Dusta Yang Diperbolehkan 


5G - 


JAN yak SAS MEA LAN SS SI SSI JA 


2 23 Tang " LI : : HS tt, pa H5 Na 


# 


NX 


2 


880 HR. Bukhari (2085). 


602 


Riadi Aap 2 


o 8. - o Pd 8 2.69 az 
ISI AAA ayaais J3 6 anolidl JI Hbag DISUI Ol 
3 0... 9 Ia 0. .. bata Fe NA Eh 0G 
ne an 


Kn Be 3 - 0... -0 6 
JAN MS Jr € Sg. SSI ES HASIL VI 


“Cah LSI DS 4 Kel 0 DrNNa LAKI SS 
IE3 AI MS Ap JB Ip HER AH Ip 


PN” S0. 


DS 3G « 133 3 Shi OS PMS - SA DASI KS 


»“ 0 
ola! 


NX fe 


. Gp 5i Js Kes 2 KATA Ml Lagi Hg Kisi 
BB 3 La Ki me (Sis dau hai "3 Kera 33 
GI AN AN Ab 5 GS Sp dl An 
Kena HKI 5s Ag DI NE 


JUS Nia P5 ig. 


Ia Patah Sau JI LA 3 SSI It MA Jaan 
: ANA Aa Ka 
PEP NNN ETAN T 
EA “ Ea ee 3 D3 NG BA: aa e 

43 al S3 
Ketahuilah, bahwa berdusta sekalipun pada dasarnya diha- 
ramkan, namun sesungguhnya dia diperbolehkan pada waktu- 


waktu tertentu dengan syarat seperti yang telah saya jelaskan 
dalam kitab Al-Adzkar. Singkatnya adalah bahwa ucapan 


605 


881 


merupakan sarana yang bisa menyampaikan kepada tujuan 
yang ingin dicapai. Maka, setiap tujuan yang terpuji yang bisa 
dicapai tanpa dusta, maka berdusta dalam hal ini hukumnya 
haram.Namun jika dia tidak bisa diraih kecuali dengan 
berdusta, maka dusta pada saat itu diperbolehkan. Adapun 
jika tujuan yang hendak dicapai itu hukumnya mubah, maka 
berdusta pada saat itu hukumnya mubah, dan jika tujuan 
tersebut wajib, maka berdusta hukumnya wajib. Jika seorang 
muslim lari dan bersembunyi dari pengejaran seorang dzalim 
yang akan membunuhnya, atau orang tersebut ingin mengambil 
hartanya, kemudian dia menyembunyikan harta miliknya, 
kemudian orang yang mengetahuinya ditanya, maka wajib 
baginya berdusta. Demikian juga, jika ia ada titipan (amanah) 
kemudian ada orang dzalim yang akan mengambil titipan 
tersebut, maka wajib baginya berdusta, dan yang lebih hati- 
hatinya dalam keadaan seperti ini adalah melakukan tauriyah. 
Tauriyah adalah ia mengucapkan suatu ucapan dengan riat benar 
meskipun zhahir ucapan adalah dusta. Jadi sehubungan dengan 
maksudnya ia tidak berbohong, namun sehubungan dengan apa 
yang dipahami oleh lawan bicara, dia adalah dusta. Jika dia tidak 
melakukan tauriyah dan berdusta secara terang-terangan, itu 
juga tidak haram baginya dalam kondisi seperti ini. Para ulama 
berdalil dengan bolehnya berdusta dalam kondisi seperti ini 
dengan hadits Ummi Kaltsum «-:, bahwasanya dia mendengar 
Rasulullah x: bersabda: “Tidak termasuk pendusta orang yang 
berniat memperbaiki antara manusia, lalu ia menyampaikan 
kebaikan atau mengatakan kebaikan.”"' (HR. Muttafag “alaih) 
Imam Muslim dalam riwayatnya menambahkan: Ummu Kal- 
tsum berkata: “Aku belum pernah mendengar Nabi #- mem- 
berikan keringanan dalam ucapan seseorang (boleh berdusta) 
kecuali pada tiga keadaan, yaitu ketika perang, ketika 
memperbaiki hubungan antara manusia, dan omongan suami 
terhadap isterinya atau isteri terhadap suaminya. 


On aa - 90. 55 Team - - 
SAS Span 3 SERI Ae LSI SG YAN 


HR. Bukhari (2692), Muslim (2605), Abu Daud (4921), dan Tirmidzi (1939). 


6004 








1534: 


Pe Kania 2 








BAB 262 
Anjuran Berhati-Hati Dalam 
Berbicara Dan Bercerita 


Allah « berfirman: 


PN Ii Bow DI IU Sp IK ge 


Dan janganlah kamu mengatakan apa yang kamu tidak memunyai 
pengetahuan tentangnya. (OS. Al-Isra' (171: 36). 


#5 Pa ne aan 
TA: GIa LI SNI J3 Ip lak UC 


Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya 
malaikat Pengawas yang selalu hadir. (OS. @aaf (50): 18). 


0. 


San das Abas Ddk BAG: MBA d3 


» bima alay. (aa La (» 


Dari Abu Hurairah »», bahwasanya Nabi & bersabda: “Cukuplah 
seseorang itu dikatakan berdusta jika dia menceritakan semua 
yang didengarnya.”"? (HR. Muslim) 


Waka j3 San AYI BE Al Iga TE JB 3 153 


5 3 


kuota). (3 AE 33 Das Ta 


1552. Dari Samurah &» dia berkata: Rasulullah &- bersabda: “Barang- 


siapa menceritakan hadits dariku, yang mana riwayat itu diduga 
adalah kebohongan, maka dia (perawi) termasuk salah seorang 
pendusta.”"8 (HR. Muslim) 


2. 
3 0. 


| 2 “ea 


882 HR. Muslim n (5 ), hadits ini telah disebutkan dalam mugaddimah. 
883 HR. Muslim (1/9), Tirmidzi (2662), Ibnu Majah (39), dan Ahmad (5/20). 


605 





o 


N BE BISU abi Ga ai ai Ia SALA 
SIS Gita (Ui SP DS bh Sta LE 


LX 


Un ola . Ia ah Sei PRT (LG 
(BN LAS SI kas D Ia Oki 


sg £ — SELA 


esa cal Ga Ia AE SN Ah Ka d 
PN LN Aoa aur AB AS AN la 
HA Aug 5 


1553. Dari Asma ':, bahwa seorang wanita bertanya: “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki madu (isteri lain dari 
suaminya), karena itu apakah aku akan mendapat dosa, bila 
aku menampak-nampakkan kepuasan dari suamiku dengan 
suatu hal yang tak diberikannya kepadaku?” Maka Rasulullah 
gebersabda: “Seorang yang menampakkan kepuasan dengan 
sesuatu yang tidak diberikan kepadanya adalah seperti halnya 
seorang yang memakai pakaian kepalsuan.”" (HR. Muttafag 
'alaih) 

&iil dalam hadits diatasartinyaadalah orang yang menunjukkan 
rasa kenyang padahal dia tidak kenyang. Dan yang dimaksud 
dalam hadits di atas adalah dia menampak-nampakkan diri 
seakan memiliki keutamaan di hadapan suaminya, padahal 
tidak demikian. 

15 83 md artinya orang yang berbohong, yaitu orang yang 
suka berdusta pada orang lain dengan berpura-pura memakai 
pakaian orang yang zuhud, atau orang yang berilmu, atau 
orang-orang kaya, dengan tujuan agar orang-orang tertipu, 
padahal sebenarnya dia tidak demikian. Ada pula yang 
menginterpretasi dengan makna lain. Wallahu a'lam. 





884 HR. Bukhari (5219) dan Muslim (2130). 


606 


Ayda efgorah 2 








8 Pa 0 0. -a pra - 
SIA BALA aa IE IG DG 


BAB 263 
Kerasnya Keharaman Persaksian Palsu 


Allah 2 berfirman: 


PAI UB 


Dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta! (OS. Al-Hajj (22): 
30). 


Naa Or eol EeI, 


Dan janganlah kamu mengatakan apa yang kamu tidak memunyai 
pengetahuan tentangnya. (OS. Al-Isra' (171: 36). 


GG -.. Pan 
DA GIA Oa HA Vo Ia ak 


Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya 
malaikat pengawas yang selalu hadir. (OS. Oaaf (501: 18). 


BN ea Ui 


Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. (OS. Al-Fajr (89J: 
14). 


EV ORI Tn Osis Y Sa 


Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. (OS. Al- 
Furgan (25): 72). 


AA SA) BN J3 JI B5 ES 3 
Tn sira ane Ba ME ASI 


607 


S3 Iga 5 AAN en TAN NI 
Lala Gate EK US 3 ah 0 


1554.Dari Abu Bakrah 2» dia berkata: Rasulullah &- bersabda: 
“Maukah kuberitahukan kepada kalian dosa apa yang paling 
besar?” Kami menjawab: “Tentu, wahai Rasulullah.” Beliau 
bersabda: “Menyekutukan Allah (syirik) dan durhaka 
kepada kedua orang tua. “Kemudian beliau &- duduk, 
yang sebelumnya bersandar, dan bersabda: “Ingatlah, dan 
persaksian palsu!” Beliau senantiasa mengulanginya sampai- 
sampai kami berkata dalam hati: “Andaikan beliau diam.” 
(HR. Muttafag “alaih) 


ab 05 Ba Terba MN 


lag angan OLI ad sayang SL YA 


BAB 264 


Haram Mengutuk Manusia Tertentu 
Atau Hewan Tunggangannya 


- 
og 0 £ 0 


San PA. aka AN SAS EA . Ina 2 
kang Ja ya age B3 GAY) Ilaal op cab ah Au 


ba Lg kki JB 1 DE 3 RAS SI 
ME yeah AG SAN Kn ESA ih al 3 
HE gina 


1555. Dari Abu Zaid Tsabit bin Adh-Dhahhak Al-Anshari 25, dan dia 
adalah seorang yang berbaiat dalam baitur ridwan, dia berkata: 
“Rasulullah #: bersabda: “Barangsiapa bersumpah dengan agama 
selain Islam secara dusta yang disengaja, maka keadaannya 
adalah seperti ucapannya. Barangsiapa membunuh dirinya 





885 HR. Bukhari (2654) dan Muslim (87), periwayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab 
sebelumnya. 


608 


1556. 


1557. 


1558. 











Riyadhus/Shalihin 2 


sendiri dengan sesuatu (alat), maka dia akan disiksa dengan alat 
tersebut pada hari Kiamat. Seorang tidak layak bernazar dengan 
sesuatu yang tidak dia miliki, dan melaknat seorang mukmin 
sama dengan membunuhnya.”8$5 (HR. Muttafag 'alaih) 


1 aa Jaga Ana na aa BE EN Ma Tea Mn ag an an S3 
Ol Gala KIND JB BEE Ml Ie ol mn ha 33 


bana aln MUD SG 


Dari Abu Hurairah am», bahwasanya Rasulullah #: bersabda: 
“Tidak sepantasnya seorang yang jujur (shiddig) menjadi pelak- 
nat.”?87 (HR. Muslim) 


TN an eat An Ma Ana as ng Aa 
II ON) 1 BE AMI J3 JB JB BA 333 
NA UP PAKA 

» Huma alay R06 ag elu V3 «ea 


Dari Abu Darda' 2 dia berkata: Rasulullah & bersabda: “Orang 
yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan 
juga tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak.”888 (HR. 
Muslim) 

TK NA Ten an anta Sa 20 o £ A0 
KEY 1 BE Al J5 JE 1 JB Sop GAS 33 


2 Aa 3 Un bngt 25 5 2 ami 3 & PA 
» 4 JB «hal, 5815 31 otg, (CL Yo (anano Yg UI in 


PI Pe Sa » 0— 
Dari Samurah bin Jundub 2» dia berkata, Rasulullah # 
bersabda: “Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat 


Allah, atau murka-Nya, atau neraka-Nya.”889 (HR. Tirmidzi, ia 
berkata: Hadits hasan shahih) 


| 886 HR. Bukhari (1363, 6047) dan Muslim (110). 

887 HR. Muslim (2597). 

888 HR. Muslim (2598) dan Abu Daud (4907). 

889 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4906). Tirmidzi (1976), Ahmad (5/15) dan Al- 
Hakim (1/48), hadits ini dishahihkan Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, begitu pula 
Albani menshahihkan hadits ini dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


609 


Sa gas sa 17 Sai Jua B3 dgan Si 33 
SEP 4 AAN G3 CI Ng 4 PAI Yg SENI NG ot 
AS Easy: 


1559. Dari Ibnu Mas'ud »» dia berkata: “Rasulullah #- bersabda: 
“Seorang mukmin bukanlah pencela, pelaknat, bukan orang 
jorok, juga bukan orang yang suka bicara kotor.” (HR. 
Tirmidzi, ia berkata: Hadits hasan) 


- KAN 31) Ha Is JB: IE am AA SA Gea 
Ma US ea naa Peng ASI 3 Tt ahh 


SN KAT 


Gi dan sh «Laba BI BNI Abi 


Yg AI ST SE OI dad AN II EA Ula Ii 

. 395 31 ia (ORbu SB Dag 

1560. Dari Abu Darda' 2» dia berkata: Rasulullah x: bersabda: “Jika 
seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke 
langit, dan tertutuplah pintu-pintu langit. Kemudian laknat itu akan 

turun lagi ke bumi, namun pintu-pintu bumi telah tetutup. Laknat 

itu kemudian bergerak ke kanan dan ke kiri, jika tidak mendapatkan 
tempat berlabuh, ia akan menghampiri orang yang dilaknat, jika 


orang itu layak dilaknat. Namun jika tidak, maka laknat itu akan 
kembali kepada orang yang melaknat.”'! (HR. Abu Daud) 


an SE BE AN Jang KE: Je 3 DASI yi Sae 33 
SUS Ra EK Kos «BU PAS AAN Ga FG sakiti 


- 


890 Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi (1977), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Tirmidzi. 

891 Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (4905), dan dihasankan oleh Albani dalam Sha- 
hih Sunan Abu Daud. 


610 


iya eeerah 2 








Pe aan JIE BE Oi 


P 
—. es "3 
NI 


An KA aa Ap bi SY LAGI 1 


1561. Dari Imran bin Hushain 2 dia berkata, “Ketika Rasulullah & 
dalam suatu perjalanan, ada seorang wanita Anshar yang tengah 
mengendarai unta. Namun, unta yang sedang dikendarainya itu 
memberontak dengan tiba-tiba, lalu dengan serta-merta wanita 
itu mengutuk untanya. Ketika Rasulullah mendengar ucapan 
wanita itu, beliau pun bersabda: “Turunkanlah beban di atas unta 
dan lepaskanlah unta tersebut, karena ia telah dikutuk. Imran 
berkata: “Sepertinya aku melihat onta itu berjalan di tengah 
orang tanpa ada yang mempedulikannya.”?? (HR. Muslim) 


- 
- En 


56 PE Ia GAN PA Ah 
SI aan AA ae 5 Ga bni). GAN yak 2 la 
(ale BE KASN: SE TEA peril PaN tag SI 
selasa (CI 


AAS Gan DUA AN AI ih (JA 3 
. JM 


ya 


N 


“ 


SAN Jia ISSN Yg Aa IKEA 8 Es Han 

2135 La IE SB Ia BI Ale . RAS Ie 

SAN Ge Ya BS Saki 

SA SAN GARA AN EN ye 
892 HR. Muslim (2595). 


611 





P3 
eh 


LING DEL IE UI GAS gia ARI Cab PE SU LS 


1562. Dari Abu Barzah Nadhlah bin Ubaid Al-Aslami 2 dia berkata, 
“Pada suatu ketika seorang budak wanita sedang mengendarai 
unta dengan membawa perbekalan kaumnya. Lalu wanita 
tersebut melewati pegunungan yang sempit, hingga tatkala ia 
melihat Nabi &:, ia berkata, “Hus, Hus! Ya Allah terkutuklah 
unta ini! Maka Nabi &: bersabda: “Janganlah menyertai kami 
unta yang terkutuk." 

Kata Jeadalah ucapan laknat terhadap unta. 

Ketahuilah bahwa hadits ini mengandung makna yang sangat 
mungkin membingungkan, padahal sebenarnya tidak ada 
masalah di dalamnya. Maksud dari hadits di atas adalah bahwa 
Rasulullah &- melarang ada onta yang terlaknat menyertai 
perjalanannya, bukan berarti larangan menjual, menyembelih, 
atau menaikinya ketika tidak ada Nabi &-. Semua itu 
diperbolehkan dan tidak ada larangan baginya kecuali jika ia 
menemani Nabi sz, karena hal ini semua diperbolehkan hanya 
saja ada larangan pada sebagiannya, maka sebagian yang lain 
masih tetap dalam keadaannya semula (yaitu boleh). Wallahu 
a'lam. 


- 
0 & 


AMS Ad NS SG — Yo 


BAB 265 


Diperbolehkan Melaknat Ahli Maksiat 
Tanpa Menyebut Namanya 


LIA tanya Tan UN A2 All AI VI 


Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim. 
893 HR. Muslim (2596). 


612 








Riyadhuk hain 2 
2 am AAU 


(OS. Huud (117: 18). 
V1: An 
3: SAN UI AE UN ES Kata 3s SG 
Kemudian seorang penyeru (malaikat) mengumumkan di antara kedua 


golongan itu: "Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang 
zalim.” (OS. Al-A'raf (7): 44). 


AMA UU 3d : jg BM Ip aa Iker 
sanaah 5G BN Ma gay: J8 IG Gian, 
TE ea CA yng ja gay: Je, 
Bukan IE In daa dn gai» 
Sis ja» Gg Ta 3 sa gal (wa 
(asal AG SE gl Hata gi id US 3 
yang he ilhs, S3 Kes ai » db Th 
LA edi Tn sy: Jet, AA Sa JS SA ag 
LI JUS Ga SEN 5) HAN dalan HA 3333 Na 

CL SI sn cp 


HI an lara $ —aal 6 BY ola at 
: 3 SL, AYI S3 LSI aus nd 
£ & 
EN ai YAI ed baal 


Dalam nadits shahih Atas bahwasanya Rasulullah &: 
bersabda: “Allah melaknat perempuan yang Aan 
rambutnya dan perempuan yang minta disambung bu. 
Beliau juga bersabda: Sesungguhnya Allah melaknat pemakan 


615 


riba.” Dan Allah melaknat para pembuat gambar (pelukis 
makhluk yang bernyawa). Beliau juga bersabda: Allah melaknat 
orang yang merubah batas tanah. Dan beliau juga bersabda: 
“Allah melaknat pencuri walau hanya mencuri telur.” Beliau 
juga bersabda: “Allah melaknat orang yang melaknat kedua 
orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang menyembelih 
(berkurban) untuk selain Allah.” Beliau juga bersabda: 
“Barangsiapa yang membuat kemungkaran di dalamnya (di 
Madinah) dan melindungi orang-orang yang melakukan 
kemungkaran, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan 
seluruh manusia.” Beliau juga bersabda: “Ya Allah, laknatlah 
suku Ri'i, Dzakwan, dan Ushayyan, sesungguhnya mereka telah 
bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.” Ketiganya merupakan 
gabilah Arab. Beliau saw juga bersabda: “Allah melaknat orang- 
orang Yahudi, karena mereka menjadikan kuburan para nabi 
mereka sebagai tempat ibadah.” Dan sesungguhnya Allah 
melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan wanita yang 
menyerupai laki-laki. 

Semua lafal-lafal hadits di atas terdapat dalam kitab shahih, 
sebagiannya terdapat dalam shahih Bukhari dan Muslim, 
dan sebagiannya terdapat dalam salah satu dari kedua kitab 
tersebut (Bukhari- Muslim). Sesungguhnya dalam hal ini 
saya bermaksud untuk mempersingkat, cukup dengan isyarat 
kepada hadits-hadits tersebut, dan akan saya sebutkan sebagian 
besarnya dalam bab-babnya yang terdapat dalam kitab ini, 
insya Allah. 


- 0 so 8 8 00, 3 ye 
BAB 266 


Haram Mencela Seorang Muslim Tanpa 
Alasan Yang Dibenarkan Oleh Syariat 


(ke 


Allah &- berfirman : 
4 2 .. 2. 33 Sg 3 3 2 2 Gugun Na 
WAS AB NILAI Us ata Hara Sesar! Ogaga Cah 


614 





Radha 2 


ISA ASIN Lama Laila C0 


Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan 
mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya 
mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (OS. Al- 
Ahzab (33: 58). 


ee Spa BEN Iis IE: JB BE AAA yi 3 


Lela gia WS Ola Gal 


1563. Dari Ibnu Mas'ud &» dia berkata: Rasulullah &£ bersabda: 
“Mencela orang muslim adalah perbuatan fasik, dan 
membunuhnya adalah perbuatan kufur.” (HR. Muttafag 
'alaih) 


- 


( Y»: Iga J3 ea: ma 
SIS Lan GE BO SAN ASI I ad 
WI ola. ( 


1564. Dari Abu Dzar 2», bahwasanya dia mendengar Rasulullah 
& bersabda : “Tidaklah seseorang melontarkan tuduhan 
fasik atau kafir kepada orang lain, melainkan ucapan itu akan 
kembali kepadanya jika yang dituduh tidak seperti itu”? (HR. 
Bukhari) 


YEL OELAI ) : JE BE al Iin ol ms ha d 355 


» bemaslay (Rab gain AS 2 Legi HI A3 


1565. Dari Abu Hurairah 2», bahwasanya Rasulullah &£ bersabda: 
“Dua orang yang saling mencela, maka Aang akan kembali 
kepada orang yang memulai di antara keduanya, sampai orang 





894 HR. Muslim (6044), Muslim (64), Nasa'i (7/121-122), dan Ibnu Majah (69). 
895 HR. Bukhari (6045). 


615 


yang teraniaya itu melampaui batas.”8”8 (HR. Muslim) 


202 


Meta: IE A3 IE BG Ii: JB A3 
re na Basa 


Vena #Y TENUN SA : Dag 


1566. Dari Abu Hurairah »» dia berkata: Nabi &: diserahi seseorang 
yang minum khamar. Lantas beliau berujar: “Pukullah dia!” Abu 
Hurairah berkata, “Maka di antara kami ada yang memukulnya 
dengan tangannya, ada yang memukul dengan sandalnya dan 
ada pula yang memukul dengan pakaiannya. Tatkala selesai, 
sebagian orang ada yang berkata, “Allah menghinakanmu!” Maka 
Nabi bersabda: “Janganlah kalian mengatakan yang demikian, 
janganlah kalian membantu setan memperdayakannya.”'” (HR. 


Bukhari) 
2.3 Banana Bata 
Salaa Bls SA BB al Op25 Cia 1 JET 


( 


Ga us ba ja HA Aja aa ab 


p 
ala 
2 
5 


1567. Dari Abu Hurairah 2m» dia berkata: Saya mendengar Rasulullah 
& bersabda: "Barangsiapa menuduh seorang budak berbuat zina, 
maka dia akan dikenakan had (hukuman setimpal) pada hari 
Kiamat, kecuali jika tuduhannya itu benar.” (HR. Muttafag 
'alaih) 


2 
- 
- 


Kenab Kondang GS Ha HA Ha aya SG 


# 


896 HR. Muslim (2587), Abu Daud (4894), dan Tirmidzi (1981). 
897 HR. Bukhari (6781). 
898 HR. Bukhari (6858), Muslim (1660), Abu Daud (5165), dan Tirmidzi (1947). 


616 





Riyadi opor 2 








BAB 267 


Haram Mencela Orang Yang Sudah Mati 
Kecuali Dengan Alasan Dan Kemaslahatan 
Yang Dibenarkan Oleh Syariat 


A33 US yag CAR Aas S0 MASYI ya Pel Gap 
| 20 Ken aU EN Tenar» 


Yang dimaksud dengan kemaslahatan di sini adalah memberikan 
peringatan kepada orang lain agar tidak mengikuti kebid'ahan 
orang yang sudah mati, kefasikan, dan yang semisalnya. Dalam 
bab ini terdapat ayat dan hadits-hadits yang telah disebutkan 
dalam bab sebelumnya. 


Maa Ia AN: BE Ip JG: SE ln LE 3S 


Gel ola. pat La SD (aa 35 Peru 
1568. Dari Aisyah «- dia berkata: Rasulullah &: bersabda: “Janganlah 
kalian mencela (mencaci maki) orang yang sudah mati, karena 


sesungguhnya mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka 
perbuat.”8?9 (HR. Bukhari) 


BNI 23 NG YAN 


BAB 268 
Larangan Menyakiti Dan Mengganggu 


Allah & berfirman: 


- 3 Hisa #8 2 - PA P. o . 8, - Ta 
UU DLS A3 PAELESI 3 iba SEA Sta Da3 Sad 
: 2 5 SA 2 "25 IRI 


899 HR. Bukhari (1393), Abu Daud (4899), dan Nasa'i (4/53). 


617 


na Pn ur 


Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan 
mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya 
mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (OS. Al- 
Ahzab (33): 58). 


7 $ ja Ka SEN ba o 0. 0 2 ne 
Dl Jan J1 JB ES Gel oh ayat op Mas 533 
2 AK SA PAI cah SU Ia OA AA Ga Hetal 


1569. Dari Abdullah bin Amru bin Ash «2 dia berkata: Rasulullah # 
bersabda: "Seorang muslim adalah orang yang kaum Muslimin 
selamat dari gangguan lisan dan tangannya, dan seorang muhajir 
adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah.”” 
(HR. Muttafag 'alaih) 


kg PLP OA o£ AN EN egA pd Fi Si Vera aa do 
CAS 98 Ben al AI AS An JB JB 
Te A An Sa SP BE ma LAN BEAN Na 
Sg NI —ar au ag jang KA SS LAI Jeans 


. bana ola, . (« al Sp oi Sean Il at 

1570. Dari Abdulllah bin Amru bin Ash «8 dia berkata: Rasulullah 

#£ bersabda: “Barangsiapa yang ingin terbebas dari neraka dan 

dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kematiannya menjem- 

putnya dalam keimanan kepada Allah dan hari akhirat, dan 

hendaklah dia berbuat kepada orang lain apa yang ia suka 
diperbuat kepadanya.””! (HR. Muslim) 


Hadits di atas merupakan kutipan dari hadits panjang yang telah 
disebutkan dalam bab “Menaati pemimpin.” 


900 HR. Bukhari (10) dan Muslim (40), periwayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab sebe- 
lumnya. 
901 HR. Muslim (1844), periwayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab sebelumnya. 


618 


meta 2 


276 


BAB 269 


Larangan Saling Membenci Dan 
Memutus Hubungan 


Allah 2 berfirman : 


ina Test 


Sesungguhnya sesama mukmin itu bersaudara. (OS. Al-Hujurat (49): 
10). 


Lt BAIT BA Iii Song IE Ui 


Yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, dan keras 
terhadap orang-orang kafir. (OS. Al-Maidah (5): 54). 


en peraga JAS Gl MAS Ga NN na tes 
.LYA: 


Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya, 
keras terhadap orang-orang kafir, dan berkasih sayang terhadap orang- 
orang mukmin. (OS. Al-Fath (48): 29). 


“ £ 5 Aan Gan Ia Tao & 
V3 MAA Yg AAS NY) SEE So as 3 
oz 8 AE aa) s 2 3 g 2 RA na 
Oi He Jon V4 UAN Al Sie 13453 «ABS YA 

aa Man Gan ea 


1571. Dari Anas »», bahwasanya Nabi &£ bersabda: “Janganlah kalian 
saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, 
dan saling memutuskan hubungan, jadilah kalian hamba- 
hamba Allah yang bersaudara! Tidak halal bagi seorang muslim 
mengabaikan dan tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih 


619 


dari tiga hari.””02 (HR. Muttafag “alaih) 





Gi aa “1 ak AN Tea Nan 


EYE LE 3 IS SAR. LAB AN 
| lal, AS yaa Ui: Jaan an 


»lao ola, .. (1 Sala 5 Sajan Opal 


-- .. 5 2 3 ta 25. AU mg Eh ata 1 
533 (RS en IS JUAI AD: J In 3 
f S Fr 
ag 
1572. Dari Abu Hurairah 2, bahwasanya Rasulullah &- bersabda: 
“Sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan 
Kamis, semua dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah 
dengan sesuatu akan diampuni, kecuali bagi orang yang antara 
dia dan saudaranya terdapat kebencian dan perpecahan. Lalu 
dikatakan: “Tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka 
berdamai! Tangguhkanlah dua orang ini hingga mereka 
berdamai! Tangguhkanlah kedua orang ini hingga mereka 
berdamai!” (HR. Muslim) 
Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan : Sesungguhnya 
amal perbuatan itu akan dinampakkan setiap hari Senin dan 
Kamis. Kemudian beliau menyebutkan sisa hadits sebagaimana 
di atas. 








902 HR. Bukhari (6065) dan Muslim (2559). 
903 HR. Muslim (2565), Malik (2/909), Abu Daud (4916), Tirmidzi (747, 2023) dan Ibnu Majah 
(1740). 


620 


PG ata 2 





IKA papa DG NY! 


BAB 270 
Haram Berbuat Hasad (Iri Dan Dengki) 


PN ANE en AANG DAYA TA e La BN Sa Bbm R2 Dn Si sA 
3 GI oyao Kai LS GS 3 LA SN AS 


Hasad adalah mengharapkan hilangnya nikmat dari seseorang, 
baik nikmat dalam agama atau dunia. 


Allah «& berfirman: 


(06 1 elus Taka ja AI PAT AE EN Does 
Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) lantaran 
karunia yang Allah telah berikan kepadanya? (OS. An-Nisa' (4J: 54). 

AS AI 3 HS al Eat ai 

Dan dalam bab ini juga terdapat hadits anas » seperti yang 
telah lalu dalam bab sebelumnya. 

SLS S4 ISI SU) JB RE LAI am ha 2133 

“ Ae AU RN NET 3 

23» (EIY JE II (COBAIN SUJI ISU KS SELI Jt 


3 11 
1573.Dari Abu Hurairah »-, bahwasanya Nabi #: bersabda: 
“Jauhilah oleh kalian hasad, karena sesungguhnya hasad 
itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api melalap kayu 
bakar, atau beliau bersabda: “Api melahap Rumput.” (HR. 

Abu Daud) 


904 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (4903), dan didhaifkan oleh Albani dalam Dhaif 
Sunan Abu Daud. 


621 





3 ga MS mera SS 33 AN SG —YVN 
das 


BAB 271 


Larangan Memata-Matai Dan 
Menguping Pembicaraan Orang 


Allah » berfirman: 


(na, 


Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. (OS. Al- 
Hujurat (49): 12). 


3 Li Pa " - Peer Tata Hai 0 - 8, 2 an 
MAS A3 ALAN Us it Ola Geni Ogdta Sell 
OA AN Ia at VE 

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan 
mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya 


mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (OS. Al- 
Ahzab : 58). 


BB BBIG SU DE RE dn Is al AA 33 
NP Yg GARA YA RE Yg se aa 
LS UGAN AI Ike WS AE Yg AAS Yg LAS 
SN OA Ie Ob In SEN ba sa 
SA in) oa 2 aa (GG SAS RB GI 


A53 A3 msh JI lah JP ph Ai sang ba 


622 


1574. 


SI Ye SLS II OR YAN Pe 
- £ “1 Ss Pa a A9 - Ta 1 n 
MUA S3 NI JA 35 


Pa Ke DATE Pe ae aa -A .- 
Pan V3 4 Peni Yg «Sg 615 V3 WAY AT 23 


ra 5 G 5 A4 Para, 
ME er Yi 


Jae NW da Yee ae 

Sa SA Oia S8 aka AL Pad aa, 1 La Td 32 
KN aan NY al Y9 Dal - « VGA MI ss I3S3 
SE 5 SEGI ehh JS Ela 35. (2 SA 


- 
Pa) 


tasasi 
Dari Abu Hurairah 2», bahwasanya Nabi & bersabda: “Jauhilah 
berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang 
paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari 
kesalahan orang lain, janganlah saling bersaing, janganlah saling 
mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling 
membelakangi (memusuhi)! Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba 
Allah yang bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang 
lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, 
ataupun menghina. Takwa itu ada di sini.” (Rasulullah menunjuk 
dadanya), Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. “Seseorang 
telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya 
sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang Iainnya haram 
darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Sesungguhnya Allah 
tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, akan tetapi Allah 
melihat kepada hati dan amal kalian.” 
Dalam satu riwayat disebutkan: “Janganlah kalian saling 
mendengki, saling membenci, saling mencari-cari kesalahan 
orang lain, saling mencari isu, saling menawar barang untuk 
menipu pembeli dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang 
bersaudara!” 


623 


Dalam riwayat lain disebutkan pula: “Janganlah kalian saling 
memutuskan hubungan, saling membelakangi, saling membenci, 
saling mendengki, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang 
bersaudara. Dalam satu riwayat disebutkan: “Dan janganlah 
kalian saling tidak menegur, dan janganlah kalian melakukan 
transaksi di atas transaksi sebagian kalian. Diriwayatkan oleh 
Muslim dengan lafal-lafal di atas, dan Bukhari meriwayatkan 
sebagian besarnya.” 


S3 ol si ne Epen sa dk - JB m3 Taja 355 


os og 0 aa 5 3 23 5 23 
. Ba Ol Sas jl ai cet ops 
aa Pa pp & - 


Ke Mah a91 F3 ols, « aa 


1575. Dari Mu'awiyah 2» dia berkata: “Saya Pendsnaai Rasulullah 


x bersabda: “Sesungguhnya jika engkau suka mencari-carai 
aib kamu muslimin, berarti engkau telah merusak mereka, atau 
hampir-hampir engkau merusak mereka.”6 (HR. Abu Daud 
dengan sanad shahih) 


HI Pai BSA JB ja ig: B9 ALA 33 


z 


& 
krg 


HA Sh ISI Ay SP Ep IS UI JS TAS 
“3 
Lan ISG 


- 
- 


4» 


ag GE bb HE MA SIS IN Ip mem ja Ius 


1576. Dari Ibnu Mas'ud »», bahwasanya dia pernah didatangi oleh 


905 HR. Bukhari (6064), Muslim (2563, 2564), Abu Daud (4917), dan Tirmidzi (1988). Al-Alla- 


906 


mah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata: “Tajassus adalah seseorang memata-matai aurat 
(aib) saudaranya baik dilakukan secara langsung, yaitu dia sendiri yang langsung memata- 
matainya agar mengetahui aurat atau aib saudaranya, atau dengan menggunakan alat 
perekam suara, atau melalui hand phone. Maka segala sesuatu yang mengantarkan ses- 
ecorang mengetahui aib saudaranya, itu termasuk tajassus, dan hukumnya haram.” 

Hadit hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (4888), dan dihasankan oleh Albani dalam Shahih 
Sunan Abu Daud. 


624 








Ge Kata 2 








seseorang lalu ditanya, "Fulan ini telah melumuri janggutnya 
dengan khamer!" Ibnu Mas'ud berkata, "Sebenaranya kita 
dilarang untuk memata-matai, namun jika telah jelas perkaranya 
maka kita harus memberinya hukuman.” (HR. Abu Daud 
dengan sanad sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Hadits ini 
hasan shahih). 


Ga Ira ali SIM ea 5 AN JGA 


BAB 272 


Larangan Berprasangkan Buruk 
Terhadap Kaum Muslimin Tanpa Alasan 
Yang Benarkan Oleh Syariat 


Allah #: berfirman: 


erna 


SAR LIA Ga DS WES AT DAN UN Ga JUS di d6 
MN ol MI SI 


Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dugaan buruk 
(kecurigaan), karena sebagian dari dugaan buruk itu dosa. (OS. Al- 
Hujurat (49): 12). 


kaka 


ek aa 


1577. Dari Abu Hurairah 2, bahwasanya Rasulullah &: bersabda: 


“Jauhilah oleh kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk 
adalah sejelek-jelek ucapan.”” (HR. Muttafag “alaih) 


Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Daud (4890), dan dihasankan oleh Albani dalam Sha- 


907 


908 


hih Sunan Abu Daud. 
HR. Bukhari (6064), Muslim (2563), periwayatan hadits ini telah disebutkan sebelum dua 
hadits di atasnya. 


625 


PALA MA Sya JG NY 


BAB 273 
Haram Menghina Orang Islam 


Allah -- berfirman: 


Jaka Aa PE IE ab an bala 
5 £ LG 25 2 SA JK Ag En ani HL ATYL 
Lu Ap TN 


Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki- 
laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan 
itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan 
merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih 
baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil 
dengan gelaran yang mengandung ejekan! Seburuk-buruk panggilan 
adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang 
tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (OS. Al- 
Hujurat (49): 11). 


8» 

He In IS Jaa 

Dan firman-Nya: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. 
(OS. Al-Humazah (104J:1). 


AN ap 5): JENIS: k33 BA 3 
ln US Ep AA (EN AAN sang 


1578. Dari Abu Hurairah m5», bahwasanya Rasulullah #&£ bersabda: 
“Cukuplah kejelekan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya 


626 





RivadhugShalihin 2 


sesama muslim.”9 (HR. Muslim) 


Hadits ini secara lengkap telah disebutkan dalam bab 
sebelumnya. 


PN La 3 Re Eng Hua 2 P3 : A83 . an 
SS 33 KE JEKND JB BE II ye AA SI 3 
2 Ba ga We ad mad asa aa 
OS Ol Lea JEHIL OL 1 J dls (NAS Se 53 Jelas 


# z 


- 04 8 3 G PP: 5 n 8. 1 7 

€ JUS Lang Ie AU ON 1 JS 4 ES AG AS 3 
$ Dn Bea w 0 - 

» Hans olay (bl Ina € GI Hp 1 SI 


2 ja . sa bara # - : 2 - Lan Mara 

SS 38 RA 2 5) Mama (GE 

: ae o ng - 5 Td 

MAS AIA Ia mi 

1579. Dari Ibnu Mas'ud m5, dari Nabi # beliau bersabda: “Tidak 

akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar 

biji sawi kesombongan.” Seseorang bertanya: “Sesungguhnya 

ada seseorang yang senang apabila sandal dan pakaiannya 

bagus?” Maka beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah itu indah 

dan mencintai keindahan. Adapun sombong adalah menolak 
kebenaran dan meremehkan orang lain.” (HR. Muslim) 

Arti jdi #hs adalah menolak kebenaran. 3452 meremehkan 

manusia. Penjelasan yang lebih rinci tentang masalah ini telah 

disebutkan dalam bab al-Kibru. 


Sok 0. 


» - B8 - - a 
3 F3 NIA 0 3— sa £ Hana ee” 0 

den JB) 1 383 AI Jian JB JB B3 ML AS 3 Da 33 
2g Bal NAD Pa ena 3 Bg dna Da 3 

Ol Gale ba SIS jai get AMI JS NI MI aa Y MI : 

Nee BN inna AN ET Ae Au nanang 

» en olgy (Mas Ela d Das as pb! on jas NY 

909 HR. Muslim (2563, 2564), periwayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab sebelumnya. 


910 HR. Muslim (91), Abu Daud (4091) dan Tirmidzi (1998), periwayatan hadits ini telah dise- 
butkan dalam bab sebelumnya. 


621 


1580. Dari Jundub bin Abdillah »- dia berkata: Rasulullah &: bersabda: 


911 


“Seseorang berkata: “Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak 
akan mengampuni fulan.” Lalu Allah «- berfirman: Siapakah 
yang berani bersumpah atas nama-Ku bahwa Aku tidak akan 
mengampuni fulan? “Sesungguhnya Aku telah mengampuninya 
dan Aku telah menghapus amal kebaikanmu.”"'' (HR. Muslim) 


HEAI BUS JI 38 AI SG ve 


BAB 274 


Larangan Menampakkan Kebahagiaan 
Di Atas Kesusahan Orang Muslim 


Allah « berfirman: 


Nee out 


Sesungguhnya saudara orang mukmin adalah orang mukmin. (OS. Al- 
Hujurat (49): 10). 


: Ra NN PNP RA Aa. 2 Org PN” 

SEE NAN Sab ALA a33 Ol go Sal ol 
Pa 03 

TAS BANI all 

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang 

amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi 


mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. (OS. An-Nuur (24): 
19). 


ai MW: — Iis JB: SE Ag PG 33 
Na 39 (2 Apt SA BA 


HR. Muslim (2621). 


628 





AN Ga aa at 2 








Ne ab AA ra | eat 1 
, LL RA “3 
MEA (AE Li Jep 


1581. Dari Wa'ilah bin Asga' »» dia berkata: Rasulullah #5 - bersabda: 


912 


913 


“Janganlah engkau menampakkan kegembiraan di atas kesu- 
sahan saudaramu, karena Allah akan merahmatinya dan mem- 
berikan ujian kesusahan atasmu.””? (HR. Tirmidzi, ia berkata: 
Hadits hasan) 


Dalam bab ini juga ada hadits yang diriwayatkan dari Abu 
Hurairah yang telah disebutkan dalam bab Tajassus yang 
berbunyi: “Setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram...” 


ALI 3 gala LA SG — Vo 


BAR 275 
Haram Mencela Nasab Yang Diakui Oleh Syariat 


Allah -- berfirman: 

2 3 be .. 2 5 atagin Fe 3 - E P 3 

Ulee NASA A3 LALASI La ia SI, Sera OH Ielllh 
Ae Ur 


Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan 
mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya 
mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (OS. Al- 
Ahzab (33|: 58). 


9 


KA Ai MAY EN IS JB IG BA 
ae Ab 


— Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (2506), dan didhaifkan oleh Albani dalam dhaif Tir- 
midzi. 
HR. Bukhari (6064), Muslim (2563), Abu Daud (4917), periwayatan hadits ini baru saja 
disebutkan dalam bab sebelumnya. 


629 


1582. Dari Abu Hurairah 2» dia berkata: Rasulullah &: bersabda: “Dua 
hal ada pada manusia padahal keduanya merupakan tindakan 


kekufuran, yaitu mencela nasab dan meratapi orang mati.” 
(HR. Muslim) 


PASI HARI LG —YVA 


BAB 276 
Larangan Menipu Dan Berbuat Curang 


Allah « berfirman: 

Lg - JA LES Va ika Jaja Inap 23 Sa, 
ALA AAN TI Lani Lai 

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan 

mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya 


mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (OS. Al- 
Ahzab (33): 58). 


PENS JAS Ga dua al Ian ol ia cal 333 


sen Ora Pan aa ulah 


3 2G jesu D3 Se ep Jet Jan 3 
:JE KS 1 LG ia U) : Ju aa SI 


Pa 
ema 
(SP 


aa Sa PN na Ta 
ae hbs 
1583. Dari Abu Hurairah »» bahwasanya Rasulullah #: bersabda: 


914 HR. Muslim (67). 


630 





PE Ge ea 2 








“Barangsiapa yang membawa pedang untuk menyerang kami, 
maka dia bukan termasuk golongan kami. Dan barangsiapa 
menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami.” 
(HR. Muslim) 


Dalam riwayatnya”' yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah 
££ suatu ketika pernah melewati tumpukan makanan, kemudian 
beliau saw memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut 
dan ternyata beliau mendapatkan tangannya basah, lalu beliau 
bertanya: “Apa ini wahai penjual makanan?” Penjual makanan 
menjawab: “Makanan itu terkena hujan wahai Rasulullah.” Beliau 
bersabda: “Mengapa tidak engkau letakkan di atas tumpukan 
makanan supaya dilihat oleh orang? barangsiapa yang melakukan 
penipuan, maka dia bukan termasuk golongan kami.” 


2 S0. 


LE Gin (Up L ENY: Ka Id: Ag 


1584. Dari Abu Hurairah »», bahwasanya Rasulullah &c bersabda: 
“Janganlah kalian berkomplot untuk menaikkan ha sebagai 
tipuan.””17 (HR. Muttafag “alaih) 


Lee jain PAN 33 BEI: Be al 3 


1585. Dari Ibnu Umar «53, ben eaand Rasulullah & melarang per- 
buatan Najsy (berpura-pura menawar dan menaikkan harga 
untuk menipu pembeli). 


JUS pen 3 AA Oi PA JB ta 
ne 


Ara 


2 “8 Lea NAD 3 ag 0 naa 0 2 2 
AA GA IA AG LS Lazana elsa (DI) 


915 HR. Muslim (101). 

916 HR. Muslim (102). 

917 HR. Bukhari (2150), Muslim (1515), Abu Daud (3438) dan Tirmidzi (1304). Sabdanya 
Issalisy Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata: kisudl artinya menaikkan harga 
dengan maksud tidak membeli. 

918 HR. Bukhari (2142), Muslim (1516), Nasa'i (7/257) dan Ibnu Majah (2173). 





631 


1586. Dari Ibnu Umar «2 dia berkata: Ada seseorang yang melapor 
kepada Rasulullah &: bahwa ia telah ditipu dalam jual beli, 
maka Rasulullah #: bersabda: “Jika kamu membeli sesuatu, 
maka katakan kepada penjualnya: “Tidak ada penipuan.”"'? (HR. 
Muttafag 'alaih) 

SY lartinya penipuan. 


- - 


Peni ra YA 7 Ti SA Aa Ka Then Aa Pa 
(ya deng LS ya) 1 235 AMI 235 JB Jb Kia Cl 33 


s NN Na 
| 35 HP an CE jab sa le 


An Da AL MAN SO Ne an MN Da ANDA n La 
RT UAN RAN 2 Baya el A3 4 Kanan elu (CS) 


z 


1587. Dari Abu Hurairah »» ia berkata, Rasulullah #: bersabda: “Ba- 
rangsiapa yang merusak dan menipu isteri atau budak orang 
lain, maka ia bukan dari golongan kami.” 


ms artinya merusak dan menipu. 
0 o oo, 3 - 


BAB 277 
Haram Berkhianat 


Allah - berfirman: 


Pe et Sale 


Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (OS. Al- 
Maidah (5J: 1). 


SEE ANA IN na DS MA Of AL 13315 


919 HR. Bukhari (2117), Muslim (1533), Abu Daud (3500), dan Nasa'i (7/252). 
920 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (5170) dan Ahmad (2/397) dan dishahihkan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


032 


RivadhugShalihin 2 








Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan 
jawabnya. (OS. Al-Isra' (17): 34). 


9 


Dri JG ae 2d: 3 AI ai aa ai Ular 333 


Pa 
GA - Bf 


DS Gan il AS jas ME Tati SE aa SRG 


& 
(7 


OLS BAL Ip LE Ga SI: ke 3 oU pala di 
KIE ita (GAS SE Ip SAS AKU B3 


1588. Dari Abdullah bin Amru bin Ash 2», bahwasanya Rasulullah x- 
bersabda: “Ada empat perkara, barangsiapa yang empat perkara 
tersebut ada pada dirinya maka dia menjadi orang munafik 
sejati, dan apabila salah satu sifat dari empat perkara tersebut 
ada pada dirinya, maka pada dirinya terdapat satu sifat dari 
kemunafikan hingga dia meninggalkannya: Jika dipercaya dia 
berkhianat, jika berbicara dusta, jika berjanji menyelisihi, dan 
jika berselisih dengan orang lain ia berbuat curang.”?'! (HR. 
Muttafag “alaih) 


8 5 pan Haa o Pa - 2. 8 3 9 o Le 
an ea Ab as oi al 3 
SA 1 Jap AAA ai ea ai JO»: . 5g IE AN Ls 

ManE gira ON Ge 


1589. Dari Ibnu Mas'ud dan Umar serta Anas «& mereka berkata, Nabi 
xc bersabda: “Setiap pengkhianat kelak pada hari kiamat akan 
memiliki bendera, dikatakan, “Ini adalah bendera pengkhianatan 
fulan.” (HR. Muttafag 'alaih) 


3 0 


AG ol JSI Ju BE AS oi: ag 5 GA ata SA 15 
ja bas Hasi pole OMA Kits A3 drml aus 


921 HR. Bukhari (34) dan Muslim (58), periwayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab sebe- 
lumnya. 
922 HR. Bukhari (3186, 3188) dan Muslim (1735). 


633 


» bemaalay (BE al 


1590.Dari Abu Sa'id Al-Khudri »», bahwasanya Rasulullah &: 


bersabda: “Di hari kiamat kelak setiap pengkhianat akan 
membawa bendera pada bagian pantatnya yang dikibarkan 
tinggi-tinggi sesuai dengan pengkhianatannya. Ketahuilah, 
tidak ada pengkhianatan yang lebih besar daripada peng- 
khianatan seorang penguasa terhadap rakyatnya.” (HR. 
Muslim) 


Ep ag NBA PN Aa An SE ee Me aa 
UI YE JUS MI SE) 1 JE BE AN Am Ia 333 
OA La na Nnnan p PA Tgn Sa ge sa pb aa B 

£ A ud bata detak Ia 
lay (aa ala Sh la AAA Ia GEN Ja 


- 
A5 ig 


1591. Dari Abu Hurairah »», dari Nabi &: beliau bersabda: “Allah 


923 


924 


Ta'ala berfirman: Ada tiga kelompok manuasia yang Aku (Allah) 
menjadi musuh mereka pada hari kiamat kelak, yaitu: seseorang 
yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya, seseorang 
yang menjual orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya 
dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja 
itu menyelesaikan pekerjaannyanamunupahnyatidak dibayar.” 
(HR. Bukhari) 


BA el Pa NERANA 
BAB 278 


Larangan Mengungkit-Ungkit 
Pemberian Dan Sejenisnya 


HR. Muslim (1738), hadits ini menunjukkan bahwa berkhianat termasuk salah satu dosa 
besar, karena di dalamnya mengandung ancaman yang sangat besar, sebagaimana yang 
dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. 

HR. Bukhari (2227). 


6034 


1592. 


aya aeevah. 2 








Allah &- berfirman: 


Ma ta LA Ya AN sana “3 
DAS BAIT GNG JL SEL BS VA Gl LG 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan 


(pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti 
(perasaan si penerima). (OS. Al-Bagarah (2): 264). 


PE Aan Itog Pee 2 Le PR en 03 
GG Wa Lain WOL SM Jaa 8 GI Oia Spdll 

IYW:3JII 
Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian 
mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan 


menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan 
si penerima). (OS. Al-Bagarah (2): 262). 


3 II HAK BE: JPEG ye 
LGA JG (AN Ike LG SAN aa LN ag 
0355 GA Gama: 2 Je: Ie en 
ASI saka Sala jang Say JA pi de tadi 


Heal 


Sa Jas 20 S5 Jasa : PE S5 Jaa) ya 256 A 
Dari Abu Dzar »s, dari Nabi & beliau bersabda: “Ada tiga go- 
longan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah pada hari 
kiamat kelak tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi mereka 
adzab yang pedih.” Rasullah &# bersabda sebanyak tiga kali. 


Abu Dzar bertanya: “Celaka dan merugilah mereka, siapa 
mereka wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Orang yang 


635 





memanjangkan celananya hingga melewati mata kaki (musbil), 
orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang 
yang menjual barang dagangannya dengan sumpah bohong.” 
(HR. Muslim) 


Dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan : Orang yang 
memanjangkan kain sarungnya, yaitu orang yang memanjangkan 
sarung dan pakaiannya hingga melewati mata kaki karena 
sombong. 


AG ENI 33 HAN IG —YVA 


BAB 279 
Larangan Berbangga Diri 


Allah « berfirman: 


“6G Tar oh 30 8... 
IV MEI EL ora JS ja SA 3 SG 
Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling 
mengetahui tentang orang yang bertakwa. (OS. An-Najm (531: 32). 


La: ea Ia asi 


Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada 
manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu 
mendapat azab yang pedih. (OS. Asy-Syuraa (91): 42). 

SE 5 DB In JL: JG 2 EP 
AA AR Yg al BEA 3 BASE IAI 


sean Aa DE 


925 HR. Muslim (106), Abu Daud (4087), Tirmidzi (1211), Nasa'i (8/208), dan Ibnu Majah (2208). 








PC at 2 








S5 


BEN Sa ea At ari Ju 


1593. Dari Iyadh bin Himar &- ia berkata, “Rasulullah &- bersabda: 


“Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaklah 
kalian bersikap rendah hati, hingga seseorang tidak berbuat 
aniaya kepada orang lain, dan seseorang tidak berlaku sombong 
terhadap orang lain.””?5 (HR. Muslim) 


Para ahli bahasa berkata: AI artinya melampaui batas 
(dzalim) atau tinggi hati. 


SA PEN EN IE al Ip ian BA s3 
HASAN 9 1 Eng II hay UAS je TA 
2 Il ea 
LS IE aU KAI GA ig «le ENG AN AS 
Aan AS ES Un abal Ab Ia LA 
Dn en EA. 8 ga 


Ke op SG AG al 33 Oia SA ae 


"CN AS 2 CAN 


1594. Dari Abu Hurairah »», bahwasanya Resotaitah ge bersabda: 


“Jika seseorang berkata,” Binasalah manusia”, maka berarti dia 
adalah orang yang paling binasa.”” (HR. Muslim). Riwayat 
yang masyhur berbunyi ahlakuhum dengan mendhammahkan 
huruf (dialah orang yang paling celaka), dan diriwayatkan pula 
dengan raa' yang berharakat fathah (dia telah membinasakan 
mereka). Larangan ini ditujukan kepada orang-orang yang 
mengucapkan kalimat tersebut untuk membanggakan dirinya 
sendiri dan meremehkan orang lain, serta merasa lebih tinggi 





926 HR. Muslim (2865/64), Abu Daud (4895), dan Ibnu Majah (4214). 
927 HR. Muslim (2623). 


037 








(baik) dari mereka, hal ini hukumnya haram. Adapun orang yang 
mengatakannya karena dia melihat kekurangan pada masyarakat 
dalam urusan agama mereka, dan dia mengatakannya kerena 
merasa sedih terhadap keadaan mereka, maka hal itu tidak apa- 
apa. Demikianlah apa yang dijelaskan dan dipilah-pilah oleh 
para ulama. Dan di antara ulama terkemuka yang mengatakan 
seperti ini adalah Malik bin Anas, Al-Khattabi, Al-Humaidi, dan 
lain-lain, hal itu telah saya sebutkan dalam kitab Al-Adzkar. 


VI LI LE G3 Genk ih Om ay TAG YA, 
Did goabah Jas paUaah gp 3 Ala 


BAB 280 


Larangan Tidak Menegur Sapa Sesama 
Muslim Lebih Dari Tiga Hari, Kecuali Karena 
Kebid'ahan Atau Kefasikan Dan Sejenisnya 
Yang Dilakukan Secara Terang-Terangan 


Allah & berfirman: 


LA TKA Sa LAS AN Opa 


Sesungguhnya sesama mukmin bersaudara, maka damaikanlah di 
antara saudara kalian. (OS. Al-Hujurat (49): 10). 


MEN RI HA OA INI IE EN 


Dan firman-Nya : Dan janganlah kalian saling menolong dalam 
perbuatan dosa dan permusuhan. (OS. Al-Maidah (5J: 2). 


«IG GBENY: At) Is JB db as A 35 


AI Joni NG OGAN IN Se 13 AA YSS 


Z 


638 





Riyadhug/Shalihin 2 


LS Gina. (LN Gp lal ag ol 


1595. Dari Anas » dia berkata: Rasulullah # bersabda: “Janganlah 
kalian saling memutus hubungan, janganlah saling 
membelakangi, janganlah saling membenci, janganlah saling iri, 
dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara! Tidak halal 
bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya yang muslim 

lebih dari tiga hari.””8 (HR. Muttafag “alaih) 


Ka aa aa 25 2 33 
MAA ajh AA papa «GE Na aa 
Maa $ GAN LA ye 





1596. Dari Abu Ayyub », bahwasanya Rasulullah #& bersabda: 
“Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya 
yang muslim lebih dari tiga hari. Ketika berjumpa, orang yang 
ini memalingkan muka, dan orang yang itu memalingkan muka, 

| dan yang terbaik dari mereka adalah yang memulai mengucapkan 

| salam.”?9 (HR. Muttafag 'alaih) 





JKAN Gaji DE Alit Ola J : J8 Be BIA ca 33 


| EA dg IN AA PN SA Sa GA 


AP AAA 5 12 SALA ses G5 ERA Yi 
Hama olay . ( bellanng 


1597. Dari Abu Hurairah » dia berkata: Rasulullah #&: bersabda: 
“Amal perbuatan akan dinampakkan (dilaporkan) setiap hari 
Senin dan Kamis, maka Allah akan mengampuni dosa orang 
yang tidak melakukan syirik, kecuali seorang muslim yang 
saling bermusuhan dengan saudaranya yang muslim, pada saat 








928 HR. Bukhari (6065), Muslim (2559), Abu Daud (4910), dan Tirmidzi (1935). 
929 HR. Bukhari (6077, 6237), Muslim (2560), Abu Daud (4911), dan Tirmidzi (1932). 


| 639 


ee FEE 


itu Allah berfirman : Tinggalkanlah kedua orang itu sampai 
mereka berdamai!””? (HR. Muslim) 


BIMA BI Ipa pan Cah Jb ata pa 333 


D! 
- 
G 


H3 PP IT AA Ta Dok IL K3 Aa 
sela 


AN aa an Ab Sa 203 
5, Han SLSYI 3 (( aa » 


1598. Dari Jabir »- dia berkata: Saya mendengar Rasulullah # ber- 


sabda: “Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah 
oleh orang-orang yang shalat di Jazirah Arab, kecuali yang bisa 
ia lakukan adalah tahrisy.”?!' (HR. Muslim) 


Tahrisy adalah merusak hati dan mengadu domba di antara 
mereka. 


Si ka Jaa: 2 And Ta JB BA 33 


MB YES SA SE G3 yah JA AE Gp 


kiag GE 5 ae ne dah 5315 “1 - 


1599. Dari Abu Nak 2» dia berkata: Rasulullah &: bersabda: 


930 


“Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan aa 
yang muslim lebih dari tiga hari. Barangsiapa yang mendiamkan 
saudaranya lebih dari tiga hari kemudian dia meninggal dunia, 
maka dia akan masuk neraka.””? (HR. Abu Daud dengan sanad 
menurut syarat Bukhari dan Muslim) 


£ Sg Ka £ ono aa £ o & On weni 
Pa : J3 : CAT 2D Cah C3 Haa sa Ta 3 


HR. Muslim (2565), Abu Daud (4916) dan Tirmidzi (2023). 


931 
932 


HR. Muslim (2812). 
Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4914), dan dishahihkan oleh Albani dalam Sha- 
hih Sunan Abu Daud. 


640 














PN 2 








Z 
na AA 0. 


Pa LA Aan la Dae ae AG 
Sab da TR EA an 
AL 5 MN Ori 


1600. Dari Abu Hirasy Hadrad bin Abi Hadrad Al-Aslami ada yang 
mengatakan As-Sulami seorang sahabat w» bahwasanya dia 
mendengar Rasulullah x&: bersabda: “Barangsiapa mendiamkan 
saudaranya yang muslim selama setahun, maka dia sama saja 
dengan menumpahkan darahnya.””8 (HR. Abu Daud dengan 
sanad shahih) 


PN SDI KEe (ea aa la 


Heli AA Bni S5 Ah ebP GA UI AI 
Ai Bag 35 FN ah DN AE 5 Op Kar 


sh 535 ea sa 8 Ke aa 3 EN AG 3 
Ga 5 Ie bh SIS 1315 JB. 3 


1601. Dari Abu Hurairah »» bahwasanya Rasulullah #: bersabda: 
“Tidak halal bagi seorang mukmin mendiamkan Pan 
yang mukmin lebih dari tiga hari. Jika lewat tiga hari ia berjumpa 
dengannya, hendaklah ia mengucapkan salam. Jika saudaranya 
menjawab salam, maka keduanya mendapatkan pahala, dan 
jika tidak menjawab salam, maka orang yang diberi salam telah 
berdosa, dan orang yang mengucapkan salam tidaklah termasuk 
orang yang mendiamkannya.”“# (HR. Abu Daud dengan sanad 
hasan) Abu Daud berkata: Jika mendiamkannya karena Allah, 
maka tidak termasuk dalam masalah ini. 


933 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4915), Bukhari dalam Adabul Mufrad (404), Al- 
Hakim (4/163), dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 

934 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (4912), dan didhaifkan oleh Albani dalam Dhaif 
Sunan Abu Daud. 2526! artinya memutus hubungan yang diharamkan oleh syariat. 


041 





Temon A3 A3 SI S3 yA A3 3 AN LE YN 
Ol Kaoes (5| ainun (43 9 LongotomnY da2 Kalbe Ol gag 
donat Y 


BAB 281 


Larangan Berbicara Berdua Tanpa Melibatkan 
Orang Ketiga Dan Tanpa Seizinnya Kecuali 
Karena Keperluan, Seperti Berbisik-Bisik Tanpa 
Didengar Olehnya, Atau Keduanya Berbicara 
Dengan Bahasa Yang Tidak Dipahami Olehnya 


Allah «: berfirman: 
PA 3 Aiolamadi LOLA Sa GA LI 


Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu dari setan. (OS. Al-Mujadalah 
(58): 10). 


Oa PRA LIAR ML an ri Ta As an an 2 o kar 
SS BSE BJB EU Ios al BI 3 


IE gina (SIS 533 0 AS 


Si - 
La SL OK $$ 


# 2 :- 03 P DA 
2 Ju c anne : 2. CAN S3 : ad Pu) Ju : as gl 9 01373 


Sen 


age 3 03 kan -9 o 4 pa. Ae Ai PN ae On 
UN SES JB oa 3 JUL at JS 1 MUI" 3 WIL el 


(NON Nan On JI PINDAD NE. Pn aa Le 0 LA Soto 
Ol nga Je ee Goal CI kas op il ob ane ae pl 


SE Para 


SN er KN 2. TP ES TA data 2 3 
SEA He) at Opal Lease Ga Ae SA mad aral 


642 














piyad e serah 2 








£ 53 
| 


SAP 3 GAN 1 ES Gal SSI JS JG & 
“ 2 PA bana Fa AN Iwa 3 Ha - s - 
MA Og3 SA NY : das BE NI aa 


1602. Dari Ibnu Umar #2, bahwasanya Rasulullah & bersabda: 
“Jika ada tiga orang, maka jangan sampai dua orang berbicara 
(berbisik-bisik) tanpa melibatkan orang yang ketiga.” (HR. 
Muttafag “alaih) 


Abu Daud meriwayatkan dengan menambah: Abu Shalih 
berkata: “Saya berkata kepada Ibnu Umar: “Bagaimana jika 
berempat?” Dia menjawab: “Tidak ada masalah.” 


Imam Malik meriwayatkan hadits ini di dalam Muwatha””s dari 
Abdullah bin Dinar dia berkata: “Aku dan Abdullah bin Umar 
berada di rumah Khalid bin “Ugbah yang ada di pasar. Datanglah 
seorang laki-laki hendak berbisik dengannya, sedangkan saat 
itu Abdullah bin Umar tidak ada yang menemaninya kecuali 
aku. Maka Abdullah bin Umar memanggil seorang lagi sehingga 
kami menjadi empat orang. Lalu Abdullah bin Umar lalu berkata 
kepadaku dan orang ketiga yang dia panggil: “Mudurlah sedikit, 
aku telah mendengar Rasulullah #&: bersabda: Janganlah dua 
orang saling berbisik tanpa orang yang satunya lagi!” 


Se ) : Ju BE 5 di Jo B5 SALA A3 


Aya ja ol ati fe 25 AN G3 IN AI 
Mana an (3 


1603. Dari Ibnu Mas'ud 2», bahwasanya Rasulullah &: bersabda: “Jika 
kalian bertiga, maka janganlah berbisik dua orang tanpa mengi- 
kutkan orang yang ketiga. kecuali jika kalian bersama orang 
banyak, hal demikian agar tidak menjadikannya bersedih.”?7 
(HR. Muttafag 'alaih) 





935 HR. Bukhari (6288), Muslim (2183) dan Abu Daud (4852). 
936 HR. Malik dalam Al-Muwatha' (988). 
937 HR. Bukhari (6290), Muslim (2184) dan Abu Daud (3851). 


643 


1604. 


saka Aglla AD mada LAS JAM Kn 3S dl LG — YAY 
HILAS ahe Asta pa maa 


BAB 282 


Larangan Menyiksa Budak, Binatang, Wanita, 
Dan Anak Tanpa Alasan Yang Dibenarkan 
Syariat, Atau Menyiksa Mereka Berlebihan 


Allah « berfirman: 

& AG Par LA aa S3 LL PL 

Sean IS 36 LL 2 AI Par LA 
YA BY elu Ka YEL 5S Ce —- "Yadi 3 Tere 


Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, karib-kerabat, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang 
jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga- 
banggakan diri. (OS. An-Nisa' (4J: 36). 


ba BIA ie D: J6 SE 3g Ian Di: 2 Gas l 


- 
Kg 


Ming GARA ga YON 3 LE AS 2 Uas 
aje jan. CAN AS Ia SE ga Yg EL 


LEAN aa PB aa AB Ara ai 0, aka OA 
DS Ketaman! (eddL3 Laman ba ea AN AS ) 


Pa AN Tren TU nan 


Dari Ibnu Umar «?, bahwasanya Rasulullah &: bersabda: “Ada 
seorang wanita disiksa (di neraka) disebabkan seekor kucing yang 
dikurungnya hingga mati kelaparan lalu wanita itu pun masuk 


OH 


Ae naa 2 








neraka karena dia tidak memberinya makan dan minum ketika 
mengurungnya, dan tidak pula melepaskannya sehingga kucing 
itu dapat menyantap serangga tanah.””8 (HR. Muttafag '“alaih) 
231 AiS$ dengan kha' yang difathahkan dan dua huruf syin 
artinya serangga atau apa yang melata di tanah. 


ata 
.g S0. 


Pe Taja AA Pb UNS Ana aon Ga: 253 
Sea ee Set en Betne Mes 
Ah Oh AA ga in Ga OA JA ga ya GA 

ES 3 DP BIA 


sa ARA Lan aNgA ny Dir KAI yA Ai ( Sa » 
Aa Pane 


1605. Dari Ibnu Umar &», bahwa suatu ketika dia melewati 
beberapa pemuda Ouraisy yang mengurung seekor burung 
untuk sasaran memanah. Mereka membayar kepada pemilik 
burung setiap panahan yang tidak mengena. Tatkala mereka 
melihat Ibnu Umar, mereka lari berpencar. Lantas Ibnu Umar 
berkata, “Siapakah yang melakukan perbuatan ini? Allah telah 
melaknat orang yang melakukan hal ini. Sungguh, Rasulullah sz 
mengutuk orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai 
sasaran (menembak).”” (HR. Muttafag 'alaih) 


soyaJl artinya sasaran untuk lemparan (sasaran tembak). 


2 


-0 3 
Oa SO Aa 
"JR ye 1 alang 


938 HR. Bukhari (2365, 3482). Muslim (2242) dan Ahmad (3/335) dari hadits Jabir. 
939 HR. Bukhari (5514) dan Muslim (1958). 


0 


1606. Dari Anas 2» dia berkata: Rasulullah &: melarang mengurung 
binatang untuk dibunuh.”“9 (HR. Muttafag 'alaih) 
KN aa NN Ma Ka DE Wea oih ana Due S 00. 8 ne 
je 3 aa bad JB an Ujis yi ia DS A33 


dan aan Tan Pan Tante Ka NI ATP aa Pe OA - 
Oi BS All J3 UpaG Woo Ueal 2a3 NI pole UI Oa 3 


| ema alay » Agak 


ME en Il 33 
1607. Dari Abu Ali Suwaid bin Mugarrin »» dia berkata: “Aku adalah 
orang ketujuh dari bani Mugarrin, kami tidak memunyai 
pelayan kecuali seorang budak wanita yang ditempeleng oleh 
orang yang paling muda di antara kami, kemudian Rasulullah 
$: memerintahkan kami untuk membebaskan budak tersebut.” ”"! 
(HR. Muslim). Dalam satu riwayat disebutkan: Orang ketujuh 

di antara saudara-saudara saya. 


0G Fa 2 aa TK PN an EA 0 RA Ghana 
: BILIL SE LA SAS JB BD GA AAA OA 33 


Sa pi II (pkn UI IA 3 Ala da pa Saha 
yaa Ann Aa Uu Gb sela 
LE (SE Aa Ja at Ida jati dn SA ui Aa 
| Nee 

Ol na ea 

PE IE SE EA AN IG LK 33 


940 HR. Bukhari (5513) dan Muslim (1956). 
941 HR. Muslim (1658). 


646 


nyata erwah 2 








23 peka olay «(HN BELI PJU MEN AE SDI 
“SEGI 

1608. Dari Abu Mas'ud Al-Badri 2» dia berkata: Dulu aku pernah 
memukul budak saya dengan cambuk, tiba-tiba aku mendengar 

suara dari belakang pundakku: “Ketahuilah wahai Abu Mas'ud!” 

Aku tidak bisa memahami suara itu karena aku sedang marah. 
Ketika suara itu mendekatiku, ternyata dia adalah Rasulullah 

&. Beliau bersabda: “Ketauhilah wahai Abu Mas'ud, bahwa 
Allah lebih kuasa terhadapmu daripada kamu terhadap budak 


ini. Maka saya menjawab: “Saya tidak akan memukul seorang 
budak pun setelah ini selamanya.” 


Dalam satu riwayat disebutkan: Maka cambuk itu terjatuh dari 
tanganku karena kewibawaan beliau #:. 


Dalam riwayat yang lain disebutkan: Aku berkata, “Wahai 
Rasulullah, dia merdeka karena aku mengharap wajah Allah 
ta'ala.” Kemudian beliau bersabda: “Seandainya engkau tidak 
memerdekakannya, tentu kamu akan dibakar oleh api neraka, 
atau engkau akan dijilat oleh api neraka.”2 Semua lafal hadits 
ini diriwayatkan oleh Muslim. 





SSI Mera Say: ka ala A3 aa al 33 
» hama olyy. (an ap SSS Op Aa ab 


1609. Dari Ibnu Umar «2, Balak Nabi & bersabda: “Barangsiapa 
yang memukul budak miliknya dengan pukulan had padahal 
ia tidak melakukannya, atau menamparnya, maka tebusannya 
adalah memerdekakannya.””8 (HR. Muslim) 


sn on HE AN «3 Ba ae 
JL ! Oa) Hi Ae Lee Sta son BN 





942 HR. Muslim (1659). 
943 HR. Muslim (1657). 


647 





Ad onia Ja AU: 


Te 2 en SA maka En Be re Aha Ga 5 aa vi 
Ipa Sera apl 1 plan Jl — Ajal Aman 1 Klo 33 


TA LEE AP na aa PRE In 3 T- 1 
Oyong (pdl! Hakag KU 01) Jah 3 Se eko — al 


85. 


MAS aa JAE SAS YAN AE JAS (EA ASI 
. bis ola 
(HI ia SSI CA) 


1610. Dari Hisyam bin Hakim bin Hizam »s anhuma bahwasanya dia 
pernah melewati beberapa orang petani di Syam yang dijemur 
di terik matahari, sedangkan kepala mereka dituangi minyak. 
Kemudian Hisyam bertanya, “Mengapa mereka ini dihukum?” 
Seseorang menjawab: “Mereka disiksa karena masalah pajak 
hasil tanaman (kharaj).” 


Dalam satu riwayat disebutkan : Mereka ditahan karena jizyah 
(pajak dari orang-orang kafir dzimmi kepada negara Islam). 
Hisyam berkata: “Sesungguhnya saya pernah mendengar 
Rasulullah & bersabda: “Sesungguhnya Allah akan menyiksa 
orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia.” Lalu Hisyam 
menghadap gubernur dan menceritakan hadits tersebut, maka 
gubernur memerintahkan agar mereka dibebaskan.” (HR. 
Muslim) 


Ls artinya para petani non Arab. 

B8 « NN 3 s3 
an Anya DU SEE AM Ian s5 JB 3 sale oil s3 
VI El YG 1 J3 TI KU 


- n 
£ 3 
Pa 


- - TK 2 - ah 
BA BS lama Jala ( 


- 
0 


! 


IG ga 
3 


SAI GS Sa d3 


944 HR. Muslim (2613/118). 


648 


Ha Kia 2 


aura SI Tb : (OB) 


1611. Dari Ibnu Abbas #2 dia berkata: “Rasulullah &- pernah melihat 
keledai yang ditandai wajahnya, lalu beliau mengingkarinya, 
dan bersabda: “Demi Allah, saya tidak akan memberi tanda 
padanya kecuali pada bagian yang jauh dari wajah.” Dan beliau 
memerintahkan agar keledainya didatangkan, kemudian keledai 
itu dicoss dengan api pada kedua pangkal pahanya, maka beliau 
#: adalah orang pertama yang memberi cap pada pangkal paha.” 








opal artinya kedua sisi pangkal paha di sekitar dubur. 


20 Mas 


ay IE 3 Bt aa PE LAS 
Pt ata 


(en ln Ie Up S3 
S3 

1612. Dari Ibnu Abbas «3, bahwasanya Nabi &- pernah berpapasan 
dengan keledai yang diberi tanda di mukanya, lalu beliau 


bersabda: “Allah melaknat orang yang memberi tanda itu.” "5 
(HR. Muslim) 


Dalam riwayat Muslim juga disebutkan: “Rasulullah #&: melarang 
memukul wajah, dan memberi tanda di wajah.” 


945 HR. Muslim (2118). 
946 HR. Muslim (2117). 


Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata: “Tidak diperbolehkan memberi tanda di 
wajah binatang karena wajah tidak boleh dipukul, tidak boleh diberi tanda, dan tidak boleh 
dilukai (dipotong), karena wajah merupakan keindahan binatang. Lantas dimanakah mem- 
beri tanda yang diperbolehkan? Diperbolehkan memberi tanda di betis, paha, dan pada 
anggota tubuh binatang yang lain kecuali wajah. Hadits ini menunjukkan bahwa apabila 
seseorang melihat sesuatu yang membuat pelakunya terlaknat, maka dia boleh mengucap- 
kan: “Ya Allah laknattah orang yang melakukan ini”, dan itu tidak berdosa baginya. 


649 





G w GL 2 3 1 ed 0x07 ea. - 
AI AS 0G JS BIL adal SA — YAY 
“ w “3 La Ha 
bagong Ako FP Ol IS 3 Lagi 


BAB 283 


Haram Menyiksa Makhluk Hidup Dengan 
Api Hingga Semut Dan Sejenisnya 


SY IE el Ed Ir EK db BA SA 
AB KASN WAS A3 as SE BE S5 
3 EA at e! ) Pa ui B3 AT 2 Ju 5 ( 
CARA SIB AN NI Lao SAR SIN SI «ES SG 13,3 

Well. ( Peta 


1613. Dari Abu Hurairah » dia berkata: Kami diutus oleh Rasulullah 
28 dalam suatu pasukan, lalu beliau bersabda: “Jika kalian 
mendapatkan fulan dan fulan —beliau menyebut dua orang 
Ouraisy- maka bakarlah keduanya dengan api!” Ketika kami 
akan keluar beliau saw bersabda: “Sesungguhnya tadi saya 
memerintahkan kalian agar membakar fulan dan fulan dengan 
api, namun sesungguhnya tidak boleh menyiksa dengan api 
kecuali Allah w-, maka apabila kalian mendapatkan dua orang 
tadi, bunuhlah mereka!” (HR. Bukhari) 


an Eng Tee 2 il 5 0 AL “3 g S ena 08 9o- 0 -. 

3 p 23 Ta PAN ARA an Kana 22 PI | tp 

TALI SEKS MA LIS COLA gak aja Lala «wall 

2 ANA Ga Si MB age PA au aa 

93) $ LaNp oJa JAN dl BE OI A3 A3 Cia 
947 HR. Bukhari (3016). 


650 


Riyadhug/Shalihin 2 


oa GE AD: IE ME IA Giaa. (au 
MA Nyak Ga al AED: JB SS EL ( 


: ai sn 5315 2) sia 


z 


SEE ae JAN Aga Alka (RAGE Up 


1614. Dari Ibnu Mas'ud 5» dia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah 
gs dalam suatu perjalanan, kemudian beliau pergi untuk suatu 
keperluannya, lalu kami melihat seekor burung bersama kedua 
anaknya, kemudian kami mengambil kedua anaknya, setelah 
itu induk burung tersebut datang dan mengepak-ngepakkan 
sayapnya. Kemudian Nabi &: datang dan berkata: “Siapakah yang 
menyakiti burung ini dengan en anaknya?” Kembalikan 
anaknya kepadanya!” Dan Rasulullah &: melihat sarang semut 
yang telah kami bakar, kemudian beliau bersshda “Siapakah yang 
telah membakar sarang semut ini?” Kami katakan, “Kami.” Beliau 
berkata: “Sesungguhnya tidak layak untuk menyiksa dengan api 
kecuali Rabb penguasa api.” (HR. Abu Daud dengan sanad 
shahih) La Ia 
Sabdanya : 2 & artinya sekelompok semut. 


# 


Ne 


35 gai Jah LA LG - YA$ 


BAB 284 


Haram Bagi Orang Kaya Menunda Atau 
Mengulur-Ulur Pembayaran Hutang (Hak) 
Yang Telah Ditagih Oleh Pemiliknya 


Allah & berfirman: 
948 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (2675), dan dishahihkan oleh Albani dalam Sha- 
hih Sunan Abu Daud. 2-5 artinya sejenis burung. 


651 


“Tw “ea “S5 ———eee— SN 


POM el Lahal P1 HUI 5333 ol 2 sG Al) SI 


Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya. (OS. An-Nisa' (4|: 58). 


- 


SUNAN ISU 3 ea) Sarla Lang SA Sal op 


Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah 
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya). (OS. Al- 
Bagarah (2): 283). 


- 


Du JG 0: BRA 


db: (ah aa 


1615. Dari Abu Hurairah 2, bahwa Rasulullah # bersabda: “Menunda 
membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan 


apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang 
kaya, hendaklah dia ikuti.”“? (HR. Muttafag 'alaih) 


BRA Bian ab JLN 358 AGS SU A0 


TA IIY Seagan Iran NA range PSA 


949 HR. Bukhari (2287) dan Muslim (1564). Jk! artinya menunda, dan ia termasuk kedzali- 
man. 


Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata: Sabda beliau saw : «it ia de Saal di WI, adalah jika ada 
orang yang memiliki piutang kepada Zaid, kemudian Zaid berkata kepadanya Saya akan 
mengalihkan hakku (hutangku) kepada Amru", maka orang yang memiliki piutang tidak bo- 
leh mengatakan “saya tidak mau” kecuali jika orang yang dialihkan piutang kepadanya 
itu fakir, suka menunda-nunda pembayaran hutang, atau mirip dengan seseorang yang 
tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat kasusnya kepada hakim. Yang jelas, jika kita 
mendapatkan penghalang dalam mengalihkan hutang, maka hutang itu tidak boleh diali- 
hkan. Adapun jika tidak, maka Nabi xx: memerintahkan untuk mengalihkannya. Sabdanya 
mili para ulama' berbeda pendapat apakah hal ini hukumnya wajib atau sekedar sunnah, 
dan mayoritas ulama' mengatakan itu adalah sunnah. 


652 


at 2 





PA 
0.3. Get 


MS JEAAN Sl GA Gal ya 0 GA AA WS 3 
AI EN EA ab Ie eta TA ud 


BAB 285 


Makruh Menarik Kembali Pemberian Yang 
Belum Diserahkan Kepada Yang Diberi, 
Dan Pemberian Yang Diberikan Kepada 

Anak Baik Sudah Diserahkan Atau Belum 

Diserahkan, Dan Makruh Membeli Kembali 

Sesuatu Yang Sudah Disedekahkan Dari Orang 
Yang Menerimanya, Atau Membeli Kembali 
Zakat, Kafarah, Dan Sejenisnya Yang Telah 

Dikeluarkannya, Namun Boleh Membelinya Jika 
Sudah Berpindah Tangan Kepada Orang Lain 


NBA, 


KA 3 SAI SAN IE EN Ia Oi 3 A3 


# 


AA PN ny sa 


3 


- 
Ba 


Ea Ae Oa SN en Mia Aa Pn 
ena Ag ASI JS BA Hn SI AD Alan C3 
| | Te BA AG na 
(as pang Take 


st 3 JALJS aa 3 JI 2 al "3 


So LL 


1616. Dari Ibnu Abbas «2, bahwasanya Rasulullah &: bersabda: 
“Orang yang menarik kembali pemberiannya Basa anjing 
yang menelan kembali muntahnya.””0 (HR. Muttafag 'alaih) 


Dalam suatu riwayat disebutkan: “Perumpamaan orang yang 


950 HR. Bukhari (2621), Muslim (1622). Abu Daud (3538) dan Tirmidzi (1398). 


653 











menarik kembali shadagah yang diberikan bagaikan seekor 
anjing yang muntah, kemudian ia kembali pada muntahnya, lalu 
memakannya.” Dalam riwayat yang lain disebutkan: “Orang 
yang menarik kembali pemberiannya, bagaikan orang yang 
menelan kembali muntahnya.” 


Oo 


JS 3 Ie US In AN 3 3 


2ya Ka 3 « As z3 Si 2s Koki SG el KAS Ji 


- 


- 


USLL SA Yg SEN): IE 3 LN IS gai 
MW je S0 3 MI SP 8 Aa Ssi or 


So 


“2 S0 3 ed 5 0 . 33 Ma Pa 5 - 
ag Eh 2 olah (AM Jaan yap He KE 
» peak 2 


1617. Dari Umar bin Khattab 2s dia berkata: “Aku memberikan seekor 


951 


kuda kepada sebagian orang yang berperang di jalan Allah 
(mujahidin), lalu orang itu tidak memanfaatkan sebagaimana 
mestinya. Kemudian aku berniat membelinya kembali karena 
aku menganggap dia akan menjualnya dengan harga yang sangat 
murah. Lalu aku tanyakan hal ini kepada Nabi #£, maka Beliau 
bersabda: “Janganlah kamu membelinya dan jangan pula kamu 
mengambil kembali shadagah (zakat) mu sekalipun orang 
itu menjualnya dengan harga satu dirham, karena orang yang 
mengambil kembali shadagahnya seperti orang yang menjilat 
kembali ludahnya.”! (HR. Muttafag 'alaih) 


Sabdanya : aisi Jia 3 wa gk Siles artinya menginfakkan kuda 
kepada sebagian mujahidin. 


HR. Bukhari (2623) dan Muslim (1620). 


654 


Riyadhus/Shalihin 2 
SB LAS AS IG 


BAB 286 


Penegasan Tentang Keharaman 
Memakan Harta Anak Yatim 








Allah : berfirman: 

P3 Tan 15, 33, 8 2 04 a33 Si ae 2 Agak 3 Pa 

DE pebala S OST LSI Llb AK JGA SiSU GA SI 
Ke en ea La 

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara 

zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka 


akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (OS. An- 
Nisa' (41: 10) 


LOY 2 AYI IS N AN AN Je 5 


Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 
yang lebih bermanfaat. (OS. Al-An'am (6J: 152). 


Pa NA an SKA apa Men or 0 4 Ag Ae ee 
ASIA (AAS Op H3 SAS JAS 33 SG 

AON BASIS Gp Lada IG AI, 
Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Ktakalah: 
“Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu 
bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah 


mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan 
perbaikan. (OS. Al-Bagarah (2): 220). 


»: II ag ala IN lo - GE gp an BA NA 
DE IA IG IA lia SA 
Ii BIN IN EL EN JB ALI, dlu AI 


655 





AA aan 2.2 ane Megan TEA 2 LA PP 
SEA Say AI 3 IA HI Ie Ji 
MALE gina SI SN 


MASA (oa) 

1618. Dari Abu Hurairah »» dia berkata: “Jauhilah tujuh perkara yang 

membinasakan!” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, 

apakah itu?” Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, 

membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan 

alasan yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, 

lari dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita 
mukminah yang suci berbuat zina.””82 (HR. Muttafag “alaih) 


UII Sai BS DG YAN 


BAB 287 
Kerasnya Keharaman Zina 


Allah #« berfirman: 

Buah MALE al A oi Ls Y Sa ANE De Da 

553 - AI JET AA Ja AON US IE AL MI TAN Ga 

As NN GA Ii ud aan 

an TI GE Bel 3 SBI SLS Ia,E SE 

GE NA AT ah AG HI JI SALA 
SL NYA —YVO 2 3aJI TU 5 


Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak an 
952 HR. Bukhari (2766) dan Muslim (89). 


656 





Raden, 2 





berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba.” Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya 
dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka 
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal 
di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan 
sedekah. (OS. Al-Bagarah (2J: 275-277). Dan firman-Nya: 
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu 
orang-orang yang beriman. (OS. Al-Bagarah (2): 278). 


FA d Las Lia « Aaja PA 2 5 Rasa HA Tp 
as AS Bana) 
Adapun hadits-haditsnya sangat banyak sekali dan sangat 


terkenal dalam kitab-kitab shahih, di antaranya adalah hadits 
yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam bab sebelumnya. 


5 


3 AN NN Ne Ge NA ARGO ae ANE TS SAS BNN - 
dl» AS yag UN JST 335 AU Sa Sad JB 23 yaa Cp 03 
HS GAMLAG 1 0333 sen . 


1619. Dari Ibnu Mas'ud &» dia berkata: Rasulullah & melaknat pe- 


makan riba dan orang yang memberi makanan hasil riba.” 
(HR. Muslim) 

Tirmidzi dan lainnya menambahkan: “Kedua saksi dan orang 
yang menulisnya. 


953 HR. Muslim (1597), Abu Daud (3333), dan Tirmidzi (1205). 


637 





BAB 288 
Haram Berbuat Riya 


Allah & berfirman: 
Ton JAS ala male Patas) Y Wa ts 


Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan 
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang 
lurus. (OS. Al-Bayyinah (98|: 5). 


2 » ge 3 8 Ama KA Heat 5 
BAIT ya AE) IL GA IS S3NG JIL (SELAI Y 
Bat 


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan 
(pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti 
(perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya 
karena riya kepada manusia. (OS. Al-Bagarah (2): 264). 


- - 9 3 P3 a00 - 8 Ps 
» L NY slam 1 H3 VI adl O9 SIG SE easa) Usely 
Mereka bermaksud riya? (dengan shalat) di hadapan manusia dan 


tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. (OS. An-Nisa' 
(4): 142) 


Un IE): Hm dn Io boa Jb am SIA NIA 


Ta ( S3 ES L5 


1620. Dari Abu Hurairah 2s dia berkata: Saya mendengar Rasulullah 
&£ bersabda: “Allah « berfirman: “Aku adalah Dzat yang paling 
kaya, tidak membutuhkan sekutu. Barangsiapa melakukan suatu 


658 


aan sah 2 








amalan di dalamnya dia menyekutukan-Ku dengan selain-Ku, 
maka Aku meninggalkannya dan sekutunya.” (HR. Muslim) 


- 
(3 


Ah AI JO »: Ia Jpn Sea Dea 


« AA an GA on An ee Jai Ta Ag 
Ne : 5 Ula SIG: JET Ud Ella UG: Je 


- 


LA IA aga Jk IN Sita 2G esis 
La pa ya ga na dasi 
Mes el du Wb an bag di 
ss JB SA an S3p IA dl Sala» Dg 


Oa - 


AAS MU GA AI SAN SA LA: JA sala ss, 
Te ara pa Let Bean jg 


Ia 


3 MA gb duh Ge yaaah ca Ta 


954 HR. Muslim (2985/46). Dalam hadits ini diterangkan bahwa Allah - selama- -lamanya tidak 
akan menerima suatu amalan yang di dalamnya terdapat kesyirikan, dan Dia tidak meneri- 
ma kecuali amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah semata. Ibnu Utsaimin rahimahullah 
berkata: Hadits ini menujukkan bahwa apabila riya' menyertai amalan seseorang, maka 
amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah « . Seandainya seseorang melakukan shalat 
dengan khusyu", tetapi dia riya agar orang-orang berkata: “Masya Allah, fulan ahli dalam 
ketaatan, dia shalat dan banyak melakukan shalat.” Sesungguhnya dia tidak mendapatkan 
apa-apa dari shalat yang dikerjakannya, dan shalatnya tidak diterima di sisi Allah azza 
wa jalla.....oleh sebab itu renungkanlah...!! Apabila riya' menyelinap masuk ke dalam diri 
seseorang (orang yang mukhlis) ketika akan mengerjakan shalat, kemudian dia berusaha 
untuk menghilangkan riya' tersebut, maka hal itu tidak merusak shalatnya. Namun jika riya' 
masuk ke dalam dirinya ketika dia mulai mengerjakan shalat yang pada mulanya dia ker- 
jakan ikhlas karena Allah kemudian berubah menjadi riya' dan terus menerus hingga akhir 
shalat, (kita memohon perlindungan kepada Allah), maka shalatnya menjadi batal dari awal 
hingga akhirnya, karena shalat apa saja yang dikerjakan oleh seseorang apabila akhirnya 
batal, maka awalnya juga batal. Permasalahan : Jika seseorang telah selesai mengerjakan 
ibadah, kemudian dia mendengar orang-orang memiji ibadah yang dilakukannya lalu dia 
senang dengan pujian tersebut, apakah hal itu dapat merusak pahala ibadahnya? Hal itu 
tidak merusak pahala ibadahnya, karena ibadah yang dia lakukan adalah benar, sementara 
pujian manusia kepadanya merupakan kabar gembira yang diberikan Allah kepada orang 
mukmin di dunia. 


659 


Sebng BE PU OR an De BAB LA hoka An, Ba TN PE “Na 
Gan ol 3 Jia Ip ES VJ A33 Clas UU. 
La ata Aa naa PA EN En ena sg 3 Pa 
M1 Id Cas SESI LS 1 JB 3 ea VI 3 


- 
kala 


a FA da Ra Oo ka Ten aga 
AI BN A3 IS ai 0 jl He J3 aa! 
kes ola 


2 Me ane - » 22 
MEME A3 TAG AI LAS il ai (G3) 
1621. Dari Abu Hurairah » dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 
#: bersabda: “Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab 
pada hari kiamat kelak ialah seseorang yang mati syahid, lalu 
diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang didapatkannya 
sehingga ia mengetahuinya dengan jelas, lantas Allah bertanya: 
“Apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hamba-Ku? Dia 
menjawab: “Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah 
sehingga saya mati syahid. “Allah berfirman: “Dusta kamu, 
sebenarnya kamu berperang bukan karena untuk-Ku, melainkan 
agar kamu disebut sebagai orang yang berani. Kini kamu telah 
menyandang gelar tersebut.” 


Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan dan 
dilemparkan ke dalam neraka. Dan didatangkan pula seseorang 
yang belajar Al-Our'an dan mengajarkannya, lalu diperlihatkan 
kepadanya kenikmatan yang didapatkanya sehingga ia 
mengetahuinya dengan jelas, Allah bertanya: “Apa yang telah 
kamu perbuat?” Dia menjawab, “Saya telah belajar ilmu dan 
mengajarkannya, saya juga membaca Al-OGur'an demi Engkau.” 
Allah berfirman : “Kamu dusta, akan tetapi kamu belajar ilmu 
dan mengajarkannya serta membaca Al-Our'an agar dikatakan 
seorang yang mahir dalam membaca, dan kini kamu telah 
dikatakan seperti itu.” 

Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan 
dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan seorang laki-laki yang 
diberi keluasan rizki oleh Allah, kemudian dia menginfakkan 
hartanya semua, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan 
yang didapatkannya sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. 


660 


Pn Ge ada 2 








Allah bertanya: “Apa yang telah kamu perbuat dengannya?” Dia 
menjawab, “Saya tidak meninggalkannya sedikit pun melainkan 
saya infakkan harta benda tersebut di jalan yang Engkau ridhai.” 
Allah berfirman: “Dusta kamu, akan tetapi kamu melakukan hal 
itu supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan, dan kini 
kamu telah dikatakan seperti itu.” Kemudian diperintahkan 
kepadanya supaya dicampakkan dan dilemparkan ke dalam 
neraka.” (HR. Muslim) 


ea artinya pemberani. 
Bean CL 3 3... G Tn ana - 85 1 2-2» -. 
Dean an Oi: - Ma 


pet NG 


K 2 o - Oo “ 2 Ls 53 An 
MG ola. BEE al In) Ie AS Ela li as LS: WB 


1622. Dari Ibnu Umar «3, bahwasanya sekelompok orang berkata ke- 
padanya: “Sesungguhnya kami masuk menemui para penguasa 
kami, dan kami mengatakan kepada mereka apa yang menyelisihi 
perkataan kami ketika keluar Ke mereka.” Ibnu Umar «3 
berkata: Pada masa Rasulullah &:, hal ini kami anggap sebagai 
salah satu bentuk kerna 23 (HR. Bukhari) 


NU BAN JB B5 OA pa yank 


2 HE o ap Las ola 
ah. Ap PE AAA Gi SERA al Lapan ( ——) 
Ya: Ne (Gan ia Ja SG Wa 


955 HR. Muslim (1905), Tirmidzi (2382) dan Nasa'i (6/23). 
956 HR. Bukhari (7178), periwayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab sebelumnya. 


661 


1623. 


1624. 


HN 


8 ( Vi SD). bas ana) Dah sa 2 A3 
Dari Jundub bin Abdillah bin Sufyan 2 dia berkata: Hana 
yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal 
sum'ah. Dan barangsiapa yang beramal karena riya', maka Allah 
akan menjadikannya dikenal riya.” (HR. Muttafag 'alaih). 
Imam Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas 
3. 

zsw artinya menampakkan amalannya kepada manusia 
dengan tujuan riya. « dil z3x artinya Allah akan membuka 
rahasianya pada hari kiamat. ss, 3s artinya barangsiapa yang 
menampakkan amal shalihnya kepada manusia dengan tujuan 


mereka memujinya. & ai sg artinya Allah akan menampakkann 
rahasianya di hadapan semua makhluk. 


Panen un Ane Kant Ann ia 2 
Men Dam 


28 sa Pa ng : jaan - (co 


Pan £X So 


an ola . Kn BALAI 


as Ad P5 AA Pap na 
Dari Abu Hurairah 2» dia berkata: Rasulullah #- “bersabda: 
“Barangsiapa mempelajari suatu ilmu yang Aan karena 
Allah Azza Wa Jalla, namun ia tidak mempelajarinya kecuali 
untuk mendapatkan sebagian dari kenikmatan dunia, maka 
ia tidak akan mendapatkan baunya Surga pada Hari Kiamat.” 
(HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


Hadits-hadits yang berkaitan dengan bab ini sangat banyak dan 
sudah terkenal. 


957 HR. Bukhari (6499), 

958 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (3664), Ibnu Majah (252) dan Ahmad (2/338), 
dan dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. Yang dimaksud ilmu dalam 
hadits ini adalah ilmu tentang Al-Gur'an dan As-Sunnah, bukan ilmu yang lain. 


662 








Anakan, 2 


IG 9 G..5 


2) ga Ear 5 | ayal SG -—YM 


BAB 289 
Yang Biasa Dianggap Riya' Padahal Bukan Riya' 


£ 
BAG 


La Naa Bagas: ae A 
Ls ai 


1625. Dari Abu Dzar 2 dia berkata: Ditanyakan kepada Rasulullah 
&5: “Bagaimana menurutmu jika ada seseorang yang melakukan 
amal shalih, kemudian orang-orang memujinya?” Beliau saw 
menjawab: “Itu adalah kabar gembira yang disegerakan kepada 
orang mukmin di dunia.”?8? (HR. Muslim) 


PAN AG LA J PI hai SG ya. 


dab ym Asman 


2 z 


BAB 290 


Haram Melihat Wanita Yang Bukan Mahram Dan 
Laki-Laki Amrad Tanpa Ada Kepentingan Syar'i 


Allah » berfirman: 


3 aa Ja Leak kU Ji 


Katakanlah kepada orang-orang mukmin, hendaklah mereka menun- 
dukkan pandangannya. (OS. An-Nur (24): 30). 


959 HR. Muslim (2642). 


663 


z Bana AA 22 2 P3 ain G 
DP LM IYA 25 3S AS JS Ipa, 253 AN SI 


Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan 
diminta pertanggungan jawabnya. (OS. Al-Isra' (17): 36). 


PA AE TIA AS PAN TS Ag 


Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang 
disembunyikan oleh hati. (OS. Ghafir (40J: 19). 


IA SIA 
Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. (OS. Al-Fajr (89): 
14). 
Kena AE SY: Na On TIA KTNA P2 
LG BEN IN LAU ot: BA Iu B3 CI Sa 
KG JENG « la 2 Sa 2 V5 SMG « AKAN 
st ni Pi 2 25 TP « Eh Sae au Jus 
pm AE aa BS sda 


1626. Dari Abu Hurairah »», dari Rasulullah &:, beliau bersabda: 
“Telah ditulis bagi anak Adam bagiannya dari zina, ia pasti 
mendapatkannya dan tidak akan bisa menghindar darinya. 
Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah 
mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan 
adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan 
zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan 
semua itu akan dibenarkan atau ditolak oleh kemaluan.”””0 (HR. 
Muttafag “alaih) 


| 
960 HR. Bukhari (6243) dan Muslim (2657). 


664 





Riyadhus/Shalihin 2 
na SAE BE 2 Ol IE 
Gan bia 4 AAN LAB) 2 dn IS ga 
sea ar DE Je ah PE Eu 
(sa 3G AA EN Se 


- 











Pe AN 

1627. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi &£ beliau bersabda: “Hin- 
darilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan!” Para sahabat 
bertanya: “Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami butuh untuk 
duduk-duduk di situ memperbincangkan hal yang memang 
perlu?” Rasulullah # menjawab: Jika memang perlu kalian 
duduk-duduk di situ, berikanlah jalan tersebut haknya.” Mereka 
bertanya, “Apakah haknya ya Rasulullah?” Beliau menjawab: 
“Tundukkanlah pandangan, jangan mengganggu, menjawab 
salam, menganjurkan kebaikan, dan mencegah yang mungkar.”5! 
(HR. Muttafag “alaih) 


o- 


S5 au 5323 ES : db 2 Hb ia IS 33 

| Abah Sy de ie Ab asal Ia asi 
LA UAS UI UAS (AAN GILA IP MAA 

sak ALE YUL EL ME Ob 
aan. 4 ISI GE MI sel 

Ea Bal AA La (HAN) 


1628. Dari Abu Thalhah Zaid bin Sah! 2, dari Nabi & beliau bersabda: 
“Pada suatu ketika, kami sedang duduk-duduk dan bercakap- 








961 HR. Bukhari (2465) dan Muslim (2121) (4815). 


665 


cakap di pinggir jalan. Tiba-tiba Rasulullah #s mendatangi 
kami seraya bersabda: “Mengapa kalian duduk-duduk di 
pinggir jalan?” Jauhilah duduk-duduk di pinggir jalan!” Kami 
menjawab, “Kami duduk-duduk untuk bercakap-cakap dan 
saling mengingatkan.” Sabda beliau: “Kalau begitu, tunaikan 
hak jalanan, yaitu : menundukkan pandangan, menjawab salam, 
dan berbicara yang baik.””8? (R. Muslim) 


sx artinya jalan. 
Dn AP (5 an enak TN na KA ru 
D Jt al Ia Ie BE UI Is AJE RS naa 


$ ea ola. ( Sna Sol 

1629. Dari Jarir »» dia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah ::: 

tentang pandangan kebetulan, maka beliau menjawab: “Paling- 
kanlah pandanganmu!””88 (HR. Muslim) 


ago Ion IL - A0 Tuan 


TA Ig AN Oa la SIB la Ba in 
A5 US aa SAS RAGA 
Wat NA Aman rn an AE (HL 
($! Seat MEN UE AI LA IE NY) 


MA 2 Hae Ijas yi 36 AI 5315 Pi Ar 
1630. Dari Ummu Salamah &s dia berkata: “Aku berada di sisi 
Rasulullah & ketika Maimunah sedang bersamanya. Lalu 
masuklah Ibnu Ummi Maktum -yaitu ketika perintah hijab telah 
turun-. Maka Nabi & pun bersabda: “Berhijablah kalian berdua 
darinya!” Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, bukankah ia buta 
sehingga tidak bisa melihat dan mengetahui kami?” Nabi #5 
balik bertanya: “Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian 


962 HR. Muslim (2161). 
963 HR. Muslim (2159), Abu Daud (1148), dan Ahmad (4/358). 


666 


Riyadhus/Shalihin 2 


| berdua dapat melihat dia?””4 (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, ia 
| berkata: Hadits hasan shahih) 


AE BEN JB EN j3 DI ana 33 
SAI SEN AS Ng aah 833 BILANG YEN 33 
ola, . (LI Sa MTA AL Ng ah 


1631. Dari Abu Sa'id Al-Khudri »», bahwasanya Rasulullah & 
bersabda: Seorang laki-laki Tidaklah (boleh melihat) aurat 
sesame laki-laki, dan perempuan tidak boleh melihat aurat 
sesame perempuan, seorang laki-laki tidak boleh bersatu 
dengan laki-laki lain dalam satu baju, dan seorang wanita juga 
tidak boleh bersatu dengan wanita lain dalam satu baju.”?55 (HR. 
Muslim) 


LA IA LAS LG - Ya 


BAB 291 


Haram Berduaan Dengan Wanita 
Yang Bukan Mahram 


Allah --: berfirman: 


-2 G3 


Pn gi “63 Ia GA Lets Gua 55 


Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- 
isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (OS. Al-Ahzab (33): 
53). 





964 Hadits dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud (4112), Tirmidzi (2778), dan didhaifkan oleh Albani 
dalam Dhaif Sunan Abu Daud. 
965 HR. Muslim (338). 


| 





667 








0. 


- 3 8. Bgn nan TN 3 An Ga 
Isa ASUI )) 3 JB 4g Al Jpn Ola ale oi K3 33 
Ia G 9 Pa na 33 2: » PG S 2 " 
D JBS RSI SAT 3 JUNI Sa J5 dls (OI elaali s 
PN KE 


AAA pi yah ea Ha 3 (GSM) 


1632. Dari “Ugbah bin Amir 2, bahwasanya Rasulullah & bersabda: 


“Janganlah kalian masuk ke dalam tempat kaum wanita!" Lalu 
seorang laki-laki dari Anshar berkata, "Wahai Rasulullah, 
bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?" Beliau menjawab: 
"Ipar adalah maut.” (HR. Muttafag 'alaih) 

gi adalah kerabat suami, seperti saudaranya, anak 
saudaranya, dan anak pamannya. 


MUA 
ea 


Sini igo Ragi Nai 8 Da sg Daan s- 0 aa 
SIA ISS ND) 1 JB 3 AMI Jan Ol: K3 al al 333 


NS gina (Biak 


1633. Dari Ibnu Abbas #3 bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Ja- 


nganlah salah seorang dari kalian berdua-duaan dengan wanita 
yang bukan mahram, kecuali ditemani oleh mahramnya.”” 
(HR. Muttafag 'alaih) 


3 


Seda AL Ka) 2 EK O335 JE: JE an TAI 33 
BB das BAB Ah La San AI 
Eh LE 3 3 Eu atas ja das nga 


» dh oay AO AS) JUS SE al Ji 


967 HR. Bukhari (5233) dan Muslim (1341). 


068 





Ge ata 2 








1634. Dari Buraidah bin Hashib » dia berkata: “Rasulullah sz 
bersabda: “Kehormatan isteri-isteri para pejuang (mujahidin) 
bagi mereka yang tidak ikut berjuang, seperti kehormatan 
ibu-ibu mereka. Tidaklah seseorang yang tidak ikut berperang 
karena suatu udzur, lalu dia diberi amanat oleh saudaranya 
yang ikut berperang untuk menjaga keluarganya, namun dia 
justru mengkhianatinya, melainkan di hari kiamat kelak pahala 
amal kebaikannya akan diambil oleh saudaranya yang berjuang 
tersebut dengan sesuka hatinya sampai dia ridha.” Kemudian 
Rasulullah &- menoleh kepada kami dan bersabda: “Lalu 
bagaimana dengan pendapat kalian?””88 (HR. Muslim) 


3. - 


3 JlesiL AA Mala Ah Jen ai ab SG — YAY 
BUS bg IS 3 all 


BAB 292 


Haram Laki-Laki Menyerupai Wanita, Dan 
Wanita Menyerupai Laki-Laki Baik Dalam 
Pakaian, Tingkah Laku, Dan Lain Sebagainya 


- Pa 2 P pen NA rd S £ Pasi Pa 3 

CeLAL JESII Sa GAEI BE ll dgan GI ily (33 
GE. JUL de set, 

1635. Dari Ibnu Abbas #2 dia berkata: “Rasulullah &: melaknat laki- 


laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki- 
laki.” 


968 HR. Muslim (1897). 


669 





Dalam suatu riwayat disebutkan: Rasulullah &z melaknat laki- 
laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki- 
laki.””8 (HR. Bukhari) 


- 
£ 


0 90 G 8 
II LI ane JA BE ll Jak megah Jb BIA cl 33 
Tan oh 5315 «1 Aa SI 2 Natar Pp 


- 


1636. Dari Abu Hurairah » dia berkata: Rasulullah sz: melaknat laki- 


laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai 
y Pp yang 
pakaian laki-laki.” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih) 


SE 


HA BABA aa : Aa J3 JG: JB, 


Ie-A 


Sus AL (3 HE te Opi ya) AN 2G ju “3 ea 
Ta HL AN Te Abah NU ESA IE 


Mn Pe SAN on Dg 


. ama ol, 


HR. Bukhari (5885, 5886), Abu Daud (4930), dan Tirmidzi (2784). 
ci (laknat) artinya jauh dari rahmat Allah. Jika seorang laki-laki menyerupai wanita baik dalam 


969 


970 


hal pakaian apalagi jika pakaian itu diharamkan baginya seperti sutera, emas, atau dia 
(laki-laki) menyerupai wanita dalam bicara sehingga dia berbicara seperti berbicaranya 
seorang wanita, atau menyerupai wanita dalam berjalan, atau hal-hal lain yang dikhusus- 
kan untuk wanita, maka laki-laki tersebut akan Mengapatah laknat dari Rasululiah -, dan 
kita juga melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah x. Maka, laki-laki yang menyerupai 
wanita adalah terlaknat. Begitu pula seorang wanita jika dia menyerupai laki-laki, maka 
dia juga terlaknat, jika dia berbicara seperti berbicaranya laki-laki, atau dia memakai sur- 
ban sebagaimana yang dipakai oleh laki-laki, atau menjadikan bajunya sebagaimana baju 
laki-laki. Termasuk hal itu juga adalah celana, karena memakai celana adalah khusus un- 
tuk laki-laki, berbeda dengan wanita hendaklah mereka memakai pakaian yang menutupi 
(seluruh) tubuhnya. Sementara celana -—sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama- 
dapat menyingkap bentuk paha dan betis wanita, dan lain sebagainya. Maka kami katakan, 
tidak halal bagi seorang wanita memakai celana, meskipun di samping suaminya, karena 
alasannya adalah bukan masalah aurat, tetapi tasyabbuh (menyerupai kaum laki-laki). 
(Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala). 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4098), dan dishahihkan oleh Albani dalam Sha- 
hih Sunan Abu Daud. 


670 








1637. 


piya a arwah 2 





J3 ARK 3 (TAG YA ai Ia AU AS Ha 
2 MA DI KANG SS 4 UN gai P3 Aa 
MOSUL AG EN SI al ES UB Je Jah 
Aa & Ne naa di 


La 


T1NEN DAN Hhas gate Salat» ja Sa 
adal li GAS Pad) (EA Dp UU 


5 
5 


SI Tae HL KN WEI red) Peti an), 
Layan II Tilas 


Dari Abu Hurairah »» dia berkata: Rasulullah 4 bersabda: “Ada dua 
golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. 
Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya 
untuk memukul orang, dan wanita-wanita berpakaian tetapi 
bertelanjang, mereka berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah 
dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk 
unta. Wanita-wanita tersebut tidak akan masuk surga, bahkan tidak 
akan dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium 
dari jarak begini dan begini.”! (HR. Muslim) 


Has artinya banyak mendapatkan nikmat Allah. SC 3 ls 
artinya tidak mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya. 
Ada yang mengatakan artinya adalah seorang wanita menutup 
sebagian anggota badannya dan membiarkan sebagian yang lain 
terlihat sehingga kecantikannya bisa nampak. Ada pula yang 
mengatakan bahwa artinya adalah seorang wanita yang memakai 
baju tipis sghingga dapat menampakkan bentuk lekuk-lekuk 
tubuhnya. SL artinya (menyimpang) dari ketaatan kepada 


971 HR. Muslim (2128). 


671 





Allah dan hal-hal yang harus dijaga. Ada juga yang mengartikan 
berjalan dengan berlenggak-lenggok, menggoyang-goyangkan 
pundaknya. Ada juga yang mengartjkan perjalan seperti cara 
jalan orang sombong dan congkak. artinya mengajarkan 
keburukannya kepada orang lain. Ada juga yang mengartikan 
ma mengajarkan cara jalan tersebut kepada orang lain. 

| dora (3) artinya kepala mereka dibesarkan 
dengan memakai surban atau kain yang diikatkan di kepalanya. 


CepaaRa Ae 3-6 5 s5 3. 
jus, 0 Jaman) 5 bat AN 3 au — YAY 


BAB 293 
Larangan Menyerupai Setan 


Dan Orang-Orang Kafir 
&- s 358. eng Sa KAT Ea Aset 
SE JUL SEN DE Ia SE IE as AA IE 
# » sa “5 
«alay » (JL, 333 ISG OVasAlI 


1638. Dari Jabir »» dia berkata: Rasulullah #: bersabda: “Janganlah 
kalian makan dengan tangan kiri, karena setan makan dan 
minum dengan tangan kiri.””? (HR. Muslim) 


25 Pr ae 7 7 S MIA 2 Tn - ag HER -. 9 aa 
SAM SEE) 1 JB BIA 3 Sl 33 

en ee En Ba Sape 
Mt Aga Ilauta JSU OUR Oka 4 Lgu Cetg Yg 6 alan 


“ Haa ola, 


1639. Dari Ibnu Umar «8, bahwasanya Rasulullah &s bersabda: “Ja- 
nganlah salah seorang di antara kalian makan dan minum 
dengan tangan kirinya, karena sesungguhnya setan itu makan 
dan minum dengan tangan kirinya.””? (HR. Muslim) 


972 HR. Muslim (2019). 
973 HR. Muslim (2020), Abu Daud (3776) dan Tirmidzi (1800). 


672 





Pn Ge Sa 2 





Aa ee aan Ae ana Tai AS Ta UBS 2 Teja 
GE Ol JB lil da Ol: 233 2i,A 2 3 


LA Gina (GAES «Ogah Y 


Mn AM ag tp) 
j0 2g (aa " TN 22 OA aka ena £ 

nee dl alot Ba IU ASI OA an GI 

1640. Dari Abu Hurairah w-, bahwasanya Rasulullah &: bersabda: 


“Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir 
rambutnya, maka selisihilah mereka!””4 (HR. Muttafag “alaih) 


Maksudnya adalah menyemir jenggot dan rambut yang berwarna 
putih dengan semir yang berwarna kuning atau merah. Adapun 
menemir dengan warna hitam, sesungguhnya hal itu dilarang 
sebagaimana yang akan kami jelaskan pada bab berikutnya, 
insya Allah. 


Nara baris Has 53 ar HB DG Yak 


BAB 294 


Larangan Mewarnai Rambut Dengan Warna 
Hitam Bagi Laki-Laki Dan Wanita 


. 8 y 2 : ea 3 ag 2 £— 3 
LL EN 8G - Bana Taka NN PANTI AN SA 
Hn an ma P Pa 2 “5 15 
HI J5 JUS. LSG RS RS, Ag AKA m3 


AN Oa an) 


1641. Dari Jabir 2 dia berkata: Pada hari penaklukan kota Makkah, 
Abu Ouhafah dibawa ke hadapan Rasulullah & dengan rambut 
dan jenggotnya yang memutih seperti pohon Tsaghamah (pohon 


974 HR. Bukhari (3462) dan Muslim (2103). 


673 





yang daun dan buahnya putih). Maka Rasulullah & bersabda: 
“Rubahlah (warna celupan ini) dan jauhilah warna hitam.” 
(HR. Muslim) 


0-03 


si « - Le AT 3 -. - 2G Se 
JAR A93 Iya GE jang PAI 08 el ob A0 


SA pa JA AS la IU 


- 


BAB 295 


Larangan Mencukur Sebagian Rambut Kepala 
Dan Membiarkan Sebagian Lainnya (Oaz2'), 
Dan Boleh Bagi Laki-Laki Mencukur Seluruh 
Rambut Kepala, Dan Tidak Boleh Bagi Wanita 


Pa 


- 2 ag ME Oam ra - - 2 . 2 

Aa gita IN ye BA Ioi AJE KAA 

1642. Dari Ibnu Umar «& dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah &z 
melarang gaza'.” 5 (HR. Muttafag 'alaih) 


12 Ka RN Toan ta Teu oa aga Man Ou Ta Naa IA 
B9 daa yaa yag Hb A8 Lem #85 AMI ag So JB ng 
na A Pa Maru Lana: Tn 03 an Pee 38 0. 
AAS SA IA gila )) 1 Jb SMS os Ale aa 


IG EN B3 AE iman Mah 5316 Gl 259 


z Z 


1643. Dari Ibnu Umar «3 dia berkata: Rasulullah & melihat anak 
kecil yang sebagian rambut kepalanya dicukur dan sebagian 
yang lainnya dibiarkan, lalu beliau ::: melarang mereka dari hal 


975 HR. Muslim (2120/79), hadits ini mengandung pelajaran untuk menyelisihi orang-orang 
Yahudi dan Nasrani dalam segala aspek meskipun dalam hal yang remeh. 

976 HR. Bukhari (5921) dan Muslim (2120). Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata: 
“Gaza' adalah mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain- 
nya, baik dalam satu sisi kepala atau semua sisinya, baik bagian atas kepala, kanan, kiri, 
belakang, atau depan. Yang jelas jika ada seseorang yang mencukur sebagian rambut 
kepalanya dan membiarkan sebagian yang lain, maka itulah gaza', Rasulullah &: telah 
melarang gaza'.” 


674 





BE G2 array 2 








tersebut dan bersabda: “Cukurlah semua rambut kepala anak 
tersebut, atau biarkanlah semuanya!””” (HR. Abu Daud dengan 
sanad shahih menurut syarat Bukhari dan Muslim) 


A2 
0. 


GE ar IYA EA Dj 33 
ah Ju 2 PGA AE: Tn 
SA (SSS PLAN JB BA SE ta KA 
GI Pb AE an ati 3915 :1 an. Ban 


9 


# 


1644. Dari Abdullah bin Ja'far w3, bahwasanya Nabi x: memberi 


tenggang waktu untuk keluarga Ja'far selama tiga hari, setelah 
itu beliau datang kepada mereka dan bersabda: “Setelah ini, 
janganlah kalian menangisi saudaraku!” Setelah itu beliau 
bersabda: “Undanglah kemari bani saudaraku.” Kami lalu 
dihadapkan kepada beliau layaknya anak-anak ayam, beliau 
lantas bersabda: “Panggilkan tukang cukur kepadaku!” Beliau 
lalu memerintah tukang cukur itu (untuk mencukur), hingga 
kami semua dicukur olehnya.”8 (HR. Abu Daud dengan sanad 
shahih menurut syarat Bukhari dan Muslim) 


- 
2. 


Aa BI Ju m3 DE 35 
£ eri 


1645. Dari Ali & dia berkata: “Rasulullah &- melarang seorang wanita 


mencukur rambut kepalanya.”?”? (HR. An-Nasai) 





977 


978 


979 


Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4195) dan Nasa'i (8/130), dan dishahihkan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4192), Nasa'i (8/182), dan dishahihkan oleh 
Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 

Hadits dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi (914), Nasa'i (8/130), dan didhaifkan oleh Albani 
dalam Silsilah Hadits Dhaif (678). 





- 


apaS3 83 Par Ha maa J3 H3 ni SG yan 
SN 


BAB 296 


Larangan Menyambung Rambut, 
Tato, Dan Panggur Gigi 


Allah « berfirman: 


J3 AI SI aga CU Y! Dela Oh uu) NY) 3 Ip BANI 
AA 35 2 teng 


V AAN AA, Lani Lani Sates ia SEN 
MAY PL Jd GIS BAG HAN AAN Si ES 


Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah 
berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain 
hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Yang dilaknati Allah 
dan syaitan itu mengatakan: “Saya benar-benar akan mengambil 
dari hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah ditentukan 
(untuk saya). Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, 
dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan 
menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), 
lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh 
mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka 
merubahnya. (OS. An-Nisa' (4J: 117-119). 


anna Sena AN GA 3 Lan Sae aa 
dls BE II US alel of Ip elaal ye3 


So 


ka) AAS De Na) PENA 3 S1 AI) Sea 
ada giaa (To Tg AO GA JS Sa jeli 


NASI LAN in 


676 


yaa serah 2 








ME bian PI Aa BA USD 
AA (( RA ip ». AN AE WAS NAS Jai Ga 
IS UB Jkt 53 JIE ya (Gilang A3 J2 


1646. Dari Asma' «&, bahwa ada seorang wanita bertanya kepada Nabi 
z5 seraya berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya puteriku 
menderita penyakit gatal (cacar) hingga rambutnya rontok, 
sementara saya hendak menikahkannya, apakah saya boleh 
menyambung rambutnya?” Beliau bersabda: “Sesungguhnya 
Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang 
disambung rambutnya.” (HR. Muttafag “alaih) 


Dalam riwayat suatu riwayat disebutkan: Wanita yang 
menyambung rambutnya dan wanita yang minta disambung 
rambutnya.” Hadits serupa juga diriwayatkan dari Aisyah «. 
(HR. Muttafag “alaih) 

Jjsis artinya rontok, iLotgii artinya wanita yang menyambung 
rambutnya sendiri atau rambut orang lain, ipang artinya wanita 
yang meminta disambung rambutnya, iLsgisti artinya wanita 
yang meminta orang lain untuk menyambung rambutnya. 


PA 


Pa ai 2 tema 


LI): JA aa Fin bi BL Lan man 
ale Jia (SL UAS G5 JA ESA 


980 HR. Bukhari (5935), Muslim (2122) dan Nasa'i (8/187). 


07 





1647. Dari Humaid bin Abdurrahman bahwa dia mendengar 
Mu'awiyah bin Abu Sufyan berkhutbah di atas mimbar ketika 
musim haji, sambil memegang seikat rambut (sambungan 
rambut) dari tangan pengawalnya, katanya: “Wahai penduduk 
Madinah! Dimanakah ulama kalian! Aku pernah mendengar 
Rasulullah # melarang dari yang seperti ini. Beliau bersabda: 
“Bani Israil celaka ketika wanita-wanita mereka memakai yang 
seperti ini.””8! (HR. Muttafag “alaih) 


opal To G5 3 SB KE 


Mana Gea Ke 15 ea 


1648. Dari Ibnu “Umar «2, bahwa Rasulullah &: melaknat wanita yang 
menyambung rambut dengan rambut lain dan yang meminta 
disambungkan, serta wanita yang mentato dan wanita yang 
minta untuk ditato.””2 (HR. nda “alaih) 


SES AT) 2 ar « kera, sal, « an 


- 


3 


AE Ip SAR ja SAY J3: IS OS aa 3 


ISU Uap AAS JAN AS Lap h 3 BLS AI ds $ AT) AS 


AR 


20. 


baba gam V3 ata ente 


AA YA SA BN Ia aa (GEN) 
pb Ia is Ai (La) PON aan Dab 
BAE (SAE DES gia Ki Lagh mi 

AN adas 


981 HR. Bukhari (5932), Muslim (2127), Abu Daud (4167), dan Tirmidzi (2781). 
982 HR. Bukhari (5937), Muslim (2124), Abu Daud (4168) dan Tirmidzi (2782). 





678 


PE Ge aa 2 








1649. Dari Ibnu Mas'ud 2 dia berkata: “Allah melaknat wanita yang 
mentato dan wanita yang minta ditato, wanita yang mencabut 
bulu mata dan wanita yang minta dicabut bulu matanya, dan 
wanita-wanita yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang 
merubah ciptaan Allah.” Lalu ada seorang wanita menanyakan 
hal itu kepada Ibnu Mas'ud, lantas dia menjawab: “Bagaimana 
aku tidak akan mengutuk orang yang dikutuk oleh Rasulullah 
2, sedangkan hal itu ada dalam Al-Gur'an? Sesungguhnya 
Allah berfirman: “Apa yang disampaikan Rasul kepadamu, maka 
terimalah dan apa yang dilarang untukmu, maka tinggalkanlah!” 
(OS. Al-Hasyr (59): 7). (HR. Muttafag “alaih) 
2x45A1 artinya wanita yang memanggur sebagian giginya agar 
renggang sedikit dan nampak indah, ini juga dinamakan X3. 
Lxolsi artinya wanita yang mengambil sebagian alis wanita lain 
supaya nampak tipis dan cantik. Sedangkan x4451 artinya 
wanita yang meminta orang lain untuk mencabutkan alisnya. 


ea 23 PEN - 36 Pan dna 2 Be 
a69 aldi KAI oa memet! H3 3 SL —YAV 
d5 gl Isl as ad AYI Hi 33 


BAB 297 


Larangan Mencabut Uban Pada Jenggot, Kepala, 
Dan Yang Lainnya, Serta Larangan Mencabut 
Uban Pada Jenggot Ketika Pertama Kali Tumbuh 


0 90 


JG GAN gb Mean Gea Gb ai ul aa Ga 


JAS as WA A3 Haa UP pa YO) : 


KN 


y : Si JB EA KL £ Be (lal, An ola « 





983 HR. Bukhari (5931), Muslim (2125) dan Abu Daud (4169). 


679 


gd Ter ena 


1650. Dari Amru bin Syw'aib dari bapaknya dari kakeknya 2», dari 


1651. 





Nabi & beliau bersabda: “Janganlah kalian mencabut uban, 
karena sesungguhnya ia menjadi cahaya bagi orang muslim 
pada hari kiamat.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasrani 
dengan sanad-sanad hasan) 


- 0 


J3 IE Jas 3: BEI Ipin JB SE an TE SE 


mail (35 j3 Upi ala 


1648. Dari Aisyah « dia berkata: Rasulullah #- bersabda: 
“Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami 
perintahkan, maka ia tertolak.””85 (HR. Muslim) 


o o Pr Ban Ca da 0 pn C9 sn S5 

3 gril Sa 3 or Semisal ka, 5 YAA 
23 
ya mt 


BAB 298 


Makruh Istinja' Dan Memegang Kemaluan 
Dengan Tangan Kanan Tanpa Ada Udzur Syar'i 


YG « OS IU: IE an B3 3 
CIRA CAN AA ban TAN en MA 
im Kas dns ASI S3 axke 


1652. Dari Abu Gatadah 2», dari Nabi & beliau boa “Jika salah 


seorang di antara kalian kencing, maka janganlah ia memegang 


984 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (5931), Tirmidzi (2821) dan Nasa'i (8/136), dan 
dishahihkan oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 
985 HR. Muslim (1718), periwayatan hadits ini telah disebutkan dalam bab sebelumnya. 


680 


Riyadhus/Shalihin 2 


kemaluannya dengan tangan kanan, jangan beristinja' (cebok) 
dengan tangan kanan, danjanganlah bernafas di dalam bejana.”?86 
(HR. Muttafag “alaih) 


Hadits-hadits shahih yang berkaitan dengan bab ini sangat 
banyak sekali. . 








52 Sa Me NE Tata IA 
SAH Lb jl Sela J3 si aa, HL YAI 
LN GE Hn ATA w or 13 


BAB 299 


Makruh Berjalan Dengan Satu Sandal Atau 
Sepatu, Dan Makruh Memakai Sandal Atau 
Sepatu Sambil Berdiri Tanpa Ada Udzur Syar'i 


3g 2 Ta angka Ban 0g anang Aa an 
AS MN IE BE Iin On ush sis 


MERE EA NA ala 


« 
ak 


»Aale Gits (las AI NY Ai 33 


1653. Dari Abu Hurairah 2», bahwasanya Rasulullah & bersabda: 
“Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan satu 
sandal, hendaklah dia memakai kedua sandalnya atau melepas 
keduanya!” Dalam riwayat yang lain disebutkan: “Atau melepas 
keduanya.”?87 (HR. Muttafag 'alaih) 


Sea Pr En Ta er ea ADA na aa BS 
JA Ha Sat Il) 1 Jpat OA Eh IE 


A4 8. sg. . On an “3 Pa 
» ea olay (deal GAN IRI aU 


986 HR. Bukhari (154), Muslim (267), Abu Daud (31) dan Tirmidzi (15). 
987 HR. Bukhari (5855) dan Muslim (2097). 


681 





1654. Dari Abu Hurairah » dia berkata: “Saya mendengar Rasulullah 
st bersabda: “Jika salah satu dari tali sandal kalian putus, 
maka janganlah berjalan dengan satu sandal hingga dia mem- 
perbaikinya!””88 (HR. Muslim) 

baja gk f ke Maan 1 TT Ae 2 “gs - 5 Tua 0 
lag 2 KS JSI Jati Ol 3 MI Ian ol ap A33 
Pa Ina 


2 seh 5315 31 


1655. Dari Jabir »-, bahwasanya Rasulullah #: melarang seseorang 
memakai sandal sambil berdiri.” (HR. Abu Daud dengan sanad 
hasan) 


Pa 0 05 3 SSP . kg NN ARA Oo. 3 s 
ar 0929 23 ane LI MUI IS — — Ya 
P3 pa HS 


BAB 300 


Larangan Membiarkan Lampu Menyala 
Ketika Akan Tidur Baik Lampu 
Minyak Atau Yang Lainnya 


Ta SA ii 2 S8 0 A3 
Aake Gian AA DAS Ia Segi PA 


1656. Dari Ibnu Umar #8, dari Nabi &£ beliau bersabda: “Janganlah 
kalian membiarkan api (lampu) menyala di rumah kalian ketika 
kalian tidur!”” (HR. Muttafag “alaih) 


988 HR. Muslim (2098). 

989 Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (4135), dan dishahihkan oleh Albani dalam Sha- 
hih Sunan Abu Daud. 

990 HR. Bukhari (6293) dan Muslim (2015). 


682 


1657. 


1658. 


RiyadhuY Shalihin 2 

JA IE BAL LI GA JB BP AIM ap A33 
s S0 Tata £- TKA # " ae Para IC - 

SE AAA ON 1 JB ee SEE AMI Jp Sale Lal «JAMI Ga 

ME JA (OA ABI «RR II SI SAS 


Dari Abu Musa Al-Asy'ari a dia berkata: “Pada malam hari 
di Madinah telah terbakar sebuah rumah yang melahap peng- 
huninya, ketika hal itu diberitahukan kepada Rasulullah &:, 
maka beliau bersabda: “Sesungguhnya api itu adalah musuh 
bagi kalian, maka jika kalian hendak tidur, matikanlah lampu 
(api) tersebut!””! (HR. Muttafag “alaih) 





GS JEY Ualet  : Je dan ga 2 As a 


jpn akn gaya, SA 
PAI SA Ira Dop OI AK 


OAT 
aa “Mirah 


HE eni Tini 13 o Jaka adi at SS 332 ll AE 
Ia (GA AI Ja 


SA: (es Nk (aa aga » 


Dari Jabir 5, dari Rasulullah &£, beliau bersabda: “Tutuplah 
bejana-bejana kalian, rapatkanlah tempat-tempat minum kalian, 
tutuplah pintu-pintu kalian, dan matikanlah lampu kalian, 
karena setan tidak dapat membuka ikatan tempat minum, pintu, 
dan bejana. Jika kalian tidak mendapatkan penutupnya kecuali 
dengan membentangkan sepotong kayu di atas bejananya 
kemudian menyebut nama Allah, maka lakukanlah. Karena tikus 
dapat merusak pemilik rumah dengan membakar rumahnya.” 2 
(HR. Muslim) 





991 HR. Bukhari (6294) dan Muslim (2016). 
992 HR. Bukhari (3280) dan Muslim (2012). 


663 


HE 3 AI ya 
Kl ab Kala YUL 333 J3 A3 


BAB 301 


Larangan dari memaksakan diri, yaitu Bersusah 
payah Mengucapkan Ucapan Atau Melakukan 
Perbuatan yang tidak mengandung Manfaat. 


Firman Allah: 


itu 


“Katakanlah: “Aku tidak meminta dari kalian da apa pun atas dak- 
wahku, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang memaksakan 
diri.” (OS. Shad |38J: 86). 


BEA. HSE j3 Cah Jb 


1659. Dari Umar &» berkata: “Kami dilarang dari sikap memaksa- 
maksakan diri.” 


wage saka benny wan 

BA en ABS ea au 
AS IE BAN: HTS pad Ga SG Ala 
Ara SAE Ga Up Al Ia ala Situ Lea 


1660. Dari Masrug berkata: “Saya menemui Abdullah bin Mas'ud, 
maka ia berkata: “Wahai manusia, barangsiapa memunyai 


993 HR. Bukhari no. 7293. 


684 


Riyadhug/Shalihin 2 








ilmu tentang suatu hal, hendaklah ia menyatakannya. Adapun 
barangsiapa tidak memunyai ilmu, hendaklah ia berkata: “Allah- 
lah yang lebih mengetahui.” Sesungguhnya di antara ilmu 
adalah engkau mengatakan “Allah-lah yang lebih mengetahui” 
atas hal yang tidak engkau ketahui. Allah telah berfirman kepada 
nabi-Nya &: Katakanlah: “Aku tidak meminta dari kalian upah 
apapun atas dakwahku, dan aku bukanlah dari golongan orang- 
orang yang memaksakan diri.””4 


Nak RA AN Kn Aa aa o aa ad 
— lang ISI 3 Ted Nana KALI LA HL —YAY 
bad A5 8 - Pn “ Pn japa 
233 dee sela dala PI 9 


BAB 302 


Larangan dari meratapi mayit, menampar-nampar 
pipi, merobek-robek saku baju, mencabuti 
atau mencukur habis rambut, dan berdoa agar 
mendapat celaka (saat terkena musibah kematian) 


8 


Ha SAN YAA PN Jb Jb ML aa SE 
(ea tas 


Tn eng AS Sen ka SAT ab 
HE aa (EU 


1661. Dari Umar bin Khathab berkata: Nabi &: bersabda: “Seorang 
mayit disiksa dalam kuburnya disebabkan ia diratapi (oleh 
keluarganya).” Dalam riwayat lain, “.... Selama ia diratapi.”””5 


994 HR. Bukhari no. 4809. 
995 HR. Bukhari no. 1292, Muslim no. 927, Tirmidzi no. 1002, dan Nasai, 4/ 16. 


Syaikh Ibnu Utsaimin berkata: “An-Niyahah (ratapan) adalah menangisi mayit disertai pe- 
kikan, meratapinya sebagaimana burung merpati meratap. 


Menangisi mayit itu ada dua jenis: 
Tangisan yang alami, ini tidak masalah dan tidak dicela. Di antaranya yang dialami oleh 


685 





aa 2 Ke te 


1662. Dari Ibnu Mas'ud 2» berkata: HR Sula &c bersabda, “Bukan 
termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, menyo- 
bek-nyobek saku, dan menyeru kepada seruan-seruan jahiliyah.” 


ena Aa NA - 0 


1 NA 
Da AR Moi Ca BA 
Aa Sl tg Pb Tn ai Hb Lai as ITA Ab 


o 


SBB Jr Ta asa Gb an U EN NTT RAT aan 
aa GA SG AANG NAN Ga kspi A Oa Gieag 
2 HI, ». 2 KAL Ear ARA AA » 


“83, G3 
293 HA Peak (Ga BUG NP Maan ea 
1663. Dari Abu Burdah berkata: “Abu Musa Al-Asy'ari tengah sakit 


lks 


nabi sz ketika seorang bayi (anak atau cucu beliau 4 --penj) yang tengah mengalami sa- 
karatul maut disodorkan kepada nabi s:. Beliau x s menangis karena kasihan kepada bayi 
tersebut yang berada di ambang kematian. Beliau 2s bersabda kepada Agra' bin Habis, 
“Air mata ini tidak lain adalah kasih sayang belaka. Hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah 
is hanyalah orang-orang yang mengasihi (sesamanya).” Di antaranya lagi adalah air mata 
yang keluar secara naluri karena sedih berpisah denga orang yang dicintai. Sebagaimana 
air mata nabi &z saat putranya, Ibrahim, meninggal. Beliau x- bersabda: “Maka mengangis 
dan hati bersedih, namun kami hanya mengatakan apa yang diridhai oleh Rabb kita. Sung- 
guh kami bersedih karena berpisah denganmu, wahai Ibrahim.” Tangisan jenis ini tidak 
masalah. 


Tangisan yang disertai ratapan. Tangisan jenis inilah yang membuat mayit disiksa dalam 
kuburnya. Na'udzu billahi. 


Syaikh Al-Albani dalam kitab Al-Janaiz hal. 28-29 menjelaskan: 


“Pendapat meyoritas ulama, bahwa hadits di atas dibawa kepada pengertian jika orang 
yang akan mati berwasiat agar mayitnya diratapi, atau ia mengetahui tradisi setempat 
adalah meratapi mayit namun ia tidak berwasiat agar mereka tidak meratapi mayitnya. 
Oleh karenanya imam Ibnu Mubarak berkata, “Jika selama hidupnya ia melarang mereka, 
namun mereka tetap saja meratapi mayitnya setelah ia mati, maka ia tidak akan disiksa di 
kuburnya (atas ratapan tersebut)." 


Syaikh Al-Albani meyatakan pendapat ini lebih kuat. 
996 HR. Bukhari no. 1294, Muslim no. 103, Tirmidzi no. 999, dan Nasai, 4/ 20 


666 


pyar aamvah. 2 








dan pingsan, kepalanya berada di pangkkuan seorang istrinya, 
lalu istrinya memekik dan menjerit-jerit. Abu Musa tak mampu 
sedikit pun mencegahnya. Setelah siuman, Abu Musa berkata: 
“Aku berlepas diri dari orang yang Rasulullah #& berlepas diri 
darinya. Sesungguhnya rasulullah & berlepas diri dari wanita 
yang meratapi dan menjerit-jerit saat terkena musibah, berlepas 
diri dari wanita yang menggundul kepadanya saat terkena 
musibah, dan berlepas diri dari wanita yang merobek-robek 
pakaiannya saat terkena musibah.” 


0 ea Ka & “Ha 3.9 - Ti 2 Sa: TA Ono 0. , 3 


Lae Ga ne 


1664. Dari Mughirah bin Syu'bah berkata: “Saya mendengar Rasulullah 


1s, “Barangsiapa diratapi, maka ia akan disiksa dengannya pada 
hari kiamat.” 


3 


4 C0 


Oa 20 s8 An Pe 0. 8 Abama Po 3 
MA en an Maa el 383 
ne HA. BEN dd dn Menara 


1665. Dari Ummu 'Athiyah Nusaibah berkata: “Saat berbai'at, 


997 


Rasulullah #- mempersyaratkan kepada kami untuk tidak 
meratap (saat terkena musibah).”””? 


kaan Gil JB « BA oi MN 3 


S3 agar o 


NI ANN ea 3 S5 SA EZ 
NN KO ME NTEN TERNATE KAN YNP 
GAN 


HR. Bukhari no. 1296 secara mu"llag, Muslim no. 104, Abu Daud no. 3130, dan Nasai, 4/ 


998 
999 


HR. Bukhari no. 1291 dan Muslim no. 923. 
HR. Bukhari no. 1306, Muslim no. 936, Abu Daud no. 3127, dan Nasai, 7/148. 


667 





1666. Dari Nu'man bin Basyir berkata, “Abdullah bin Rawahah 
pingsan, maka saudara perempuannya meratap sambil 
menjerit-jerit. “oh sialnya gunung ini, oh sialnya..., sialnya....” 
Saat telah siuman, Abdullah menegur saudara perempuannya: 
“Tidaklah engkau mengatakan sesuatu pun, kecuali ditanyakan 
kepadaku “Benarkah engkau begitu?”'" 


AT 5 aa BI DAA SEM: JB ka (3) UNS 


APA ai MS 3 BR AN Io 


Sa JAS SN Ga ka gi ad 
Ia JI Ip EN PS IS KA galat. 
Yi»: IE KB BK PA beb BEJ yang 
3, yA BS 
ae GA AA 33 Pa Lal an) Tersk Ia Sa 


1667. Dari Ibnu Umar berkata: “Sa'ad bin Ubadah sakit parah. 
Rasulullah &- menjenguknya bersama Abdur Rahman bin Auf, 
Sa'ad bin Abi Wagash, dan Abdullah bin Mas'ud. Saat nabi & 
masuk rumah, sa'ad tengah pingsan. Nabi &: bertnya, “Apakah 
ia sudah meninggal?” mereka menjawab, “Belum, wahai 
Rasulullah #£.” Nabi menangis. Melihat Nabi #: menangis, 
mereka ikut menangis. Beliau &: bersabda, “Tidakkah kalian 
mendengarkan? Sesungguhnya Allah # tidak akan menyiksa 
karena tetesan air mata, tidak pula karena kesedihan hati namun 
Allah menyiksa karena ini- beliau #s menunjuk kepada lidahnya 
—atau menyayangi (mengampuni) 


0 


BA ai JL JE JG aa SN SU d 2 


1000 HR. Bukhari no. 4268. 
1001 HR. Bukhari no. 1304 dan Muslim no. 924. 


688 


RiyadhuYShalihin 2 

2 Bo - nk £ Ta LV SA ng 2 PP K3 Lae ana AN 

08 Oa Ob Oya Jean Le AAN pl Lea J3 ES 
an ae 

1668. Dari Abu Malik Al-Asy'ari berkata: Rasulullah & bersabda, 
“Jika seorang wanita yang meratap (saat terkena musibah) tidak 
bertaubat sebelum ia mati, maka pada hari kiamat ia akan diber- 


dirikan dengan memakai baju kurung dari ter dan pakaian dari 
penyakit kudis.”!002 





PI 0 wol Gia 3 6 al ak Cah oa alat 153 
Ol UE AS GAJI BPA 3 BE AMI IIA US JSI 3 OLS 
s3 


20 .. La Koo aer T- Elon Ti Kan Aa 
«Utan G3 Vga 3S Yg € Ue3 iress YO 


—NX 


s3 Maan 
P3 KY 


- 


BNN 


(ee ag AS A5 Toh 

1669. Dari tabi'in Asid bin Abi Asid dari seorang wanita yang ikut 

berbai'at kepada Nabi #&t, ia berkata: “di antara isi bai'at kami 

kepada nabi # dalam hal kebajikan yang kami tidak boleh 

mendurhakai beliau padanya adalah kami tidak boleh menampar 

muka, tidak boleh mendoakan keburukan, tidak merobek saku 

baju, dan tidak mengacak-acak rambut kami (saat terkena 
musibah).” 8 


SAR eta UN IE EN IA 3 A33 
AS JS NI BAIT AA AG Jp AS AS 

AGE EA Ibn 4 GAAAN IG (OP LS USA » ala 
LAN BA pita BU ( ) 

1670. Dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa bilah # bersabda: 


1002 HR. Muslim no. 934. 
1003 HR. Abu Daud no. 3131. An-Nawawi menyatakan sanadnya hasan, sedangkan Al-Albani 
menshahihkannya. 


689 





“Tiada seorang mayit pun yang diratapi oleh orang yang me- 
nangis di antara mereka seraya menjerit-jerit.” Oh gunung 
sandaran hidupku telah hilang... oh tuanku telah tiada ... atau 
semisalnya, melainkan ia akan diiringi oleh dua malaikat yang 
mendorong dadanya dengan keras sembari bertanya, “Begitukah 
keadaanmu?” 14 


AN Bi » At da JB: JB ms K3A an. 353 


AE (BA IE AG Ip GA: SAS in LA 
S0 

1671. Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah &: bersabda, “Ada dua 
perbuatan yang biasa dilakukan oleh manusia, padahal ini 


merupakan perbuatan kufur (kufur asghar-penj), yaitu: mencela 
nasab dan meratapi mayit.” 


Tan Pagki Bara s5 2 
PARE OS JI 3 AI DG ey 


gag mid PL Oo dadi, Je Hoa SG 


M3 


BAB 303 


Larangan mendatangi para dukun, ahli nujum, 
paranormal, peramal, dan sebagainya 


BRA Pa TA ma EA Ne PAN BAN ost 
Na ak Pa ae ENG 


3u 


aa KAN EA HA IL 26 PN (eh LA: J3 


1004 HR. Tirmidzi no. 1003 dan Ibnu Majah no. 1594. Tirmidzi berkata: Hadits hasan. Syaikh Al- 


Albani menshahihkannya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim no. 67. 
1005 HR. Muslim no. 67. 


6) 


aan 2 





A9 8g. 2 2 49 9 Aa (1 5 5 
WAE SAI Ga LE Ul BE JI : Pa 
1 Te LS RA Pera na LB Pa ud .£ 213 (se 
AE EL AGS Ea SAS ho AS Ya 


0 


Sae esa aga Wi el Ka Aa an 3 
“LAGU HIP SAS DJ sa 
SAR MS LA GA. ada 
Aa nd BU DA Ae 


: 
s 


gak SG SA 23 AI Ea (RAS Ta Tg 25,5 


Pa 3 (OI) 

1672. Dari Aisyah berkata: “Sebagian orang berkata kepada Rasulullah 

$ tentang para dukun, maka beliau &: bersabda, “Mereka itu 

bukan apa-apa.” Mereka berkata: “Tapi Rasulullah, kadang- 

kadang mereka menceritakan sesuatu kepada kami, lalu hal 

itu kemudian betul-betul terjadi” Rasulullah &:, “Hal itu 

sebenarnya adalah kalimat yang benar (dari berita langit) 

yang dicuri dengar oleh seorang jin lalu disampaikan kepada 

kawannya (dukun-wali setan), lalu ia mencampurnya dengan 
seratus kebohongan.” '06 


Dalam riwayat Bukhari dari Aisyah bahwasanya ia mendengar 
Rasulullah &: bersabda: “Para malaikat turun pada awan, lalu 
mereka membicarakan perkara yang telah ditetapkan (oleh 
Allah ») di langit. Setan berusaha mencuri-curi dengan 
pembicaraan para malaikat itu. Saat setan mendengarnya, 
ia lalu memberitahukannya kepada para dukun, lalu mereka 
mencampurnya dengan seratus kedustaan buatan mereka 
sendiri. 


» 
Pia 2g La 
s 2 23 


Pa Pa bks & 5 Pa ana o-2 £ 
AI Gg 3 GA aa an GA aga ala in 





1006 HR. Bukhari no. 3210, 5762, dan Muslim no. 2228. 


691 








MEN og AS UE AA: BA ya ra 


La olah (Laga Pa NS Ne - 

1673. Dari Shafiyah binti Ubaid dari sebagian istri nabi dan dari nabi x 

bersabda: “Barangsiapa mendatangi tukang ramal (paranormal) 

lalu ia bertanya tentang suatu ramalan nasib) dan membenarkan 

ramalan paranormal tersebut, maka shalatnya selama empat 
puluh hari tidak akan diterima.” 7 


»: Ia se EA Open LAS : Je 29 JAN 9 Hati 3 
ga Aa SA. (ad Ga Sa Sa Sia 
Hesti ET Aa 3 Ta d: "2 Ga BAN ) 1 JL 
2 SE « Ket « HI kar AI “Lb os « uda AE 


2 Sa »  S3ls 21 Tn 2LE3 « Pel kar 3 
KeLair Tea) Pr: 5 2s Sei 5 al & GA Je 
ss at EA 
1674. Dari @abishah bi Mukharig berkata: “Saya telah mendengar 
Rasulullah #- bersabda: “Garis (benang untuk penolak 
musibah), meyakini kesialan nasib karena burung tertentu, dan 
menghalau burung (sebagai pertanda kemujuran atau kesialan 
nasib) adalah termasuk jibt.”!”08 
- Al-'Iyafah, kata Abu Daud, adalah garis. 
- Ath-Thargu, kata Abu Daud, adalah menghalau, yaitu 
menghalau burung. Maksudnya, meyakini kemujuran atau 


meyakini kesialan nasib melalui burung. Jika burung terbang ke 
arah kanan, maka ia meyakini nasibnya mujur. Dan jika burung 


1007 HR. Muslim no. 2230. 
1008 HR. Abu Daud no. 3907, dan Ahmad, 3/477. An-Nawawi menyatakan sanadnya hasan, 
namun Al-Albanni menyatakannya dha'if. 


692 


Pn Kenya 2 








terbang ke arah kiri, maka ia meyakini nasibnya malang. 

- Al-Jibt, menurut Al-Jauhani dalam kamus Ash-Shihah, adalah 
kata untuk menyebut berhala, dukun, tukang sihir, dan lain 
sebagainya. 


& Sa - - 2 3 an SA ' 
Ki dn J3 1 J3 - an an 


- 


P1 2 dh 35 pg ag. 


z 


1675. Dari Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah &: bersabda: “Barangsiapa 
memperlajari sebagian ilmu tentang nujum (perbintangan), 
maka ia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Semakin banyak 
ia belajar ilmu perbintangan, maka semakin banyak ia belajar 
sinis" 


ME Has AN AA Aa IE aa SA oi DA 
“. St ia Lg. Bh a Ara Ap Hata 
SY: IE Apa In Lag: LB (ee SY: ES 


303 


Ia iba: (iban, abad Uang 
ea. (IN ALS SI 33 big 5 2S: 


1676. Dari Mu'awiyah bin Hakam berkata, “Wahai Rasulullah, kami 
baru saja meninggalkan jahiliyah dan masuk Islam. Di antara 
kami ada orang-orang yang mendatangi rara dukun.” Beliau &: 
bersabda: “Janganlah engkau mendatangi para dukun!” Saya 
berkata, “Di antara kami ada orang yang menganggap sialnya 
nasib karena burung tertentu.” Beliau &z bersabda, “Hal itu 
hanyalah bisikan (setan) yang mereka dapatkan dalam hati 
mereka. Maka janganlah perasaan seperti itu memalingkan 


1009 HR. Abu Daud no. 3905, Ibnu Majah no. 3726, Ahmad, 1/227, dan “Abd bin Humaid no. 714. 
Dinyatakan hasan oleh Ahmad. 


693 


mereka (dari keinginan dan rencana-rencana mereka untuk 
melakukan aktifitas-aktifitas secara normal).” Saya berkata, “Di 
antara kami juga ada orang-orang yang membuat garis.” Beliau 
2 bersabda, “Dahulu ada seorang nabi yang juga menuliskan 
garis. Barangsiapa yang sesuai dengan garis yang ditulis nabi 
tersebut, maka itulah garis yang benar.” '9! 


0. 


AS ya Ie se an KS DI ata A3 
LAB Gn La op « al 3 


1677. Dari Abu Mas'ud Al-Badari bahwa Rasulullah #: melarang harta 
hasil penjualan anjing, upah pelacur, dan upah dukun.” 


AA 2 LG rat 


AGE Ad La KALI HS as 


BAB 304 
Larangan dari Tathayur (Meyakini 
kesialan nasib dengan suatu hal) 


Bab ini disebutkan oleh beberapa hadits dalam bab sebelumnya 
(hadits no. 1670 dan 1672). 


ae Y, BIAN aa Te Ka Ju Ko A 53 


08 


Wi is yak rai s3 : Je «dia SL 


de 


1678. Dari Anas bin Malik berkata: “Rasulullah #: bersabda: “Tidak ada 
penyakit menular (tanpa kehendak Allah «-). Tidak ada kesialan 


1010 HR. Muslim no. 537. 
1011 HR. Bukhari no. 2237 dan Muslim no. 1567. 


694 


yana amrah 2 








nasib karena sesuatau hal, dan al-fa'lu menyenangkanku.” Para 
shahabat bertanya.” Apakah al-fa'lu itu?” Beliau &: menjawab, 
“Ucapan yang baik.” 012 


G:x 


nk Ma dub Jb Bl 


Lela jata na ea babak 


1679. Dari Ibnu Umar berkata: “Rasulullah &: bersabda: “Tidak ada 
penyakit menular dengan sendirinya, dan tidak ada kesialan 
nasib karena suatu hal. Jika ada kesialan dalam suatu hal, maka 
ia adalah pada rumah, istri, dan kuda.” 


ah 36 Pa MT AI da A33 


2 


1680. Dari Buraidah bahwasanya nabi &€ tidak pernah merasa sial 
karena suatu hal tertentu.”'914 


Syaikh Ibnu Utsaimin berkata: 


Tathayur adalah merasa sial dan pesimis karena sesuatu yang 
dilihat, atau didengar, atau suatu waktu, atau suatu tempat. 
Dinamakan tathayyur (merasa sial karena burung) disebabkan 
masyarakat Arab pada zaman jahiliyah merasa sial dan pesimis 
karena burung. Sejak itu, semua pesimisme dan keyakinan 
kesialan disebut tathayur. Dahulu sebagian orang Arab 
menggerakkan burung agar terbang. Jika burung terbang ke arah 
kiri, maka ia merasa akan bernasib sial. Jika burung itu kembali 
kepadanya, maka ia membatalkan rencananya. Jika burung itu 


1012 HR. Bukhari no. 5756, Muslim no. 2224, Abu Daud no. 3916, dan Tirmidzi no. 1615. 
1013 HR. Bukhari no. 5753, Muslim no. 2225, Abu Daud no. 3921, dan Tirmidzi no. 2825. 


Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan “Ketiga hal ini adalah hal-hal yang paling sering menyer- 
tai manusia, yaitu: istri, rumah, dan kesialan. Terkadang seorang laki-laki menikahi seorang 
wanita, namun ia hanya mendapatkan kecapekan dan kepayahan saja dari istrinya. Ter- 
kadang, rumah seseorang dirasakannya egitu sempit, menyesakkan dada, dan meny- 
usahkan. Sebagian kendaraan juga sering rusak, mogok, dan tabrakan, sehingga manusia 
jenuh darinya.” 

1014 HR. Abu Daud no. 3920 dan Ahmad, 5/347. Sanadnya dishahihkan oleh An-Nawawi dan 
Al-Albani. 


695 





terbang ke arah depan, maka ia meneruskan rencananya. Dan 
jika burung itu terbang ke arah kanan, maka ia merasa akan 
mendapat nasib baik, jadi mereka memperkirakan nasibnya 
dengan arah terbang burung. Di antara masyarakat Arab ada 
yang merasa sial karena waktu tertentu. Ada juga yang merasa 
sial karena bulan shafar. Semua keyakinan ini salah. Islam telah 
melarang dan menyatakan kebatilan semua anggapan ini. 


A0. 


Bu J3 Ke Ea S3: Je #8 Ae D3 3 
ASASI BB KAA 33 Ya daa » d3 
“5 Bana HA 


L 
On Aa PISA ratOA 


Pd 


1681. Dari Urwah bin Amir berkata: “Kesialan nasib karena sesuatu hal 
disebutkan di hadapan Rasulullah &, maka beliau sz bersabda, 
“Hal yang paling baik adalah al-fa'lu. Kesialan nasib karena 
pesimis terhadap suatu hal tidaklah menghalangi seorang 
muslim (dari melaksanakan rencana yang telah ia buat). Jika 
salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang ia benci, 
maka hendaklah ia membaca doa: 


“Ya Allah, tiada yang dapat mendatangkan kebaikan selain 
Engkau, tiada yang dapat menolak keburukan kecuali Engkau, 
dan tiada perubahan suasana serta kekuatan kecuali dengan 
(kehendak)Mu.” 


1015 HR. Abu Daud no. 3919 dan Al-Baihagi, 8/139. Sanadnya dishahihkan oleh An-Nawawi, 
namun dilemahkan oleh Al-Albani. 


696 





Riyadhus/Shalihin 2 


2 bing LA Ae da AT 
Bea 3 II ya ena (ai —L — Yo 








Tee ee gak SO En an TA KEL B Taka Tebe nina 
s “ £ ga « 
SIS ab3 Salug gl as al Shswa gl Bo al 55 3 PA 


£ 0 de aer PN HP aa - PN 5 2 o 
La gong Haag dalang png Hilang B5 4 ago! Sl 02 


Se Ma las 
2 gmail BYEL naYIg 


Peta 


BAB 305 


Keharaman menggambar hewan pada lantai, 
batu, kain, uang emas, uang perak, bantal, guling, 
dan lain-lain. Keharaman memasang gambar 
(makhluk bernyawa) pada dinding, atap, korden, 
sorban, pakaian, dan lain-lain, serta perintah 
untuk menghilangkan gambar tersebut. 


Sia Ogah Sl ON) 3 JR al Jaan ol BY 3S 
3 
| 


T- Laga PA £. 0 o Tt N Pa PAN 0 2 Pe Na 
ARE Gita (AS GA 3 JUAN G3 Os Ia 


1682. Dari Ibnu Umar 2 bahwasanya Rasulullah sz bersabda, “Se- 
sungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar akan 
disiksa pada hari kiamat, kepada mereka dikatakan, “Hidup- 

kanlah gambar-gambar yang kalian buat.” 015 





1016 HR. Bukhari no. 5951 dan Muslim no. 2108. 


Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan: “Kita wajib meneliti makna yang ditunjukkan oleh nash-nash 

(hadits-hadits shahih ini), talu meneliti hukum yang ditetapkan oleh nash-nash tersebut. 

Jika kita teliti lagi, maka jelas bahwa gambar fotografi (foto hasil jepretan kamera) bukanlah 

gambar (patung) karya tangan, ia tidak termasuk dalam larangan, dan tidak terkena laknat. 

Hukum asalnya adalah merubah, setelah itu perlu dilihat tujuannya. Jika foto dibuat untuk 

tujuan yang mubah (boleh), maka hukumnya boleh, dan jika foto dibuat untuk tujuan yang 

t haram, maka hukumnya juga haram. Allah-lah yang memberi taufig.” (Syarhu Riyadhis 
Shalihin, 4/278). 


eg 697 





Apes Ia Ed Upi gai 2 LE Ag3 DI gas KAS 33 
2435 A1) Tp Va PEN ai ai j3 Tape SAS 
Dal Sa Hei) 333 JI Ke UE el 1 HL UD JB, 
AE HE ta Ng NIAS Ah IG IS, 


BR II Eh (SIG LI yA HI LAS (ACA) 


Pn an an : 
ARI BUSI Ga JB ah 53 V3 Tk 1 G3 
Ke ea 


1683.Dari Aisyah » berkata, “Rasulullah #&: pulang dari sebuah 
perjalanan, sedangkan aku telah menutup jendela dengan 
korden yang bergambar patung-patung. Maka wajah 
Rasulullah #&- berubah warna, dan beliau & bersabda, “Hai 
Aisyah, manusia yang paling berat siksanya di sisi Allah 
pada hari kiamat kelah adalah orang-orang yang menyaingi 
ciptaan Allah.” Aisyah berkata, “Saya memotong kain korden 
tersebut lalu aku jadikan sebagai (sarung) sebuah bantal atau 
dua bantal.” 


#3 g 2 Mia 2 an - 0 te G ed HN AAN 0 Letra 
IS dhan BE ANN IIS Ehm JB Bee il 3 


Denai Ds Fa AG 2 9 3 “in KA aa B3 5 . 8 
Hr Belas Jadi Laggan Boyoo J0 Jasa JUL 8 oa 
5 2 Me ea AN 23 Pa pa 
A0 NE ASI mb EL AI Y SIS OI as Gal JB 
AE GR ad 


1684. Dari Ibnu Abbas berkata: “Saya mendengar Rasulullah x 
bersabda, “Setiap orang meggambar (membuat patung) berada 
di dalam neraka. Setiap gambar (patung) yang ia buat akan 
diberi nyawa, lalu menyiksanya di neraka Jahannam.” 





4017 HR. Bukhari no. 5954 dan Muslim no. 2107. 


698 


ia G5 —e-——Jwwwwy“ 


Ae Te 2 





Ibnu Abbas berkata, “Jika engkau harus menggambar, maka 
gambarlah pohon dan apa-apa yang tidak bernyawa.”'s 


A0. 


AKA han AN AN RP 
& P3 HS 03 a23 3 
SEL ba Jaa TAI Gi Ge aa Gl OI AS « Call 


1685. Dari Ibnu Abbas berkata: “Saya mendengar Rasulullah 
bersabda, “Barangsiapa membuat gambar (patung) di dunia, 
niscaya akan diperintahkan untuk meniupkan ruh kepadanya 
pada hari kiamat. Tentu ia tak akan mampu meniupkan ruh.”!9!? 


1 JAS BEN ps Sehat JL 29 ayal jl 333 


le GA. (« Degan A au) 2 UAS ASI 


1686. Dari Ibnu Mas'ud berkata, “Saya mendengar Rasulullah #: ber- 
sabda, “Sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya pada 
hari kiamat adalah para penggambar (pembuat patung).”!920 


II SE IA 3 DI 33 LAS IE BA A3 
AB YAAA AA JA Ga 3 MIN SG: Ka 
AE GEA GAS LS ES AI 


1687. Dari Abu Hurairah berkata, “Saya mendengar Rasulullah &- 
bersabda, “Allah »- berfirman, “Siapakah yang lebih zhalim 
daripada orang yang membuat-buat karya seperti ciptaan-Ku? 
Maka hendaklah mereka membuat satu biji sawi, atau satu biji 
tanaman, atau satu biji gandum (kalau mereka mampu)!”'! 


1018 HR. Bukhari no. 2225 dan Muslim no. 2110. 
1019 HR. Bukhari no. 5963, 7042, dan Muslim no. 2110. 
1020 HR. Bukhari no. 5950, dan Muslim no. 2109. 
1021 HR. Bukhari no. 5953, dan Muslim no. 2111. 


699 


ie an sa Mann Ca na an en NG - An 
aa meli San se AG 
ME GA (G6 LS 3 En 


1688. Dari Abu Thalhah bahwasanya Rasulullah & bersabda, “Malaikat 
tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada 
anjing atau gambar (patung).”'022 


Dane) Ja adi JE Dar 3 


- 
rr 


KAS Jiran Kas Ga BE Jpn HE EM 5 la 
O' - LA na) 

Sa ae sen BEN IS 
AAN MIL gag Uni (oL)) 


1689. Dari Ibnu Umar berkata, “Malaikat Jibril berjanji untuk datang 
kepada Rasulullah &: pada suatu waktu. Waktu tersebut 
telah tiba, namun Jibril belum juga datang. Kedatangannya 
terasa lambat dan membuat Rasulullah # sedih. Rasulullah 
ec lalu keluar rumah. Bertemu Jibril, dan mengeluhkan 
keterlambatannya. Maka Jibril berkata, “Kami tidak memasuki 
rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar (patung).” 2 


SIA Jia BEN Ip5 AA LB ag IN 35 KE 33 
IS Na dpan Aib Saga ip Sian as II 
Ki HN AF Aa) 2 dp 5 sb Ga GA ag ag S5 
ah: SE ara SS AS PA NG (NG 
na di: SI 3 LE is 3S 


ag y) | Ti) 3 pena kan tg DE ara Jo FAR 


1022 HR. Bukhari no. 3225, 4002, Muslim no. 2106, Abu Daud no. 4155, dan Tirmidzi no. 2804. 
1023 HR. Bukhari no. 5960. 


700 





Riyadhus/Shalihin 2 


Ola SIS GUI LAS yakin JUS (at dp Al Ela 








Bi OR Ten nga Ban ee Ka 
» Hua ola). Wana V3 AS A3 ah lau YUI 


1690. Dari Aisyah berkata: “Malaikat Jibril berjanji kepada Rasulullah 
&£ untuk datang pada suatu waktu tertentu. Saat waktu yang 
dijanjikan tiba, Jibril tak juga datang. Saat itu Rasulullah 
te memegang tongkat, maka beliau melemparkannya dan 
berkata, “Allah tidak akan menyelisihi janji-Nya, demikian 
pula para utusan-Nya.” Saat Nabi #- menoleh, ternyata 
ada seekor anjing berlarian di bawah ranjang beliau. Beliau 
bertanya, “kapan anjing ini masuk?” Aku menjawab, “Demi 
Allah, saya tidak tahu,” Rasulullah &- memerintahkan agar 
anjing itu segera dikeluarkan dari dalam rumah. Setelah 
anjing itu dikeluarkan, Jibril pun datang. Rasulullah «: 
bertanya, “Engkau berjanji kepadaku, dan aku menunggumu, 
namun engkau tidak datang (tepat waktu).” Jibril menjawab, 
“Anjing di dalam rumah Anda tadi telah menghalangiku. 
Kami tidak memasuki rumah di dalamnya ada anjing atau 
gambar (patung). 2 


2 aa Nan us 0-3 0 Tae 223 En ana 


aa Sa aa ana an na Ne 
GB UI Io AE bs SI VI mn 


He BY SI 
Mal ana YNA No ea 
1691. Dari Abu Hayyaj Hayyan bin Hushain berkata, “Ali bin Abi 
Thalib » bertanya kepadaku: “Maukah engkau aku utus 
dengan perintah sebagaimana saat Rasulullah #- mengutusku? 
Janganlah engkau membiarkan sebuah gambar (patung) pun 
kecuali engkau hapuskan, dan janganlah membiarkan satu 
kubur pun yang ditinggikan, melainkan engkau ratakan dengan 
tanah.” 1025 


1024 HR. Muslim no. 2104. 
1025 HR. Muslim no. 969, Abu Daud no. 3218, Tirmidzi no. 1049, dan Nasai, 4/88. 


Z1 


- - 
- - 


au al AE MA e3i LG- 


Ini 


BAB 306 


Keharaman Memelihara Anjing kecuali 
untuk berburu, Menggembalakan 
ternak, atau menjaga Tanaman. 


PN IE AB Ip Ea: IE 
AA da ja DS sana ES 
Aa: Ro 3 ale ata (org 


1692. Dari Ibnu Umar berkata, “Saya mendengar Rasulullah & ber- 
sabda, “Barangsiapa memelihara anjing selain anjing untuk 
berburu, atau menjaga hewan gembalaan, maka pahalanya 
setiap hari dikurangi sebanyak dua girath.”'”” 


Dalam riwayat lain, “satu girath.”'2 


- 
25 Lot 0 


AN ne Je 3 P3, AAA 


Yg d5 Hata Ha Sh: Man 

AA: 3 5 ob pl Ia Hat sb Bi 

1693. Dari Abu Hurairah perkara “Rasulullah &- bersabda, “Barang- 

siapa memelihara anjing, maka pahala amalnya dikurangi 

setiap hari sebanyak satu girath, kecuali anjing untuk menjaga 
tanaman atau anjing untuk menjaga hewan gembalaan.”'” 


Dalam riwayat Muslim: “Barangsiapa memelihara anjing selain 


1026 HR. Bukhari dan Muslim. 
1027 HR. Bukhari no. 5480 dan Muslim no. 1574. 
1028 HR. Bukhari no. 2322 dan Muslim no. 1575. 


702 





PN Gan 2 








anjing berburu, atau anjing penjaga hewan gembalaan, atau 
anjing penjaga lahan pertanian, maka pahalanya setiap hari 
dikurangi sebanyak dua girath.”'02 


3 


Aoi aa 0 ya PA JI an Na | Gs 3 LAS HL —YV 
padi 3 rig HI Henna! LAN,S3 


BAB 307 


Makruh Hukumnya Menggantungkan lonceng 
pada Unta, Sapi, dan Binatang Ternak lainnya, 
dan Makruh Hukumnya membawa Anjing 
dan lonceng dalam perjalanan Jauh. 


- 
( 0 


SEM Lai Y DE j3 JB ae IA AIA 


Ig. (ES AS La 


1694. Dari Abu Hurairah berkata: “Rasulullah &: bersabda, “Malaikat 
tidak akan meyertai rombongan perjalanan yang di dalamnya 
ada anjing atau lonceng.” 108 


AAA. (ob 5 Saja IAI : J8 BEA 253 


1695. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi #: bersabda, “Lonceng 
adalah seruling setan.”'9:! 


- G o 3 - 
Doel AS AGS LG —aA 


1029 Dalam hadits dari Abu Hurairah tentang keutamaan menshalatkan dan menantarkan jen- 
azah, rasulullah sz ditanya, “Apakan dua girath itu?” Beliau xx menjawab, “Seperti dua 
gunung besar.” (UR. Bukhari no. 1325). 

1030 HR. Muslim no. 2113, Abu Daud no. 2555, Tirmidzi no. 1703, Ahmad, 2/263, dan Ibnu Hib- 
ban no. 4703. 

1031 HR. Muslim no.2114, Abu Daud no. 2556, Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra no. 8812, dan 
Ahmad, 2/366. 


103 


Gan s A3 SU P) pal 33 


BAGS SI AA DUS Sal LS LAS 


| 


uB 


BAB 308 


Makruh Hukumnya Mengendarai Jallalah, 
yaitu Unta Jantan atau Unta Betina yang 
memakan kotoran. Jika ia Memakan 
yang suci sehingga dagingnya Baik, maka 
tidak makruh mengendarainya. 


S3 mad JI ne 5 & “IL « 33 Tana — 03 


an A35 Masa Jl 8 DJI 


- 
Pa ega 


1696. Dari Ibnu Umar Barat “Rasulullah #&: melarang unta Jallalah 
untuk dikendarai.”'?2 


o 2 . -“ Cg : ai 0G PI 
Semi! 33 SLAJI 9 Pa MG YA 


“3 33 BI an ab Ag 


Padan 


AS 9 ai aya An 
BAB 309 


Larangan Meludah di Masjid, 
perintah Menghilangkan Ludah yang 
ditemukan dalam masjid, dan perintah 
membersihkan Masjid dari kotoran 


1032 HR. Abu Daud no. 2558, sanadnya dishahihkan An-Nawawi dan Al-albani. 


704 


Badak 2 





2. as 9 P3 3 o La ena pr an 3 : & 

Ka Aoa 3 GUA) 1 JBS UN Jaa ol: 2 As 
see ri 5 2 
Karen (133 UUS 


SAS WN 4) S5 SI Ubi Aom SIS SI Lea 3G, 


3 


ae SSS Kala Sa 3 AI aa J3 JG. A5 
Ani 5 3s) Kn dmna £ Sp kal ksh IKAN : 335 


meta aa ea 
AAN JAS BEBAS BG Jt ola SS Gaal «JUAN Ga : 

aga ee Ha AA IS AE ag 
AO F) ay Fi 
1697. Dari Annas bin Malik bahwa Rasulullah # bersabda, “Meludah 


di masjid adalah sebuah kesalahan, dan cara menghapus 
kesalahantersebutadalah denganmemendamludah tersebut.” 3 


Maksud dari memendam ludah adalah apabila Jantai masjid 
berupa tanah, pasir, dan lain sebagainya, sehingga bisa 
dittmbun dengan debu. Ulama dari madzhab kami, Imam 
Abul Mahasin Ar-Ruyani dalam kitab Al-Bahr menulis, “Ada 
yang berpendapat bahwa maksud memendam ludah tersebut 
adalah mengeluarkannya dari dalam masjid. Adapun jika lantai 
masjid dari semen atau keramik, lalu ludah tersebut digosok 
denan sandal atau lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh 
banyak orang bodoh, maka hal itu bukanlah memendam ludah, 
melainkan tambahan kesalahan dan pengotoran terhadap masjid. 
Orang yang melakukan hal itu hendaklah segera menghapusnya 
dengan baju, tangan, atau lainnya, atau mencucinya dengan air. 


Pa 


2 Pa 0. 


aan -. . 2 Hz a 0 8- T 
AI Ie Bb bl Iri 5S Ag AN an £ LS Ss 
1033 HR. Bukhari no. 415, Muslim no. 552, Abu Daud no. 475, Tirmidzi no. 572, dan Nasai, 2/51. 


705 


- 
P3 


NP 2 Lu 5 Pa D5 3 gg jaan 3 aksi 
NE an ARSA ANE Mus al Uban 
(K3 3 83 


1698. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah melihat pada dinding kiblat 
ada ingus, atau ludah, atau lender, maka beliau menggosoknya 
(sampai hilang).”' 


Y Il cik BID JB BE Ion ol me oi 3 


3 0 G 9 - o Tina sa Sina 
CIK SI AI AI Ng JJ AA Ip nil les 
ata 2G BEA din JBS JO A3 


1699. Dari Annas bahwa Rasulullah #&: bersabda, “Sesungguhnya 
masjid-masjid ini tidak layak sedikit pun untuk terkena air 
kencing atau kotoran ini. Ia hanyalah untuk dzikir dan membaca 
Al-Our'an.” Atau sebagaimana sabda Rasulullah 196.1035 


ca? ?,. Net: Saba 40 Pes n 
A3 Sal B3 Im 3 Kapas! LAS SG 


me 


SIAKAN Ia 0355 BUNG Seth edi LAN A3, 


BAB. 310 


Makruh hukumnya beradu mulut, meninggikan 
suara, mencari barang hilang, menjual barang, 
membeli barang, menyewakan barang, dan 
transaksi ekonomi lainnya di dalam masjid. 





sg Pn na Sia, Ana 2 z Pa LG Pasi . 
ME aa JAN Jp 5 Jan sem ul: pe 
-. 0 Gg ta rd Saga - TEA Pai SA 25 
SSL Ob 4 SE AI La V3 JAE del INA aa 
« PA 


1034 HR. Bukhari no. 407 dan Muslim no. 549. 
1035 HR. Muslim no. 285. 


706 





RivadhugShalihin 2 


1700. Dari Abu Hurairah bahwasanya ia mendengar Rasulullah &: 
bersabda, “Barangsiapa mendengar seseorang mencari barang 
yang hilang di masjid, hendaklah ia berkata: “Semoga Allah 
tidak mengembalin barang hilang itu kepadamu. Sesunggshnya 
masjid-masjid dibangun bukan untuk tujuan ini.”!085 
Ta Pada ab PE IA: 253 

3 25 


V3 Aa ja AG Er Ore, An 2 Mena 
AGS HAL Iis GR AG (Ida dit 3 


1701. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah &: bersabda, Jika kalian 
melihat seseorang menjual atau membeli barang di masjid, 
maka katakanlah: “Semoga Allah tidak memberi laba atas jual- 
belimu.” Jika kalian melihat seseorang mencari barang yang 
hilang dalam masjid, maka katakanlah, “Semoga Allah tidak 
mengembalikannya kepadamu.”!2” 


na mn ae RA 33 
LI kala en UI SA) BEAN IIS ri 


en 

1702. Dari Buraidah bahwa seseorang mencari barangnya di masjid 

dan bertanya, “Siapakah yang menyeru kepada unta merah?” 

Maka Rasulullah &: bersabda, “Semoga tidak engkau temukan. 

Sesungguhnya masjid-masjid dibangun hanyalah untuk 
tujuannya (yang telah jelas, yaitu tmpat ibadah).”'"$ 


00. 


Ni MAN Maha Ge GP ai oi ii 33 
HL ”g op PE o 
aa SA NS at KAT Al Chan 3 MIA 58 


1036 HR. Muslim no. 568, Abu Daud no. 473, dan Ibnu Majah no. 767. 

1037 HR. Tirmidzi no. 1321 dan Al-Hakim, 2/ 56. Dinyatakan hasan oleh An-Nawawi dan shahih 
oleh Al-Albani. 

1038 HR. Muslim no. 569, Ibnu Majah no. 765, Ahmad, 2/349, dan Ibnu Hibban no. 1650. 


Paora 





AS ea Di JB cak Sar ia 33 
1703. Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya bahwa 
Rasulullah &: melarang jual-beli barang, mencari barang hilang, 

atau mendengarkar syair, dalam masjid.” 


- 8 Danu TAI s - 3 Lo 0 Cd Ta 


KN Hm MA RA Sg aa 


pa 
Bong 0 


Je AN JAN Ia: VE SI JL ga Hi 


Ni Hak 


kb KSGA IS USAI SUN JAN BESI 
GW AG ES UI, 


1704. Dari Saib bin Yazid seorang shahabat Nabi &: berkata, “Saya 
sedang berada dalam masjid, tiba-tiba ada orang yang melem- 
pariku dengan kerikil. Aku menoleh kepadanya, ternyata 
ia adalah Umar bin Khathab. Umar berkata, “Pergilah dan 
bawalah dua orang itu kepadaku!” aku membawa kedua orang 
yang dimaksud kepada Umar, lalu Umar bertanya, “Dari mana 
kalian berdua?” keduanya menjawab, “Kami dari Thaif.” Umar 
berkata, “Jika kalian adalah penduduk negeri (Madinah) ini, aku 
pasti akan memukul kalian. Kenapa kalian mengeraskan suara 
dalam masjid Rasulullah #4?” 


53 NI wi, Siry 33 km d3 


1039 HR. Abu Daud no. 1079 dan Tirmidzi no. 322. Dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi dan Al- 
Albani. 
1040 HR. Bukhari no. 470. 


708 


Riyadhus/Shalihin 2 








BAB 311 


Larangan bagi orang yang memakan bawang putih, 
bawang merah, bawang bakung, atau makanan 
lain yang bau untuk memasuki masjid sebelum 
baunya hilang, kecuali dalam keadaan darurat. 


AA Ia JI GAY IE EA BA ai 
MR NA SAN ea AN 

AM Sam AE, 33 

1705. Dari Ibnu Umar bawasanya Nabi # bersabda, iparkiigsisba ma- 


kan tumbuhan- bawang putih, maka janganlah ia mendekati 
masjid kami.” '#! 


BAN aka Ia JUAN BE LAN Ju: JB AS 
le Gia. (GAYA ARUN Leg 


1706. Dari Annas berkata, “Rasulullah #- bersabda, “Barangsiapa 
memakan tumbuhan ini, maka janganlah ia mendekati kami, 
dan janganlah ia melaksanakan shalat bersama kami.” 


z 


Ne tan Ie TA BE LA JB: Je AA 33 
Be ROM ena Jade Aas 
SEAL BSI GI 4 dag JSI AD) ebi lt 33 


LL OS 


Wal aa ae Las SE SI s6 « biota 


1707. Dari Jabir berkata, “Nabi #- bersabda, “Barangsiapa memakan 


1041 HR. Bukhari no. 853 dan Muslim no. 561. Dalam riwayat Muslim, "..... masjid-masjid kami." 
1042 HR. Bukhari no. 856 dan Muslim no. 562. 


709 





bawang putih atau bawang merah, hendaklah ia menjauhi kami, 
atau menjauhi masjid kami.” 


Dalam riwayat Muslim, “Barangsiapa memakan bawang merah, 
bawang putih, dan bawang bakung, maka janganlah ia mendekati 
masjid kami. Sesungguhnya para malaikat terganggu oleh hal-hal 
(bau tak sedap makanan-makanan tersebut) yang mengganggu 
manusia.” 


AE KAN pa ot 2 MI 3 8 33 
BN benpi AS BE As sela 
JAN sa KS AA ha da Is HN Aa 2 
Uagiash « Menpan Sa Pn nana. 

AG Tenan 


1708. Dari Umar bin Khathab bahwa dalam sebuah khutbah Jum'at, ia 
berkhutbah: “Kalian, wahai manusia, memakan dua tumbuhan 
yang aku lihat adalah buruk, yaitu bawang putih dan bawang 
merah. Aku telah melihat Rasulullah &- apabila mendapati 
bau kedua tumbuhan tersebut pada diri seseorang di dalam 
masjid, maka Rasulullah #- memerintahkan agar orang tersebut 
dikeluarkan (dari masjid) ke daerah Bagi'. Barangsiapa memakan 
keduanya, hendaklah ia memasaknya terlebih dahulu.” 


o 


- 


5 o o Pr Pa 5 
Hat NG '5 Iaaa &33 #LESYI LAS DL YAN 


- 





1043 HR. Bukhari no. 854, Muslim no. 564, Abu Daud no. 3822, Tirmidzi no. 1807, dan Nasai, 2/ 
43. 
1044 HR. Muslim no. 567, Nasai, 2/43, dan Ibnu Majah no. 1014. 


“Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan, “Bawang merah dan bawang putih itu halal, bukan 
haram, sehingga boleh dimakan. Namun jika ia memakan keduanya, ia tidak boleh masuk 
ke masjid, tidak shalat berjama'ah, dan tidak menghadiri majlis ilmu. Karena malaikan akan 
terganggu oleh baunya.” (Syarhu Riyadhish Shalihin, 4/291-292). 


Bawang merah dan bawang putih yang baunya menyengat adalah yang masih mentah. 
Adapun yang dimasak bersama sayuran atau makanan yang lain tidaklah berbau, seb- 
agaimana dijelaskan dalam hadits Muslim dari Umar bin Khathab di atas. 


710 


Riyadhug/Shalihin 2 


Sa Aa ena ta Kn PA Ag 2 Eala TAK IN 
2-3 sll yet Bln aa (hal Lagi pg as SY 








BAB. 312 


Makruh hukumnya duduk ihtiba' pada saat 
khutbah Jum'at karena mengundang kantuk, 
sehingga tidak mengdengarkan khutbah 
dan dikhawatirkan wudhunya batal. 


Aa 


Aman Z PA Nee (AE Sa sg sa” & aa at 
on 3 3 ON mn Lai adl op Ala H3 
Bg seb Mean AObAN Pend Dn uan — 3 Na ba SS 
LI 9 YG, « ShesN9 5gls3al ala 5 a33 2G Ten) 


Ni goesre 


1709. Dari Mu'adz bin Anas Al-Juhani bahwa Nabi &: melarang duduk 
ihtiba' pada hari Jum'at saat khatib sedang berkhutbah.”'!95 


SI Et 2 KA APA AA “OT Ita 
DAA G3 pa dala JS Oya Lai UNY 


- 
£ 05 og... 


ya, Wes Gi oi. AE ara 
Tea ee TE sem OGAN esa SP S9 


BAB 313 


Barangsiapa memasuki sepuluh hari pertama 
bulan Dhulhijah dan ia ingin menyembelih 
hewan kurban, maka ia dilarang memotong 

sedikit pun rambut atau kukunya sampai 
ia menyembelih hewan kurbannya. 








1045 HR. Abu Daud no. 1110, Tirmidzi no. 514, dan Ahmad, 3/ 439. Dinyatakan hasan oleh Abu 
Daud, Tirmidzi, dan Al-Albani. 


Ihtiba' adalah duduk dengan cara merapatkan kedua kakinya ke perut dan mengikat keduanya 
dengan kain (pakaian: baju atau lainnya). Duduk seperti ini dilarang karena mengundang 
datangnya rasa kantuk, sehingga ia tidak mendengarkan khutbah dan bisa batal wudhunya 
tanpa ia sadari. (An-Nihayah fi Gharibil Hadits, 1/ 335-336). 


711 





Sea daa man ea an Na AA 

JOS ja) RE Ul Ian J1 UE das UI 3 Kala el us 

: Pk MAKE ana Al aa aa S8 Lena 

Ia Vga Ipa DISU SE ea S3 IX jual BB 3 

IAI AA SE olesi 

1710. Dari Ummu Salamah berkata, “Rasulullah & bersabda, “Barang- 

siapa memunyai hewan kurban yang akan ia sembelih, lallu 

bulan sabit tanggal satu bulan Dzulhijah telah muncul, maka 

janganlah ia memotong sedikit pun rambut dan kukunya, 
sampai ia menyembelih.” 949 


3 9 - o Pe 6G 23 
Sus HE 58 aed SG 
NG AG “LN el ASING RESI Ts 


. 
ad - 


- - ati an “2 00 “3 “—. Sa A3 aga .g “ 
Ga BU he “03 Oa kang Oak 3g eh 


BAB 314 


Larangan bersumpah dengan nama Makhluk 
seperti Nabi, ka'bah, malaikat, langit, 
bapak, hidup, ruh, kepala, hidup raja, 

kemurahan raja, tanah fulan, dan amanat. 
Sumpah dengan nama amanat adalah 
sumpah yang paling keras larangannya. 


Na An ea Teen UL ge 3 Ly TA 
WAS SI ASN) JET yA 3 UE 
PAN 2 


AE HE AE JAN HIS JL SIS jab SOUL 


1046 HR. Muslim no. 1977 


712 


PN Gea 2 


2 II WS SS 33): LA un 
Mes 








- s 
3 


Uk 


Na tan 
4 


1711. Dari Ibnu Umar dari Nabi & bersabda, “Sesungguhnya Allah 
melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. 
Barangsiapa akan bersumpah, hendakla ia bersumpah dengan 
nama Allah e- atau diam.” 

Dalam riwayat Shahih “Barangsiapa bersumpah, hendaklah ia 
hanya bersumpah dengan nama Allah, kalau tidak hendaklah ia 
diam.” 


- 


VE UI IL SE BIA yA 33 
PN na 2 G P3 & 
hias. ( SBL Nge Pp Iya 


3 


Ola) Sha Ta AN Gas KAL AL Aa ) 

Di alih Eh dah AA HA 1 ya kak 

| IG AAN AG AL KAA (EL 

1712. Dari Abdurrahman bin Samurah berkata, “Rasulullah &: bersabda, 


“Janganlah kalian bersumpah dengan nama Tawaghi (berhala- 
berhala),janganpulabersumpahdengannamabapak-bapakkalian.” 
Tawaghi adalah bentuk jamak (plural) dari kata taghiyah yang 
artinya berhala. Misalnya dalam hadits, “Ini adalah Taghiyah 
paus”, artinya ini adalah berhala dan sesembahan suku Daus. 
Dalam selain shahih Muslim menggunakan lafal Tawaghit, 
bentuk jamak dari kata taghut, artinya adalah setan dan berhala. 


SUNU HIS 33 1 JB AT In ian Ea 


1047 HR. Bukhari no. 6108, Muslim no. 1646, Abu Daud no. 3249, Tirmidzi no. 1534, Nasai, 7/4, 
dan Ibnu Majah no. 2094). 
1048 HR. Muslim no. 1648, dan Nasai 7/7. 


713 


P - 


aan KEL DS AG « AaD SISA NE 
Ga Aetop cal dls ALS LA BE Ih SE JB 1 
(eh OB 4 ESL DAS Sp 4 JB LAS Gb 4 GAS OS SB SNI 

1335 ag SL SENI 


1713. Dari Buraidah berkata, Rasulullah bersabda “Barangsiapa ber- 
sumpah dan mengatakan: “Aku berlepas diri dari Islam, jika ia 
berdusta, maka ia sebagaimana yang ia katakana. Adapu juka ia 
berkata jujur. Maka ia sekali-kali tidak akan kembali ke dalam 
Islam dengan selamat.” 94 


aa “3 Hk : Ke - o - aa d or 2: SEK 
HIS SA Siah BE AI ISS Eh lb ad 33 HSE 


Al Da Na Mn Na Se en Mn at ea Get 
ea EASY 1 J3 «Cakar op. (SSI GI GAS Aas call in 


4 


ES BU IE Aa aa 
jd DESA va Ta mna kaan 
| A53 MY 1 JB BE LO Ga 


3 1714. Dari Ibnu Umar bahwasanya ia mendengar seseorang ber- 
sumpah, “Demi ka'bah!” Maka Ibnu Umar berkata, “Janganlah 
bersumpah dengan selain nama Allah, karena aku telah men- 
dengar Rasulullah #: bersabda: “Barangsiapa bersumpah de- 
ngan selain Allah, maka ia telah kafir atau musyrik.” 


Menurut penafsiran para ulama, sabda nabi &« “maka ia telah 
kafir atau musyri” adalah sebuah peringatan keras (untuk tidak 
bersumpah denan selain Allah). Hal ini sebagaimana (peringatan 
keras) nabi x&: dalam sebuah hadits, “Riya' (beramal agar dilihat 


1049 HR. Abu Daud no. 3258, Nasai 7/6, Ibnu Majah no. 2100, dan Al-Hakim, 4/298. Dishahih- 
kan oleh Al-Hakim, Adz-Dzahabi, dan Al-Albani. 

1050 HR. Tirmidzi no. 1535, Abu Daud no. 3251, Ahmad, 2/ 34, Al-Hakim, 1/52, dan Ibnu Hibban 
no. 4343. Dinyatakan hasan oleh Tirmidzi dan shahih oleh Al-Albani. 


114 


AN aa TJ —omm—o  .....ooo........... 


Riyadhus/Shalihin 2 
dan dipuji orang lain) adalah syirik.” 
Far Fi salat Sa 0 Ps . Pb - 
MAS ASUS ee atas DG — io 


BAB 315 
Larangan Keras bersumpah palsu secara sengaja 


Pa Oa oli ab 2 oya jl YP 


Je Ela an ab la HN ga A3 ph 
Tan sk AN ES Ia Sita 
AE HE NW Ole ITEM AI IS ES sah 


1715. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi &: bersabda, “Barangsiapa ber- 
sumpah memiliki ha katas harta seorang muslim tanpa jalan 
yang benar, niscaya ia menghadap Allah sedangkan Allah murka 
kepadanya.” Rasulullah #& lalu membaca dalilnya dalam OS. Ali 
Imran (3): 77.152 


- 


SEE ae Stan ASI AS yi al ad 135 
3. Maan ana 
Aura Ju Uang KS SS OP: Jaa JUS (ES ala 
AG (si Ia Kuas OS) 


1716. Dari Abu Umamah Iyas bin Tsa'labah Al-Haritsi bahwasanya 
Rasulullah &: bersabda, “Barangsiapa memotong hak harta 
seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan 
atasnya untuk masuk neraka, dan Allah mengharamkan surga 


1051 HR. Ibnu Majah no. 3989 dan Al-Hakim, 4/ 328, dari hadits Mu'adz bin Jabal. 
1052 HR. Bukhari no. 2356, 6676, 6677, Muslim no. 138, Abu Daud no. 3243, Tirmidzi no. 1269, 
dan Ibnu Majah no. 2323 secara ringkas. 


115 


atasnya.” Seorang shahabat bertanya, “Sikalipun harta tersebut 
remeh, wahai Rasulullah?” Beliau &- menjawab, “sekalipun 
hanya sebatang tongkat dari pohon arak.” 


PE A3 PA api ga ae 3 
en AI Ia PAI Setan Ag SAN : AI 
EA a93» (Jasa 


Lu AT MPa Me 2 SA 3 Ara ui Aa an 3 
Le) » : us £ bu 5 Sa - JE « cl SAN » : Jk S AS 
Pn 
SIS Le YA oten GRO pagi 

1717. Dari Abdullah bin Amru bin Ash dari Nabi &- e'barsabds: “Dosa- 


dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, mendurhakai dua 
orang tua, membunuh, dan sumpah palsu.”054 

Dalam riwayat Bukhari yang lain: “Seorang Arab badui datang 
kepada Nabi #: lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, Apakah dosa- 
dosa besar itu?” beliau bersabda, “Menyekutukan Allah.” Ia 
bertanya lagi, “lalu apa?” Beliau menjawab, “Sumpah palsu.” 
Aku (Abdullah bin Amru) bertanya, “Apakah sumpah palsu 
itu?” Beliau menjawab, “Sumpah (palsu) yang memotong harta 
seorang muslim (dengan jalan yang batil).” 


Sai z0 eU Ke 0 T- au 0 2 Pa 
lea Ir Layak GB sean Ga Mika Oya Ka AL PN 
: 2 3G . Fe sai . G3 : 2 og 
1053 HR. Muslim no. 237, Nasai, 8/246, dan Ibnu Majah no. 2324. 
1054 HR. Bukhari no. 6675, Tirmidzi no. 3021, dan Nasai, 8/63. 


116 





piyarfeAermeh 2 


BAB 316 


Anjuran bagi orang yang bersumpah 
lalu melihat ada hal lain yang lebih baik, 
hendaklah ia melakukan hal yang lebih 
baik tersebut (menyelisihi isi sumpahnya) 
dan membayar kafarag sumpah 


AN Tn JJ IE 2 BA oi UI 
Al ob ea 33 laga £ Es yan AE ES Up) 
Le AA (Ika IP AS IS 


1718. Dari Abdurrahman bin Samurah berkata, “Rasulullah & 


bersabda kepadaku, “Jika engkau bersumpah, lalu kau mellihat 
ada hal lain yang lebih baik dari sumpahmu, maka lakukanlah 
hal yanglebih baik tersebut dan bayarlah kaffarah sumpahmu.” 955 


5 Ini ale MAS GAY: IE RE Ipa di: 2 BA 3 
KE GA Ah IA 4 ag AS ia AS Una Ie 


Ha alas. 


1719. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasullullah bersabda, 


“Rasullullah # bersabda, “Barangsiapa bersumpah, lalu ia me- 
lihat hal lain yang lebih baik, maka hendaklah ia membayar 
kaffarah sumpahnya dan mengerjakan hal lain yang lebih baik 
tersebut.” 056 


Nan Na 285 Gen 
3, DG 





1055 HR. Bukhari no. 6722, Muslim no. 1652, Abu Daud no. 3277, dan Tirmidzi no. 1530. 
1056 HR. Muslim no. 1650 dan Tirmidzi no. 1530. 


711 


BER 


1720. Dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah #&- bersabda, 
“Saya, demi Allah, insya Allah, tidaklah sena lalu aku 
melihat ada hal lain yang lebih baik, melainkan aku membayar 
kaffarah sumpahku dan aku melakukan hal lain yang lebih baik 
tersebut.”1957 


AAN »: 2 IS JB db ms GA dl 155 
BA BE pe Ie hn Ban ja 
la Skin K Cara 


- 


ASN 3 Sia ia DN aa: 11 
aa: Bebe IA Tan 


1721. Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah & bersabda, “Salah 
seorang di antara kalian nekat memenuhi sumpahnya yang 
merugikan keluarganya adalah lebih besar dosanya di sisi Allah 
dibandingkan ia membayar kaffarah yang Allah wajibkan atasnya 
(karena membatalkan sumpahnya).” 


JB 3 AAN GW 
MAA IE GA UAS UE, 
SS AS SG SG ES AE NAS oa 23 
BAB 317 


Sumpah yang main-main (bercanda) itu 
dimaafkan dan tidak ada kewajiban membayar 


1057 HR. Bukhari no. 3133, Muslim no. 1649, Abu Daud no. 3267, dan Nasai, 7/9. 


718 


T722 


Ayadb ap 2 





kaffarah, yaitu yang biasa diucapkan tanpa 
tujuan berlafal-lafal sumpah, seperti Ya, demi 
Allah, “tidak, demi Allah", dan lain sebagainya 


Allah berfirman: 

20 3. - A2 A0 & 2 Ts ai Esa 4 A8 S 
Hias La SA 03 Skl £ sb JI SA Y 

ISA Oyknbas Aa ba Ia GA AS PADI BUS SNI 


IG 


SS cp 4 IN ah bi SR 3 MA SI 
LAS pas I Sa Me SAS sai 


“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang 
tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu 
disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat 
(melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, 
yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, 
atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang 
budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka 
kafaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafarat 
sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan 
Jagalah sumpahmu.” (OS. Al-Maidah (5): 89). 


La 


SAY N JAN sia Erik ii ae SE 33 


AN aur 23 « ALPSy 2 JI J5 Par PEpai An 
DE 


. Dari Aisyah berkata, “Ayat beriktu ini &Sitd 4 galil, an k36) 


diturunkan berkenaan dengan ucapan (yang biasa) diucapkan 
oleh seseorang, “Tidak, demi Allah” dan “Ya, demi Allah.”'958 


1058 HR. Bukhari no. 2655, 6663, dan Abu Daud, no. 3254. 


719 








Bot SS Ap SI 3 HI AAS SU -YW 


BAB 318 


Makruh hukumnya sumpah dalam menjual 
barang, sekalipun sumpah yang benar. 


3 0 8.9 Pa tg - n » h. - - :3 3. 
BN ank 
o Letak 3 


- - 


1723. Dari Abu Hurairah berkata, “Saya Bean Rasulullah & ber- 
sabda, “Sumpah itu melariskan barang dagangan, namun meng- 
hilangkan (berkah) penghasilannya.” 


aa Ai : 25 KIA ? ny Pad 3 0. 
2 9 Sel » : J EP « wan pong Kang MA 23 “Ts 2 S3 
s3. 


Ala ol. (Se GL DAA 


Ke an 


1724. Dari Abu Oatadahbahwasanya ia Bag Rasulullah # ber- 
sabda, “Jauhilah oleh kalian banyak sumpah dalam berjualan, 
karena ia melariskan barang dagangan, lalu menghilangkan 
(berkahnya).” 60 


GEA ab aa AN aga ABI IL JAS LGA 
ds ri 23 9 ds JUL da Tab sai — TIK 


BAB 319 


Makruh hukumnya meminta kepada manusia 
dengan wajah Allah (baca: aku meminta 


1059 HR. Bukhari no. 2087, Muslim no. 1606, dan Abu Daud no. 3335. Lafa! Abu Daud adalah, 
#... namun melenyapkan berkahnya.”" 
1060 HR. Muslim no. 1607, Nasai, 7/246, dan Ibnu Majah no. 2209. 


720 





PG ana 2 








kepadamu dengan wajah Allah) selain surga, dan 
orang yang dimintai atau dijembatani dengan 
nama Allah makruh hukumnya jika tidak memberi 


Vai JLN: BN Ten JB Bs Aa GE 
. Sala Et ol3) . (« ea 
1725. Dari Jabir berkata, “Rasulullah & bersabda, “Tidak ada hal yang 
boleh diminta dengan (perantaraan) wajah Allah selain surga.” 15! 
BL ga: S5 AN IE: J6 3 PA 
jas « “2 « 563 3333 « Tan « Aur Je aa « AR « 
: Je 3 - KA Teten TPA na na 
4 lala 4 Kg Ls Lek 3 op « LA basa Bi eng 
Ah Ss ola aa Ajas (« 2 is 2 B3 
Amal Pet 
1726. Dari Ibnu Umar berkata, “Rasulullah & bersabda, “Barangsiapa 
meminta perlindungan degnan nama Allah, maka lindungilah 
ia! Barangsiapa meminta dengan nama Allah, maka berilah 
ia! Barangsiapa mengundang kalian, maka penuhilah 
undangannya! Barangsiapa berbuat baik kepada kalian, maka 
balaslah kebaikannya! Jika kalian tidak mampu membalas 


kebaikannya, maka doakanlah ia sampai kalian merasa telah 
mampu membalasnya!” 062 


8, 
- 


£. 3 aa £ Aa Ne SA - 
2ya3 oUak oLataLi : 33 LAN Yi: 
BG PE ia 5 Yg SAN MAN 


1061 HR. Abu Daud no. 1671, dinyatakan hadits lemah oleh Al-Albani. 
1062 HR. Abu Daud no. 1672, Nasai, 5/82, dan Ahmad, 2/ 68. An-Nawawi berkata: Hadits sha- 
hih, dengan sanad-sanad shahih Bukhari dan Muslim. Al-Albani juga menshahihkannya. 


721 


BAB 320 


Haram memberi gelar “Syahiniyah” 
kepada raja dan lainnya, karena maknanya 
adalah 'raja di atas seluruh raja”, dan 
gelar ini hanya boleh untuk Allah & 


se 
- 0g « 


5 5 Merana (3 Bana An 
— (3 ol) » LI 26 LA s « KP 0d —A — S3 


- 


Lada GE (AI Su ES an JJ le 
Lala Gala Jia (IMA CA 1 3 Hj Oa IU 


1727. Dari Abu Hurairah dari Nabi &: bersabda, “Sesungguhnya nama 
yang paling hina di sisi Allah « adalah seorang manusia yang 
menggelari dirinya “Malikul Amlak' (raja atas seluruh raja).”!95 


Sufyan bin Uyainah "berkata, “Gelar Malikul Amlak itu 
(maknanya) seperti gelar “Syahin Syah.” 


“ 


| n vena Na en pama jai BARA PA SG —YYI 


| 0 929 


BAB 321 


Larangan memanggil orang fasik, ahli bid'ah dan 
lain-lain dengan panggilan Tuan dan semisalnya 


» 


kana Ha BEN END: BSN On JB JB an ia 3S 


- 


Pa una 


Ah 5315 21 alan. (Cas Ag BLN Kera Kon Se | sb 


9 
& - 
# 


1063 HR. Bukhari no. 6205, Muslim no. 2143, Abu Daud no. 4961, dan Tirmidzi no. 2838. 


722 


yag eamah 2 








1728. Dari Buraidah berkata, “Rasulullah & bersabda, “Janganlah 
kalian menyebut orang munafik degnan panggilan “Tuan”. Jika 
ia menjadi tuan, maka kalian telah membuat Allah :- murka.” 064 


SEN UG LG YAN 


BAB 322 
Makruh hukumnya mencela demam 


' Tan Pa PN 2. - PN Na 
ea AI MEN JAN eat 5 Aas 


RE (jay Mita ie 2 AA wa &)): Jt 
Sab Gi AI PEP 9 DE ga Di eh: 
Pa PN Aas ten Ps) Lan US Sa Uls 


- 


ag Ja Lang ia SE ISS 33) 
TAS IL Lai Gang « TAS) Ad Nae) SB FEj 
Meri 

1729. Dari Jabir bahwa Rasulullah #: menemui Ummu Saib atau 
Ummu Musayib, lalu bertanya, “Kenapa engkau menggigil, 
wahai Ummu Saib atau Ummu Musayyib?” ia menjawab, 
“Demam, semoga Allah tidak memberkatinya.” Maka Nabi & 
bersabda, “Janganlah engkau mencela demam, karena demam 


itu menggugurkan dosa-dosa manusia sebagaimana tungku 
pandai besi menghilangkan karat besi.” 1065 


Tuzafzifin yaitu bergerak dengan cepat, maksudnya: bergetar 
atau menggigil. 


1064 HR. Abu Daud no. 4977, dan Ahmad, 4/346. Dishahihkan sanadnya oleh An-Nawawi dan 
Al-Albani. 
1065 HR. Muslim no. 2575 


723 





033 Ta 


Lena Hn IBL IN —YYY 


BAB 323 


Larangan mencela angina, dan doa yang 
harus dibaca saat angina bertiup kencang. 


jala SU, pn IG Hn SARA 


N 


- 


an pe PU Hc 
» :: Jua la IG. (aan 33 : 3 43 29 5 oa 


“ 
2G Gan Kaa LAS 
1730. Dari Abu Mundzir Ubay bin Ka'ab berkata, “Rasulullah #c 


bersabda, “Janganlah kalian mencela angin! Jika kalian melihat 
hal yang tidak kalian sukai, maka ucapkanlah: 


AS 
ala AS JA ah PA Ip MU 


0 ed UG AE SN AA Ia 33 


“Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kebaikan angin ini, ke- 
baikan yang ada di dalamnya, dan kebaikan apa yang diperin- 
tahkan kepada angina ini. Dan kami berlindung dari keburukan 
angina ini, keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan 
(tujuan) angina ini diperintahkan bertiup.”!968 


0. 


Inah IA AN Opa Ea: Ia IA 
LA A2 Wp BIS Hi ip LA SEL 





1066 HR. Tirmidzi no. 2252, dan Ahmad, 5/123. Tirmidzi berkata: Hadits ini hasan shahih. Juga 
dishahihkan oleh Al-Albani. 


724 


TE Gel anaa 2 








2 G 8 Bap 2 2 Bu 
ag dah SARA alay. (33 2 we IG « Laga UJI 


Nara AA ba 


1731. Dari Abu Hurairah berkata, “Saya mendengar Rasulullah & 
bersabda, “Angin merupakan bagian dari karunia Allah :-, 
angin terkadang membawa rahmat dan terkadang membawa 
adzab. Jika kalian melihat angin, janganlah kalian mencelanya, 
mintalah kepada Allah kebaikan angin itu, dan berlindunglah 
kepada Allah dari keburukan angin itu.”!067 


Cl ea LA 5 SAOS: SE A3 gann LI 3S 
cod tan J8 


1732. Dari Na ben ipsbis angin Dea Bana Nabi we 
membawa doa, 


KMR Pra 


“Ya Allah, aku memohon Ban kebaikan angin ini, kebaikan 
apa yang ada di dalamnya, dan kebaikan tujuan ia dikirim. Dan 
aku berlindung kepada-Mu dari keburukan angin ini, keburukan 
apa yang ada di dalamnya dan keburukan tujuan ia dikirim.” 968 


SLIM LL AAS DG rt 
BAB. 324 


Makruh hukum nya mencela ayam jantan 


1067 HR. Abu Daud no. 5097 dan Ibnu Majah no. 3727, sanadnya dinyatakan hasan oleh An- 
Nawawi dan shahih oleh Al-Albani. 
1068 HR. Muslim no. 899. 


725 





KALI B5 J5 JU : JB 23 ANE aa 
NG ( LM B3 basa SI SAN 


1733. Dari Zaid sia Khalid Al-Juhani berkata, Masuk P3 
bersabda, “Janganlah kalian mencela ayam jantan, karena ia 
membangunkan manusia untuk shalat.” 


o- 


LS aa Ulas: dy Ip AA LG -rye 


BAB 325 
Larangan mengatakan “kita diberi 


hujan karena bintang ini dan itu 
2 Be Ge JB an IE aan 
Ja Sab li gia ena Aa tbk 
pangg Ai: LG (( In Ju pkn » Y dls AI 
PT P3 adah ate ha: JB : JB. SA 
ee SLS La JA SN 213p ll Jak Ulah "JG 
SER SU Jaa ya JAS SA NAS IIS 23 Ula JB SA 
-. HER AANG al 
1734. Dari Zaid bin Khalid berkata, “Rasulullah &#£ mengimami kami 
shalat Subuh di Hudaibiyah, setelah saalam hujan turun. 
Selesai shalat, beliau #4 menghadapkan wajah kepada para 


shahabatnya dan berkata, “Tahukah kalian, apa firman Rabb 
kalian?” menreka menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih 


Ta 


1069 HR. Abu Daud no. 5010, sanadnya dishahihkan oleh An-Nawawi dan Al-Albani. 


726 





Ban 2 


mengetahui.” Beliau & bersabda, “Allah berfirman, “Di pagi 
ini ada hamba-Ku yang beriman kepada-Ku dan adapula orang 
yang kafir kepada-Ku. Hamba-Ku yang berkata, “Kami diberi 
hujan karena karunia dan rahmat Allah' adalah orang yang 
beriman kepada-Ku dan kafir kepada planet. Adapun orang 
yang mengatakan “kami diberi hujan karena bintang ini dan itu' 
adalahorangyangkafirkepada-Kudan beriman kepadaplanet.”'”9 


PAN BRA AP MAS GA 


BAB 326 


Larangan mengatakan kepada seorang 
muslim, “Hai orang kafir!” 


aa TEA) JB : & 35 SE IE Pr los 


- 


(AE LNG St EP RAGA 


1735. Dani Ibnu Umar berkata, “Rasulullah 4 bersabda, “Jika 
seseorang berkata, kepada saudaranya, “Hai orang kafir!” maka 
ucapan itu kembali kepada salah seorang di antara keduanya. 
Jika ucapannya sesuai realita, maka ucapan itu mengenai 
saudaranya tersebut. Adapun jika tak sesuai dengan realita, 
maka ucapan itu mengenai dirinya sendiri.” 97! 


aa Ips BE Ia aa: 3 A3 
Ala ja Ga ATU sai ad 336 2 JG Bis 
Gb) 


1070 HR. Bukhari no. 847 dan Muslim no. 71. 
1071 HR. Bukhari no. 6104, dan Muslim no. 60. 


121 


1736. Dari Abu Dzar bahwasanya ia mendengar Rasulullah #: ber- 
sabda, “Barangsiapa memanggil orang lain dengan julukan 
kekufuran atau berkata “Hai musuh Allah', padahal realitanya 
tidak demikian, niscaya panggilan (ucapan) buruk itu mengenai 
dirinya sendiri.”!072 


SI Sg PSIM 5S 43 DG —YYV 


BAB 327 
Larangan berbuat keji dan berbicara jorok 


0 - te 3 Deng an 
Sebagai) BE all IIS JB JB B3 ALA Jl 3S 
IE SARAN 33 (OBATI Ng 4 PALI Yg 4 OLI Yg « ot 

M3 Ay 


1737. Dari Ibnu Mas'ud berkata, “Rasulullah &: bersabda, “Orang 
mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, mengutuk, 
berbuat keji, dan berkata jorok.” 


f : Pi Er Li TIA Fi 3 ta g 4 5 5 £ & Oi tanin 
Hb yel! OS LO) 1 IE AU Ian JUL JB m3 el 33 
D dls 4 Cake IG (SN LS 3 PLAN SIS 3 LE VI 

5 
MA ee 


1738. Dari Anas berkata, Rasulullah &: bersabda, “Perbuatan keji itu 
tidaklah berada pada suatu hal kecuali membuatnya buruk, 
dan rasa malu itu tidaklah berada pada suatu hal kecuali 
menghiasinya (menjadikannya indah).”'” 


1072 HR. Bukhari no. 6045 dan Muslim no. 61. 

1073 HR. Tirmidzi no. 1978 dan Ahmad, 1/ 404. Dinyatakan hasan oleh Tirmidzi dan shahih oleh 
Al-Albani. 

1074 HR. Tirmmidzi no. 1975, Ibnu Majah no. 4185 dan Ahmad, 3/ 165. Dinyatakan hasan oleh 
Tirmidzi dan shahih oleh Al-Albani. 


128 





Riyadhus/Shalihin 2 


PSI RAI LGS LG YA 








8- 


A4 & 
si “2 MAT AD Lan ya 3 
JII Emong Jeong KELAS MG 03 Gal 
- setu PP - - - Ae 


Hasan pipa Telan SAI GUS 


BAB 328 


Makruh hukumnya berbicara dibuat-buat, 
sok fasih, memakai bahasa yang tidak umum 
dipakai dan istilah-istilah rumit saat berbicara 

dengan orang-orang awam dan semisalnya. 


- 


Pd Ba Ratan Lgm 
SA San EN Es Gak AA 
AA 2 an AS 2 SP os 
DAN ENI (SAR) 
1739. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi #&: bersabda, “Binasalah orang- 


orang yang berlebih-lebihan.” Beliau bersabda demikian tiga 
kali.'75 


Al-Mutanatti'un adalah orang-orang yang berlebih-lebihan 
dalam suatu urusan, termasuk berbicara yang dibuat-buat. 


ODP JE BEA 25 oi 3 Gel op are oi Ma 3 
dia Sena er ag... Neni st sa 
(GEN YES US la HA GAN JIN Ga KIS yan AI 


Ea AL 9 


1740. Dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwasanya Rasulullah #: 
bersabda, “Sesungguhny Allah :- membenci orang yang sok 
fasih, yaitu orang yang memutar-mutar lidahnya (berbicara 


1075 HR. Muslim no. 2670. 


129 





dibuat-buat secara berlebihan) seperti sapi memutar-mutar 
lidahnya.” 75 


CX 


Ia dB al On Si: Ba ai As 53 


EA Sma AI GA in GG le ra 


BAN aral « La ex ae 2 k BI c: Ai S5 
Same ab3 (ES EASY 1 Ig SA Ng (Oo ENG 
aa at S5 


1741. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah #&: bersabda, “Sesung- 
guhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat 
tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang 
paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan sesungguhnya di 
antara orang yang aku benci dan palilng jauh tempat duduknya 
dariku pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang banyak 
bicara secara dibuat-buat, orang-orang yang sok fasih, dan 
orang-orang yang sombong.” '”7 


! 


2 


pe CLS :333 JAS LG —rrya 


BAB 329 
Makruh hukumnya mengatakan Jiwaku Busuk' 
AP DIN ena APA ye GE UN gas Ke 33 
ala Ga (gama Sa daa: pa Ea asas 
(SAY EN E Jinh AAANJU 


1076 HR. Abu Daud no. 5005, Tirmidzi no. 2856, dan Ahmad, 2/165. Dinyatakan hasan oleh 
Tirmidzi dan Shahih oleh Al-Albani. 
1077 HR. Tirmidzi no. 2018, dinyatakan hasan oleh Tirmiddzi dan Al-Albani. 


730 


Aa Geliat 2 
PU Manga 335 


1742. Janganlah lidah seorang di antara kalian sekali-kali mengataka, 
“Jiwaku busuk (keji).” Namun hendaklah ia mengatakan, 
“Jiwaku buruk.” 


Para Ulama mengatakan, “Makna dari kata “khabutsat' adalah 
buruk atau keji, dan ia adalah sinonim dari kata “lagisat'. 
Hanyasaja Nabi &- membenci lafal keji.'”s 


ng -1 .. TA 3 


BAB 330 


Makruh hukumnya menyebut anggur 
(inab) dengan nama karm. 


SE AN YAN Ian JB Jb am BIA 
ES UN ae A G LI BSI SES 
He (anu Tu 


1743. Dari Abu Hurairah bakar “Rasulullah #: banana Janganlah 
kalian menyebut 'inab (anggur) dengan nama karm (pemurah) 
karena karm adalah seorang muslim.”!9 


Dalam sebuah riwayat, “..... karena karm adalah hati seorang 
mukmin.” 


Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, “Mereka mengatakan 
karm, padahal karm adalah hati seorang mukmin.” 


1078 HR. Bukhari no. 6179 dan Muslim no. 2250. 


Imam Ibnu Abi Jamrah menyimpulkan dari hadits ini bahwasanya dianjurkan menjauhi lafal-lafal 
dan nama-nama buruk, dan seyogyanya menggantinya dengan lafal-lafal dan nama-nama 
yang baik. (Fathul Bari, 10/692). 

1079 HR. Bukhari no. 6183 dan Muslim no. 2247, dengan lafal Muslim. 


731 


Ne SANG nkri Lan Map 2 P3 5 2 ot 

GIE JB LI Re B3 A5 os db 33 
S8 Pa na Pagar 5 a LA 0 

HE MIGAS ISI SI: 
0 2 2 KA Oa s8 01 TA 5 

II OK Lal J3 «lh ASI mari (OI )) 


1744. Dari Wail bin Hujr dani Nabi &z bersabda, “Janganlah kalian 
mengatakan, “karm” (pemurah), tapi katakanlah “inab” (buah 
anggur) dan “habalah” (pohon anggur)!”'980 


TEA sa Sa EA 


ob (PS : e« Pr ra & F3 La” Oo og 
: BP MI na : 
023 Kls Sa PH H5 ai au 1 


Pe 
Ke 
- 

- 


! 


BAB 331 


Larangan menyebutkan sifat-sifat kebaikan 

seorang wanita kepada seorang pria, kecuali 

bila diperlukan untuk sebuah tujuan syar'i, 
seperti menikahinya dan lain sebagainya. 


Pan: SEE Dik 2 an Ia ea Kes 1. o 0 o be 
SI MAY) BE UI Iyan JB JB BP AAA ul YES 
S Lag PA eat &- o- 2 Pn 
LE Gasa (OI S3 SS gn Ueisa 
1745. Dari Ibnu Mas'ud berkata, “Rasulullah &: bersabda, “Janganlah 
seorang wanita menyentuh kulit wanita lian lalu menceritakan 


(kehalusan kulitnya) kepada suaminya sehingga seakan-akan, 
suaminya melihat wanita tersebut secara langsung!”'98! 


1080 HR. Muslim no. 2248. 


Syaikh Ibnu Utsaimmin menjelaskan bahwa dahulu orang Arab bias membuat minuman keras 
dari anggur. Oleh karenanya nabi - melarang penyebutan buah anggur dan pohon anggur 
dengan nama 'karm' yang artinya pemurah dan dermawan. Karm adalah sifat pujian yang 
lebih layak ditujukan kepada seorang mukmin, utamanya mukmin yang dermawan dengan 
harta, ilmu, atau kedudukannya. (Syarh Riyadush Shalihin, 4/ 312). 

1081 HR. Bukhari no. 5240. 





Na Te 2 





SN 


Da 0 ai Fan an ta 2 Gn ae tu 
LE Id AL “Ui SNI d3 kal GS LG ATT 


BAB 332 


Makruh hukumnya berdoa “Ya Allah, ampunilah 
aku jika Engkau mau!”, karena ia harus berdoa 
dengan yakin dan sungguh-sungguh meminta. 


MAPAN OR EN Ie Ol aa Ba al 
PA o £ 8 PN Ea 2 

AI aja EA OI HI: Mn ra 
pa SUN Ad Eh KE Jala (“1 AN Sp 


- 
pa 9 


MABA A3 BEI AS PANAI MEA 


- 


1746. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah &- bersabda. 


1747. 


“Janganlah salah seorang di antara kalian berdoa “Ya Allah, 
ampunilah aku kalau Enkau mau! Kasihanilah akuk jika Engkau 
mau!” hendaklah ia meminta dengan sungguh-sungguh, karena 
tidak ada sesuatu pun yang dapat memaksa Allah :-.” 


Dalam riwayat Muslim, “Namun hendaklah ia meminta dengan 
yakin dan emmbesarkan harapannya, karena Allah tidak pernah 
merasa besar (berat) atas apapun yang dikaruniakan-Nya.” 


- 


SAE SAS BN) ea AM 
3 2d 


Te ana Ka Peta “33 Ae Mai 


1744. Dari Anas berkata, “Rasulullah & bersabda, “Jika salah 
seorang di antara kalian berdoa, hendaklah i ja sungguh-sungguh 
dalam meminta, janganlah sekali-kali ia mengatakan, “Ya Allah, 


jika Engkau mau, berilah aku!”, karena tidak ada sesuatu pun 
yang dapat memaksa-Nya.” 082 


- 5 G » AN - 3 
SN EL39 AI SLS La 3 J3 RAS DG -YYY 


BAB 333 


Makruh hukumnya mengatakan “Jika Allah 
menghendaki dan fulan menghendaki” 


ya LNG Tana aye w F &. PT pasa 0 
ALS La SN) JB BE Ll em OLI yi ibis IS 
NT ppt en NU 27 ne ba Bt ran Sab a 
plat. (COS8 SLS 3 al BLS GI 3 OS ON sLAg AMI 


an Ah 535 

1748. Dari Hudzaifah bin Yaman dari nabi &: bersabda, “Janganlah 
kalian mengatakan Jika Allah menghendaki dan fulan meng- 
hendaki!” namun katakanlah, “Jika Allah menghendaki, lalu 


fulan menghendaki.” 
bana Naa ae PB NA 
ye #ltaI aag Lada Aa, DL 


BAB 334 
Makruh Hukumnya mengobrol setelah Isya 


So A3 9.0... - s 8.8. Ba es Se 
S3 a33 3 US SA, Sa IG 
- 0 0 2 Fa . : NA s - o Si Ina gt .. 
ab SI EP SS GA Cas LB ga 


A 


SAS NI ANA An at 


- 


1082 HR. Bukhari no. 6338, Muslim no. 2678, dan Tirmidzi no. 3497. 
1083 HR. Abu Daud no. 4980 dan Ahmad, 5/384, dinyatakan shahih oleh An-Nawawi dan Al- 
Albani. 


734 





RivadhugShalihin 2 


HAN aa Ela SIS La dl US HI 


Pena 


Pa nah Ke an 
AN SERA TA 

ABS IS ke ia 

Obrolan yang dimakruhkan adalah obrolan hukumnya mubah 

bila dibicarakan di selain waktu sesudah Isya', yang boleh 

dilakukan dan boleh ditinggalkan. Adapun obrolan yang 

hukumnya haram atau makruh bila dibicarakan di selain waktu 


sesudah Isya', maka nilai keharaman dan kemakruhannya lebih 
keras lagi bila dibicarakan setelah Isya'. 

Adapun obrolan dalam kebaikan seperti mempelajari ilmu, 
riwayat hidup orang-orang shalih, akhlak yang mulia, 
berbincang-bincang dengan tamu, berbincang-bincang dengan 
orang-orang yang mempunyai keperluan, dan lain sebagainya, 
maka hukumnya bukan makruh, melainkan sunah. Demikian 
pula tidak dimakruhkan mengobrol setelah Isya' karena ada 
udzur dan urusan insidental (yang mendadak). Hadits-hadits 
shahih telah menegaskan hal itu. 


Alda J3 All 5 OS RB al Ian on B3 as 
(an 2 ta A0. £ 9 Si ai2 
sana Tama Mada ena 


1749. Dari Abu Barzah bahwa Rasulullah &: tidak menyukai tidur 
sebelum Isya' dan mengobrol sesudah Isya”! 


an salu Aa elo Kau 3 alas 


kate TAN ye Ne 


1084 HR. Bukhari no. 568, dan Muslim no. 647. 


1750. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah #: melaksanakan sha- 
lat Isya' pada akhir hayatnya. Seusai salam, beliau bersabda: 
“Tahukah kalian malam ini? Seratus tahun setelahnya, tidak 
akan tersisa seorang pun (shahabatku) yang masih hidup di atas 
muka bumi pada hari ini.”!085 


He eomma sanga 25 kata 


«4 SAN Sau An AE evi den 
HI els3 


1751. Dari Anas bahwasanya para shahabat menunggu Nabi #, maka 
nabi #&g dating pada waktu hamper pertengahan malam. Beliau 
mengimami mereka shalat Isya', lalu berkhutbah di hadapan 
kami: “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang telah shalat, lalu 
mereka tidur. Adapun kalian tetap berada dalam shalat selama 
kalian mengunggu shalat.” 86 


€ 


ls ePbs ii Ca : SG —Yro 
Ge JAS IK Ta LES ISI 


BAB 335 
Haram hukumnya istri menolak ajakan 
suaminya untuk berhubungan badan, 
jika ia tidak memunyai udzur syar'i. 


5 - 
NI 
1 


PE BEN d5 IL IS IA Ai 





1085 HR. Bukhari no. 116 dan Muslim no. 2537. 
1086 HR. Bukhari no. 600, dan Muslim no. 640. 


756 





1752. 


1755: 


piyadhadfsenesh 2 








- 
— 


- EA 5 - 
Me ms Maan HN AAA MENU KPS 
Ge an SA Gen nat aa Jadi s5 Il 


K' 


3 


Pn ea SEN 3 Ula 
AD ln 


Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah &£ bersabda, “Jika se- 
orang suami mengajak istrinya untuk ke 'ranjang', lalu istrinya 
menolak, sehingga suaminya marah semalaman kepadanya, 
maka para malaikat melaknat istri tersebut sampai waktu 
pagi.” 

Dalam riwayat lain “Para malaikat melaknat istri tersebut 
sampai ia memenuhi ajakan suaminya.” 87 


Pa 
o (9 s P 


sa VI ALS (33 LE tdi Pada LA S5 SG YA 


BAB 336 


Haram hukumnya istri berpuasa 
sunnah, jika suaminya ada di rumah, 
kecuali bila suami mengizinkan 


Bab Jae V2 IE ag da pet aa 


- 


X 


- 
sz 


an dsb Na gb Yg ih | XX UU Ai 


ts 


-— 
(Bi 


- 


Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah #&£ bersabda, “Tidak 
halal bagi seorang istri untuk berpuasa sunah saat suami ada 
di sisinya, kecuali bila suami mengizinkannya. Istri juga tidak 
halal member izin tamu untuk masuk rumah suami, kecuali bila 
suaminya memberi izin.” 1988 


1087 HR. Bukhari no. 3237, Muslim no. 1436, dan Abu Daud no. 2141. 
1088 HR. Bukhari no. 4662, Muslim no. 1026, dan Abu Daud no. 2458. 


Me nb 3 NA 2 Tar Pama Den ad On 3 em 
PLAN! JB SAS (3S Sa ah pala a35 aya AG -YYV 


BAB 337 


Haram hukumnya bagi makmum mengangkat 
kepalanya dari rukw' atau sujud sebelum imam 


OP 
PP ON Ge KERaAN 2 Jan Seng eks ai Th 25 PELAN saka 
se5 2 Ona D 


1754. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi & berkata, “Tidakkah 
salah seorang di antara kalian takut apabila ia mengangkat 
kepalanya sebelum imam, niscaya Allah merubah kepalanya 
menjadi kepala keledai atau mengubah bentuknya menjadi 
bentuk keledai?”!08? 


| PMA 43 ebi IE ATI 33 TAGS JG NYA 


BAB 338 


Makruh hukumnya meletakkan 
tangan pada lambung saat shalat 


AMA 3 3 5S BEM Ia ol imn ia AI 

g - 233 

1755. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah #: melarang meletakkan 
tangan pada lambung saat shalat.” 


1089 HR. Bukhari no. 691, Muslim no. 427, Abu Daud no. 623, Tirmidzi no. 582, Nasai, 2/96, dan 
Ibnu majah no. 961. 
1090 HR. Bukhari no. 1219, Muslim no. 545, Abu Daud no. 947, dan Tirmidzi no. 383. 


158 


ss mv" ——.........i.o. 





Bada 2 





Pd 


ABI Gp debig pledal Tenis INA TAGS DG -rra 
0 Ps id 0 & £ BN IS 
BSI Ip Uang 3 yEL SI Tesla 22 


BAB 339 


Makruh hukumnya shalat saat makanan 
telah dihidangkan dan ia ingin makan, juga 
makruh shalat sambil menahan keinginan 
buang air kecil atau buang air besar. 


ND IE AN IS Lahan SIB AA AN 3 Hae 32 
Aap. (SEA Yg ta 3 ak Se 


1756. Dari Aisyah berkata, “Saya mendengar Rasulullah &: bersabda, 
“Tidak boleh shalat saat makanan telah dihidangkan, juga tidak 
boleh shalat saat ia menahan keinginan buang air kecil atau 
buang air besar." 


PN jd el Pi Pa SA SG rt 


BAB 340 


Larangan mengangkat pandangan 
ke langit dalam shalat 
si Ju 


Op GA JUL 1 BEI du: IE MIL Al 


JB BUS aU SSG (CI HS HI 23 LAN 


1091 HR. Muslim no. 560 dan Abu Daud no. 89. 
Imam An-Nawawi menjelaskan hukum makruh juga berlaku saat menghadapi hal-hal lain yang 


mengganggu konsentrasi hati dan menghilangkan kekhusyukan shalat. (Syarh shahih 
Muslim, 3/40). 





MEI olas TN Saba SI « 25 22 kara »: 


1757. Dari Anas bin Malik berkata, “Rasulullah & bersabda, “kenapa 
beberapa kaum mengangkat pandangan mereka ke langit dalam 
shalat?” Beliau melarang keras hal itu, sampai bersabda, “Hen- 
daklah mereka berhenti melakukan hal itu, kalau tidak niscaya 
pandangan mereka akan dirampas (dibutuhkan oleh Allah 1). 12 


LN aa G . Lan an na PAS Da3 
JAS 3d ali & MI dar, —6 YEN 


BAB 341 


Makruh hukumnya menoleh dalam 
shalat tanpa ada udzur 


MEN 3 BEAN It Il LE Aga AN aan KE 3 
dia ga balada as SA IE 
SA 

1758. Dari Aisyah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah #&: tentang 
menoleh dalam shalat, maka beliau #&- bersabda: “Itu adalah 


copetan, yaitu setan mencopet (kekhusyukan) dari shalat 
seorang hamba.” 


AN 3 AYI, ag »: si At: 22 JB: JB an A 333 


A9. 


AN EA AI an PLAN 3 SL SB 


« ea Pas Sas »: Jt « Si ol9g . « Lal 


1759. Dari Anas berkata, “Rasulullah #: bersabda kepadaku: “Janganlah 
engkau menoleh dalam shalat! Sesungguhnya menoleh dalam 








1092 HR. Bukhari no. 750. 
1093 HR. Bukhari no. 751. 


1) 





Piya aer 2 


shalat adalah sebuah kehancuran. Jika terpaksa harus menoleh, 
makalakukanlah dalam shalatsunah, bukan dalamshalatwajib.” 


2 19 “3G - 0G - 
SAM BIA 5 edi DAN 


BAB 342 
Larangan shalat menghadap kuburan 


ae LN Ia - - 1G SAN Pn naa an 
Sala EA LA NS: 


1760. Dari Abu Martsad kannaz bin Husain berkata, “Saya mendengar 
se sulullah & bersabda, “Janganlah kalian shalat menghadap 
kuburan, jangan pula duduk di atas kuburan!” 5 


Ja SE Laka -yer 


BAB 343 
Larangang berjalan di depan orang yang shalat 


JB 2 GAN UI HA yi IN tg JA A3 


G3 Sina 
ale Pa SS S5 JI Sg PD BE dl es db: 
Y: MPA ana Ra In Is mal bani 


- 
Da3 Fe ox 


Eee aa ea de 22 


1761. Dari Abu Juhaim Abdullah bin Harits bin Shimah Al-Aushari 
berkata, “Rasulullah & bersabda, “Seandainya orang yang ber- 


Lae ja 


1094 HR. Tirmidzi r no. 589. Tirmidzi berkata: Hadits hasan gharib, sedangkan Al-Albani me- 
lemahkannya. 
1095 HR. Muslim no. 972. 


(A1 


jalan di depan orang yang shalat mengetahui besarnya dosanya, 
tentu berdiri selama empat puluh itu lebih baik baginya daripada 
berjalan di depan orang yang shalat.” 


Perawi hadits berkata, “Saya tidak tahu apakah beliau &- 
bersabda empat puluh hari atau empat puluh bulan atau empat 
puluh tahun.” 


aa 2 9 ng an IT . Pa o De - 
BA ap SAT UU (sal aya AS DL —Ytt 


Ls Fr BANI SL 3 Teu) tanya 


BAB 344 


Setelah muadzin mengumandangkan 
igamat, maka makruh hukumnya makmum 
melakukan shalat sunnah, baik sunnah 
rawatib maupun yang lainnya. 


LA Ie 


SEA asi BI: IG gb BA 
. aa ln (GEA y! 255 
1762. Dari Abu Hurairah dari Nabi &: bersabda, “Jika telah dikuman- 


dangkan igamat, tidak boleh ada shalat selain shalat wajib 
(secara berjama'ah).”'” 








30 PN OP 
2 ad A Ke se ex yaa 5 18, s —l —Yto 
Pa 2 
JI ve 2 
1096 HR. Bukhari no. 510, Muslim no. 507, Abu Daud no. 701, Tirmidzi no. 336, dan Nasai no. 


662. 
1097 HR. Muslim no. 710. 


742 


Radha 2 


BAB 345 


Makruh mengkhususkan siang hari Jum'at dengan 
puasa dan malam Jum'at dengan shalat tertentu 


TA DL Ju BA gm IA AO 
Hb BAN GARA da Sa Ka 


LA 23 Raga Ah Ya 33 Sa Y) « D 

1763. Dari Abu Hurairah dari Nabi &: Barabai “Janganlah kalian 
mengkhususkan malam Jum'at dengan shalat malam tanpa 
(shalat malam pada) malam-malam lainnya, dan janganlah 
mengkhususkan siang hari Jum'at dengan puasa tertentu tanpa 
(puasa pada) siang-siang hari yang lain. Kecuali untuk puasa 

yang telah biasa dilakukan oleh salah seorang di antara kalian.” 


20 -.— 


Je Gen 


1764. Dari Abu Hurairah berkata, “Saya mendengar Rasulullah #: 
bersabda, “Janganlah salah seorang di antara kalian melakukan 
puasa pada hari Jum'at kecuali bersama sehari sebelumnya atau 
sehari sesudahnya.”!09 


BEN 2 GA SI JB aa yi ai 33 
ME JAR. S1 JB AS G3S 


1765. Dari Muhammad bin Abbad berkata, “Saya bertanya kepada Jabir 
25 apakah Nabi #&- melarang puasa pada khusus hari Jum'at? 
Jabir menjawab “Ya.” 100 





1098 HR. Muslim no. 1114. 
1099 HR. Bukhari no. 1985, dan Muslim no. 1144. 
1100 HR. Bukhari no. 1984, dan Muslim no. 1143. 


743 





3 


BA IN ga AS 33 3 33 
(OA om ERA DI JUS IR Gang TARAN Aa Laila JAS 
YEN IE KE AA ja D EN Si 

WEI 233. at 


1766. Dari Ummul Mukminin Juwairiyah binti Harits bahwa Nabi 
x menemuinya pada hari Jum'at saat ia tengah puasa. Nabi 
#& bertanya. “Apakah kemarin engkau puasa?” Ia menjawab, 
“Tidak.” Nabi &: bertanya, “Apakah besok engkau akan puasa?” 
ia menjawab, “Tidak.” Nabi &: bersabda, “Kalau begitu, sekarang 
berbukalah (jangan puasa)!” "0! 


Pra! 3 JSI SAS SG YAN 
Pe Pe OA An PE Ui 
Long Hata V9 ISU Ng JASI 3 Gamaga Sawan UI yag 
BAB 346 
Larangan puasa wishol, yaitu puasa dua 
hari atau lebih tanpa diselingi makan 
dan minum (buka dan sahur). 


o1. KA - .. AN a 2 Aas KAN aa Den Ta £ na 
dala ata. ILojll 3 BE Ol: 3 KAN Saya AN 


1767. Dari Abu Hurairah dan Aisyah bahwasanya Nabi &- melarang 
puasa wishol. 02 


as PA LNG 4 “5 - ex tra Lah 2-3 sd sia 
MIE Ike s3 an IE BD aa alta 
S3 Ta eno “a 5, A3 Pn NA Ke 
BEA (in GA Gil SA SI HID JET Je LI 


1101 HR. Bukhari no. 1986. 
1102 HR. Bukhari no. 1964, 1965 dan Muslim no. 1103, 1105. 


1 





PG Sana 2 








1 LS on Cap ni 
GI ba liang . ass 


1768. Dari Ibnu Umar berkata, “Rasulullah #: melarang puasa wishal, 
para shahabat bertanya kepada beliau &, “Tapi anda melakukan 
puasa wishol?” Beliau &£ menjawab, “Saya tidaklah seperti 
kalian. Aku diberi makanan dan minuman oleh Allah 1.19 


Pe # apl La SG —ytv 


BAB 347 
Larangan duduk di atas kuburan 


AA gatal 3 JB IE am BIA Inna 


Sa Papa aa en Lagi Re Pata 33 5 at ar 
aa (G3 3 ae 

1769. Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah & bersabda, “Salah se- 
orang di antara kalian duduk di atas sebongkah bara api sehingga 


membakar bajunya dan mengelupas kulitnya, adalah lebih baik 
daripada ia duduk di atas kuburan.” 144 


Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan, alasannya, biasanya kuburan 
berisi mayat seorang muslim. Duduk di atas kuburan berarti 
penghinaan dan ketidak sopanan terhadap seorang muslim yang 
telah wafat. 


KIE SEIG PAN Catat SE oi SG YAA 


BAB 348 
Larangan membangun kuburan dan mengapurnya 


1103 HR. Bukhari no. 1962 dan Muslim no. 560, 1102, dengan lafal Bukhari. 
1104 HR. Muslim no. 971 
1105 Syarh Riyadush Shalihin, 4/ 329. 


145 


0g 05. en Na ane en PA | Dar er 
AK Op IAI sana ol El J5 Je es 


ah al el Aha la 


- 


1770. Dari Jabir berkata, “Rasulullah &: melarang dari mengapur ku- 
buran, menduduki kuburan, dan membangun kuburan.”''5 


8... SE mna SO PPN NS 
Oem po baal Ou 2 Sand DL —Y4 


BAB 349 


Keharaman secara tegas seorang budak 
melarikan diri dari tuannya 


0 AN NT - . &£ NA Aa 2 na San Ta 0-9 - 
Cip aa Gl AS LA BAM Joan JUL JB ab os 
- 2 « 25 . 
A15 (II SA 
1771. Dari Jabir berkata, “Rasulullah #&: bersabda: “Siapapun budak 


yang melarikan diri dari tuannya, maka aku berlepas diri 
darinya.” 1” 


& - 09 3 5 - 4 4 na La - Oo 

39 (SSS JB DAN GA BE LA 

| | f 2 03 

1772. Dari Jabir dari Nabi & bersabda, “Jika seorang budak melarikan 
diri dari tuannya, maka shalatnya tidak akan diterima.” 188 

MAS R 33 

Dalam riwayat lain: “.... Maka ia telah kafir (kufur asghar - 

bermaksiat).” 
Dilarang keras bagi seorang budak melarikan diri dari tuannya, 


1106 HR. Muslim no. 970. 
1107 HR. Muslim no. 69. 
1108 HR. Muslim no. 68, 70. 





746 





Riyadhus/Shalihin 2 








karena dirinya dan segala manfaatnya adalah milik tuannya. ''” 
HARI 3 KEL aa SG —Yo 


BAB 350 


Haram hukumnya menjadi perantara 
permintaan keringanan hukuman 
dalam perbuatan-perbuatan hudud 


Allah berfirman: 

an Ear TA EUN ALA ngo 3 Si 2G 

Ne en aan SS 
Ai NG ss LA Cah Au ogah Kao AI Sat 


“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas 
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama 
Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, (OS. An- 
Nur (24): 2) 


Ae SES Haa A33 AN 33 AE 33 
sn Un eno ea ya 
Na na an 


- 
ale 
oi 


4 
4 
| 


- 


Parka 
He 3 Hn IE pit Selai MY): 25 

Saji tas ae HA SS yah adu aed, 
Si Ja Ang ea 
be Jaa (ORI 3 23 Ha JASA Hi Anh 


1109 An-Nihayah fi Gharibil Hadits, 1/15, Syarh Shahih Muslim 1/266, dan Syarh Riyadush Sha- 
lihin, 4/330. 


747 











3 90. 


HR BAY: IE JI Ja A3 3 
21 SU: Uu Ba: FEE S! Wal 


1773. Dari Aisyah bahwa suku Ouraisy sedih memikirkan wanita 
bani Makhzum (seorang wanita mulia) yang mencuri. Mereka 
berkata, “Siapa yang mau membicarakan (permintaan keringa- 
nan hukuman) kepada Rasulullah x:?' mereka berkata lagi, 
“Tidak ada yang berani melakukannya selain Usamah bin zaid, 
sebab ia adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah 
#.” Maka Usamah pun menjadi perantara kepada Rasulullah 
sz. Rasulullah &: bertanya, “Apakah engkau mau menjadi 
perantara (permohonan keringanan hukuman) dalam kasus 
hudud yang telah Allah tetapkan?” rasulullah &: naik mimbar 
lalu menyampaikan khutbah yang tegas “Sesungguhnya hal 
yang membinasakan umat-umat terdahulu adalah jika orang 
yang mulia di antara mereka mencuri, niscaya mereka tidak 
menghukumnya. Jika orang yang mencuri adalah orang yang 
lemah, maka mereka menegakkan hukum had (potong tangan) 
atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad #: 
mencuri, tentulah akan aku potong tangannya.” '!!9 
Dan dalam riwayat yang lain: Wajah Rasulullah #: berubah warna 
(karena marah), lalu bersabda, “Apakah engkau mau meminta 
keringanan hukuman dalam kasus hudud yang telah ditetapkan 
oleh Allah »-?” Usamah berkata, “Ya Rasulullah, mintalah 
ampunan Allah untuk saya!” Rasulullah #2 memerintahkan 
agar hukuman dilakukan, maka tangan wanita yang mencuri itu 
dipotong. 


s aa 5 8. - PIN ne 
AI Tip LA 36 Ge Gro 
Laga AG) 2g 2 55 


1110 HR. Bukhari no. 3475, 6788 dan Muslim no. 1688. 


748 


piydiefernah 2 








BAB 351 


Larangan buang air besar di jalan 
yang dilalui orang, tempat mereka 
berteduh, mata air, dan lain-lain. 


Firman Allah --: 


z asa ian Aa US Ma aa na Tema 
Ula PALA A3 ESAI UU SEN G3 5933 Sl 

NN NN Ane 
Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat 
tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka 


telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (OS. Al-Ahzab (33): 
58). 


Pn 3 a 3g Tia ni “ata Ba ena 
(JB ( Bapa 5): JES I Joa ol HA 333 
(ae PIA TP 3 Ky: IU OKE Lg! 

3 Non 
. Hina olg, . 
1774. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah #: bersabda, “Was- 
padailah dua orang yang terkutuk!” Para shahabat bertanya, 
“Siapakah dua orang yang terkutuk itu?” Beliau #z bersabda, 


“Orang yang buang air besar di jalan yang biasa dilalui manusia 
atau di tempat mereka biasa berteduh.” 


ASI Ii 23213 Jgadl na Pal SG -YoY 


BAB 352 


Larangan kencing dan lain-lain di air 
yang menggenang (tidak mengalir) 





1111 HR. Muslim no. 269. 


149 





Aga as -Ladi e5 Dee ol eS PA «Ul 2 yaog ol | 33 AS rs 

Ao 3 

1775. Dari Jabir bahwa Rasulullah #&: melarang kencing di air yang 
menggenang (diam, tidak mengalir).”''? 


Bak PN jak UG JA TAGS DG - 


xall 


BAB 353 


Makruh hukumnya orang tua 
melebihkan pemberian kepada seorang 
anak tanpa anak-anak yang lain 


i 


AJ AD ya 


(Game Sa Op IS: JS (lis Jis 
SIB AS Bada lia SIS) AN J5 JS lp 5 
BA Ab 3 Al 3 SN AJA AN EU) dB 
KAA Lama 3 SAN Se UI BE 25 JA 1 Tlp 
DJ JB Sia Jasad Eng HIS) 1 JU e Gai1 Jls 


- an SN AN Ra 0 3 EA 
Moe MAY ab II pas 8 





1112 HR. Muslim no. 281. 


750 


Na 2 
(Oo KA AAA YP 3 
nita fara y JEC Se TEH »: lo 33 


LE GA (SBY: dbs JP Aga A3 SI 


1776. Dari Nu'man bin Basyir bahwa bapaknya (Basyir) membawanya 
ke hadapan Nabi #, lalu berkata, “Saya telah memberikan 
seornag budak kepada anak saya ini.” Nabi & bertanya, “Apakah 
seluruh anakmu yang lain juga engkau beri pemberian serupa?” 
Bapak menjawab, “Tidak.” Maka Rasulullah & bersabda, “Kalau 
begitu, ambillah kembali budak itu!” 

Dalam riwayat lain, Rasulullah &- bertanya, “Apakah kau juga 
berbuat begitu kepada seluruh anakmu?” bapak menjawab, 
“Tidak.” Nabi #&: bersabda, “Bertakwalah kepada Allah 
dan berlakulah adil di antara anak-anakmu!” maka bapak 
membatalkan sedekah (pemberiannya) kepadaku. 

Dalam riwayat lain, Rasulullah & bertanya, “Wahai Basyir, 
apakah engkau punya anak selain ini?” Bapak menjawab, “Ya.” 
Beliau &: bertanya, “Apakah mereka semua engkau beri pem- 
berian yang sama?” Bapak menjawab, “Tidak.” Nabi x: bersabda, 
“Kalau begitu, janganlah engkau memintaku sebagai saksi. Aku 
tidak mau menjadi saksi atas sebuah kezhaliman.” 3 


4: Lg - 
el AT AA dau) ken 


BAB 354 


Haram hukumnya wanita berkabung lebih 
dari tiga hari bila ada orang yang meninggal, 
kecuali bila suaminya meninggal maka ia 
harus berkabug selama 4 bulan 10 hari 


1113 HR. Bukhari no. 2586, 2587, Muslim no. 1623, Abu Daud no. 3542, dan Tirmidzi no. 1367. 


151 





SB 3 AE INA LI BI deh BA 
Me LA GA AA IS EL ml aga 
Pra :y 2 0 --- Ea .£ Ea 2. f g D1 AG 
Ba 
in EA jan: Ja Ka AA NP 
Ba 5 TAN IA Ga LA AA ALI lh 


- par AS 


1777. Dari Zainab binti Abu Salamah berkata, “Saya menemui Ummu 
Habibah -istri Nabi &:- ketika bapaknya, Abu Sufyan bin Harb, 
meninggal. Ummu Habibah meminta diambilkan minyak 
wangi, lalu memakaikan minyak wangi itu kepada seorang anak 
perempuan, lalu ia sendiri mengolesi kedua pipinya dengannya. 
Ia lalu berkata, “Demi Allah, aku sendiri sebenarnya tak perlu 
minyak wangi. Namun aku mendengar Rasulullah #5 di atas 
mimbar bersabda: “tidak halal bagi seorang wanita yang beriman 
kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas mayat 
lebih dari tiga malam. Kecuali atas mayat suami, ia haruslah 
berkabung 4 bulan 10 hari.” 


Pa De pa egg Na 


Bi mang et Tas sae 
Sp 3 de WE at Ml 3 SA Jai): 
IE GE AS As Ci SN) Hi 


Zainab binti Abu Salamah berkata, “Saya lalu menemui 
Zainab binti Jahsy ketika saudara laki-lakinya gugur (di medan 


752 





Riyadhus/Shalihin 2 








perang Uhud-Penj). Ia minta diambilkan minyak wangi, lalu 
memakainya, dan berkata, “Demi Allah, sebenarnya aku tidak 
butuh minyak wangi. Namun aku mendengar Rasulullah s 
bersabda di atas mimbar, “Tidak halal bagi seorang wanita 
yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung 
atas seorang mayat lebih dari tiga (malam), kecuali atas mayat 
suaminya adalah 4 bulan 10 hari.” 


Metya) A3 su rasi — Si 5G —Yoo 
SG SI Is AS el sal si Ae ai 


BAB 355 


Haram hukumnya orang kampung (kota) 
menjualkan barang orang pedalaman, 
menyongsong rombongan pembawa barang dari 
pedalaman, menjual barang yang dijual oleh 
saudaranya, dan melamar wanita yang sedang 
dilamar oleh saudaranya, kecualil atas izinnya. 


SIS Op II JA pi SEN 3 JE cm AI 


Pa 


Kar. Teka» a05 NI 2S 


1114 HR. Bukhari no. 1280, 1281, dan Muslim no. 1486, 1487. 
Berkabung (al-ihdad) yaitu seorang wanita menjauhi hal-hal berikut: 


Pakaian berhias (dandan). la boleh memakai pakaian biasa, namun tidak boleh memakai 
pakaian berhias (pakaian berdanda). 


Minyak wangi dengan segala jenisnya. 

Perhiasan degnan segala jenisnya. 

Jangan keluar rumah kecuali untuk suatu keperluan atau hal yang darurat. 
Berhias, bercelak, dan alat-alat (kosmetika) lainnya. 

la tetap boleh mandi seperti biasa. 

(Syarh Riyadush shalihin, 4/341). 





1778. Dari Anas berkata, “Rasulullah #: melarang orang kota (kam- 


pung) menjualkan barang orang pedalaman, sekalipun ia adalah 
saudara seayah atau saudara seibu.”''' 


AS JENYAE BAN IS Je AN 
ae GA. (S5 GM Na Ia 


1779. Dari Ibnu Umar berkata, “Rasululllah & bersabda: “Janganlah 


kalian menyongsong barang-barang dagangan sampai ia ditu- 
runkan di pasar.” "' 


SAE: 2 1 pn SE TE Ay 3 


JB LI Ja AN bean Dn 


1780. Dari Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah & bersabda, KENA 


kalian menyongsong pembawa barang sana dan janganlah 
orang kota (desa) menjual untuk orang pedalaman.” 

Thawus (tabi'in) bertanya, “Apa maksud dan “Janganlah orang 
kota (desa) menjual untuk orang pedalaman?” Ibnu Abbas 
menjawab, “Jangan menjadi makelar darinya.” 


HR. Bukhari no. 2161 dan Muslim no. 1523. 


1115 


1116 
1117 


Yaitu orang pedalaman datang dengan membawa barang dagangannya (kambing, unta, 
susu, minyak, samin, sayuran, dan lain-lain) untuk ia jual di pasar (desa atau kota), maka 
seorang (atau lebih) penduduk desa atau kota tersebut mendatanginya dan berkata: 'Wa- 
hai fulan, biar aku saja yang menjualkannya untukmu." 


Ini tidak boleh, karena orang pedalaman itu mungkin menjualnya dengan harga miring agar 
bias segera pulang. Lagipula, biasanya bila penjualnya adalah orang pedalaman, maka 
orang desa atau kota membeli darinya secara kontan. (Syarh Riyadush Shalihin, 4/342). 
HR. Bukhari no. 2165 dan Muslim no. 1517. 

HR. Bukhari no. 2163 dan Muslim no. 1518. 


Dahulu saat rombongan orang pedalaman berangkat untuk menjual barang di pasar se- 
buah desa atau kota, sebagian penduduk desa/ kota tersebut keluar dari desa/ kota, me- 
nyongsong rombongan orang pedalaman, dan memborong barang mereka. Orang-orang 
pedalaman dirugikan dengan harga barang mereka lebih murah (disbanding harga jual di 
pasar desa/kota). Penduduk desa/ kota juga rugi karena membeli barang lebih mahal, dari 
penduduk yang memborong tersebut, bukan dari orang-orang pedalaman langsung. (Syarh 
Riyadush Shalihin, 4/343. 


754 


Pan 2 


- 
0 


BA BAE II Jb BA A33 
Je na ea 
ABU ae RO kasi Sa AI IS YG sa ia 
ra) Ag Io AA 53 AA Oia JE 33 
sae Ba asih hai AI dab 


- 


s 


sala Ga, WA, PAN 3 AA 


1781. Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah &: melarang orang 
desa (kota) menjualkan untuk orang pedalaman, (dan beliau 1 
bersabda): “Janganlah kalian pura-pura menawar dengan harga 
tinggi untuk mempedaya pembeli yang lain, janganlah seseorang 
menjual (menawarkan barang) atas barang yang tengah dijual 
saudaranya, janganlah seseorang melamar wanita yang sedang 
dilamar oleh saudaranya, dan janganlah seorang istri menuntut 
suaminya menceraikan istri yang lain agar ia menguasai seluruh 
isi piringnya (rizkinya).” 

Dalam riwayat lain, “Rasulullah &: melarang menyongsong 
pembawa barang dari pedalaman, orang yang berhijrah (muhajir, 
penduduk kota/desa) menjual untuk orang pedalaman, seorang 
wanita mempersyaratkan kepada calon suaminya untuk 
menceraikan istri yang lain, seseorang menawar barang yang 
tengah ditawar saudaranya, pura-pura menawar dengan harga 
tinggi untuk mengecoh pembeli lain dan tidak memeras air susu 
(kambing atau unta) selama beberapa hari sehingga mengecoh 
calon pembeli (bahwa kambing atau unta tersebut gemuk).”''s 


HAN BY: TE BEN 35 SI: «3 PA 
ale GA (SIG NYA Tel le Lag Yg yak 


Mei 


1118 HR. Bukhari no. 2140 dan Muslim no. 1515. 


753 


1782. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah #- bersabda, “Janganlah 


1783. 


sebagian kalian menjual atas apa yang Ta dijual oleh sau- 
daranya, dan janganlah ia melamar wanita yang tengah dilamar 
saudaranya, kecuali bila saudaranya tersebut mengizinkan.” 


3 S0 


AIA SE BE Ie Oa AE gi 3 3 
IE BAN ai SAN ehi as geb 

Hn. ban 3 
Dari Ugbah bin Amir bahwa Rasulullah #: bersabda, “Seorang 
mukmmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Dan tidak 
halal ia melamar wanita yang tengah dilamar saudaranya, 


kecuali bila saudaranya tersebut telah meninggalkannya (tidak 
tercapai akad-nikah).” 2 


Sh adl ama Ab JUJI TELSI SS ed G —ron 
pir ag 


BAB 356 
Larangan menghambur-hamburkan harta untuk 


hal-hal yang diperbolehkan oleh syari'at. 
- GAN an Ne ea An Tee pe AN TAS T- 
Sp JW MILO) 2 all Ipa JE 1 JB ab Sa al SE 
8.0 TH 0 3 25 - 2 8 2 Sa aman 
Len aa Ya 
Tg SE na Sel ab Jaka Iii Ip 
A23 HE BA JI KLS d3 2S JB, 


1119 HR. Bukhari no. 2139, 2165, dan Muslim no. 1412, dengan lafal Muslim. 
1120 HR. Muslim no. 1414. 


156 





Baya ef 2 








1784. Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah & bersabda: “Sesung- 
guhnya Allah meridhai tiga hal untuk kalian dan membenci tiga 
hal untuk kalian. Allah ridha jika kalian menyembah-Nya, tanpa 
menyekutukan-Nya degnan apapun, kalian berpegang teguh 
dengan tali (agama-Nya) dan tidak berpecah belah. Dan Allah 
membenci bagi kalian: isu-isu tak berdasar, banyak meminta- 
minta, dan menghambur-hamburkan harta.” 2! 


He Le SM aa na 
nan BP iba Aas bul 
AA LNG NI Seni Yan IN 
MEA ati Sab us ui Alt an 3 


£ To 


IG JB GA ES Ga SJ 


II MN Ok IE LIGA SAS JUS ALS 


LP Te Atas 


Hb GG AE GA. AS 


1785. Dari Warrad sekretaris Mughirah bin Sya'bah berkata, “Dalam 
Surat yang ditulis kepada Mu'awiyah 2», Mughirah bin Syu'bah 
mendiktekan kepadaku, bahwa Nabi # biasa membaca doa 
berikut seusai shalat: 


- 


IS TE Ap AAN ML SS Oh, Y 203 Ta YAN 
MEA GR AL NB Sa 


AJI lia SAI 15 A3 


Tiada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah :- semata, tiada 
sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian, 
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada 





1121 HR. Muslim no. 1715. 


UYA 





yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, tiada yang 
dapat memberikan apa yang Engkau cegah, dan tiada pemilik 
kedudukan yang dapat member manfaat di sisi-Mu (tanpa 
seizin-Nya).” 

Mughirah juga mendiktekan kepadaku bahwa Rasulullah sz 
melarang isu-isu tanpa dasar, menghambur ham burkan harta, 
dan banyak meminta-minta. Rasulullah #: juga melarang dari 
mendurhakai ibu, mengubur hidup- hidup anak perempuan, 
enggan menunaikan kewajiban, dan menuntut apa yang bukan 
haknya.” 2? 


AS) Deng el HIBLAN 5 II DG —Yov 
z3 i : 5 : Pa : 2 gi z . Dua 
VghA5 Stud ebi Ka: NN in SS IS eat 


BAB 357 


Larangan mengarahkan senjata atau semisalnya 
kepada seorang muslim, baik sungguh-sungguh 
atau bercanda, dan larangan menyerahkan senjata 
dalam keadaan terhunus (tidak disarungkan). 





. 1 G a BN ea 3 si TON ANA 
BSA AN 1 IE E A Jama ye «B3 Bia Af 


Fa P3 KU Id GAY UB DAA ea 
AE GR AGE Ga Tas 
JAN AE ai AS 2 JG pet Up 


Ea SN Ga. 33 


Saat ig pl ERA aa 
Ig ga Pa sen B3 


1122 HR. Bukhari no. 844, 6473, dan Muslim no. 593. 


NX 
NX 
N 
Ex 
£ 
ba 
O 


758 





Riyadhug/Shalihin 2 


Lan Bo £ 5 T- Ato an MO DN snlan kegia 
« C3 alagL AP what Lamlnag 3 & Kamal 








Z 4 aan Matra “aa Sa aa Da aa 
LG GAJI 3 FI JG laa Ga Lari AU, 


1786. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah & bersabda, “Janganlah salah 
seorang di antara kalian menunjuk kepada saudaranya dengan 
senjata, karena ia tidak tahu barangkali setan menusukkannya 
dari tangannya, sehingga ia masuk neraka.”123 
Dalam sebuah riwayat Muslim: Abu Hurairah berkata: 
“Abul @asim (Nabi) #&: bersabda: “Barangsiapa menunjuk 
kepada saudaranya dengan benda tajam, maka para malaikat 
melaknatnya sampai ia melepaskannya, sekalipun saudaranya 
tersebut adalah saudara seayah dan seibu.” 

23 & - sn ena Mena ar ea Dena 
NA HE BUG OEM S5 JB ht 33 
Oni B1 on aa PE EN NS TnNg 

Ke akn »: J3 « Sa gs 5 ol, 

1787. Dari Jabir berkata: “Rasulullah #: melarang memberikan pedang 
dalam keadaan terhunus (tidak disarungkan).” 24 


2 Aa aa 5 A0 Ae 2 
US A5 de Ia map LAS DG -YOA 


30 o 4 P Pa 5 3 
“0 a . £ . 
dn gal cakung aa Ad ! 
2 


BAB 358 
Makruh hukumnya keluar dari masjid 
setelah adzan dikumandangkan sampai shalat 
dilaksanakan, kecuali karena ada udzur 


0 


PENA Ie ne Kr an aa Au aa c 
UI Ka TA oa laga US JL ema al Ge 


1123 HR. Bukhari no. 7072, dan Muslim no. 2617. 
1124 HR. Abu Daud no. 2588, dan Tirmidzi no. 2163, Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan, se- 
dang Al-Albani menyatakannya shahih. 


759 





Lo K3. 


0 33 it « ae ana ca Mes A3 « Sasa SE « 


Tut 
- 
Is 2. 


Ina al IE ka ga HA AE Lah 
Pa BNI TN 2 


1788. Dari Abu Sya'tsa' berkata, “Kami duduk-duduk bersama Abu 
Hurairah di dalam masjid. Muadzin mengumandangkan adzan. 
Tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri lalu berjalan keluar masjid. 
Maka Abu Hurairah mengikuti orang itu dengan pandangan 
matanya, lalu berkata, “Orang ini telah menyalahi perintah 
Abul Gasim (Nabi) #2 


u Be dua 


LI ena are Se 
as FI Ia 2, da, —6 —YO4 


BAB 359 


Makruh hukumnya menolak minyak 
wangi kecuali karena udzur 


Jen AE one SAY: TAN J5 SE: JB Ha A3 
laa. («( TA «JAS SA 3 IG 
1789. Dari Abu Hurairah berkata: “Rasulullah #&: bersabda, “Barang- 


siapa ditawari minyak wangi, janganlah ia menolaknya, karena 
ia ringan dibawa dan wangi baunya.”!'?5 


HI ola Sah MY OS LA: B3 MA A3 


1790. Dari Anas bahwasanya Nabi &: tidak pernah menolak minyak 
wangi (saat ditawari). 2 


1125 HR. Muslim no. 2253. 
1126 HR. Muslim no. 2253. 
1127 HR. Bukhari no. 2582. 


760 


Riyadhus/Shalihin 2 


Oh Se Tee EN 0 9 33 5 en Mangan 3 
Beranda dala CAS ad ten & Hi tah, 56 —Y 








- 


ea g T - s 0 £ A4 - - 0 o 
P1 3. . . 34 £ . 


BAB 360 
Makruh hukumnya memuji di depan orang 
yang dikhawatirkan terkena bahaya, seperti 
sifat ujub dan lain-lain, dan boleh memujinya 
bila tidak ada kekhawatiran tersebut. 
2 LI 1 JS B3 AN 53 AI 
Jeda LEAN pb IS LE pi 5 
MN eSP ta pn at Can taat 
- — YA aa (» #- 
o 3. 0 0 E 
HI LI : (EL) 


1791. Dari Abu Musa Al-Asy'ari berkata, “Nabi 5 mendengar seorang 
laki-laki memuji seseorang secara berlebih-lebihan, maka beliau 
bersabda, “Engkau telah menghancurkan -atau mematahkan- 
tulang punggung orang itu.” 128 


ps Te Et Sg SA naa Ma Sg kep Dn 

JAS AS EL 5 Iwa 

2 3 2 : - La Ling 3 ah na 8 8 na Bt 

Da da (Ska Ga Sai 1 NS )) RE II IS ru 

Po AO Alan Nae ea 2 Aa ea ap (Au yaa DA ena dea 

SIS OP LAS) NAS Comal: Fals JA Uas KASI SSS 
Ata 


HE EK (AE AN IE Tp R55 UE aa 


1792. Dari Abu Bakrah bahwa seseorang disebutkan di sisi Nabi &, 
maka seorang laki-laki memujinya. Maka Nabi bersabda, 


1128 HR. Bukhari no. 2663 dan Muslim no. 3001. 


761 


“Bagaimana kamu ini! Engkau telah memotong leher kawanmu.” 
Beliau # berulang kali bersabda, “Jika salah seorang di antara 
kalian harus memuji, hendaklah ia mengatakan: 'saya kira ia 
begini dan begitu', jika memang setahunya seperti itu. Allah-lah 
yang akan menilainya, dan janganlah ia menganggap seseorang 
suci di hadapan Allah 4: .”128 


- 
0. 


SAI JAE Il: ag JAR 58 SSI yi AA 3 
APA JAR ES IE Ea Ian ap OLS 


Ne Ie 


1» OGAN dan BU SAI 23GB) 1 SE 
31 08 


Ian IS Eat Li 5 s3 « aa 3 Ha oles 


- 


og 3 


SEN SEI: Ik SS 3 SA Ta ALAN IG 


: AR Lnu BA ai LANGG Ola) Je 


IKA ga SN LA 
ES BS 3 BIS INA SL la 
NS MEI SA TE dna AS A3 


- 


DB aan se , 13 Dn aa AR ba PA AP 
H0 US ai SK NE SY BAE 


MELATI AG mat Ia OA HAN Ga 


1129 HR. Bukhari no. 6061, dan Muslim no. 3000. 


162 


Aa “fana 2 








IGD AM eh 


Para 


2 Tn) 


2 
- 


HE MAY 3 


- 


IL SU A IK Uu AE, 


2 AN LP RN ena Ku Se Eat 
SMS Leni o ala S3 33 « 2S aU) & SIG 
MA ag 


1793. Dari Hammam bin Harits dari Migdad bahwasanya ada seorang 
laki-laki yang memuji Utsman, maka Migdad menjatuhkan 
lututnya ke tanah lalu menaburkan kerikil kecil ke wajah orang 
tersebut. Utsman menegurnya, “Kenapa kamu berbuat begitu?” 
Migdad menjawab, “Rasulullah & bersabda: “Jika kalian melilhat 
orang-orang yang suka memuji-muji, maka taburkanlah debu ke 
wajah mereka!” 10 
Inilah hadits-hadits yang melarang kita memuji-muji (seseorang 
di depan mukanya). Adapun hadits-hadits shahih yang mem- 
perbolehkan kita memuji seseorang juga banyak. 

Para ulama berkata, “Cara mengkompromikan hadits-hadits 
yang seolah-olah kontradiksi tersebut adalah sebagai berikut. 
Jika seseorang memunyai keimanan dan keyakinan yang sem- 
purna, jiwanya terlatih (dengan pendidikan akhlak dan iman) 
dan memiliki ma'rifatullah yang sempurna, sehingga ia tidak 
tertipu, lalai, dan lupa daratan apabila dipuji, maka memujinya 
tidaklah haram, tidak pula makruh. 

Adapun jika dikhawatirkan ia akan lalai, sombong, tertipu, atau lupa 
daratan, maka sangat dimakruhkan memuji di hadapannya. Begitulah 
cara memahami hadits-hadits yang seolah-olah kontradiksi ini. 

Di antara hadits yang membolehkan memuji seseorang adalah 


1130 HR. Muslim no. 3002. 


763 





sabda Nabi &- kepada Abu Bakar Ash-Shidig, “Aku berharap 
engkau termasuk mereka.” Maksudnya mereka yang dipanggil 
masuk surge dari semua pintu surga." 


Dalam hadits lain, Nabi &- bersabda kepada Abu Bakar, “Engkau 
tidak termasuk golongan mereka.” Maksudnya golongan orang- 
orang yang menurunkan kain (celana/sarungnya) sampai mata 
kaki karena sombong.''? 


Nabi #- bersabda kepada Umar, “Tidaklah setan melihatmu 
melalui suatu jalan, melainkan setan akan melalui jalan lain 
yang tidak engkau lalui.” '' 


Hadits-hadits yang membolehkan memuji sangat banyak. Seba- 
gaimana telah saya jelaskan dalam kitab Al-Adzkar. 


221 “9”. Pa Tai o an SEE 3 

AI tea S9 Al oa mp AJ AGS 0G YA 
SP 2930 Nan A0 2 
aols gal Lah ana G3 


BAB 361 


Makruh hukumnya keluar untuk menyelamatkan 
diri dari negeri yang terkena wabah penyakit, dan 
makruh hukumnya dating ke negeri tersebut. 


Firman Allah: 


2 o “5 2 A0 o 8. 0 
IVA AN TEA ma BE 3 BAN SO 3S UI 


“Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, 
kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh...” (OS. 
An-Nisa' (41: 78). 


HLAA0 12 KUN II AKAL Ii 


1131 HR. Bukhari no. 1897 dan Muslim no. 1027. 

1132 HR. Bukhari no. 5784, Muslim no. 2085, Abu Daud no. 4085. Nasai, 8/206, dan Ahmad, 
2/104. 

1133 HR. Bukhari no. 3294 dan Muslim no. 2396. 


764 





Hiyad aeammah 2 








“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebina- 
saan...” (OS. Al-Bagarah (2): 195). 


- 
reg 


. AAN MN au 
eh TA Ga AN aa Gan 30 5) 
ae B: AE Ja (AN AG 5 tar 
Aa Sah SSL HE Kan! Hr SE 
Na NN HAK JS pat aU 
al) J5 Lan yi TG Alka: Lean J3. HS 
Nan SANA JL AI AK AE HARI AG 
SAN Ja AG HALAMAN JAM 
IS SAS JET HE GAS Jl AS AA 
HER IA SN GA IM AA Ia MA 


IE AE oykah SO AE sa el 
Cab AE AAA AI SIB «Aug Lis 


Digi 


an sg SA PRE SES 
GS yah Pa Take abadi 


an "tag 


Ts Botak 0 an Kn LL 0 8. 
Ye: Pete TI jan 3 ea S -.908 An 5 
Gel ea GE AM BL Tun ea. 
AR A35 RAS S5 Of Ma ja Up) TSS AO) 


£. 


Ak KA OS) Bb SE HOUSE ALS AS JB MI 


165 


1794. 


JA AN Ip ab le Uh Ja le: JUS erls 
Ne 
Lae GAN Ip ma jas 2 JENIS (HO 333 

oil al ( am), 


Dari Ibnu Abbas bahwasanya Umar bin Khathab keluar (dari 
Madinah) menuju Syam. Tatkala sampai di daerah Sargh (daerah 
Hijaz yang terjauh, antara Mughitsah dan Tabuk, sebelum memasuki 
negeri-negeri Syam), para panglima pasukan yaitu Abu Ubaidah 
bin Jarrah dan lain-lain menemuinya. Mereka memberitahuUmar 
bahwa wabah penyakit (Thaun/ Kholera Amwas) sedang merajalela 
di Syam. Umar berkata kepada Ibnu Abbas, “Panggilkan para 
muhajirin yang pertama!” Ibnu Abbas memanggil mereka. Umar 
memberitahu mereka bahwa wabah penyakit tengah berjangkit di 
Syam. Umar meminta pendapat mereka, maka mereka pun berselisih. 
Sebagian di antara mereka berpendapat, “Anda keluar untuk suatu 
tujuan, maka menurut kami Anda jangan kembali (sebelum tujuan 
tercapai)!” sebagian lainnya berpendapat, “Anda sedang membawa 
masyarakat dan sisa-sisa shahabat Nabi &:. Menurut kami, Anda 
jangan membawa mereka kepada wabah ini.!” 

Umar berkata, “Silahkan kalian bubar! (Wahai Ibnu Abbas!) 
panggilkan golongan Anshor!” Setelah mereka dating dan 
dimintai pendapat, mereka berselisih pendapat sebagaimana 
pendapat kaum muhajirin. 

Umar berkata, “Silahkan kalian bubar! (Wahai Ibnu Abbas!) 
panggilkan tokoh-tokoh @uraisy yang masuk Islam sebelum 
Fathu Makkah. Setelah dating, ternyata mereka sepakat member 
saran, “Kami berpendapat Anda kembali pulang (ke Madinah) 
dengan masyarakat (anggota rombongan Anda) dan Anda 
jangan membawa mereka kepada wabah penyakit.” 


Umar lantas mengumumkan kepada mereka, “Aku telah me- 
ngambil keputusan, maka ikutilah pendapatku!” Abu Ubaidah 
bin Jarrah bertanya, “Apakah Anda mau lari dari takdir Allah?” 


Umar menjawab, “Seandainya orang selain engkau yang bertanya 


766 





Be po ain na aa 5 


RiyadhugShalihin 2 


— Umar tidak suka berselisih pendapat dengannya - Ya, kita 
lari dari takdir Allah menuju takdi Allah yang lain. Jika engkau 
memunyai unta dank au berada di sebuah lembah. Satu sisi 
lembah adalah tanah yang subur (degnan rerumputan) dan sisi 
lembah yang lain gersang. Jika engkau menggembalakan untamu 
di sisi lembah yang subur, bukankah engkau menggembala 
takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di sisi lembah yang 
gersang, bukankah juga degnan takdir Allah 1?” 

Tiba-tiba muncul Abdurrahman bin Auf, yang sebelumnya tidak 
ikut musyawarah karena tengah buang hajat. Abdurrahman 
berkata, “Saya memunyai ilmu tentang hal ini. Saya mendengar 
Rasulullah # bersabda, “Jika kalian mendengar wabah tengtah 
melanda sebuah daerah, janganlah kalian dating ke daerah tersebut. 
Dan jika saat wabah melanda sebuah negeri kalian berada di 
negeri tersebut, maka janganlah kalian keluar menyelamatkan diri 
darinya!” Umar memuji Allah lalu berangkat pulang ke Madinah.” 34 


ra 3 

s3 z 29 - £ 1 £ 1 8 « Kenal o, 0 £- £Y 0 

Os Sa B1 JB RE TA S3 UG 

Ann ea En Me RO GA aa BAL 

ke Bebas DB eU Gea LS) ai SIG Lagi DB «eh 
aa 9-55 


Lae jam 


1795. Dari Usamah bin Zaid dari Nabi &: bersabda, “Jika kalian 
mendengar wabah kolera melanda suatu negeri, janganlah 
kalian memasuki negeri tersebut! Dan jika melanda sebuah 
negeri, sedang kalian ada di negeri tersebut, maka janganlah 
kalian keluar darinya!” 5 


PEN SAS HB SG ray 


Ta and 


BAB 362 
Peringatan Keras tentang keharaman sihir 


1134 HR. Bukhari no. 5725, dan Muslim no. 2219. 
1135 HR. Bukhari no. 3473 dan Muslim no. 2218. 


761 





Firman Allah: 


BANI GAAN Gal Syblk AS Sab GKI, OLGA GAS Ui 
PI ba 


Dan Sulaiman tidaklah kafir, melainkan setan-setanlah yang kafir. 
Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. (OS. Al-Bagarah (21: 
102). 


Shah ANN IE EA aa BIA 35 
GAS lk SA: Ja IA: Je 
AD Ju MAA Krn “INI At) 53 3 Aa 33 
2 SL sal MESAN Ki HL dai JAN « 


1796. Dari Abu Hurairah dari Nabi & bersabda, “Jauhilah au dosa 
yang membinasakan!” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, 
apa sajakah itu?” Nabi #: menjawab, “Menyekutukan Allah, 
sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan 
alas an yang dibenarkan syari'at, memakan riba, memakan harta 
anak yatim, melarikan diri dari medan perang saat berkecamuk 
perang, dan menuduh berzina wanita mukmin yang telah 
bersuami dan bersih.”'8$ 


GA 0 - 


JET Pi Haa AI ea AA SG ya 
ja ga 233 A3 BI 
BAB 363 


1136 HR. Bukhari no. 2766, dan Muslim no. 89. 


768 


RiyadhugShalihin 2 





Larangan bepergian ke Negara-negara kafir 
dengan membawa mushaf Al-Our'an jika 
dikhawatirkan akan jatuh ke tangan musuh 


Tu, 2 og... Lg ag ana TN 2 # 

SI SPA AL OT BE II HUB BD EN Us 

Ae Mau 

1797. Dari Ibnu Umar berkata, “Rasulullah &: melarang dari bepergian 
ke negeri musuh dengan membawa Al-Our'an.” 


KAA SIG LA SI JUAL ai SG rat 


A3 


o G 2 Dai , 
IlaxaYI 2323 PG AI JI 


BAB 364 


Haram hukumnya memakai wadah dari 
emas dan perak untuk makan, minum, 
bersuci, dan kegunaan-kegunaan lainnya. 


A 


H3 SY JB BE AU Ij35 IMS 3 AA IE 
ME GR (GE IU ala RAS US aa 

bei g 3 @ asn Na s g 2 23 15 
MAN Lab TI 3 TAN SE SA ON be Kl 33 


1798. Dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah #: bersabda, 
“Orang yang minuim dengan wadah dari perak, sejatinya tengah 
meminum dalam perutnya api neraka Jahannam.” 


Dalam Riwayat Muslim, “Sesungguhnya orang yang makan atau 
mminum dengan wadah perak dan emas ..... Tan 


1137 HR. Bukhari no. 2990, Muslim no. 1869, dan Abu Daud no. 2610. 
1138 HR. Bukhari no. 5634, dan Muslim no. 2065. 


769 


Pa ana 


0 28 - NT mua GG 5 5 5 Fa Pan Se aa Nan: 2 

« pamor! Oo ul Pa AI ol . J3 o P9 dah 3 
- 4 3 - 3 , Png — 3 , 

hd ee AE Da ee ah 

Pa UT MN page an Dan 


ora AA 25 Pe Pa AN 2 PA Ca ae 
ale HS (AI 3 an ba 3 da 
8 9 tan 


IroA Fa Aoi EN 2 RUN m0. 0. OPD 5 Panen .. 


Gg ta Tg ae - o- “- o AA & ai 7 an 
KI AI AS NG AA YG hp Lee NO) 1 Jan 
si Sa k As. 2. 

Apn HSE YG Lam, 


1799. Dari Hudzaifah berkata: “Sesungguhnya Nabi # melarang kami 
dari baju sutera dan mantel sutera, dan melarang kami dari minum 
degnan wadah dari emas dan perak. Nabi sz bersabda, “Ia untuk 
mereka (orang-orang kafir) di dunia dania bagi kalian di akhirat 115 
Dalam riwayat lain dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari 
Hudzaifah berkata, “Saya mendengar Rasulullah # bersabda, 
“Janganlah kalian memakai baju sutera dan mantel sutera, jangan 
pula kalian meminum dengan wadah (gelas) emas dan perak, 
jangan pula makan dengan piring (nampan) emas dan perak!” 


- 
29 0 -— 


“ “ kata - o & jap 22 Fi 5 (OP 9 & 
PB ae 35 LIL ap EA LS JB tone 3 KEL SI 
SA AR NU At HE Se el ME US 

: Se Ta na an un aa Pa 
KE (BS 
1800. Dari Anas bin Sirin berkata, “Saya dan Anas bin Malik - 
bersama-sama dengan sejumlah orang Majusi. Lalu dihidangkan 
makanan yang manis di atas wadah perak, maka Anas bin 


Malik tidak makan. Lalu dikatakan kepadanya, “Pindahkan saja 
isinya!” Ia pun dipindahkan ke dalam wadah dari kayu, lalu 


1139 HR. Bukhari no. 5633, dan Muslim no. 2067. 


770 





AE ara 2 








dihidangkan, maka Anas memakannya.” 49 


pa EM SA 2 HA S5 LG yo 


BAB 365 


Laki-laki haram memakai pakaian yang 
dicelup dengan Za'faran (kunyit) 


Ae JAN. Ka Ant 3 AN gi Ju 2 AE 


1801. Dari Anas berkata, “Nabi & melarang kaum laki-laki untuk me- 
makai Za'faran (bagi pakaian atau badannya).”''! 


53 JS « &3 AI — 2S g— Pee as 33 


ba 5 


23 5 » : J3 « pinik Nan 2 Lg st 8 Ta) 


A UHN Jeda Teo: Tn («£ "3 


hias. (RE SG JSI AS Se ia IN): IE 33 


1802. Dari Abdullah bin Amru bin Ash berkata, “Nabi &: melihat saya 
memakai dua pakaian Mu'ashfar (baju yang dicelup dengan 
warna kuning kemerah-merahan, pakaian khas kaum wanita). 
Nabi # bertanya, “Apakah ibumu menyuruhmu memakai baju 
ini?” Saya bertanya, “Apakah aku harus mencucinya?” Nabi &- 
menjawab, “Bahkan, kau harus membakarnya.” 


Dalam ''“riwayat lain, “Ini termasuk pakaian orang-orang kafir, 


1140 HR. Al-Baihagi dalam As-Sunan Al-Kubra, 1/ 28, dengan sanad hasan. 
1141 HR. Bukhari no. 5846, Muslim no. 2101, dan Abu Daud no. 4179. 
1142 HR. Muslim no. 2077. 


Imam An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, 7/246, menjelaskan bahwa sabda Nabi 
sz “Apakah ibumu menyuruhmu memakai baju ini?” menunjukkan bahwa pakaian terse- 
but adalah pakaian yang hanya biasa dipakai oleh kaum wanita. Adapun perintah Nabi &- 
untuk membakarnya merupakan hukuman dan teguran keras bagi orang yang memakai 
pakaian seperti itu. 


1803. 


1804. 


maka janganlah engkau memakainya!” 


5 


JII B3 aa PAI GK 


BAB 366 


Larangan dia sehari-semalam 


AG END AB Jpn Ie AS 1 JL ae HI 3 
Ae 


Lg 2 Naah APA Sa 5 (3 Gn « 1. 


Kan Na Za bar tea sa 


Dari Ali berkata, “Aku menghafal sabda Rasulullah #:, “Setelah 
baligh tidak ada lagi anak yatim, dan tidak boleh diam sehari- 
semalam.” 1 

Al-Khathabi dalam Ma'alimus Sunan, 4/81, menjelaskan makna 
hadits ini. “Di antara ritual ibadah orang-orang jahiliyah adalah 
diam. Maka Islam melarangnya, dan memerintahkan dzikir 
serta pembicaraan yang baik.” 


| 


“3 


AA daa yA KAS: JA 
Hee “Us AN PI Pra en 
Uno ag VA Sp ata: Le JL 4 Has LAS JBS 


MANA Ng SI Aa JASA Sa 


N 


v» 


Dari Gais bin Abi Hazim berkata, “Abu Bakar Ash-Shiddig men- 
jumpai seorang wanita dari suku Ahmas, bernama Zainab. Abu 


1143 HR. Abu Daud no. 2873. An-Nawawi menyatakan sanadnya hasan, sedangkan Al-Albani 
menshahihkannya). 


1805. 


1806. 


Riyadhus/Shalihin 2 


Bakar melihatnya tidak berbicara. Abu Bakar bertanya, “Kenapa ia 
tidak mau berbicara?” mereka menjawab, “Ia melaksanakan ibadah 
diam.” Maka Abu Bakar berkata kepadanya, “Bicaralah! Tidak halal 
ibadah diam seperti ini, karean ia termasuk perbuatan jahiliyah.” 








SB Pair ay AS Ea LG 
Ia 5 
BAB 367 


Haram hukumnya seseorang menyambungkan 

nasabnya kepada selain bapaknya, dan seorang 

mantan budak kepada selain mantan tuannya. 
2 una ak 2 AE ian GE 
Le ja SEP ae TA ca BE Al 


Dari Sa'ad bin Abi Wagash bahwa Nabi & bersabda, “Barangsiapa 
mengklaim nasabnya kepada selain bapaknya, padahal ia me- 
ngetahui ia bukan bapaknya, maka surga haram atasnya.!'5 


SAT YAA ASN) IEEE LI aa BIA AG 
P3 an - an Sena 
PENA Oa na TA 


Dari Abu Hurairah dari Nabi &: bersabda, “Janganlah kalian 
membenci (nasabnya kepada) bapak kalian. Barangsiapa mem- 
benci (nasabnya kepada) bapaknya, maka ia telah melakukan 
kekufuran (kufur ashghar—maksiat).”''s 





1144 HR. Bukhari no. 3834. 
1145 HR. Bukhari no. 4327, 6766, dan Muslim no. 63. 
1146 HR. Bukhari no. 6768 dan Muslim no. 62. 


113 


1807. 


Aa Oa an BA SI IE db gp eh ola 35 
Hee NE os ja Ea Un Il Tina LA 
Ai JAN sesi ga UG 733 Kamal dh BUS 
NN ab Maak 
JA el Bata GA SIN Sab on IL 

HE ui keeal a oi An Sa 
dee AN Ra pada 153 

Ag Ka AI JAR Ye Gasal MG KKG ah AA la 


Y3 


PISA el INA 5 NAE VE 
23 2 2 Na : At pa otg 

ia JAN 8 GAN MG KAT NK el GA 
Male JAR (ONE ED LN A3 


Dari Yazid bin Syarik dan Tharig berkata, “Saya melihat Ali bin Abi 
Thalib berkhutbah di atas mimbar. Saya mendengar Ali berkata, 
“Demi Allah, kami tidak memiliki tulisan yang kami baca, selain 
Al-Our'an ini dan lembaran ini.” Ali membukan lembaran tersebut, 
ternyata isinya adalah umur unta yang dizakati, denda atas tindakan 
melukai orang lain, dan sabda Rasulullah x:: “Madinah adalah 
negeri haram dari daerah Air sampai daerah Tsaur. Barangsiapa 
melakukan kejahatan di dalamnya, atau melindungi penjahat, 
maka ia akan terkena laknat Allah, para malaikat, dan seluruh 
manusia. Pada hari kiamat, Allah tidak akan menerima darinya 
taubat (karena sudah tertutup pintu taubat) dan harta tebusan. 
Jaminan perlindungan dari kaum muslimin adalah satu. Orang 
Islam yang paling hina pun bias memberikan jaminan keamanan. 
Barangsiapa melanggar jaminan keamanan seorang muslim secara 
sepihak, maka ia akan terkena laknat Allah, para malaikat, dan 
seluruh manusia. Pada hari kiamat, Allah tidak akan menerima 


14 


ng 2 








taubat maupun harta tebusan darinya. Barangsiapa mengaku- 
aku (nasabnya bersambung) kepada selain bapaknya atau selain 
mantan tuan (yang memerdekakannya dari status budak), maka 
ia terkena laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Allah 
tidak akan menerima taubatnya maupun harta tebusan darinya 
pada hari kiamat.” 47 


P Kan Na 


OS Aa (: HE Ang: SI Goal 3 
Anal - Jd » . ad 3 « aa 2 Sana » 


2. 2 


ba. N do pa Ank 3 


AT P3 Ju Fi « As 15 Ls Has « Pan ay AA ah, « 
Anu BA An ae GA (ane IE " 21 
1808. Dari Abu Dzar bahwasanya ia mendengar Rasulullah #: bersabda, 
“Tiada seornag pun yang mengklaim nasabnya kepada selalin 
bapaknya melainkan ia telah melakukan kekufuran (kufur asghar). 
Barangsiapa mengklaim sesuatu yang bukan miliknya, maka ia 
bukan termasuk golongan kami dan hendaklah ia mengambil 
tempatnya dalam neraka. Barangsiapa memanggil “Hai orang kafir 
atau “Hai musuh Allah, padahal kenyataan orang yang dipanggil 
tidak seperti itu, makaucapantersebut mengenai dirinya sendiri.” 4 


an NN PT MAN Se Tina EN Kau Ana 
A5 3S dam, al Jek ab 3 Ca SI ya mil DL YA 


BAB 368 


Ancaman keras bagi orang yang melanggar 
larangan Allah dan Rasul-Nya 


1147 HR. Bukhari no. 1870, dan Muslim no. 1370. 
1148 HR. Bukhari no. 3508, dan Muslim no. 61, dengan lafal Muslim. 


A15 











Firman Allah: 


2, 93 Si 


tara 


“Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya (Rasul 
#5) khawatir jika tertimpa fitnah (kekufuran) atau adzab yang pedih.” 
(OS. An-Nur (24J: 63). 


Psi Den Ie Sa Sg 


“Dan Allah memperingatkan kalian dengan (kemurkaan dan siksa)- 
Nya.” (OS. Ali Imran (3): 30). 


DAY mo Tia Gelar Ol 


“Sesungguhnya siksa Rabbmu benar-benar keras.” (OS. Al-Buruj (85|: 
12). 


& 
s 


»ya TAS AI 2 |iJe 3 AI Kes 53 Denai, SIS, 
Nag 
“Dan demikianlah siksaan Rabbmu jika Dia menghukum (penduduk) 


negeri yang zhalim. Sesungguhnya siksa-Nya pedih lagi keras.” (OS. 
Hud (11): 102). 


5333 LG JSI D JB Ga: Bb ia A33 
Lae GA PE K Ga Pai) SEE Gel 
1809. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi £&: bersabda, “Sesungguhnya 


Allah itu juga merasa cemburu. Dan cemburu Allah adalah jika ada 
seseorang melanggar apa yang yang telah diharamkan oleh Allah.” 


1149 HR. Bukhari no. 5223, dan Muslim no. 2761. 


716 


PA Ge 2 








&e Le SI Ea AN Aa APN USG —yaA 
BAB 369 


Apa yang harus diucapkan dan 
dilakukan oleh orang yang melanggar 
larangan Allah dan Rasul-Nya 


Firman Allah: 
LA 3 ella TAIL SES P3 OUatA Ga SER UG 


“Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka 
mohonlah perlindungan kepada Allah.” (OS. Fushilat (411: 36). 


P £ 6. - G 3 3 - NA , 5 8 id 
Dimata aa Isl ISIS OUALAN Ga HSUS peta ISI GS Sad Of 
Raman 


“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was- 
was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka 
melihat kesalahan-kesalahannya.” (OS. Al-A'raf (71: 201). 


sa akan Jalan 


- Pa ala 


Tart - La Sian TN NAN 2 33 


“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau 
menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun 
terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa 
selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya 
itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan 
dari ilah mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, 
sedang mereka kekal di dalamnya: dan itulah sebaik-baik pahala orang- 


TT 





orang yang beramal.” (OS. Ali Imran (3J: 135-136). 


Tn ea an DN PER AS SA uta h - 
MA II A5 ESL Ope Ugal Uas AU JI 133353 


“Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang 
beriman supaya kamu beruntung.” (OS. An-Nur (24): 31). 


SIB HS j3) SEE AA en Aa 333 
Tang Dea andal GA AA — 2. AN ap, “& 
las Lala JB yag AI VI JI Y : Ae la IL: 


CT na PO NAN Ng 2 
LAS Gama (Ga IAI 
1810. Dari Abu Hurairah dari Nabi £&- bersabda, “Barangsiapa dalam 

sumpahnya berkata, “Demi (berhala) Latta dan “Uzza, maka 
hendaklah ia berkata, “Tiada Ilah yang berhak diibadahi selain 
Allah.” Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, “Mari kesini 
untuk berjudi!” maka hendaklah ia bersedekah.” 0 


1150 HR. Bukhari no. 4860, 5223, dan Muslim no. 1647. 


718 


- 


- Tan ..G 2. 0. 3“ 3 o 55 - 
(85353 ASMA bi3T9 JenalI EL SG —rv: 


BAB 370 


Hadits-hadits tentang Dajjal, tanda- 
tanda kiamat, dan lain-lalin 


23 JLN SE 2 pap S3 JB mn Ola LA 3 


Pa Ian 


Pa ear YAN PAS SE Ai 
Pita ar ES (bun ats ui Ia 


aa 


- 
Bo 


au P3, Ke ata ning 3 Iagas Sl Jl-al S3 


(3 


SE BAN sae BA AN PN NN 
Sai Ia A53 Eh BAL On S3 Eat UE 
Gb Ke ls Sa. ne na 
ale GA 2 an ab oa SAI AR TEAM 
Pe aa 
3 Up Kl Ipa G1 UE MA FBE Jt te KS 


w 


780 





piyadhe Yermesh 2 








FarK HS 22 LES Gi Ui osagi du AN 2 


£ 


al Ba du A3 (SAE ad Pan ena 


N 


.« LA SY: JS DA WA LS al 


- 


PENA EGG IU Gs 


KPS aa Haa :9 BEM SE : JB 


LI NG jan AD Mgr Omi ag On 
AAN AAN Tar aan FA Ha Ai 


0 30 - 


HE SA Tj le 33 BALI ai 
TA GA Se oa aah 
PAN PI aa WS KE S3 ii: apa 
napa 2 ya kabin Han Sun dalih 


Se 5 


ON Eng Sis ph una Hang Hn JA Aa 
5Aa J LAN HUN Ue JS A Pane 
AU pa Sesuai 
VE going AS jai, IE IA si 5 
Hn Bi SES Ie ea Su 


- 


3Ss0 - 28 


Sa an Gan Bi Ban di ds 
3 SAS 3A Bet Gg path eng Haa Ha 


0 La 


Uli y 2 sks Tar Se Nae At) sa 


781 





9 
5 
& o 


SA SALA EA Lah Je AS ata 
SAS Gb le Pes olah SA Is ba 
A3 abi AG Ga ola ISA SAS MA 15 au 
na V3 AAA AN Ja OS EA Late 


- 
- IN 0. 


Tae 5 “ F a mana si &£ ) 
SE delenanlg BE emas AI Ai CE BI SIN 3 


Lea au L mi3g 4 P3 Aga in - an kr 
SI ML II Jai IE II at WI 
at. ae Pa o-£ Lita Nagan 3 
SI Oi aa Ba mi DAS eh Opo ea 


PN 


PN SNN Hn EN Ye P PA Lalin 
Dal M3 SNI II et UI 3 IL has 
At AA EME 03 oa, Ky , Oi aa TU en Su .y P 
: 3 ES ENI LA DL NY 3 reg AN 
s3 5. 58 2 aa Ye 2 ii - 
AI a33 US AN JI LAN aa — LE BE ae 


- 
0 
Lo 


Uas En SS Ul Ab era As 
SA Ji pa ban SEN aa Ha ai 
2 oa sd Ande demns gk Ja 
AI iba BABA BU ja Tian JS asa 
SAN $ Oa Ga Ea ASI JAN ja Kala NAN Yan 
HAB Tb An BEN ET S3 BE La ja 
ABI Ia ARA li IS oi SD BA ea SSI 
Ay ng maa JM gb lag 


- 


- 
-& 


SE AI AA Kab (OS LAI Ig AE) 033 


182 








Pa Ge anta 2 


(. tari) Ka: barig Ela Tni rera ya ( 
JL 3 AE AN AA an Ja £ ai 
Jaa ( 13 ». SI TS: « ea Ep » WAS, 
Kan ala SN ASI, 3 s5 ? ga Aa Mera 
Hama abera JISIL ( Bad ) Si 3 AS HS 
era) BEN (OR ena. 
SA AANG Je Ab rah EC 
AS 2 SS SN 2 Ian) H3 HA ur s3 
Ll Pe ( Kai Da Pa ( Haa, » ipad R3 
HAK WA AS AK (REG D Op (GaANG Sala 
Ki O33 AI Ga id, »' SEN: aa 


ja 


1811. Dari Nawwas bin Sam'an berkata, “Pada suatu pagi Rasulullah & 
bercerita tengtang Dajjal. Terkadang beliau meninggikan suara 
dan terkadang merendahkannya, sehingga kami menyangkan 
Dajjal ada di dalam kebun kurma. Pada sore hari saat kami 
menemui Rasulullah &, beliau mengetahui perasaan kami itu. 
Beliau bertanya, “Ada apa dengan kalian?” kami menjawab, 
“Wahai Rasulullah, tadi pagi Anda menyebutkan Dajjal, kadang- 
kadang Anda mengeraskan suara dan kadang-kadang Anda 
merendahkan suara. Kami sampai mengira bahwa Dajjal sudah 
ada di antara pohon-pohon kurma.” 


Nabi sz bersabda, “Ada hal lain yang lebih aku takuti daripada 
Dajjal. Jika Dajjal muncul saat akuk masih hidup di tengah 
kalian, maka aku pasti melindungi kalian dengan membantah 
(kepalsuan) Dajjal. Jika Dajjal muncul saat aku telah tiada, maka 
masing-masing orang melindungi dirinya sendiri, dan Allah 
adalah penggantiku (dalam menjaga) setiap muslim. Dajjal 


783 





adalah seorang pemuda yang keriting, salah sebuah matanya 
terbenam (buta), saya mengganggapnya mirip dengan Abdul 
“Uzza bin Oathn. Barangsiapa di antara kalian mendapati Dajjal, 
hendaklah ia membacakan (sepuluh) ayat-ayat permulaan Surat 
Al-Kahfi kepadanya. 


Dajjal akan keluar dari sebuah jalan di antara Syam dan Irak, 
membuat kerusakan ke sebelah kanan dan kiri, maka hendaklah 
kalian bertahan dengan gigih, wahai hamba-hamba Allah!” 


Kami bertanya, “Wahai Rasulullah &:, berapa lama ja akan 
bertahan di muka bumi? Nabi & menjawab, “Empat puluh hari. 
Satu hari seperti satu tahun, lalu satu hari seperti satu bulan, 
lalu satu hari seperti satu pecan, lalu hari-hari yang lain seperti 
hari-hari kalian (1 hari - 24 jam).” Kami bertanya, “Wahai 
Rasulullah, dalam satu hari yang seperti satu tahun tersebut, 
apakah cukup bagi kami shalat satu hari (seperti hari biasa, 1 
hari — 5 kali)?” 

Beliau menjawab, “Tidak, kalian harus menghitungnya (shalat 
seperti dalam satu tahun).” Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, 
bagaimana kecepatan geraknya di muka bumi?” 


Beliau & menjawab, “Seperti air hujan yang didorong oleh 
angin. Dajjal mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka. 
Mereka beriman kepadanya dan mengikuti seruannya. Maka 
Dajjal memerintahkan kepada langit hingga menurunkan hujan, 
dan Dajjal memerintahkan kepada bumi hingga tumbuhlah 
tanaman. Sehingga ternak-ternak mereka menjadi gemuk, 
besar, dan deras air susunya. Dajjal lalu mendatangi kaum yang 
lailn dan mengajak mereka, namun mereka tidak mengikuti 
ajakannya. Dajjal pun meninggalkan mereka, maka keesokan 
harinya harta mereka ludes binasa. Dajjal melewati sebuah 
negeri yang mati, maka ia berkata, “keluarkanlah hartamu yang 
terpendam!” maka harta-harta yang terpendam di negeri itu 
keluar mengikuti Dajjal bagaikan gerombolan lebah. 

Dajjal lalu memanggil seorang pemuda yang gemuk, lalu 
membelahnya dengan pedang menjadi dua bagian yang 
dipisahkan sejauh lemparan panah. Dajjal lau memanggil jasad 
yang terbelah itu, ternyata ia dating menjadi seorang pemuda 


184 





Ge ana 2 


seperti sedia kala sembari tertawa dan wajahnya gembira. 


Pada saat demikian itu, Allah # mengutus Al-Masih bin 
Maryam, maka Al-Masih Isa bin Maryam turun di Menara 
Putih, di sebelah timur kota Damaskus. Ia memakai dua baju 
yang dicelup, dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada 
sayap dua malaikat. Jika ia mengangguk-anggukkan kepalanya, 
niscaya air berjatuhan, dan jika ia mengangkat kepalanya, 
niscaya berguguran mutiara seperti Lu'lu'. Tiada seorang kafir 
pun yang mencium bau nafas Isa bin Maryam, melainkan 
akan tewas. (Bau) nafasnya mencapai jarak yang dicapai oleh 
pandangan matanya. Isa mencari Dajjal, hingga menemukannya 
di pintu Ludd (sebua desa dekat Baitul Magdis), maka Isa pun 
membunuhnya. Isa lalu mendatangi suatu kaum yang dilindungi 
oleh Allah «- dari tipudaya Dajjal. Isa mengusap mereka dan 
menceritakan kepada mereka dedudukan mereka di surga kelak. 


Ketika Isa tengah berada di tengah mereka, lalu mewahyukan 
kepada Isa. “Sesungguhnya Aku telah mengeluarkan sekelompok 
hamba-Ku (bangsa perusak Ya'juj dan Ma'juj -penj) yang tiada 
seorang pun mampu melawan mereka. Maka selamatkanlah 
hamba-hamba-Ku ke gunung Thursina. Allah mengirim bangsa 
Ya'juj dan Ma'juj yang dating berbondong-bondong dari segala 
tempat yang tinggi (pegunungan). Rombongan awal bangsa 
Ya'juj dan Ma'juj melewati danau Thabariah dan meminum 
habis airnya. Rombongan mereka yang dating terakhir berkata, 
“Dahulu di tempat ini ada air (namun kini sudah habis).” 


Nabi Isa dan para pengikutnya dikepung oleh bangsa Ya'juj dan 
Majjuj, sehingga bagi salah seorang di antara mereka (daging) 
kepada sapi adalah lebih baik dari 100 dinar milik salah seorang 
di antara kalian pada hari ini. Nabi Isa dan para pengikutnya 
berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka Allah 
mengirim ulat ayng menyerang tengkuk bangsa Ya'juj dan 
Ma'juj. Keesokan harinya, mereka telah tewas bergelimpangan 
seperti kematian seorang manusia saja. Allah lalu menurunkan 
nabi Isa dan para pengikutnya (dari gunung) ke dataran rendah. 
Tiada satu jengkal pun di muka bumi melainkan penuh dengan 
bangkai dan bau busuk mayat bangsa Ya'juj dan Ma'juj. 


Nabi Isa dan para pengikutnya berdoa kepada Allah degnan 


185 


sungguh-sungguh, maka Allah mengiring burung seperti leher 
unta. Burung tersebut mengangkat dan membuang bangkai 
mayat bangsa Ya'juj dan Ma'juj ke tempat yang dikehendaki oleh 
Allah --. Allah kemudian mengirim hujan yang mengguyur 
semua mumah, baik rumah tembok maupun rumah tenda. 
Hukan membersihkan bumi sehingga bersih bagaikan cermin 
yang licin. Kepada bumi diperintahkan, “Tumbuhlah buah- 
buahanmu dan kembalikanlah berkahmu!” 


Pada hari tersebut, sebutir buah delima cukup untuk 
mengenyangkan Sembilan orang, dan mereka bias berteduh 
di bawah tankainya. Air susu diberkahi. Seningga seekor unta 
perah cukup untuk member minum (air susu) bagi ratusan 
orang. Seekor sapi perah cukup member minum puluhan orang, 
seekor kambing perah cukup member minum belasan orang. 


Ketika mereka dalam kondisi demikian, tiba-tiba Allah 
mengirim angin yang baik yang berhembus mencapai bawah 
ketiak mereka, dan mencabut nyawa setiap orang mukmin dan 
muslim. Maka ayng tersisa hanyalah roang-orang yang jahat. 
Mereka saling menerkam sesamanya seperti tingkah keledai. 
Merekalah yang akan mengalami hari terjadinya kiamat.” 


Tn? Kh 08 0- KA Ban Oa Ta ae 0» 0. 
SAS ALA AJ JA ai II G3 — Oka 3 Ki 
PA To Oa Eu as MEN PN PN BN ea 
CA IE 0) 2 JB «lemah 4 B5 AL Oya ya Sana La 

5 ea 2) 9 AU an Ke Alena aa AA Ha AN 
II GI UAS IE AS JA hp SULE 4 563 Ala A03 Op 
2 2 Me en ae 2 Saat aan 
MN NP AA ma AS “ak kendas s tau NG 
Hen ea 3 PesaO 1D rd Oia Du 


4 
j 


o Laman? 3.9 PA ad o PE —x Pra na 2 SI 
IE GARA Kehaa J3 Ula ph pl dls (LED Sis 3 ab 


d 


1812. Dari Rib'l bin Hirasy berkata, “Saya bersama shahabat 
Abu Mas'ud Al-Anshari menemui shahabat Hudzaifah bin 


1151 HR. Muslim no. 2250, Tirmidzi no. 2240, dan Ibnu Majah no. 4075. 


756 


Pia Aa 2 





Yaman. Abu Mas'ud berkata kepada Hudzaifah, “Ceritakanlah 
kepadaku hadits yang kau dengar dari Rasulullah & tentang 
Dajjal! Hudzaifah berkata (bahwa Rasulullah &: bersabda): 
“Sesungguhnya Dajjal keluar dengan membawa air dan api. 
Apa yang dilihat oleh manusia sebagai air (pada diri Dajjal), 
setatinya adalah api yang membakar. Dan apa yang dilihat 
manusia sebagai api, sejatinya adalah air yang dingin lagi segar. 
Barangsiapa di antara kalian mendapati Dajjal, hendaklah ia 
masuk ke dalam apa yang ia lihat sebagai api, karena sejatinya 
ia adalah air yang segar dan baik!” 


Abu Mas'ud berkata, “Aku juga telah mendengar sabda 
Rasulullah & ini.” 2 


BIN Is IE: JE BA hat gi dh Aa 33 
Bs 255 SA Y Sg Sara A 23 JI SY: 
re di An ban sn Ga ab Sa 

Ja Ga en AO Sa Ob 35 ah 
J8 « AN J3 56 Bhi Aa Ke & GAS 
OA IPS Ja 3 IE oli IA EN Ea 
ss HS Pa Si 225) 
pa PA Ia AA kai 
Is bias ga Ji 2 JA SA DA Ip UAS SAN 


Sa 


« EU Bika IG KB: Sis Ops Yi: 


F 


kara 


Tn SEA CAR AA, 35 5 3 3 


- 


ja s Ce ea AN : 
bagi Ja Haa Ia II HS 


1152 HR. Bukhari no. 3450 dan Muslim no. 2934, 2935. 


781 





os DG AAN Jas Menanam ya 
sa MA MI SIS JAN ai HN TE bs - at 
Asad ed nina Aw 
AE SA SAN Ge HJ GP AN Pal aah S3 


2 


pg UAS $ aa 9 Kanan Kadas Al JS dya ne 
oa. JL GE LES ps SU SU Jasa 
Eni (Ih SALA Tag Olahan. GAN SA (5 


| Bas 


1813. Dari Abdullah bin Amru bin Ash berkata, “Rasulullah # ber- 
sabda, “Dajjal akan keluar dan menetap di bumi selama 40.” Saya 
tidak tahu pastinya, apakah 40 hari, atau 40 bulan, atau 40 taun, 
(demikian shahabat Abdullah bin Amru lupa. Lalu Rasulullah 
2 bersabda): Allah lalu mengirim Isa bin Marya, lalu ia mencari 
dan membunuh Dajjal. Setelah itu, selama tujuh tahun manusia 
hidup dengan damai tanpa ada permusuhan antara seseorang 
dengan yang lain. Allah lalu mengirim angin dingin dari arah 
Syam. Tiada seorang pun di muka bumi ini memunyai kebaikan 
atau iman sebesar biji sawi, melainkan akan dimatikan oleh 
angin tersebut. Bahkan, sekiranya salah seorang di antara 
kalian bersembunyi dalam perut gunung, niscaya angin itu akan 
menjemput dan mematikannya. Maka ayng tersisa di muka bumi 
hanyalah manusia-manusia yang paling jahat, ringan seperti 
burung namun rakus seperti binatang buas. Mereka tidak lagi 
mengetahui hal-hal yang ma'ruf dan tidak mengingkari hal-hal 
yang mungkar. 


Setan menampakkan penjelmaannya kepada mereka dan 
bertanya, “Tidakkah kalian mau menyambut ajakanku?” Mereka 
bertanya, “Apa yang engkau perintahkan kepada kami?” setan 
memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala- 
berhala. Rizki mereka lancer dan kehidupan mereka lancer. 


188 


PG ba 2 








Lalu terompet (malaikat) ditiup, maka tiada seorang pun yang 
mendengar suaranya melainkan akan mendengarkan dengan 
(memiringkan) salah satu sisi lehernya (telinganya), dan 
mengankat satu sisi leher yang lain. Orang yang pertama kali 
mendengar tiupan terompet (tanda hancurnya alam semesta) . 
adalah seorang laki-laki yang memperbaiki kolam minum 
untanya, maka ia pun mati, dan seluruh manusia lainnya ikut 
mati. Allah lantas menurunkan hujan bagaikan gerimis. Maka 
darinyalah jasad manusia kembali tumbuh. Lalu ditiup terompet 
sekali lagi, tiba-tiba jasad seluruh manusia telah bangkit (dari 
alam kubur) melihat. Lalu kikatakan, “Wahai manusia, kemarilah 
kalian kepada Rabb kalian!” Berhentikanlah mereka (wahai 
para malaikat), karena sesungguhnya mereka akan dimintai 
pertanggung jawaban (oleh Allah). Lalu dikatakan, “Ketahuilah 
utusan-utusan neraka!” maka ditanyakan, “Dari berapa?” maka 
dijawab, “Dari setiap 1000 manusia, keluarkanlah 999 orang!” 
itulah hari yang membuat anak-anak beruban, dan itulah hari 
saat betis Allah :- disingkapkan.”''s 


Sat) MG Ia pa 6 JI II JB: Ia PA 
KAI at, N) cai Ja 5 gan 4 Eat Ia NI JLN 


- 


- 


lan, S6 Hadi Brern IL Sh kena 


- 


“5 
sel kata ol . Ce jas Pain GL 


1814. Dari Anas berkata, “Rasulullah & bersabda, “Tidak satu negeri 
pun, melainkan akan dimasuki oleh Dajjal, kecuali Makkah dan 
Madinah. Tiada satu pun lorong (jalan masuk) ke kota Makkam 
dan Madinah, melainkan dijaga oleh para malaikat yang berbaris. 
Maka Dajjal mendatangi daerah berbatu-batu panas (di luar 
Madinah-penj) di Madinah. Allah akan mengeluarkan dari kota 
Madinah setiap orang kafir dan munafik.” 54 


1153 HR. Muslim no. 2940. 
1154 HR. Bukhari no. 1881 dan Muslim no. 2943. 


789 


OS 3 dai Ip ME sesali Ten B3 3 


Ha 4 LI rar On 
1815. Dari Anas bahwa Rasulullah &: bersabda, “Dajjal akan diikuti 


oleh 70.000 orang Yahudi Ashbahan (nama propinsi di Iran) 
ayng mengenakan topi khas (ats) 1 


Oo 


hy MEA an AE ga a13 35 
ea. (II 3 JEM Ga JA GI 


1816. Dari Ummu Syarik bahwasanya ia mendengar Nabi # bersabda, 
“Manusia benar-benar akan melarikan diri di gunung-gunung 
(untuk menyelamatkan diri) dari fitnah Dajjal.” 


Yap Ip Lan MEA LS ui abis 3 
Ban ITA Casa ai aman aa NG gu 
1817. Dari Imran bin Hushain berkata, “Saya Menang Rasulullah 

&£ bersabda, “Sejak penciptaan Adam sampai terjadinya kiamat, 

tidak ada peristiwa yang lebih dahsyat daripada Dajjal.”''” 
JEN MB: JIE yi B5 Di aa 33 
JI DA JAN MEES Gani £ 5 Ius 13 
GEN SD ALA saja hat GA A3 Ta 
Ai SIA Gan Ii Aa Sia 
(EN RO en ae Be nga LAN da. 


- 


Na AN Naa en SR Oa ST ANN SA MN NE 
MAS Ol MET Edu Ip3I oh BL «JL Je OA 


1155 HR. Muslim no. 2944. 
1156 HR. Muslim no. 2945. 
1157 HR. Muslim no. 2946. 


790 


PO ya 2 








g B8 Pn s 2 
jab Abe & Mena GE Jaan S3 AI Ja 

£ Ke Aa ar 0 wat 3 0 
bas Lagi : Man arkan Tee Pai 2g mui Sta 


ey jo tata Para 

Ja 3 pan 5 EN Pa Dae san Ea aan 
sa Ja £ 2 5 ha 
Sp ae aki da Ih JAN AG: Naa 5 S5 


133 Te) an 33 2 dag ig JIN IE $ ASI 


- 
kaad 
- 


- h 


N 


0 AA ling an DA Pena na 
Ju. (Ea ai LI NI AYO NAN Debeai 
SG3 en BRA GA 2 otg la dn Ae - da3 
Bekan Kaag WEI ig IAI (GI 5 ia 
AI KASI A1 () 


1818. Dari Abu SA'id Al-Khudri dari Nabi &: bersabda, “Dajjal keluar, 
maka seorang laki-laki mukmin menyongsongnya, namun ia 
dihadang oleh pasukan pelopor Dajjal. Mereka menanyainya, 
“Mau kemana engkau?” Ia menjawab, “Aku mau bertemu 
orang yang keluar ini.” Mereka bertanya, “Apakah engkau 
tidak beriman kepada Rabb kita?” Ia menjawab, “Rabb kita 
tidaklah tersembunyi.” Mereka berkata, “Bunuh saja orang 
ini!” namun sebagian mereka berkata, “bukankah Rabb kalian 
melarang kalian membunuh seseornag sebelum mendapat 
perintah darinya?” Maka mereka membawa laki-laki mukmin 
itu ke hadapan Dajjal. Saat melihatnya, laki-laki mukmmin itu 
berkata, “Wahai manusia, sesungguhnya orang ini adalah Dajjal 
yang telah disebutkan oleh Rasulullah #-. Dajjal memerintahkan 
agar laki-laki mukmin itu ditangkap dan dilebarkan, “Siksa dan 


71 


cederailah ia!” Punggung dan perutnya pun dipukuli ramai- 
ramai. Dajjal berkata, “Tidakkah kau beriman kepadaku?” laki- 
laki mukmin itu menjawab, “Engkau adalah Masih Dajjal sang 
pembohong besar.” 


Dajjal memerintahkan agar laki-laki mukmin itu digergaji hingga 
terbelah dua dari kepala hingga ujung kaki. Dajjal berjalan di 
antara kedua belahan tubuh itu dan berkata, “bangunlah!” 
maka kedua belahan itu menyatu dan berdiri tegak seperti sedia 
kala. Dajjal bertanya, “Tidakkah engkau beriman kepadaku?” 
laki-laki mukmin itu menjawab, “aku justru semakin paham 
(akan kebohonganmu). Hai manusia, ia tidak akan mampu 
lagi melakukan pembunuhan seperti tadi kepada seorang pun 
setelahku.” 


Dajjal menangkapnya untuk menyembelihnya, namun Allah 
membuat tembaga di antara bagian bawah leher dan bagian 
atas lehernya, sehingga Dajjal tidak bias membunuhnya. Maka 
Dajjal memegangi kedua tangan dan kedua kakinya, lalau 
melemparkannya. Manusia mengira Dajjal melemparkannya 
ke neraka, padahal ia dilemparkan ke dalam surga.” Rasulullah 
t bersabda, “Ia adalah orang yang paling agung kematian 
Mn di sisi (Allah) Rabb semesta alam.” 


Nan Ea se » PIK Sisi au 


Saat AE Opal AJE. ma DI 
Maa JAR (5 


1819. Dari Mughirah bin Syu'bah berkata, “Tiada seorang pun yang 
lebih banyak bertanya kepada Rasulullah #: tentang Dajjal 
melebihi diriku. Sampai Nabi #&- berkata kepadaku, “Dajjal 
tidak akan mencelakaimu.” Saya menjawab, “Tapi orang-orang 
mengatakan bahwa Dajjal membawa gunung roti dan sungai 


1158 HR. Muslim no. 2938, dan Bukhari no. 1882 meriwayatkan sebagiannya ayng semakna. 


792 


1820. 








Riyadhug/Shalihin 2 


air.” Beliau &: menjawab, “dia itu lebih hina bagi Allah dari hal 
itu.” 1159 








PP Ea ma Ae Ati AR NS ME nan ED aah 
SEL A89 VI Ea oa UD BE UI JAS SE JB ma ui 333 
Bi De ab PNG or 36 PN Mn sae 
Lgi Yel jani si SA Ola og Sl VI DASI AVI 13 
He Gam UBI LIS IS 


Dari Anas berkata, “Rasulullah &z bersabda: “Tiada seorang 
nabi pun melainkan ia memperingatkan umatnya dari Dajjal si 
buta satu mata sang pembohong besar. Ketahuilah, Dajjal itu 
buta satu matanya, -sedangkan Rabb kalian tidaklah buta satu 


mata- di antara kedua mata Dajjal tertulis- ka fa ra (kafir).”'150 


an an s8 ben M3 23 - 
Lan Pa s1 £ PN NA 0 A— . - Kana Tama Lan na 
Ea SAH YI D3 II Jan JB 1 JB m3 Bia 33 
To Sen, 233 op 3G EA aa DB ana kem - 
Iklan Ana gag Aly GA al Nanga Is 0 LAS LG JEMI 58 
i an Has " Pe Dag Ta 5 - Hat pan 
HE dara (CSI Ga BJL EA 


- 


1821. Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah xtc bersabda: “Maukah 


kalian apabila aku beritahukan satu berita tentang Dajjal 
yang belum pernah diceritakan oleh seorang nabi pun kepada 
umatnya? Sesungguhnya Dajjal itu buta satu mata, dan ia dating 
membawa sesuatu yang seperti surge dan neraka. Apa yang 
dikatakan oleh Dajjal sebagai surge, sejatinya adalah neraka.!!5! 


AI A3 SI JAN BE ID A5 
SAI GA IIA Sim SIT 4 EL sae TI SI 2 IE 


A3: 


2 Pot Pb ngo EL Sa 
Je MB As SUS LAN 
Te EU Pa 3 : 


1 


1822. Dari Ibnu Umar bahwasanya rasulullah 2 menyebutkan Dajjal 


1159 HR. Bukhari no. 7122, dan Muslim no. 2939. 
1 1160 HR. Bukhari no. 7131, dan Muslim no. 2933. 
1161 HR. Bukhari no. 7138, dan Muslim no. 2936. 


793 





di hadapan orang-orang. Maka beliau bersabda, “Sesungguhnya 
Allah tidaklah buta sebelah mata. Adapun Masih Dajjal buta 
mata kanannya, seakan matanya buah apel yang menonjol.”''? 


BS Ak SENI en an OK an ne 3 anakan 
na ka ai K3 Dea aa 
BN oa as Kar 
Jt et 2 ga aa HA ap - nan Ea AT 


I 


1823. Dari Abu Hurairah bahwa Rasululiah 4 aa “Kiamat 
tidak akan terjadi sehingga kaum TE At memerangi Yahudi 
sehingga seorang Yahudi bersembunya di balik batu dan pohon. 
Batu dan pohon berkata, “Hai orang Islam, inilah seorang 
Yahudi, bersembunyi di belakangku. Kemarilah, buhunlah ia!” 
Hanya pohon Ghargad yang tidak berkata begitu, karena ia 
termasuk pohon kaum Yahudi.” 


PN Aa EN 3 Ae Aa 


TEA MA IE Ga BI AE JA AA 
pe GO Ia ea aa 


1824. Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah &: bersabda, “Demi 
Allah yang nyawaku di tangan-Nya, dunia tidak akan berakhir 
sehingga seseorang melewati kuburan, maka ia mengelus 
dada dan berkata, “Duhai, alangkah baiknya jika aku saja ayng 
dikuburkan.” Ia bertanya begitu bukan karena keshalehan 
agamanya, tetapi karena beratnya penghidupan.” ''' 


- 
ah GB 


H3 SAMA KEY BE AN J3 SE JB am 3 


1162 HR. Bukhari no. 3439, dan Muslim no. 274. 
1163 HR. Bukhari no. 2926, dan Muslim no. 2922. 
1164 HR. Bukhari no. 7115 dan Muslim no. 54. 


714 


Aa Ge ana 2 


bah Son JA Sa TER  ia IE SA 


da 53. 


Aa st Mat He d5 Is dpi « OA 








se an 
Lee Ga ME BG 


1825. Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah & bersabda, “kiamat 
tidak akan terjadi sehingga sungai Eufrat (di Irak) menyingkapkan 
gunung emas, yang manusia berperang memperebutkannya. 
Dan setiap seratus orang yang berperang, akan terbunuh 
Sembilan puluh Sembilan orang. Setiap orang di antara mereka 
berkata, “Semoga akulah yang selamat.” 


Dalam sebuah riwayat yang lain: “Hampir-hampir sungai Eufrat 
mengyingtkapkan perbendaharaan emas. Barangsiapa men- 
datanginya, janganlah ia mengambil sesuatu pun darinya!”''s5 


S0, 


Aa S3 Da: SO 335 Ehh JB LS 
AHM ari IA MAN Sabu 
Wilin Liga Olini) Has OR Hija Ia Oke SASL S3 


ae JAN. (asas EA Sa TSI Kanya 


1826. Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah #- bersabda, “Mereka 
meninggalkan Madinah dalam keadaan yang baik seperti keadaanya 
dahulu. Tiada yang memasukinya selain binatang-binatang buas 
dan burung-burung. Manusia yang terakhir kali dikumpulkan 
adalah dua orang penggembala dari suku Muzainah yang 
menggiring kambing-kambingnya ke arah Madinah. Keduanya 
mendapati Madinah telah menjadi kota mati. Tatkala keduanya 
sampai di daerah tinggi Wada', keduanya tersungkur mati.” 





1165 HR. Bukhari no. 7119, dan muslim 2894. 
1166 HR. Bukhari no. 1874, dan Muslim no. 1389. 


(NY 


pn An alan mau aa 0. 
Pa 2 DE an A3 
ba, ea Aan V3 Judi Pa oa A 5 ISS 

1827. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi #& bersabda, “Di akhir 
zaman, salah seorang khalifah kalian akan menyalurkan harta 


dalam jumlah banyak tanpa menghitung-hitungnya lagi (karena 
kemakmuran).” 


asi ka YG nii De daa a3 A2 ca Sa Te 


- 
£ 


AN Sl Maura aa Tatan 
aa. (SI GAS JI 


1828. Dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya Nabi #& bersabda, 
“Akan datang suatu zaman kepada umat manusia, pada saat 
itu seseorang berkeliling untuk menyedekahkan emas, namun 
ia tidak menemukan seorang pun yang mau menerimanya. 
Seorang laki-laki pada saat itu diikuti oleh empat puluh wanita. 
Mereka berlindung kepada laki-laki itu (untuk mengurus 
keperluan mereka) karena sedikitnya laki-laki (akibat kecamuk 
perang dahsyat) dan banyaknya wanita.” 58 


- 
2 
fe) 


neuua 


3 HB AA: Naa ena 25 Iya A33 


Ni Mam aan AA Sab A3 ES 
Pi 3 AN at AA as AS Tee AS 


pasa « ks Lag SN Oa eh FA | Bu NTEr « Ea 


Len £ ena - »3 . De Pun 352 - 
SARA JBS MG LS 1 USU NI JSI 


1167 HR. Muslim no. 2914. 
1168 HR. Bukhari no. 1414, dan Muslim no. 1012. 


19 





Biyaddeferneh 2 








Ba dik 2 Web Ne 


Ta Ea aa tema 


1829. Dari Abu Hurairah dari Nabi & bersabda, “Seorang laki-laki 
membeli tanah pertanian kepada orang lain, maka laki-laki 
pembeli itu menemukan kantung berisi emas dalam tanah yang 
ia beli. Pembeli tanah itu berkata kepada penjual tanah, “Ambil 
saja kantung emas ini, karena ia adalah emasmu. Saya hanya 
membeli tanah saja dan tidak membeli emas darimu.” Si pemjual 
tanah menjawab, “Aku menjual tanah ini dan seluruh isinya.” 
Keduanya lalu meminta putusan kepada orang ketiga. Orang 
ketiga bertanya, “Apakah kalian berdua punya anak?” Seorang di 
antara mereka menjawab, 'Saya punya anak laki-laki.” Seorang 
lainnya menjawab, “Saya punya anak perempuan.” Orang ketiga 
memutuskan, “kalau begitu, nikahkanlah anak laki-laki itu 
dengan anak perempuan itu! Biayailah pernikahannya degnan 
emas ini, dan sisanya sedekahkanlah!” '!s9 


at 


4 9 2 Ms 0 8- — 2 On. 
kn Lan an BJ en B3 5 
1 Ula SUS UMS sil Ca CN Merek 


Aa - 


ba di Isi HA, SG: SD SIA Kn 


Aa an so Kl Ja Ehi ak» A5 


Dalan UT AS An 


1830. Dari Abu Hurairah bahwasanya ia Man Rasulullah & ber- 
sabda, “Dahulu kala ada dua orang wanita yang masing-masing 
memunyai bayi. Seekor srigala datang dan membawa lari salah 
seorang bayi. Seorang wanita berkata, “Srigala itu membawa 
lari bayimu.” Wanita lain berkata, “Bayimulah yang dibawanya 








1169 HR. Bukhari no. 3472, dan Muslim no. 1724. 


TX 


lari.” Kedua wanita itu meminta keputusan kepada Nabi Daud, 
maka nabi Daud memutuskan bayi yang selamat adalah milik 
wanita yang lebih tua. Kedua wanita itu lalu mendatangi nabi 
Sulaiman bin Daud dan menceritakan kisahnya. Maka nabi 
Sulaiman berkata, “Tolong (para prajurit) bawakan pisau, aku 
hendak membelah bayi ini untuk dibagi dua.” 

Wanita yang lebih muda segera menjawab.” Jangan, Semoga 
Allah merahmatimu. Sudahlah, bayi ini milik dia.” Maka nabi 
Sulaiman memutuskan bayi itu milik wanita yang lebih muda.''” 


EA LA BE LA IE: JB 3 Ale ole 33 
: Ant TA matan batas UNA ana 
WI AIR ASI HA JEAS JUL A59 IN INI 

MEA ML 


1831. Dari Mirdas Al-Aslami berkata, “Nabi &£ bersabda, “Orang-orang 
shalih satu persatu meninggal, sehingga yang tersisa hanyalah orang- 
orang yang buruk (jahat) seperti sisa-sisa gandum atau kurman yang 
buruk, Allah tidak peduli kepada mereka sedikit pun.” 


Mera saat aa 3 Aa Ka) Ka Na Ka in aa na Pa ta ORA Ta BU 


2 opa laa An kena ea ne ENG 
LAS 3 (GEA Jas Ga) 1 JB S S3 Ja Oa L 
GET. ISENI Ga GA Ae 33 NAS 1 JU Laga 


1832. Dari rifa'ah bin Fafi' Az-Zuragi berkata, “Malaikat Jibril datang 
kepada Nabi #&- dan bertanya, “Bagaimana anggapan kalian 
tentang orang-orang yang ikut perang Badar di antara kalian?” 
Nabi # menjawab, “Mereka adalah siutama-utama kaum 
muslimin.” Atau jawaban seperti itu. Maka malaikat Jibril 
berkata, “Demikian pula anggapan kami terhadap para malaikat 
yang ikut perang Badar.” 





1170 HR. Bukhari no. 3427, dan Muslim no. 1720. 
1171 HR. Bukhari no. 4156. 
1172 HR. Bukhari no. 3992. 


798 


PE Ge kasa 2 








AS JAN aa Isi JB: du 2 3 

( NA ae beat AU (3 
Ane AA. 

1833. Dari Ibnu Umar berkata, “Rasulullah &: bersabda, “Jika Allah 

telah menurunkan Adzab atas suatu Ka maka adzab itu 


menimpa semua orang dalam kaum tersebut. Lalu mereka akan 
dibangkitkan berdasar amal masing-masing.” ''? 


P3 - st aa aa | ps fi IL: aa KD Png 33 


en ee ee aa 


Pn 


Pa ar oh53 3 « FAN NE Ing Ra pa 


! Lab db AM udh Ia nu Lo 3 


BEE ISS RU LAI S6 jl IA estai 


SEA J3 Gal aa aan ala "3 


Wis 
(ea SSL ga GAN GA Hi Uas. II 
BEA CE ja » kas ISL EK JB 


Ane: 





1834. Dari Jabir berkata, “Ada sebatang pohon kurma yang biasa 
i dijadikan sandaran Nabi & saat berkhutbah. Setelah mimbar 
khutbah dibuat, kami mendengar seperti suara rintihan batang 
pohon kurma itu. Maka Nabi #: meletakkan tangannya pada 
batang pohon kurma itu, sampai ia tenang (tidak merintih 
lagi).” 
Dalam sebuah riwayat,“Pada hari Jum'at (setelah member 
dibuat), Rasulullah n duduk di atas mimbar. Maka pohon 
kurma yang biasa menjadi sandaran Nabi n saat berkhutbah 


1173 HR. Bukhari no. 7108 dan Muslim no. 2879. 


799 
/ 


Aa 


mengeluarkan suara keras, sehingga hampir-hampir terbelah.” 


Dalam sebuah riwayat, “Batang pohon itu mengeluarkan jeritan 
seperti jeritan bayi. Nabi & turun dari mimbar, lalu memeluk 
batang pohon itu, maka batang pohon itu merintih seperti 
rintihan bayi yang harus dibujuk sampai ia tenang kembali. 
Nabi &: bersabda, “Ia menangis karena mendengar nasehat 
peringatan dalam khutbah.” 


33: o 


Ha pet Khan es si 
03 JAS bas (PES “ SS OS HE 


1835. Dari Abu Tsa'labah Al-Khusyani Jurtsum bin Nasyir dari 
Rasulullah & bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajjibkan 
berbagai kewajiban maka janganlah kalian menelantarkannya!” 
Allah w telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah 
kalian melampauinya! Allah telah mengharamkan beberapa 
hal, maka janganlah kalian melanggarnya! Dan Allah telah 
mendiamkan beberapa hal, sebagai bentuk kasih saying-Nya 
kepada kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian 
mencari-cari (hukumnya)! 


N 


beo Bl 1 »— tam IA 


85 


2 ana Jt NA —— Pad Ji d—) — 


Lae GA PM up 3 


1836. Dari Abdullah bin Abi Aufa berkata, “Kami menyertai Rasulullah & 
dalam tujuh kali perang, dan kami bersama beliau makan belalang.”''8 


2 as 


1174 HR. Bukhari no. 918, dan 2095. 

1175 HR. Ad-Daruguthni, 4/184, Al-Hakim, 4/115, dan Al-Baihagi, 10/12. Dinyatakan hasan oleh 
An-Nawawi dan dha'if oleh Al-Aibani. 

1176 HR. Bukhari no. 5485, dan Muslim no. 1952. 


S0) 


1837. 


1838. 


AN beta 2 








Ab Ia GA GAN )) 1 JB GAM OI: 2 Tia A3 
Ll AA ( Ba 


Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah #- Sa “Seorang 
mukmin tak akan terperosok dua kali dalam satu lubang yang 
sama.” 17 


da aU HAK SO) Bd ad JB yaa 
AG Jua IE IE RUN SAS AG AN AI AE, 


Haa ag Pa se au HI 2 oa HI DN 
Ban Bp EA BAB US MAAN AU, H3 
Br dis Sela ah ku Tung 

Dae ma kaan 


Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah &- bersabda, “Ada tiga 
golongan yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada 
hari kiamat, Allah tidak akan melihat kepada mereka, tidak 
akan mensucikan mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih. 
(1). Seorang yang memunyai kelebihan air di sebuah jalan 
namun ia tidak mau memberikannya kepada perantau ayng 
membutuhkannya. (2). Seorang yang menjual barang dagangan 
setelah shalat Ashar, ia bersumpah dengan nama Allah « bahwa 
ia dulu membelinya dengan harga sekian, sehingga pembeli 
membenarkannya, padahal harganya tidak begitu. (3). Seorang 
yang membai'at imam karena tujuan duniawi. Jika imam 
memberinya harta, maka ia memenuhi bai'atnya, dan jika imam 
tidak memberinya harta maka ia tidak memenuhi bai'atnya.”'' 


PAN IE LAN 35: Je 3 


1177 HR. Bukhari no. 6133, dan Muslim no. 2998. 


1178 HR. Bukhari no. 2358, dan Muslim no. 108. 


SM 


ne ob ae KI ea! 
s 28. » Sa P5 35 - 2 5. 
LEAN Se IS AB 5: We era si 


P: 


KS Or Ala un ba 


PE (OKE PA 


1839. Dari Abu Hurairah dari Nabi #z bersabda, “Jarak antara 

dua tiupan sangkakala adalah empat puluh.” Orang-orang 

| bertanya, “Wahai Abu Hurairah, apakah empat puluh hari?” 

Abu Hurairah menjawab, “Aku enggan menjelaskan.” Mereka 

bertanya lagi, “Apakah empat puluh bulan?” Abu Hurairah 

menjawab, “Aku enggan menjelaskan.” Mereka bertanya lagi, 

“Apakah empat puluh tahun?” Abu Hurairah menjawab, “Aku 
enggan menjawab.” 


1840. Nabi melanjutkan sabdanya, “Seluruh anggota badan manusia 
| hancur kecuali tulang ekor. Darinya badan manusia kembali 
| disusun. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka seluruh 

manusia kembali hidup seperti tumbuhnya sayuran.”''” 
SA An GA San aa BE NN JB 33 
AI nd Landa Ie san Oa 


Ye Hak Je JPU LK JUL gam 
Ip GT SEWA ya JA Gl IE Kas 3 
KAS S5 GAS ABBAS Jd 
HN Ne RE Pat dat AJE 


1841. Dari Abu Hurairah berkata, “Saat Nabi #: tengah berbincang- 
bincang dengan beberapa orang shahabat, tiba-tiba seorang Arab 
badui datang dan bertanya, “Kapan kiamat terjadi?” Rasulullah 


1179 HR. Bukhari no. 4814 dan Muslim no. 2955. 


802 


Riyadhus/Shalihin 2 


#£ tetap saja melanjutkan perbincangan. Beberapa shahabat 
berkomentar, “Beliau mendengar pertanyaan orang Arab badui 
itu, tapi beliau tidak menyukainya.” Sebagian shahabat yang 
lain berkata, “Nabi &£ tidak mendengar pertanyaannya.” 








Ketika perbincangan Nabi sudah selesai, beliau & bertanya, 
“Mana orang yang bertanya tentang kiamat tadi?” Orang Arab 
badui itu menjawab, “Saya di sini, wahai Rasulullah!” Nabi 1 
bersabda, “Jika amanat telah ditelantarkan, maka tunggulah 
kiamat!” Orang Arab badui itu bertanya, “Bagaimana bentuk 
menelantarkan amanat itu?” Nabi & menjawab, Jika sebuah 
perkara telah diserahkan kepada selain orang yang ahli, maka 
tunggulah kiamat.” 20 


- 
P 
had 


: 2 ne BATA Nang Iu Sera 

Op KA Nol Ob “AS Olah )) 2 JB BE II J3 ol 1 113 
MEI 5 HE SI ARA 

1842. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sz bersabda (tentang para 
penguasa dan imam-imam masjid), “Mereka mengimami shalat 
kalian. Jika shalat mereka lemah, maka bagi kalian pahalanya. 


Adapun jika shalat mereka salah, maka pahalanya bagi kalian 
dan dosanya bagi mereka. "5! 


SEL AN IA oU SLS 


- 
Ke ag 
- 


359. " ne . Pe S3 &. 5 s 20” 


1843. Dari Abu Hurairah tentang Firman Allah juivs.x, 1 1415 2516 Kalian 
adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia...” (OS. 
Ali Imran (3): 110). 
Ia berkata, “Kalian adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. 
Umat Islam membawa manusia dalam keadaan leher-leher 


1180 HR. Bukhari no. 59. 
1181 HR. Bukhari no. 694. 





803 





merekaterbelengguoleh rantai besi, lalu merekamasuk Islam.” 


3 desk 2 —-— 1 JI ts 1 3 Semi o— mann 


PA S3 (« IA 2 Te Dana 23 


z 


- 


Tera en ORA GLX Los -ea .- 
SESI SAS GA DDR OA" sa 


1844. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi # bersabda, “Allah :- kagum 
dengan sebuah kaum yang masuk surga dalam keadaan ter- 
belenggu oleh rantai-rantai.”''8 


Maksudnya: mereka ditawan dan dirantai, lalu mereka masuk 
Islam sehingga masuk surga. 


- 
20 


Kr « Url AT) 3 5 2 » : SES LAI 5 Cg 
Ia (Prau Aa NS 
1845. Dari Abu Hurairah dan Nabi # bersabda, “Tempat yang paling 


Allah cintai adalah masjid-masjid, dan tempat yang paling Allah 
benci adalah pasar-pasar.” 


en Me Han Sm de 
(3 TA AA Yen es KARO 
ISA Ia ap. 
: AI) In ub nd b ol ge im AA 153 
PAR ia CE AA Ye HAN JAN GA ENY 
ME 


an 23 les « Ba naal SEA 1 gb 


1846. Dari Salman Al-Farisi berkata, “Jika engkau mempu janganlah 


1182 HR. Bukhari no. 4557 dan Ahmad , 2/355. 
1183 HR. Bukhari no. 3010. 
1184 HR. Muslim no. 671. 


504 


1847. 


PE Ce ana 2 








engkau menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, dan 
jangan pula menjadi orang yang terakhir kali keluar dari pasar. 
Sesungguhnya pasar adalah tempat peperangan setan. Di 
sanalah setan menancapkan panjinya.”''$ 

Imam Al-Bargani dalam kitab shahihnya meriwayatkan dari 
Salman Al-farisi berkata, “Rasulullah &- bersabda, “Janganlah 
engkau menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, jangan 
pula menjadi orang yang terakhir kali keluar dari pasar! 
Sesungguhnya setan 'bertelur' dan 'menetaskan telurnya' di 
pasar.” 86 


Oo 


Nata JB Genap Ular ja TAN 3 
6 JB. (Ap : dak S3 HAN 115 WIN: Ti 


su 03 


kh SG Ane AA Pola RE dn al MARAN Wal Cah 
at WA Tana eng Ear ol "EG YAI 
: SA An 

(Ia ola, 

Dari Ashim Al-Ahwal dari Abdullah bin Sarjis -- berkata, “Saya 
berkata kepada Rasulullah &:, “Wahai Rasulullah, semoga Allah 
mengampuni Anda.” Nabi &- menjawab, “Dan semoga Allah 
mengampuni anda juga.” Ashin Al-Ahwal bertanya kepada 
Abdullah bin Sarjis, “Apakah Rasulullah #- memintakan 


ampunan untuk Anda?” Abdullah bin Sarjis menjawab. “Ya, 
juga bagi Anda.” Ia lalu membaca ayat: 


LO gp 2 Oa To Sa oto 

jadi Kg Pauh) Ca DED Hala 

“Dan mintakanlah ampunan untuk dosamu, dan dosa orang-orang 
mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan.” 


1185 HR. Muslim no. 2451. 

1186 HR. Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jjam Al-Kabir no. 6118, dan Al-Khathib dalam Tarikh Bagh- 
dad, 14/420. Riwayat ini adalah riwayat yang mungkar. Yang benar, hadits ini mauguf (uca- 
pan salman Al-Farisi, bukan sabda Nabi ::. 

1187 HR. Muslim no. 2346. 


809 


“1 Da SAN JB: JB SAN aa: A 3 
Siaga 36 EL Ta Bl: IN HN os £ Aa 


1848. Dari Abu Mas'ud Al-Anshari berkata, “Nabi #& bersabda, 
“Sesungguhnya di antara ajaran yang masih diwarisi oleh 
manusia dari sabda para nabi terdahulu adalah “Jika engkau tak 
punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu!”!!88 


2 SANG BM dn daa JB B3 ALA II 3 
ME GE MAAN 3 LAN G3 Naa 


1849. Dari Ibnu Mas'ud berkata, “Rasulullah &: bersabda, “Hal yang 
pertama kali diberi keputusan pada hari kiamat di antara masalah 
sesame manusia adalah perkara sarah (pembunuhan).” 


cal) IE sa al Ip IE: HB RA ga ae 35 
ben sb bing bb aa la 


Mes. 3s 

1850. Dari Aisyah berkata, “Rasulullah &: bersabda: “Para malaikat 

diciptakan dari cahaya, para jin diciptakan dari ujung nyala api, 

dan Adam diciptakan dari bahan yang telah diceritakan kepada 
kalian (dalam Al-Our'an).”1” 


ola. opa se SN . ana Se ea An “2 33 
dab as AA 3 lh 
1851. Dari Aisyah berkata, “Adakah akhlak Nabi Allah #&: adalah Al- 


1188 HR. Bukhari no. 3483. 
1189 HR. Bukhari no. 3484, 6533, dan Muslim no. 1678. 
1190 HR. Muslim no. 2996. 








806 


PA GA 2 








@ur'an.” 91 

Wi Ea dn an LA 33: Sa KN SIG 4 23 
al JAS G3 LB Gb 3 dna 3s ai 
BI GA GS ALS Ga 8 Syah US ja 


m0 


55 « aa Al 2G AT) aa C3 par Mr AT) Iban ya 
Aa Da 553 ALTA Ta aa aa 21) AS 


so : P3 
1852. Dari Aisyah berkata, “Rasulullah # bersabda, “Barangsiapa 
senang bertemu Allah, niscaya Allah senang bertemu dengannya. 
Dan barangsiapa benci bertemu Allah, niscaya Allah benci 
bertemu dengannya.” 
Aisyah bertanya, “Wahai Rasulullah, masalah benci mati? Bu- 
kankah semua orang di antara kita juga benci mati?” 
Rasulullah menjawab, “Bukan itu maksudku. Maksudku 
adalah, jika seorang mukmin (saat sakaratul maut) deberi kabar 
gembira dengan rahmat, ridha, dan surga-Nya, maka ia akan 
senang bertemu dengannya. Adapun orang kafir deberi kabar 
gembira dengan adzab dan murka-Nya, maka ia benci bertemu 
Allah, sehingga Allah pun benci bertemu dengannya.” 


- 
z Ae NN 


an II GS GA En Tao Ge 35 


AG 3 
- ter 3 S3. 


3 ala Hi Ny Ia Iga 2 ala 


EN AU 3 PAN ja 5 Menara 
ee an 


Be 
pes 


1191 HR. Muslim no. 746, Abu Daud no. 1342, dan Ahmad, 6/54, dalam Hadits yang panjang. 
1192 HR. Muslim no. 2684. 


807 








Jl yaa Me y: TEA de 


2s 


Gama (— an AK pad en Ih 


1853. Dari Ummul mukminin Shafiyah binti Huyay berkata, “Nabi 

s£ sedang beri'tikaf, maka saya datang mengunjunginya pada 
waktu malam. Saya berbincang-bincang dengan beliau, lalu 
aku bangkit untuk pulang ke rumah. Nabi &: ikut bangkit 
untuk mengantarku pulang. Tiba-tiba ada dua orang shahabat 
Anshar yang lewat. Saat keduanya melihat Nabi &:, keduanya 
mempercepat langkah. Maka Nabi #&- menegur keduanya, 
“Hendaklah kalian berhenti! Wanita ini adalah Shafiyah binti 
Huyay (istri nabi &:).” Kedua shahabat itu berkata, “Maha suci 
Allah, wahai Rasulullah.” 


Maka Nabi &: bersabda, “Sesungguhnya setan mengalir dalam 
tubuh manusia mengikuti aliran darah. Aku khawatir, setan 
membisikkandalamhatikaliankeburukan (prasangkaburuk).”'? 


0 


OS: IG 2 el at AAN JAS PN 
AE 3 Sl pi OA | AU eng PE pa Ip 
Tk AE Ian BE aU ah 
Sand Bole Ip Ooo Oya EN UE AA 
Te Sal Ui «JAS Ja AR Las EN Ip GAS 
5 Naa 


SEA er S ye 25 the JS 2 - Iya 


ol 


Hap JA A33 


“ 


IP Pe AA yaaa 


1193 HR. Bukhari no. 2035 dan Muslim no. 2175. 


508 


piyadeHernih 2 


SPP ka Gie Setia ISI MI LAN LA SI : 
5 B2 PA Oa han Te PA £ AP 
Mn ea 








AAA GAN AA Ya BI AN 35 MN Merta 
Ie EL Sinas BANI 
IE el NGAJI ik AE js 35 
Sana AE IA FA GA as 


HR MASA Sa Yaa » : (area 0 de 
PEN UY 5 MA ka ea Ja Ji sb 253 


Aa 


PN Ta 3 PI opa 


had. Gada Soal KAS RS P3 Ho ui 
«( Has ) ta SA SM: AA (« kan » 
Penak Us: bagai LL 3 


1854. Dari Abu Fadhl Abbas bin Abdul Muthalilb berkata, “Saya me- 
nyertai Rasulullah #: dalam perang Hunain. Saya dan Sufyan bin 
Harits bin Abdul Muthalilb selalu mendampingi beliau &, tidak 
pernah berpisah dengannya. Saat itu Rasulullah &- mengendarai 
seekor keledai putih. Ketika pecah pertempuran antara orang- 
orang Islam dan orang-orang musyrik, maka kaum muslimin lari 
kocar-kacir. Maka Rasulullah #: menggerak-gerakkan keledai 
beliau dengan kaki beliau agar menyerbu ke arah pasukan kafir. 
Maka saya memegangi tali kekangnya agar tidak lari kencang ke 
arah pasukan musuh. Adapun Abu Sufyan bin Harits menahan 
keledai beliau &-. Maka Rasulullah &- bersabda, “Wahai Abbas, 
panggilah orang-orang yang ikut berbai'at di bawah pohon 
Samurah (Bai'at Ridhwan)!” 


Abbas adalah orang yang suaranya sangat keras. Maka Abbas 
berteriak dengan suaranya yang paling keras: “Di manakah 
orang-orang yang ikut berbai'at di bawah pohon Samurah!!!!” 


809 





Demi Allah, tatkala mereka mendengar suaraku, rasa saying 
mereka muncul seperti seekor induk sapi menyayangi anak- 
anaknya. Mereka menjawab, “Oi... kami penuhi panggilanmu... 
kami penuhi tanggilanmu...!!!” mereka lantas berperang dengan 
orang-orang kafir. Adapun panggilan di antara orang-orang 
Anshar adalah, “Hai segenap Anshar... hai segenap Anshar!!!” 
seruan itu kemudian hanya tertuju kepada bani Harits bin 
Khazraj. 


Rasulullah dari atas keledainya memandangi keadaan sebagai 
pemegang komando. Beliau bersabda, “Kini, saatnya perang 
berkecamuk dahsyat.” Rasulullah &£ lalu mengambil beberapa 
genggam pasir, lalu melemparkannya ke wajah orang-orang 
kafir, Beliau lalu bersabda, “Demi Rabb Muhammad, mereka 
telah kalah.” 

Abbas berkata, “Aku melihat-lihat keadaan. Ternyata perang 
berkecamuk hebat. Demi Allah, tak lama setelah Nabi & 
melempar mereka dengan beberapa genggaman pasir, aku 
senantiasa melihat kekuatan orang-orang kafir terus menyusut 
dan mereka terdesak hebat sampai kalah.”''” 

#5 ak OP Angan Me 3 Dn 
TU SI HN 1 B5 J5 JE Jb an IA A35 


SAS ag sa Uap Ganas GAN UN Sp JS 

5 g e 33 3 S c G 2 dpr 

Na IA ae as KA Lb 
- 5 s c ai ah Bp 

WS Ja AS LA GA Le GP UG JET ON 2 Oypeg 

dp TE Ben Ban 3 Lung Sana au 

AE EH AA Id KS LV Ad S3 


S0 ID SL BA 2 AP Iga -3 Te TI 
ve ng ce dandang «5 LL Gelam cal “ah 2 
an 


ra 


ka : 


sa 3 Pa . 23, oi 
AIA AG SUN SAE HL AIA GE AL nas 


1855. Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah #&: bersabda: “Wahai 
manusia, sesungguhnya Allah itu Maha Baik, tidak menerima 


1194 HR. Muslim no. 1775. 


810 


Riyadhus/Shalihin 2 


kecuali sesuatu yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah 
memerintahkan kepada orang-orang yang beriman hal yang 
juga Allah perintahkan kepada rasul. Allah 2» berfirman, 


“Hai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan berlakulah 
amal yang shalih!” (OS. Al-Mu'minun (23J: 51). 

Dan firman-Nya: “Hai orang-orang yang beriman, makanla makanan 
yang baik-baik dari apa yang telah Kami karuniakan kepada kalian.” 
(OS. Al-Bagarah (2): 172). 

Nabi #&e lalu mengisahkan seorang laki-laki yang melakukan 
perjalanan jauh, rambutnya kusut, kakinya berdebu. Ia me- 
manjatkan kedua tangannya ke langit dan berdoa, “Wahai 
Rabbku, Wahai Rabbku.” Padahal makanannya haram, minu- 
mannya haram, pakaiannya haram, dan apa yang ia konsumsi 
juga haram. Lantas bagaimanamungkin doanya dikabulakan?” 195 


Zi TAK nya Bea te ra AS oa ga Pan 
AI HL Y LDE )) 1 B3 al Jas JB JB Ash 
sal # - 2 A - - - o 
SI SAS AT VA NG AI 

ar Mo . 


0, “ F- ka - “ Dag 
Ela Ol ISA JBL MAS MAA UG ai 
- 5 si n 5 
NET Ba On ea) 


1856. Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah &: bersabda, “Ada tiga 
golongan yang di hari kiamat kelak Allah tidak mau berbicara 
kepada mereka, tidak mau menyucikan mereka, tidak mau 
melihat kepada mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih: 
orang tua yang berzina, raja yang pembohong, dan orang miskin 
yang menyombongkan diri.” 195 





2 :G £ d1 1 “5 - g S1 7 s “. OX 

SIGANG ISL JELLY BE All Ih JB JB as TI 

3. Bea , 3 3 Pa 

oat (ESL UE Se JS Jah 

1857. Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah & bersabda, “Masing- 


1195 HR. Muslim no. 1015. 
1196 HR. Muslim no. 107. 


817 


Ga E'ttteem 








masing dari sungai Saihan, Jaihan, Eufrat, dan Nil adalah dari 
sungai-sungai surga.” 


FA JL san TUM 3 daa 
Ni AN HA 3 Ika UB AS 
“ 1 3 SA GIE MESIN AP BSA GI 
NN en 

Me NE En 
2 


1858. Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah &- meraih tangan 


saya, lalu bersabda, “Allah &- menciptakan bumi pada hari 
sabtu, menciptakan gunung-gunung di bumi pada hari Ahad, 
menciptakan pepohonan pada hari senin, menciptakan hal-hal 
yang tidak disukai pada hari selasa, menciptakan cahaya pada 
hari Rabu, menciptakan dan menebar binatang-binatang di 
bumi pada hari kamis, dan menciptakan Adam setelah Ashar 
pada hari Jum'at. Pada akhir penciptaanya adalah jam terakhir 
hari Jum'at) itu pada masa antara Ashar sampai waktu malam 
datang.” 


Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (1/92) menulis, “Hadits 
ini adalah hadits yang ganjil (gharib) dalam Shahih Muslim. 


1197 HR. Muslim no. 2839. 


Sungai Saihan berada di Mashishah (Syam). Sungai Jaihan berada di Tharsus (Syam, kini 
Turki). Sungai Eufrat berada di Irak, sedang sungai Nil berada di Mesir. 


Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa di kalangan ulama terdapat dua pendapat men- 
genai makna hadits ini: 


Sebagian ulama berpendapat keempat sungai tersebut benar-benar adalah sungai-sungai 
surga. Hanya saja, karena ia mengalir ke dunia, maka ia seperti keadaan sungai-sungai 
lainnya di dunia. 


Sebagian ulama yang lain berpendapat, keempatnya bukanlah sungai-sungai dari surga. 
Hanya saja, karena keutamaan dan besarnya manfaatnya, maka Nabi #- memujinya dan 
mengangkat 'derajatnya.' Wallau a'lam. (Syarh Riyadush Shalihin, 4/ 415). 


1198 HR. Muslim no. 2789. 


512 


piye waorah 2 








lamam Ali bin Al-Madini, Bukhari, dan banyak para pakar 
hadits mengkritiknya. Menurut penelitian mereka (ini 
bukanlah sabda Nabi &) ini adalah ucapan Ka'ab Al-Ahbar. 
Abu Hrurairah mendengar kisah ini dari Ka'ab Al-Ahbar, lalu ia 
menceritakannya. Sebagian perawi telah salah paham dan keliru. 
Mereka mengira kisah (Abu Hurairah dari Ka'ab Al-Ahbar) ini 
adalah sabda Nabi &:. Imam Al-Baihagi telah mendudukkan 
perkara riwayat ini.” 


SA Cabai ab : JB mb an 3 Ae ae A33 


Dn 0 


A3 Klas KAS ea NS ae an Bl aa 
GE 


1859. Dari Abu Sulaiman Khalid bin Walid berkata, “Pada saat 


perng Mu'tah, telah patah tujuh pedang di tanganku. Senjata 
yang tersisa di tanganku hanyalah sebilah pedang sipir buatan 
Yaman.” 


BN Opa TN ana 
AG SA Ih abal IS SAS «HERU FAN (SE 
PA (Geni 


1860. Dari Amru bin Ash bahwasanya me mendengar Rasulullah 


xs bersabda, “Jika seorang hakim memutuskan perkara dan 
berijtihad, lalu ijtihadnya benar, maka baginya dua pahala. 
Dan jika ia memutuskan perkara dan berijtihad, lalu ijtihadnya 
kelilru, maka baginya satu pahala.” '200 


Ba LE EL M3 AN 33 HA 3 
ale GEA (LL Wp Ht 


1199 HR. Bukhari no. 2789. 
1200 HR. Bukhari no. 7352 dan Muslim no. 1716. 


813 


1861. Dari Aisyah bahwasanya Nabi #£ bersabda “Panas demam 
itu adalah pengaruh dari panasnya neraka Jahannam. Maka 
dinginkanlah panas demam dengan air!” 


AYI IE LN Pa eU 2 
wal SA (2 € 2 g—2 LA $ Sa 
IL 4 ASI MA G3 ANA SU pa Pre 
an PN Sun eni: gpu 

1862. Dari Aisyah dari Nabi & bersabda, has oeaba Int al 


sedang ia memunyai tanggungan puasa, maka walinya melak- 
sanakan puasa tersebut.”'?02 


An-Nawawi berkata, “Pendapat yang terpilih adalah boleh 
berpuasa menggantikan orang yang meninggal dalam keadaan 
memunyai tangungan puasa, dengan dalil hadits ini. Adapun 
yang dimaksud wali adalah kerabat si mayit, baik yang bias 
mewarisi maupun tidak. 


- 


SEL Aga DI 33 Ke ui: Jaan Na en 
enda la ka aa adi 
GA es Iis IA Ye Ga dy aga Sada 
AP JAN IYA jika Ai SIB Hi EN Jp 
SE aa IU AS BI iban AG 
SE ol NA ds SA dn 
Ia MA aa 


1201 HR. Bukhari no. 3263, dan Muslim no. 2210. 
1202 HR. Bukhari no. 1952 dan Muslim no. 1147. 


814 


maan, 2 


tor 


bg ado Wi ga ssi basa 


8. 


AT) K5 al 2 SA Yes ii Hae Je Cita 5 SU 
ea SES: UE AAS : as ab 8 JAN dis 
Bae Menata MEA SN akan SI ALE NG SAS AS 

FEE 
IE gladi Gb 4 KI BAG GA aU 3 
LE SAI y : S5 Kata 3 as Y) aa OLI 
A36 G3 AE hg Si Pkl Jai 3 Sana Ga la 
LA Ha AS Ga ie AN Jd 
HA AA Vi Kab SA SA Ten 


“ 


eng 2 


Ta ARUS 


On ag (3 Ga UB Ui HE Ka 
HE SG. Unas Lengan Ii 25 3 23 Tag 

1863. Dari Auf bin Malik bin Thufaid bahwasanya Aisyah diberitahu 
bahwa Abdullah bin Zubair 2» (keponakan Aisyah-penj) ber- 
komentar terhadap jual beli atau pemberian yang diberikan oleh 
Aisyah, “Demi Allah, Aisyah harus berhenti melakukannya, 
kalau tidak aku pasti akan membataasi hak penggunaan 
hartanya.” Aisyah bertanya, “Benarkah Abdullah bin Zubair 
berkata begitu?” Auf menjawab, “Ya.” Aisyah berkata, “Demi 
Allah, aku bernadzar selama-lamanya tidak akan berbicara 
kepada Abdullah bin Zubair.” Ketika Aisyah telah begitu lama 
melakukan nadzar itu, maka Abdullah bin Zubair meinta 
perantaraan agar bias berbicara dengannya. Namun Aisyah 


515 








menjawab, “Demi Allah, aku tak akan menerima permintaannya 
dan aku tidak akan membatalkan nadzarku.” 


Miswar dan Abdurrahman segera membawa Abdullah bin 
Zubair, meminta izin kepada Aisyah, dan keduanya berkata, 
“Assalamu'alaiki wa rahmatullah wa barakatuhu. Bolehkah 
kami masuk rumah Anda?” Aisyah menjawab, “Masuklah 
kalian!” Mereka bertanya, “kami semua?” Aisyah menjawab, 
“Ya, masuklah kalian semua!” Aisyah tidak tahu kalau Abdullah 
bin Zubair bersama miswar dan Abdurrahman. Ketika mereka 
masuk rumah Abdullah bin Zubair segera memasuki hijab 
(pembatas antara istri-istri Nabi &- degnan orang-orang 
mukmin-penj), memeluk Aisyah(bibinya), lalu menangis dan 
meminta kepadanya dengan sungguh-sungguh. Miswar dan 
Abdurrahman juga meminta dan membujuk Aisyah agau mau 
berbicara degnan Abdullah bin Zubair. Keduanya berkata, 
“Sebagaimana Anda ketahui, Nabi & telah melarang pemutusan 
hubungan. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan 
saudaranya lebih dari tiga hari.” 


Ketika ketiganya telah banyak memperingatkan Aisyah, maka 
Aisyah mengingatkan keduanya sembari mengangis, “Aku sudah 
terlanjur bernadzar, dan nadzar itu berat (harus ditepati).” 
Keduanya terus-menerus member peringatan, sampai akhirnya 
Aisyah mau berbicara dengan Abdullah bin Zubair. Sebagai 
denda atas nadzar tersebut, Aisyah membebaskan empat puluh 
budak. Setiap kali ingat nadzar tersebut, Aisyah selalu menangis 
sampai membasahi kerudungnya.” ?8 


2 au 3 Ai TM sg ag SK ab 
AAS SI GA Ian Ob ale oi ie 33 
tin X8 Ang 35 2 2... an g F3 TA 
Bb SANG SESI gags Si OLI Ah le elus 
Te ana Pe Ba Run Baja Len sa 
Ip KUE X3 UG Ina Sia 55 AD IS AI 


3. z Te Hn Z2 0 2 3g, 3 SE 2. o- 
EL VI AA Galia Io AI) SBN Gil 4 gel AS 


1203 HR. Bukhari no. 6073, 6074, dan 6075. 


516 





PP ani 2 








An GR an Pan Panen Ba -... 
(Op  SAAN GUS KAI ISI ASI SAE ASI 
sela Tan Ea aa BIN Ia Lb 


na Ea LA ara: HA 3 


Ka” 
aa dare SA US SA GE Na 


: LN Lg 2 JI Sya 3 kaka AA Ha 3 Alis 


ea 


Era 13 H5 ara Pa AD 
“ik FA Na ne 
AE Hi Lal | il OI gp HI BY dl 


IE Aea MAN A3 Pa ea nga 
Ol Ss SL La al lh AI Ba 2 
2 3 


ea kn Pata Sea Isa 25 
BPA MAY AE: AR AE end Inai 


1864. Dari Ugbah bin Amir bahwasanya Rasulullah #& keluar menuju 

(makam) para syuhada' perang Uhud, lalu beliau mendoakan 
mereka setelah Jewat delapan tahun dari pemahaman mereka. 
Seakan-akan beliau hendak berpisah dengan orang-orang yang 
masih hidup dan orang-orang yang telah mati. Beliau &: lalu 
naik mimbar dan berkhutbah: 
“Sesungguhnya aku akan mendahuliui kalian dan aku akan 
menjadi saksi atas kalian. Sesungguhnya tempat yang dijanjikan 
kepada kalian adalah al-haudh (telaga Nabi #&: di akhirat). 
Sungguh, aku bias melihatnya dari tempatku berdiri saat ini. 
Ketahuilah, sesungguhnya aku tidak khawatir kalian akan 
berbuat syirik. Namun yang aku khawatirkan adalah dunia, yaitu 
jika kalilan berlomba-lomba untuk meraih kenikmatan dunia.” 


Ugbah berkata, “Itulah terakhir kali aku melihat kepada 
Rasulullah 2.” 20: 


1204 HR. Bukhari n no. 1344, 4042 dan Muslim no. 2296. 


617 





Dalam Riwayat lain, “Namun yang aku khawatirkan adalah kalian 
saling berlumba dan salilng berperang untuk memperebutkan 
dunia, sehingga kalian binasa sebagaimana uamt-umat sebelum 
kalian binasa.” Ugbah berkata, “Itulah terakhir kali aku melihat 
Rasulullah £& berkhutbah di atas mimbar.” 


Dalam riwayat yang lain, “Sesungguhnya aku akan mendahului 
kalian dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Demi Allah, aku 
sekarang benar-benar melihat kepada haudhku. Sesungguhnya 
kunci-kunci perbendaharaan bumi telah dikaruniakan kepadaku. 
Demi Allah, aku tidak khawatir bila kalian berbuat syirik 
sepeninggalku kelak. Namun yang aku khawatirkan adalah 
kalian berlomba-lomba memperebutkan kekayaan dunia.” 


Ta Weh Ja S3 HAN SM oi apk Sd 3 
JS HA aan 25 Kalah « Hah Da PAN 


Pa 


alas 3 3 as Seet z5 Casa Aa ana deals 
Ka ES dee Eh aa 
Mia PERS ESA si TAS GA 

1865. Dari Abu Zaid Amru bin Akhtab Al-Anshari berkata, “Rasulullah 
#£ mengimami kami shalat Subuh, lalu naik mimbar dan ber- 
khtubah sampai waktu Dhuhur. Lalu beliau turun dan me- 
ngimami shalat Dhuhur. Lalu naik mimbar dan berkhutbah 
sampai waktu Ashar. Lalu turun dan mengimami shalat Ashar. 

Lalu naik mimbar dan berkhtubah sampai matahari tenggelam. 
Beliau ## menceritakan hal-hal yang telah terjadi dan hal-hal 


yang akan terjadi. Orang yang paling mengetahui di antara kami 
adalah orang yang paling kuat hafalannya.”!?05 


2 LAN Sa SA 1 SAN JUS Ag AN G3 3 
Mag. (dng SE UN gag OI 55 31 Lalat AI 


1205 HR. Muslim no. 6696. 


518 





Riyadhug/Shalihin 2 


1866. Dari Aisyah berkata, “Nabi &: bersabda, “Barangsiapa bernadzar 
untuk taat kepada Allah, hendaklah ia menaati-Nya. Dan ba- 
rangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepada Allah, maka 
janganlah ia bermaksiat kepada-Nya.”!205 








Sea ae an ba an Bee Lea Ata in ag en ab 
Eos! Jp Lal s5 aU Jawa) ol Us JI ta) Dad pl 3 
g Ki - 3-6 ANN KN - Ti 

Lake Gara (mal HE mas OS 1 J3 


1867. Dari Ummu Syarik bahwa Rasulullah &: memerintahkan kepa- 
danya untuk membunuh cedak. Beliau &£ bersabda, “Dahulu 
cecak meniup (api untuk membakar) nabi Ibrahim.” 


sr . aa en 0 Aira 4 Lah 5 - 2 ' : . PA Tol £ 0. 
Isl Aang J3 ya) 3 MI Jaan JE 1 JURI aa al 5 
LS MAS Al AU GA 3 AE 3 EL US UUS AS 3 


8 P 
- - 


A0 
Aa Ba Aa AN aka O ae an ana Tr Onani 3 
na KA NAS NAS ala ATI GA 3 Leles Ole INI Os AS 
un Sa SE aa ae Pe Anas Oa AA ea, 
Ke aa IS Ao Jl BA kena IS Aan 33 
8 2 ea CNN Se sae Ta sb Aa BA 35 
' la ola IN (Orua MK J9 JII 33 MIS J3 ASI 23 


AAS Ip Udi (HI) HUI Al 


1868. Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah #£ bersabda, “Barang- 
siapa membunuh cecak pada pukulan pertama, maka pahalanya 
sekian, barangsiapa membunuh cecak pada pukulan kedua 
maka pahalanya sekian berkurang dari pahala pukulan pertama, 
dan barangsiapa membunuh cecak pada pukulan ketiga, maka 
baginya pahala sekian.” 

Dalam sebuah riwayat: “Barangsiapa membunuh cecak pada 
pukulan pertama, maka pahalanya seratus kebaikan. Bila pada 
pukulan kedua, pahalanya lebih sedikit. Dan bila pada pukulan 


1206 HR. Bukhari no. 3359, dan Muslim no. 2237. 
1207 HR. Bukhari no. 3359, dan Muslim no. 2237. 


619 





ketiga, pahalanya lebih sedikit lagi.” 208 


Para pakar bahasa berkata, “Wazagh adalah cecak yang berukuran 
besar.” 


0 


AN 5 JEY JB E 2 Iyan Sam GIA F. 03 


SB LA ea GS in GA 
| Big BASA JAS SB JB ol ole GA: 


Gea Oa AA aa AI da 
A3 KAN Nan Ae Asah al Aa: JL IG Aa Au 


- 
te 


- 3g 


PAS Ana TA ear ana 
5 IA AS ia AS SN gl: Jus $ Sab le Ga) 
Sate OA gan Je Aan Gi: J RB Area 
ah bag en ae 
Aa Ii abah GEA. (AN uh Ka Ga AG 


- 


E 


On 


1869. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah #: bersabda, “Se- 
orang laki-laki berkata: “Aku akan bersedekah.” Ia keluar 
rumah untuk menyerahkan sedekahnya ternyata ia beri- 
kan kepada seorang pencuri. Keesokan harinya, orang- 
orang berkomentar, “Pencuri kok diberi sedekah.” Laki-laki 
itu berkata, “Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Aku akan ber- 
sedekah lagi.” Ia keluar dan menyerahkan sedekah, ternyata 
kepada seorang pelacur yang telah diberi sedekah.” Laki-laki 
tu berkata, “Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Aku akan be- 
rsedekah lagi.” Ia keluar degnan sedekahnya, dan ternyata 
ia berikan kepada orang kaya. Keesokan harinya orang-orang 
berkomentar, “Orang kayak ok diberi sedekah.” Laki-laki itu 


1208 HR. Muslim no. 2240. 


520 





PG ana 2 








berkata, “Ya Allah, bagi-Mu segala puji, atas pencuri, pelacur, 
dan orang kaya.” Laki-laki itu didatangi (oleh malaikat atau 
dalam mimpi -penj) dan dikatakan kepadanya: “Sedekah 
yang kau berikan kepada pencuri, semoga bias membuatnya 
berhenti mencuri. Adapun kepada pelacur, semoga ia berhenti 
dari melacurkan diri. Adapun terhadap orang kaya, semoga ia 
mendapat pelajaran sehingga ia mau menginfakkan sebagain 
harta yang Allah karuniakan kepadanya.” 20 


3- 23 


DN BEN Ja AS Kr 
MAA G3 sa EL UTY 1 Ju Ta Yo 
0 nd SANG Kan! Tn jala AS Sa 
iban oa LA SEL Ba 
HN Jas AAN Pa V6 Sya Y USS AN Ga AI 
La Pe nga Mat 1 GAN: 

GAS SA ATAS aka AN NAS GS 
SI 5 2 Sa Ia il li Un SAS AA AE 
SIA 5 II HE Ed Aa SN yaa 
Tni JAE GI ai 53 JUS S UR Us JAS 


1 
Ela BA ye ABG ala da SARI LK Yg Aa 3 
AAN AAN GM ee 
AN neo HN Jai 3 2 Si 2 “en sana 


SEN AKU IN IU AN SAE 


1209 HR. Bukhari no. 1421, dan Muslim no. 1022. 


521 


5 


Aga NA - uh o 3 5 A3. - na 
ea 


Ab DES ES SAR lha HA HA 35 ha Arr 


Ba 2 Oa par ama anan aP 


N 


21.9 


ida Oa SU penganan 
Ne aa ne 

o o. o. 0. Pu P3 PP »3 &, 2 2n 
NAS sea peak Gp NS SI AS SA lia Aa 
- 4 Denah Jana PEN ata ai ae Be BK 5 Kg 7, 
HS nga G1 OA Goaga OP ega ! Lama LL 2 
NN ai JS 33 Atap Tn Al da 35 
Na an - An 2 Ka ar 
PP Mi ii Olah ja 18 
LA Ie SN mn DAS Leae Op . ana 
AI W SA AN HN SG D5 TA 
Aa NE AT PEN KAN an AS 3 PSU INN 5 
A5 BAG 3 dia 213 HR) P3 da A3 LK Is 


CAN 


Aa JUS ee MAS Se ea sn 


HA AT as Zn iban Gb: TA ria » : s1, 3 


- 
Ge 


KAB AT Up SL ja AS BNN GAP AR NI 


522 


Bad Aa 2 


Se EA 255 j6 GISU San SAS II SEN 3 


No aa 2 Aa aa 


Na Aa 


- 


ea KAN St 2 Gala kang ka 
TE AT Al Te Gd Ga A 
SS Lia V3 Sale PSS Sp an Ka 


» s o. 8 Ke uh JR $ 
La Ba NN 
& 


Mei B3 BAE AN ASN SE ah 


s1. 2 Gg 
. ads na 


1870. Dari Abu Hurairah berkata, “Kami bersama Rasulullah «£ 
dalam sebuah undangan makan. Kepada beliau dihidangkan 
lengan kambing, dan beliau memang menyukainya. Maka 
beliau mencuil darinya secuil daging lalu bersabda: “Aku 
adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Tahukan 
kalian kenapa? Allah mengumpulkan seluruh manusia sejak 
yang pertama sampai yang terakhir di satu dataran, Orang 
yang melihat bias memandang mereka semua. Orang yang 
memanggil bisa memperdengarkan suaranya kepada mereka 
semua. Matahari didekatkan kepada mereka, sehingga manusia 
tak mampu lagi menahan beratnya penderitaan. Mereka berkata 
satu sama lainnya, “Tidakkah kalian melihat penderitaan ini? 
Tidakkah kalian mencari seseorang yang bida memintakan 
syafa'at di sisi Allah? Bakak kalian Adam.” 


Mereka mendatangi Adam dan berkata, “Wahai Adam, Engkau 
adalah bapak manusia. Allah menciptakanmu degnan tangan- 
Nyasendiri, meniupkan ruh dari-Nya kepadamu, memerintahkan 
para malaikat bersujud kepadamu, dan menempatkanmu di 
surga. Tidakkah engkau mau memintakan syafa'at kepada Allah 
bagi kami? Tidakkah engkau melihat penderitaan kami ini?” 


623 


Adam menjawab, “Hari ini Rabbku murka degnan kemurkaan 
yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan murka 
seperti ini lagi setelah hari ini. Allah telah melarangku dari 
mendekati pohon larangan, namun aku mendurhakai-Nya. 
Jiwaku sendiri, jiwaku sendiri, jiwaku sendiri. Pergilah pada 
orang lain! Pergilah kepada Nabi Nuh!” 


Mereka mendatangi Nuh dan berkata, “wahai Nuh, engkau 
adalah rasul yang pertama kali diutus ke bumi, Allah menye- 
butmu sebagai hamba yang pandai bersyukur. Tidakkah engkau 
melihat penderitaan kami ini? Tidakkah engkau mau me- 
mintakan syafa'at kepada Allah untuk kami?” 


Nuh menjawab, “Hari ini Allah murka dengan kemurakaan yang 
belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi setelah 
hari ini. Aku dahulu punya doa yang mustajab, namun telah 
aku pergunakan untuk mendoakan kebinasaan bagi kaumku 
(yang kafir). Aku hanya bisa mengurus diriku sendiri (tiga 
kali). Pergilah kepada orang lain! Pergilah kepada Ibrahim!” 
mereka mendatangi Ibrahim dan berkata, “Wahai Ibrahim. 
Engkau adalah Nabi Allah dan kekasih-Nya dari penduduk 
bumi. Mintakanlah syafa'at kepada Allah untuk kami! Tidakkah 
engkau melihat penderitaan kami?” 


Ibrahim menjawab, “Pada hari ini Rabbku murka dengan kemur- 
kaan ayng belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan 
terjadi lagi setelahnya. Dahulu aku telah berdusta sebanyak tiga 
kali. Aku hanya bisa mengurus diriku sendiri, diriku sendiri, 
diriku sendiri. Pergilah kepada orang lain! Pergilah kepada 
Musa!” 


Mereka mendatangi Musa dan berkata, “Wahai Musa. Engkau 
adalah Rasululah. Allah melebihkanmu atas kebanyakan 
manusia degnan kerasukan dan berbicara langsung dengan - 
Nya. Mintakanlah syafa'at kepada Allah untuk kami! Tidakkah 
engkau melihat penderitaan kami?” 

Musa menjawab, “Pada hari ini Allah murka dengan kemurkaan 
yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi 
lagi sebelumnya. Dahulu aku telah membunuh jiwa yang tidak 
diperintahkan utuk dibunuh. Aku hanya bisa mengurus diriku 


924 


PA Ge aan 2 








sendiri, diriku sendiri, diriku sendiri. Pergilah kepada orang 
lain! Pergilan kepada Isa!” 


Mereka datang kepada Isa dan berkata, “Wahai Isa, engkau 
adalah rasul Allah, kalimat dan ruh dari Allah yang ditiupkan 
kepada Maryam. Engkau bisa berbicara kepada manusia saat 
engkau masih bayi. Mintakanlah syafa'at kepada Allah untuk 
kami! Tidakkah engkau melihat penderitaan kami?” 


Isa menjawab, “Pada hari ini Rabbku telah murka dengan ke- 
murkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak 
akan terjadi lagi sesudahnya. (Isa tidak menyebutkan dosa apa 
pun). Aku hanya bisa mengurus diriku sendiri, diriku sendiri, 
diriku sendiri. Pergilah kepada orang lain! Pergilah kepada 
Muhammad!” 


Mereka mendatangi Muhammad dan berkata, “Wahai 
Muhammad, engkau adalah rasul Allah dan penutup seluruh 
nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang dahulu dan bela- 
kangan. Mintakanlah syafa'at kepada Allah untuk kami! Tidak- 
kah engkau melihat penderitaan kami?” 


Rasulullah #s bersabda, “Aku segera mendatangi bawa “Arsy, 
bersujud kepada Allah, dan memuji-Nya dengan pujian yang 
belum pernah deberikan kepada seorang nabi pun sebelumku.” 
Lalu dikatakan, “Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu! 
Mintalah pasti engkau diberi! Mintalah syafa'at, pasti kau boleh 
member syafa'at!” 


Aku angkat kepalaku dan berdoa, “Wahai Muhammad, masuk- 
kan ke dalam surga dari pintu sebelah kanan, golongan umatmu 
yang tidak terkena hisab! lain akan masuk surga dari pintu-pintu 
surga yang lain sebagai Adapun golongan umatmu yang lain akan 
masuk surga dari pintu-pintu surga yang lain sebagaimana nasib 
orang-orang mukmin (pengikut para nabi dan rasul yang lain).” 

Rasulullah bersabda, “Demi Allah ayng nyawaku berada di 
tangan-Nya. Sesungguhny jarak dua pintu dari pintu-pintu surga 
adalah seperti jarak antara Makkah dan Hajar (kota di Bahrain- 
penj), atau anatara Makkah dan Bushra (kota di Syam-penj).”'2 





1210 HR. Bukahri no. 3340, 4712, dan Muslim no. 194, dengan lafal Bukhari. 


625 


Gila JALAK AA IE AE 3 
S3 S5 Hn He ea Sina ga Ya 
An IN ia an ami II 3 
BA Hg Ubah ng MA 
SI ati SA Ja ARA NI Kan 
3 IE SY 22 aan Sa Lg US JET Sa 
Ia SAN AN IL BG JAS Oa S3 
BS PA es MEN: SE 3 
Nia ES Be et Ia AAN C5 LAN Ke IS 


- 


s 


San SIH EKA AN Ia 
en ea. Pr lali Aa yak ie 
ME 3 RERE Kak Aa ri jelang tai 
HK IE EN AS SA AN AL Aha 
AN p Ja AAN Sal ah Lah CAN 
IA gi JAS ol eta ME LAS GG 
ea Spb 35 sa AI 25 CAN Ga Saga 
AB gi HE erna) AI GS ane 
SI OF 3 PU GB Ih ge LAB 
SMA )) : Bs LAN JB: 3 3 ANE. HA H3 3 


Ken enam SE Ke AI Ga 


Kea 





526 





Mean. 2 


HSE LA Erat Sah Pam rata NA Cal 
A5 Aa Ts ga DA DS Op Sai Sea 
REG ET - 


g 


LSI SIS ALI sb AS — entin TE an ES 
An Aa ROA 
LAN JG: NT Syah Tn 53 
SA SPIN 3 PI BEAN 5: Fa 
Kn SAS AB JB (Ea UE G3 LSI - AS Ga 
Hanna GUA KAA: SU IT 

AN Ga KE LI IS MA EN Up nh SI 
ANIS SIH ot ji ana 33 IS Ipin at angs 


4 
katana 


OA pi aa JA AA ea in ta 
Lia O: bae yab GiS Ka gksl PS AA gp 
Pj “ae AS SUN CAT tele AE aa 3 al 
Te jani LAGU Agt MAKA AL ASP LA 
aa 
Ay: BAJU: PES 3 HS at 
SAI AAS ME CN ab gag PA AS 
BAN TA DAN 3 SE AN EA HS 


P 
Ara Haram 20 


| Haiha 2 saaalnan ne ma teh 
KELA IA JN ANA en) AS LA A3 13 


621 





3G 0 


SU ai SS BA JA ini, 
Ma AN SIS aa mn AO Lea 
aa 
Sae Rae. aa Ae aa P3 da DN la 
AGS pa Ca aa tara ae ja aa 
ME IL see as Ai BeN su, 
Pan sa ae Oa 
AB 6 ang Pan La 
Le, ta inap SL, Pagi 
ba Tg: Uta 


- Pa 
£ £ 


HE AS Ita $ SS SE AN 2 SJ 
Kena RJ Me 3 Au 
SI HA JELAS: SIG ASUS Us Ja Sl 
S3 OX 10 Pn ia Paman 
ea 25 LAN JU AG AN 
YAA AE ta ME up Ibu H3 33 
Ag 
1871. Dari Ibnu Abbas berkata, “Ibrahim membawa Ummu Ismail 
(Hajar) dan Ismail yang tengah menyusu, lalu menempatkan 
mereka di sisi Baitullah, di sebuah pohon besar di atas sumur 
Zamzam. Di bagian atas masjid. Saat itu di Makkah tiada 
seorang penghuni pun tiada pula air. Ibrahim meninggalkan 


Hajar dan Ismail di tempat itu, degnan bekal sekantung kulit 
kurma dan sekantung kulit air, Ibrahim lalu berangkat pulang 


328 





Pe ena 2 


(ke Palestina), maka Ummu Ismail (Hajar) membuntutinya 
sembari bertanya, “Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi. 
Engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tiada kawan 
dan tiada sesuatu apapun ini?” Ummu Ismail mengulanginya 
berkali-kali. Namun Ibrahim tidak menoleh kepadanya. Ummu 
Ismail bertanya, “Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk 
melakukan hal ini?” Ibrahim menjawab: “Ya.” Ummu Ismail 
berkata, “Jika begitu Allah tidak akan menelantarkan kami.” 
la pun kembali ke tempat bayinya. Adapun Ibrahim terus 
berjalan sampai di bukit bagian atas, yang orang-orang tak 
bisa melihatnya. Ia menghadapkan wajahnya kepada (tempat) 
baitullah, lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa, “Ya 
ilah kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian 
keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam- 
tanaman” (OS. Ibrahim (14J: 37). 


Ummu Ismail meminum air dari kantung dan menyusui 
bayinya. Tatkala air di kantung itu habis, ia pun haus dan 
bayinya ikut kehausan. Ia melihat bayinya mengejang-ngejang, 
maka hatinya berat melihatnya. Dilihatnya, Shafa adalah bukit 
terdekat darinya. Maka ia menaiki bukit shafa, lalu memandang 
ke kejauhan barangkali ada manusia yang ia lihat? Namun tiada 
seorang pun yang ia lihat. Ia bergegas turun, lalu ketika sampai 
di tempat semula, ia menyingsingkan ujung pakaian bawahnya 
dan berlari sekuat tenaga melintasi lembah menuju bukit Marwa. 
Di atas bukit Marwa, ia memandang barangkali ada orang yang 
bisa ia lihat. Namun ia tak melihat seorang pun. Demikianlah 
Ummu Ismail berlari antara bukit shafa dan Marwa sebanyak 
tujuh kali. Ibnu Abbas berkata, “Nabi &- bersabda, “Itulah 
sebabnya manusia melakukan sa'i di antara 1 kedua bukit it.” 


Saat berada di bukit Marwa, ia mendengar suara. Maka ia 
bertanya, “Hah! Siapa itu?” la memasang telinga baik-baik, lalu 
mendengar suara dan ia pun berkata, “Suaramu sudah terdengar. 
Bisakah engkau member pertolongan?” 

Ternyata itu adalah suara malaikat yang menjejakkan telapak 
kakinya di tempat Zamzam, sehingga air pun memancar deras. 
Ummu Ismail segera mengumpulkan air dan mengisi kantung 
kulitnya. Namun air terus memancar walau telah ia ciduk. 


629 


Ibnu Abbas berkata, “Nabi #: bersabda, “Semoga allah merah- 
mati Ummu Ismail. Jika ia membiarkan Zamzam atau tidak 
menciduk airnya, tentulah Zamzam menjadi mata air yang tak 
pernah putus.” 


Ummu Ismail meminum air dan menyusui anaknya. Malaikat itu 
berkata kepadanya, “Jangan kawatir akan terlantar. Di sini kelak 
akan dibangun rumah Allah oleh bayi ini dan bapaknya. Dan Allah 
tidak akan menelantarkan orang-orang yang (mengurus rumah- 
Nya). Baitullah saat itu terbuat dari tanah liat yang ditinggikan, 
yang terkena air banjir, sehingga menggerus tanah di sebelah 
kanan dan kirinya. Demikianlah keadaannya sampai suatu saat 
rombongan dari suku Jurhum datang dari arah jalan kada”, 
lalu mereka singgah di bagian bawah lembah Makkah. Mereka 
melihat kerumunan burung. Maka mereka berkata, “Burung 
ini pasti berkumpul karena ada air. Tetaplah tinggal di lembah 
ini, karena di sini ada sumber air.” Mereka mengirim seornga 
atau dua orang utusan, dan mereka menemukan air. Keduanya 
segera kembali kepada rombongan dan memberitahukan 
perihal air tersebut. Mereka semua berangkat ke sumber air 
dan mendapati Ummu Ismail menjaga air tersebut. Mereka 
bertanya, “apakah anda mengizinkan kami tinggal di samping 
rumah Anda?” Ummu Ismail menjawab, “Ya, tapi kalian tidak 
berhak menguasai sumber air (Zamzam).” Mereka menjawab, 
“Ya, baiklah.” 


Ibnu Abbas berkata, “Nabi &: bersabda, “Ummu Ismail senang 
degnan hal itu, karena ia menginginkan teman.” Mereka tinggal 
di situ, lalu mengirim berita kepada keluarga mereka sehingga 
mereka semua datang dan menetap di lembah itu. Jumlah rumah 
semakin banyak, dan Ismail pun tumbuh dewasa. Ia belajar 
bahasa Arab dari mereka. Tatkala mereka kagum dengannya, 
maka mereka menikahkannya dengan seorang gadis dari suku 
mereka. Adapun Ummu Ismail telah wafat. 


Setelah Ismail menikah, Ibrahim datang untuk menengok 
keluarganya. Ibrahim tidak menemukan Ismail, maka ia bertanya 
kepada istrinya. Istri Ismail menjawab “Ta keluar berburu untuk 
makanan kami.” Ibrahim lalu menganyakan kehidupan rumah 
tangga mereka, maka istri Ismail menjawab, “kondisi kami 


8550 


Riyadhus/Shalihin 2 


buruk. Kehidupan kami sempit dan sulit.” Ia mengeluh kepada 
Ibrahim. Ibrahim berpesan, “Jika suamimu datang, sampaikan 
salamku padanya! Katakana kepadanya untuk merubah palang 
pintu rumahnya.” 


Saat Ismail pulang dari berburu, ia merasa ada sesuatu yang 
cukup ia kenal. Ia bert anya kepada istrinya, “Apakah tadi ada 
seseorang yang menemuimu?” Istrinya menjawab, “Ya, tadi ada 
orang tua yang begini dan begini datang. Ia bertanya kepadaku 
tentangmu, maka aku beritahukan kepadanya (bahwa kau 
tengah berburu). Ia bertanya kepadaku tentang penghidupan 
kita, maka aku beritahukan kepadanya bahwa kita hidup 
susah.” Ismail bertanya, “Apakah ada pesan darinya untukku?” 
Istrinya menjawab, “Ya, ia menyuruhku menyampaikan salam 
kepadamu dan mengatakan hendaknya engkau merubah palang 
pintu rumahmu!” 


Ismail berkata, “Orang itu adalah ayahku. Dia menyuruhku 
untuk menceraikanmu. Pulanglah engkau ke rumah orang 
tuamu!” Ismail menceraikannya, lalu menikah dengan wanita 
lain. Beberapa waktu kemudian, Ibrahim datang berkunjung 
namun Ismail tidak ada di rumah. Ia bertanya kepada istrinya, 
maka istrinya menjawab, “Ia tengah keluar berburu.” Ibrahim 
bertanya, “Bagaimana penghidupan kalian?” Istri Ismail 
menjawab, “Segala puji bagi Allah. Kami dalam kelapangan dan 
kemudahan.” Ibrahim bertanya, “Apa makanan kalian?” Istri 
Ismail menjawab, “Daging.” Ibrahim bertanya, “apa minuman 
kalian?” Istri Ismail menjawab “Air putih.” Ibrahim berdoa, “Ya 
allah, berkahilah mereka pada daging dan air putih!” Nabi #: 
bersabda, “Saat itu mereka belum memunyai biji-bijian. Jika 
saat itu mereka memunyai biji-bijian, tentulah Ibrahim akan 
mendoakan berkahnya untuk mereka. Tidaklah kedua makanan 
itu tidak ditemui oleh seseorang di selain kota Makkah, 
melainkan keduanya tidak akan mendapati dirinya.” 


og 


3 Safabu BT Ea On na . - 9 Ta Ba Pan Pra Ta .- 
Semen 5 al pal las $ Jasa Cp . Jas sed 2 dala, 33 


SN alan ana Tana bs on PER Tan Se SI an PET 
Up ESA Up JB AG Ab IS OA Sa $ 


837 


MI Ne up AI Bl Kasi 
S2 aa ae 


- 9 


His Se ati JBS IE. 3 Hb 3 
Se bara Pp D5 are bb: JB: 


- 


Ah 


5s phi Bala Ia ina 
Ae Giaa: SE Sh AU: Ju» atu 2-5 
sisa 
In Ae te Pb uga 3 sales Oral 


3 
225 


esa MR des ebi Ba 


BN an bea mn daa j3 KAL 
JLN UE GL SG AL DG Kah, 
IE Ai JET Ga Mean do HA ang) 
AI EG an Ea aldi AU TE Ita: 


Ja se Ia KEGAN 3 S5 Kn UU MEA 
3. dadan ang 23 Dae 

lie AA 3 Bh LI AI ah DEL Jb jae 
Bu AP Kn Ane ad Ga 
Ba (aa Ama aa LE 5 na 
“LV 


Dalam riwayat lain: “Ibrahim datang dan bertanya, “Di mana 
Ismail?” Istrinya menjawab, “Sedang pergi berburu. Tidakkah 
anda sudi singgah, makan dan minum dahulu?” Ibrahim 
bertanya, “Apa makanan dan minuman kalian?” Istrinya 
menjawab, “Makanan kami daging dan minuman kami air 


652 








RiyadhugShalihin 2 


putih.” Ibrahim berdoa, “Ya Allah, berkahilah mereka pada 
makanan dan minuman.” Nabi &£ bersabda, “Itulah berkah doa 
Ibrahim.” 


Ibrahim berkata, “Jika suamimu pulang, sampaikan salamku 
kepadanya dan suruhlah ia mempertahankan palang pintu 
rumahnya.” Saat Ismail pulang, ia bertanya, ia bertanya, “Apakah 
tadi ada orang yang datang kepadaku?” Istrinya menjawab, “Ya, 
tadi ada orang tua yang baik penampilannya. Ia menanyakanmu 
kepadaku, maka aku beritahu (kalau engkau sedang berburu). 
la menanyakan kehidupan kita, maka aku beritahu bahwa kita 
hidup dengan lapang.” Ismail bertanya, “Apakah ia berpesan 
kepadamu?” Istrinya menjawab, “Ya. Ia menyampaikan salam 
kepadamu dan menyuruhmu mempertahankan palang pintu 
rumahmu.” Ismail berkata, “Orangitu adalah bapakku. Engkaulah 
palang pintu itu. Bapak menyuruhku mempertahankan rumah 
tangga kita.” 


Suatu saat, Ibrahim berkuknjung lagi. Saat itu Ismail tengah 
meruncingkan anak panah di bawah sebatang pohon besar 
dekat sumur Zam-zam. Ketika Ismail melihat bapaknya, ia 
segera bangun, menyambut dan memeluk bapaknya dengan 
penuh kerinduan. Ibrahim berkata, “Wahai Ismail, Allah telah 
memerintahkan sebuah perintah kepadaku.” Ismail berkata, 
“laksanakanlah perintah Allah tersebut!” Ibrahim berkata, 
“Allah # memerintahkan kepadaku untuk membangun rumah 
(masjid Al-Haram) di sini.” Ia menunjuk ke sebuah tanah 
yang lebih tinggi dari daerah di sekelilingnya. Maka keduanya 
mulai membangun masjid. Ismail mengangkuti batu-batu, 
sedang Ibrahim yang menyusun dan membangunnya. Ketika 
bangunan sudah tinggi, maka Ibrahim mengambil sebuah batu 
sebagai pijakan (tangga) untuk membangun, sedang Ismail 
yang mengulurkan batunya. Keduanya berdoa S1 S1 EK 5 
Pee (UI “Ya ilah kami terimalah daripada kami (amalan kami), 
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.” (OS. Al-Bagarah (2): 127). 


ad PO — 0 PA Ar — 0 ON AN o Kg Pan .- 
M3 3 Ra ES 3 Jelek BE SAR ON 33 


653 


Aa APA sa AN Ga S3 JA Hias AL 


- 
ka - - 
Peak Anak w 
- 


GA BA YA ya 
apa 2 2» 


pipet, AGAN G3 el ja SU AAS al IS . JA AS 2 
Ha SA ah tag SAB Oh Jp JOSS 


- 


« 


G - 


SEAT BI 3 Me HE GA SA TAN Ia :£ 
KAI mani OA Tua Hah AT aa Sia en 


4 


HA AB UG J3 JR bea HA 
29 SE 3 eh 25 Se Ae Ea 
ON AE GAN IE SI LN JA LES S5 
AI AS LP SBS Ha Losal SAS 
JA A3 Ea Er | Make ena ea 
Men ea ea Bl Sek si 
RI Jan MP AS SSI EA SI an ya 

an) GE AN Ul ea ja SA 


Pa 
- 
5 - 


3 Ta SI da di TA ON RK “ - 
Ten) ... Tayan. C2 3 « Je —a0 


8 0 « 2 
pl Can BI 3 


- 


er 


AS AG aa EN NG Seban Ea 
SA BEAN RAN GS 
Pan Sd: (H3: Ns (Ga: IA 


Dalam riwayat lain: “Ibrahim membawa Ismail dan Ummu Ismail 
(ke lembah Makkah), dengan bekal sekantong kulit air. Ummu 


S3 


Pa Ge asa 2 








Ismail meminum air dari kantong itu, sehingga air susunya deras. 
Saat tiba di lembah Makkah, Ibrahim menempatkan istri dari 
anaknya di bawah sebatang pohon besar. Ibrahim lalu kembali 
kepada keluarganya (di palestina). Ummu Ismail membuntutinya, 
sehingga ketika tiba di kada”, ia bertanya dari arah belakang 
Ibrahim, “Wahai Ibrahim, akan engkau tinggalkan kami kepada 
siapa?” Ibrahim menjawab, “kepada Allah,” Ummu Ismail 
berkata, “Aku ridha kepada Allah.” Ia lalu kembali dan meminum 
air dari kantong kulit, sehingga air susunya deras. Tatkala air 
di kantong kulit telah habis, ia berkata, “Aku harus berjalan, 
barangkali saja aku bertemu seseorang.” Ia pun berjalan dan naik 
ke bukit Shofa. Ia melihat-lihat, namun tidak mendapati seorang 
pun. Saat ia kembali ke lembah, ia berlari hingga naik ke bukit 
Marwa. Ia melihat-lihat, namun tidak mendapati seorang pun. Ia 
melakukan hal itu beberapa kali. Ia berkata, “aku harus kembali 
untuk melihat bayiku.” Ternyata keadaanya masih seperti semula, 
bahkan tersenggal-senggal nafas bayinya seperti tengah sakaratul 
maut (karena kehausan). Ia tidak tega, maka ia pergi lagi ke bukit 
Shofa dan melihat-lihat, namun ia tidak menemukan seorang 
pun. Ia melakukan hal itu sebanyak tujuh kali. Ia berkata, “Aku 
harus melihat kondisi bayiku.” Ia pun kembali dan menemukan 
suara, maka ia berkata, “Berilah pertolongan jika kau membawa 
kebaikan!” Ternyata ia adalah Jibril yang menghentakkan kakinya 
ke bumi, sehingga memancar air dengan deras. 


Ummu Ismail terkagum-kagum, maka ia segera mengumpulkan 
AN sa IA 


Ika D 23 PE Opa LAS: J6 9 2 yi aan 33 


SA (opal BS Up Ga 3 


1872. Dari Sa'id bin Zaid berkata, “Saya mendengar Rasulullah sc 
bersabda, “Tumbuhan... cendawan termasuk karunia Allah 
(yang diperoleh tanpa bersusah-payah) dan airnya merupakan 
obat penyembuh sakit mata.” 2 


Pa PRA 





1211 HR. Bukhari no. 3364, dan 3365. 
1212 HR. Bukhari no. 4478, dan Muslim no. 2049. 


alah Juta YU AYI SL VA 


BAB 371 
Perintah dan keutamaan Istighfar 


Firman allah #:: 
I 14 Pkobs Toar, ce Rugi SS o TEA 


“Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang 
mukmin, laki-laki dan perempuan.” (OS. Muhammad (47): 19). 


Bit Bri JB Da Oa sii 
PA Dela Jaa Das OLS AMI Ol AMI ari 


“Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.” (OS. An-Nisa' (4J: 106). 


DN mad TU SS GARING Sh AAS AL 
“Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun 


kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat.” (OS. 
An-Nashr (110): 3). 


Aa SE on EA tt Aa Ae PP TEE ae TAN £ Ha 
AANG apaan : Is Ip AN el en aa TI 3 


938 


PE Ge ana 2 





LV lo: ulas Jil 


$ 5 
A3 Opik AU Ang ain 5 2 Me aa 
Peter 


“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya 
dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia 
mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (OS. 
An-Nisa' (4J: 110) 


an 


295 AR Hey Ka 2 3s Lag.» Ni CA ana) At Ss Las 
Pr de 
“Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu 
berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab 
mereka, sedang mereka meminta ampun.” (OS. Al-Anfal (8J: 33). 
S -.. - 3 -- Rog ra 
Hi Ha B3 AA RE YA kmu 2 BI 1 3 
JL oI Ab Ab (AAN) Sae 
: TE HS AI & SY I Wo ulas 


“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau 
menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun 
terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni 
dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan 
kejinya itu, sedang mereka mengetahui.” (OS. Ali Imran (3): 135). 


Dan ayat-ayat yang berbicara tentang istighfar sangat banyak. 
T- 2 Tah 38 g £ nina 4 o - 
Ss on al PEN II: 29 BAM 35 
Dea ag GA AA ab 


1873. Dari Aghar Al-Muzani »- bahwasanya Rasulullah &: bersabda, 


539 





“Terkadang hatiku lalai dari kontinuitas dzikir (karena sibuk 
mengatur urusan umat —penj). Maka aku meminta ampunan 
kepada Allah & sebanyak seratus kali setiap hari.” 


£ 05... 


s 85 Pe an Na -- Ls - 

AG Ikat «BEN Jp Taka LB ES Ina 1 333 
Bara Ea bd On SO Pai - . Fa 3 & s3 Hen 2 
olg, «( 273 yaaa LA SESI Ea) 3 Se) — sil9 al RN Ss! 


1874. Dari Abu Hurairah berkata, “Aku mendengar Rasulullah &: ber- 
sabda, “Demi Allah, aku meminta ampunan Allah dan bertaubat 
kepadanya setiap hari lebih dari tujuh puluh kali.” 


F t Pa Nan KIA 5 en - g s “ £ ara ngan 

DP oa ea GG BE al Ijin JE JB sa 

5 z 2 - sel F4 ank PU is 2 9 Pd G 5 RA Ka 3 

LI OI AKAL 4 On pegi AG SU JUS UI AN Na 
(BE BD BS 

1875. Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah sz bersabda, “Demi 
Allah yang nyawaku berada di tangan-Nya. Seandainya kalian 
tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mengganti kalian dengan 


sebuah kaum yang berbuat dosa, lalu mereka meminta ampunan 
Allah, maka Allah pun mengampuni mereka.” 


ri : dik 3 o & 3. s4 g - Kar Pad o Lara 
AA el AA BE Ira ASUS SE Be 33 
: - pen Log, “3 Ha 0 Sa PRA 2 ae 
2» (II SAN ES SI IE 33 AA DH) Ha kia 
Bol N, NB Aa Tag She AG 
e « — (He Pe LA » : Jas « Sala agls 3 
1876. Dari ibnu Umar berkata, Dalam satu kali majlis, kami meng- 
hitung Rasulullah #: membaca doa berikut sebanyak seratus kali, 


1213 HR. Muslim no. 2702. 
1214 HR. Bukhari no. 6307. 
1215 HR. Muslim no. 2749. 


S0 


andi 2 


AI SI nh ra 2e SES 2 


“Ya Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku! Sesung- 
guhnya Engkau Maha Mengampuni lagi Maha Menyayangi.” 5 








Jaka GI ja ln Ina den Jb PAR 


2 En Aa gn Pi BN 


Pan Pa Ong Muka 


1877. Dari Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah #&: bersabda, “Barangsiapa 
menjaga kontinuitas istighfar, niscaya Allah memberikan jalan 
keluar atas segala kesempitan, memberikan solusi atas segala 
kemalangan, dan memberinya rizki dari arah yang tidak ia 
sangka-sangka.”'?!7 


- 
- 9 
oa) Na 


SARA 3 


- 


JB SAY: AN Id: IE AAA 


Pap aa Za Fe Y) Ji y et Al) 


Pane ana OK en 


Y Jua SIG Giaa 35 a33 . (( AL Iya 2 BUS 
2 2 GE bi Ba sa Las 


1878. Dari Ibnu Mas'ud berkata, “Rasulullah &: bersabda, “Barangsiapa 
membaca 


Ip B3 as IL 


- 
'£ 


al Lap AA SSI AV UI sa AI paka 


“Aku Meminta ampunan kepada Allah Yang tiada Ilah yang 
berhak diibadahi selain Dia, Yang Maha Hidup lagi Maha 
Mengatur. Aku bertaubat kepada-Nya.” 


1216 HR. Abu Daud no. 1516, Ibnu Majah no. 3814, Tirmidzi no. 3434, dan An-Nasai dalam As- 
Sunan Al-Kubra no. 10292. Tirmidzi berkata, “Hadits ini haram shahih Gharib, “Al-Albani 
menyatakannya shahih. 

1217 HR. Abu Daud no. 1518, Ibnu Majah no. 3819, An-Nasai dalam Al-Kubra no. 10290, dan 
Al-Hakim 4/262. Hadits ini dinyatakan lemah oleh Al-Albani. 


947 


Niscaya dosa-dosanya akan diampuni, walau dosa melarikan 

diri dari medan perang.” '?!8 

MEI AS ag IE A3 2 oa oi AA 3 

sya SAY Di aan: Ado 
2 SE A5 Ia Un yA LABEM U Bat Duga Ja Up 


! 


o TC 3G - 0 - 


BAN AB la Il HE Tea BILA 
J3 1 Ia DA BAN GAB AS 
Me An, 0 Se 3 

AA AG Ia ESA Sa an 


Sie 0 0 


ena olay . «( SA JA Ia ya ISS 


09. 3 


SPAN JA EN AN DANA “ (C3 5) 


LN 


1879. Dari Syaddad bin Aus dari Nabi &: bersabda, “Sayyidul (pe- 
mimpin seluruh lafal) Istighfar adalah seorang hamba me- 
ngucapkan, 


Ian IA EA UB ia Sh LABEL 0853 


SAINS AAA HE Ud bb hh M8 


“Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada Ilah yang berhak diiba- 
dahi selain Engkau. Engkau telah menciptakanku. Aku adalah 
hamba-Mu, dan aku berada di atas perjanjian-Mu semampuku. 
Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatanku. Aku 


1218 HR. Al-Hakim, 1/511 dan 2/ 177-118 serta Ibnu Khuzaimah dalam At-Tawakkul seperti dise- 
butkan dalam Ittihaf Al-Khairah Al-Maharah, 10/438 no. 13115 dari jalur Ibnu Mas'ud. Juga 
diriwayatkan oleh Abu Daud no. 1517 dan Tirmidzi no. 3577 dari jalur Zaid bin Haritsah 
dari Nabi #. Al-Hakim menyatakan hadits ini shahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, 
Al-Albani juga menshahihkannya. 


342 








PE Ga d 








mengakui nikmat-nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui 
dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang bias 
mengampuni dosa-dosa selain Engkau.” 

Barangsiapa mengucapkannya di waktu pagi degnan yakin dan 
ia meninggal sebelum waktu sore, maka ia termasuk penduduk 
surga. Dan barangsiapa mengucapkannya dengan yakin di 
waktu malam, lalu ia meninggal sebelum waktu pagi, maka ia 
termasuk penduduk surga.” 129 


na an Naa ae an aa en ena na 
Pe an 
ERN S : 2g d3 Ha mts 

ta: dut 


- 
o 
£ - 9 


he alp . AN Sa « Apa 
1880. Dari Tsauban 2» berkata, “Jika selesai dari shalat, Rasulullah & 
beristighfar tiga kali, lalu membaca 


Pa ANPaN 


S3YG II SEE SI Or NE aa 


“Ya Allah, Engkaulah pemberi keselamatan. Dari-Mu sajalah 
datangnya keselamatan. Maha suci Engkau, wahai Dzat Yang 
memunyai keagungan dan kemuliaan.” Imam Al-Auza'i (perawi 
hadits ini) ditanya, “Bagaimana bunyi istighfar?” Ia menjawab, 
“Astaghfirullah.. Astaghfirullah.” ??0 


ee Aan SIB aga II 5 AU 383 
F SE CI LA AN AAA sig AN IL s3 


- 


1249 HR. Bukhari n no. 6306. 
1220 HR. Muslim no. 591, Abu Daud no. 1513, Tirmidzi no. 300, An-Nasai, 3/68, Ahmad, 5/275, 
dan Ibnu Hibban no. 2003. 


513 





1881. Dari Aisyah berkata, “Sebelum meninggal, Rasulullah & banyak 
membaca doa berikut, 
AN UN Pen KR oa 


“Maha suci Allah dengan pujian-Nya, aku meminta ampunan 
Allah dan bertaubat kepada-Nya.” '??! 


DT 


AI IE dp BIN Ipin LiaL 1 IG Hi 233 


L ar w aer SI 3 L 2) a sa L nga 
Ao NN MAU Ong 


TB 


SAM Png Un ny MP 
SEN Naa Pep Naa 5 An 33 AN Ipin 
2 aa Sat sha Ola Ana Ba (iyaa Lea 
KA TA Ada AKAN Ada: SA EGG AI SE) 
HS da HE 2 M AN IE ab da 
AS RU 43 HA 


1882. Dari Anas berkata, “Saya mendengar Rasulullah & bersabda, 
“Allah » berfirman: “Wahai manusia. Selama engkau berdoa 
dan berharap kepada-Ku, niscaya Aku mengampuni dosamu yang 
telah lalu, apapun itu, Aku tidak peduli. Wahai manusia, jika dosa- 
dosamu menyentuh atap langit, lalu engkau meminta ampunan 
pada-Ku, niscaya Aku akan mengampunimu, dan Aku tak peduli. 
Wahai manusia, jika engkau megnhadap-Ku degnan membawa 
dosa sepenuh bumi, selama engkau tidak berbuat syirik, niscaya 
Aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi.” 


1221 HR. Bukhari no. 817, dan Musllim no. 484. 
1222 HR. Tirmidzi no. 3540, ia berkata, hadits ini hasan gharib. Al-Albani menshahihkannya. 





Riyadhus/Shalihin 2 





anna AN SANA Gee Tol ulu 
& 2ing ke Pa TN An NO 5. 

Bal de CI HI SI kEeng Ab Jaka iya 535 « 
masi SAS «yA SG »: BEE SU 


Lha gaya atau, 
Sa JI 2 ya 33 » $ Ss 1 sal Na Ke 

» AA Ao AAN GNI 

1883. Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi &: bersabda, “Wahai kaum 
wanita. Bersedekahlah dan perbanyaklahistighfar! Sesungguhnya 
aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak.” 
Seorang wanita bertanya, “Kenapa kami menjadi penghuni 
neraka yang paling banyak?” Beliau #- menjawab, “Karena 
kalian banyak melaknat dan kalian mengingkari (kebaikan- 
kebaikan) suami. Aku tidak pernah melihat makhluk seperti 
kaum wanita. Mereka kurang sempurna akal dan agamanya, 
namun mampu meguasai hati laki-laki yang tegas sekalipun.” 
Wanita itu bertanya, “Apa tanda kurang sempurnanya akal dan 
agama kami?” Beliau #: menjawab, “(Tanda kurang sempurna 
akal) adalah kesaksian dua wanita sama nilainya kesaksian 
seorang laki-laki. Adapun tanda kurang sempurnanya agama 


adalah seorang wanita mengalami beberapa hari (haidh atau 
nifas) tanpa mengerjakan shalat.” 122 


LG 3 aniib JS AN KAL Log LG VI 


BAB 372 


Penjelasan tentang kenikmatan yang Allah : 
siapkan bagi orang-orang mukmin di surga. 


Allah berfirman: 


1223 HR. Muslim no. 79. 


345 





& Ls beng Ha Oa ea I523 ana 2 Haa S 
A3 ma 4 BEN ons LA bob 


“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga 
(taman-taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir). 
(Dikatakan kepada mereka): “Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera 
lagi aman”. Dan Kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada 
dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap- 
hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya 
dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya.” (OS. Al- 
Hijr (151: 45-48). 


MAS BULAT Sal 3333 SIN al SAP A3 se 
Hn, aa Sus, OS aa PES ta S3 La 
2 39 


3 Tang an 5 Sa 5 aa as 33 5 
An Mana 


“Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini 
dan tidak pula kamu bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman 
kepada ayat-ayat Kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang 
berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri 
kamu digembirakan. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, 
dan piala-piala dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini 
oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya. 
Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal 
yang dahulu kamu kerjakan. Di dalam surga itu ada buah-buahan 
yang banyak untukmu yang sebahagiannya kamu makan.” (OS. Az- 
Zukhruf (43J: 68-73). 


305 o OKE An aa . na L- . ad" ad 
Jeba Ia Ugangkk Uje Slan Bona plis Sati Ol 


546 





aye Yermeuh 2 








- 


Ie le SA ee 2 EN TEANg SAS sa Sh 


32 


SEE Ru IN Gi Y) Sal 3 SEA Gal us 
.Lov-—o1 ad La GA yA SS S3 ja aah 


“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang 
aman, (yaitu) di dalam taman-taman dan mata-air-mata-air: mereka 
memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal, (duduk) berhadap- 
hadapan, demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari. Di 
dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman 
(dari segala kekhawatiran), mereka tidak akan merasakan mati di 
dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari 
azab neraka, sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian itu adalah 
keberuntungan yang besar.” (OS. Ad-Dukhan (44): 51-57). 


mi Ha & 5,5 on SNI ar - Ni si 5 


oo. PN 


SA 5 ah Sl PAR In Ia Aa pagi 
Omialed! 1 0 DAA Ag LA pan Ia las ORI 
LYA-— YY : 


1 


S8 - 0 Ce 

» Kaghan 3S SI SD IG 
“Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam 
keni'matan yang besar (surga), mereka (duduk) di atas dipan-dipan 
sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka 
kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi 
minum dari khamar murni yang dilak (tempatnya), laknya adalah 
kesturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. 
Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, (yaitu) mata air 


yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.” 
(OS. Al-Muthaffifin (831: 22-28). 


Ayat-ayat Al-Our'an yang berbicara tentang hal ini sangatlah 
banyak dan sudah cukup terkenal. 


S7 


2. A5 aga SA s5 s 2 an & “.- La Gan at 

Toni Jkal ISG 1 SEE AMI Johan JJ Rb pt 333 

o - OP AR Bg onde - Aa As T ed ja - 9”. 

OS Ojo Ng 4 Ulasan V3 Ogan Ng «Oppa «a33 

LS SIG GILAN Sage la PI “ag 25 San 

3 03 ss. (CE sa yee S5 "5. 

1884. Dari Jabir berkata, “Rasulullah &: bersabda: “Penduduk surga 
makan dan minum di dalam surga, namun mereka tidak buang air 

besar, tidak membuang ingus, dan tidak kencing. (pengeluaran) 
makanan mereka adalah sendawa seperti bau minyak misk. 


Mereka diberi ilham untuk bertasbih dan bertakbir, sebagaimana 
ilham untuk bernafas.” 224 


» UEA TE EN j3 SE IE am GA al 33 
en AJA oa SA 


Meneeale Jai MAS: SEO ba Ao HB Ja 
OA SEO km HA Gea G3 j3 


1885. Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah & bersabda, “Allah «: 
berfirman: “Aku telah mempersiapkan bagi hamba-hamba-Ku 
yang shalih kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, 
belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas 
dalam pikiran manusia.” Bacalah jika kalian mau (dalilnya)!” 


DAA AS AA Si Ia ANU Sa A3 YG 


“Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka 
yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata 
sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (OS. As- 
Sajdah (32): 17). 2: 


1224 HR. Muslim no. 2835, dan Abu Daud no. 4741. 
1225 HR. Bukhari no. 3244, Muslim no. 2824, dan Tirmidzi no. 3197. 


SIS 


RiyadhuYShalihin 2 

KE HA 53 GD: ai TEA en SO 
5 s$ ade H3 ad ea dan Pr 3 
V3 « Das Y3 « Sa NP « Satya y « sela #LI 3 
HR dB Ka RN AK Tau Se 
BA lag « Sal 435 « II nat . Dara 
S3 38 An 3 adl “— Anna San) 332 - #N 
Kare: 2 LAI 3 B3 Opa Gal Ha Spa AE 








jaan 


« Seru La Shan » : — kena GE Ia — 33 


Fe 


Has 1 ok h A3 AN, kar TN y A1 

HA GIA N « GL Sah at 23 aa Laga 

Sena BEAT as gi 5 2e gann an 

(en 3S MI Oia al S5 Ia va 
OK MAN ia eiak TA PENA AN Jp al 2 ale 

S 2 na 1 

Se Ke 3 


1886. Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah &: bersabda, “Rom- 
bongan yang pertama kali masuk surga berseri-seri wajahnya 
seperti rembulan malam purnama. Lalu rombongan setelahnya 
seperti bintang yang palilng terang cahayanya di langit. Mereka 
tidak kencing, tidak buang air besar, tidak meludah, dan tidak 
keluar ingus. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas, keringat 
mereka adalah minyak misk, tempat pedupaan mereka adalah 
batang minyak wangi. Istri-istri mereka adalah bidadari- 
bidadari yang bermata jeli. Mereka memunyai bentuk fisik 
seimbang, seperti fisik bapak mereka, Adam, yang tingginya 
enam puluh hasta.” 225 


Dalam sebuah riwayat Bukhari dan Muslim yang lain, “Perala- 


1226 HR. Bukhari no. 3245, 3246, dan Muslim no. 2834. 


849 


tan-peralatan makan dan minum mereka terbuat dari emas, 
dan keringat mereka adalah minyak misk. Masing-masing 
mereka memunyai dua istri, yang tulang sumsum betisnya 
terlihat dari balik daging akibat begitu cantiknya. Tidak 
ada perselisihan dan tidak ada kebencian di antara sesame 
penduduk surga. Hati mereka adalah hati yang menyatu, dan 
mereka bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan sore hari.” 


« 2 8... Te Meghan AN TE 
Tea auba BAN dh PN Aa 
- 023 Pa pa ea Tua 
Tn ne LG Blah yal Au Tn 


Me ana 


. 


3 “Tenun Oa 


Lea Ketan ET en Ag 

Na Ar JIE RU AG HI AN JP A8 
3 8 0 - 0 mh na, Fa sd : C r :8 ar 
in er Oa 
. 5 IE OR 2 

Te TAN dad calkay Alka akiog alta SUS SU : 


yana & Aan - - AA an au Ta 8 
Ba SAN uan sadual #nnsg SU lin . Jan —) 


Tab 


- 3 au AA ab Agt 8. KA - - Ga 

BA 1 JET UI BEE Hp JB el as NU or 

IE 33 Kemenpan maa Ia 
aan. CA Ai IE aa IS 3 Tang 


1887. Dari Mughirah bin Syu'bah 2». Dari Rasulullah &: bersabda, “Nabi 
Musa bertanya kepada Allah, sapaan penduduk surga yang 
paling rendah kedudukannya?” Allah »- berfirman, “Ia adalah 
seorang laki-laki ayng dibawa ke surga setelah semua penduduk 
surga memasuki surga. Kepadanya dikatakan, “Masuklah ke 
dalam surga!” ia bertanya “Wahai Rabbku, bagaimana mungkin? 
Sedangkan semua orang telah menempati tempatnya di surga 
dan mengambili kenikmatan-kenikmatan mereka.” Allah -- 
bertanya, “Relakah kau jika diberi kenikmatan seperti sebuah 
kerajaan milik seorang raja di dunia?” ia menjawab, “Saya rela, 


850 





1888. 





Riyadhus/Shalihin 2 


ya Rabbku.” Allah &: berfirman, “bagimu kerajaan tersebut, dan 
yang semisalnya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya, dan 
yang semisalnya.” Ia menjawab, “Saya rela, Ya Rabbku.” Allah 
berfirman, “Itulah bagimu dan bagimu sepuluh kali lipat yang 
semisalnya. Juga bagimu segala ayng diinginkan oleh jiwamu dan 
membuat tenang matamu.” Ia menjawab, “Aku rela, ya Rabbku.” 
Nabi Musa bertanya, “Wahai Allah, lalu siapakah penduduk 
surga yang paling tinggi dedudukannya?” Allah w- berfirman, 
“Mereka adalah orang-orang yang Aku kehendaki, Aku sendiri 
yang menanamkan kemuliaan mereka degnan tangan-Ku, dan 
Aku menstempelnya. Maka kemudian mereka tak pernah dilihat 
oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah 
terlintas dalam pikiran manusia.”'? 








SIA ID BEAN Or IE: Ia BAN 
LA 3 ES NAS Tai IA ep UI Jai 
AS Eh JAS AN si Tn GAS 3 ab Se 
JA SAPI JAS in SU JAS 
Petani Yaa Edi J6 2 3 as AN 


s 


8 3. 


Ma Mi ai Ia 
Aan Fa al op. Pa J6 


o 
ox —s 


sea Pedal as 
( Su Si ME Ia: Tea sa JI 
Tyas IS Bad SN IS Tom Bi Oy2 LP AA JG 

Pe et 


Dari Ibnu Mas'ud berkata, “Rasulullah &: bersabda, “Sungguh 
aku mengetahui penduduk neraka yang terakhir kali keluar dari 





1227 HR. Muslim no. 189. 


851 





neraka, dan penduduk surga yang terakhir kali memasuki surga. 
la adalah seorang laki-laki yang keluar dari neraka degnan 
merangkak, maka Allah s- berfirman kepadanya, “Pergilah dan 
masuklah ke surga!” laki-laki itu mendatangi surga, namun ia 
membayangkan surga telah penuh, maka ia pun kembali dan 
berkata, “Wahai Rabbku, aku mendapati surga telah penuh.” 


Allah & berfirman, “Pergilah dan masuklah ke surga!” maka 
laki-laki itu mendatangi surga, namun ia membayangkan surga 
telah penuh, sehingga ia kembali dan berkata, “Wahai Rabbku, 
aku mendapati surga telah penuh.” Allah «- berfirman, “Pergilah 
dan masuklah ke surga! Sesungguhnya bagimu (kerajaan) 
seperti dunia dan sepuluh kali yang semisal dengannya.” 
Maka laki-laki itu bertanya, “Apakah engkau mengejekku atau 
mentertawakanku, sedangkan Engkau adalah Raja?” 


Ibnu Mas'ud berkata, “Aku melihat Rasulullah $ tertawa 
sehingg gigi gerahamnya terlihat. Beliau &£ bersabda, “Itulah 
penduduk surga yang paling rendah kedudukannya.” '228 


- 


KS AI 3 aj : JEAE GA 2 Lp A3 


0 Z Pa AA & AA 
am SEA 6 Bau - G site 0G 3 Dae ta : 
(3 oasal Na Oi UII 3 data Bl 333 Sya 

2163 


- & “2g 5g Ken 3 anna LA 

HE SE (AN HAN Ia IE Jab Tee Slag OA 
3g 8.0 

H3 SN Ra (Ja 


1889. Dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya Nabi # bersabda, 
“Sesungguhnya seorang mukmin di surga memiliki sebuah 
kemah yang terbuat dari Lu'lu' yang berlubang, panjangnya 
enam puluh mil. Seorang mukmin memunyai sitri-istri yang 
ia gauli dalam kemah tersebut, dan sebagian mereka tidak 
melihat sebagian yang lain.”'229 


- 
£ 0. 


ama KAI SONY JB BE tb Ga A3 3 


1228 HR. Bukhari no. 6571, dan Muslim no. 186. 
1229 HR. Bukhari no. 3243, 4879, dan Muslim no. 2838. 


552 





RiyadhusShalihn 2 


..— wc 
La aan 


SAE PEN ERA LA aa LS 
PAD JB Aa BA al To Ia LA MSN 3 ang 
Mah Ka ab 5 Ls 


1890. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi #& bersabda, “Sesungguhnya 
di dalam surga ada sebuah pohon yang apabila seorang penung- 
gang kuda yang terlatih memacu kudanya dengan kencang 
selama seratus tahun, niscaya ia belum keluar dari bawah 
naungan pohon itu.”!230 


Juga dari Abu Hurairah dengan lafal, “Seorang penunggang 
kuda memacu kudanya selama seratus tahun, namun ia belum 
keluar dari bawah naungan pohon itu.” 13! 


& 
, 20. 


: 30 Log, Pa ANT, th gt 2 
oa Hadi Ja Opa AI JT ON) JB BE II 3 A3 
£ ng 2g - 2 . Ps Sa La ea 2 sa 23 BL Tambah 


“909 


Pa 2 - 0 3 3 Pt sa 2 3 -. 0 
PENIS SL AM ES GIE (EU JA id 


a » a35 G - -. 2 Na: 
KULI ta ml GG Le : db KE GAN 
sala sn Me SN ana 

1891. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi 2 bersabda, “Sesungguhnya 
para penduduk surga bisa saling melihat penduduk surga yang 
lebih tinggi kedudukannya, sebagaimana kalian bias melihat 
bintang yang terang di ufuk langit sebelah timur atau barat, 
karena perbedaan kedudukan mereka di surga.” Para shahabat 
bertanya, “Wahai Rasulullah x& apakah itu adalah kedudukan 
para nabi yang tidak mungkin dicapai oleh orang-orang mukmin 
selain mereka?” Beliau ts bersabda, “Tidak. Demi Allah Yang 
nyawaku berada di tangan-Nya. Hal itu adalah kedudukan orang- 





1230 HR. Bukhari no. 6553 dan Muslim no. 2828. 
1231 HR. Bukhari no. 4881, dan Muslim no. 2826. 


853 


orangyangberimankepadaAllahdanmembenarkanparaRasul.”'? 


KAI Be LAND 1 SE BE dN Jpn Oi m5 SA A3 
f NP ESA S0 


Sa (Sa Aas Kate 


1892. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah # bersabda, “Nilai 
sebuah busur panah di surga adalah lebih baik dari apa (kekayaan 
sepenuh bumi) yang matahari terbit atau tenggelam atasnya.” 


ag Loh Ga BI 2 5 2 “ 5 Iwa 2 “ra - an Se 4 O aga 
IS 5G pa II SO) 1 JUS AU Oo AS 


2531553 « Ha Pa AA AA Da, kaan 
« ME Kena (331531 38 « ai 3 apeta Pan Tap Koor 


“rk Dona PI TES IS NG: P2 pan 
Pena Tn an LL ba Se db 


1893. Dari Anas bahwasanya Rasulullah # bersabda, “Sesungguhnys 
di dalam surga ada sebuah pasar yang mereka datangi pada 
setiap hari Jum'at. Maka bertiuplah angin lembut dari utara 
yang membelai wajah dan pakaian mereka. Sehingga mereka 
bertambah bagus dan tampan. Ketika mereka pulang, istri- 
istri mereka berkata, “Demi Allah, kalian bertambah bagus dan 
tampan saja.” Mereka menjawab, “Demi Allah, sepeninggal 
kami (ke pasar), kalian juga bertambah indah dan cantik.” 


SN Jd JB BE  € Ten B5 An 3 333 
3 BEMEAN LIGA SN SA 


1894. Dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi bahwasanya Rasulullah # ber- 
sabda, “Sesungguhnya penduduk surga bias saling melihat ke- 


1232 HR. Bukhari no. 3256, dan Muslim no. 2831. 
1233 HR. Muslim no. 2833. 
1234 HR. Muslim no. 2833. 


854 





Riyadhus/Shal'hin 2 


dudukan-kedudukan yang lebih tinggi di dalam surga, seperti 
halnyakalian bias salingmelihat bintangyangterangdi langit.” 235 





IA NN An ena p 0 nas 3 & 8 0 an Pet S0 

SKI C3 Hb LI B3 Ip One 1 IE m , 
2 : PU Peta 

23 


Sen JET Uya ant SA 
SAE AE BE Tea eta 
Be UE TA IE Mobi 

se oa LAS sis me 


1895. Dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi berkata, “Saya pernah menghadiri 
sebuah majlis yang Rasulullah sz menceritakan di dalamnya sifat 
Surga sampai tuntas. Di akhir ceritanya, beliau & bersabda: “Di 
dalam surga ada kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh 
mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah 
terlintas dalam pikiran manusia.” Belilau $& lalu membaca ayat, 


Oa ng ei no SAT S0 LA 033 33 nga 
Ata Lag Less B3 OS PE 9S el 
karna LI hat - 9 1 3 ot .. 13 S9. 

SAT Oa AU Tas IU aa) 

“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa 
kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan 
sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Seorang 
pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu 


(bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata.” 
(OS. As-Sajdah (32): 16-17).1236 


Ke Na 


- - 
4 


» £ 0. 


3 Ia ata A3 


-- 
3 


JS BN JB BE UII 
Hd Tan ee KN Ta Lan Dn AR - ARA AO Lae Pap. 
Ob IN DAA ASN AS Aja gai Ed Edi Yi 


- 





1235 HR. Bukhari no. 6555, dan Muslim no. 2830. 
1236 HR. Muslim no. 2825, Adapun riwayat Bukhari no. 3244 dan 4779 adalah dari Jalur Abu 
Hurairah. 


855 


aa —. ita aa 0 2 ta £ & Eng 2 sa 
SAS Lagi YG Aa Sp MN AR 
aa. MA AE SE SN SI Sh 


1896. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah bahwasanya 
Rasulullah #: bersabda, “Jika penduduk surga telah memasuki 
surga, maka ada seorang penyeru yang mengumumkan. “Kalian 
akan hidup selamanya, tanpa pernah mati. Kalian akan sehat 
selamanya, tanpa pernah sakit. Kalian akan hidup enak se- 
lamanya, tanpa pernah susah.”?7 


| 


2 4 Panda Te Fa CA Ta 2 za L... Putin 
Pa ANE NUN etik m0 BA 


s7 8 8 


£ 
- 
- 


Me EN Ia ai Ida EA 5 
ang, (aa Alina SES NS: AN Ket Jua 


1897. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah & bersabda, “Se- 
sunggunya kedudukan penduduk surga yang paling rendah 
adalah orang yang dikatakan kepadanya, “Berangan-anganlah!” 
ia pun berangan-angan dan berangan-angan lagi. Lalu Allah 
berfirman kepadanya, “Apakah engkau sudah berangan-angan?” 
Ia menjawab, “Ya.” Allah w« berfirman, “Bagimu apa yang 
engkau angan-angankan dan satu kali lipat hal yang semisal 
dengannya.” 128 


9. 


1 Wo) nenen 25 Di aral al $ 


ka (5 nanas bu Edi JA dia 
an Kuno. ON A3 Ja Ken Ia 3 YAI 
ae Tn Na tan 


- 
7 
£ 0g 


Jet: Apes OS Ia dat ai 5 eh: SAS 8 SS Sa Ji 


- 


1237 HR. Muslim no. 2837, dan Tirmidzi no. 3247. 
1238 HR. Muslim no. 182. 


956 


Riyadhug/Shalihin 2 


to Ong an ta NA mb se EGA 
HAAE Gaia (Oa ana (SUS LN SG Han AS 








1898. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah & bersabda, 


“Sesungguhnya Allah & berfirman kepada penduduk surga, 
“Wahai penduduk surga!” Mereka menjawab, “Kami penuhi 
panggilan-Mu, wahai Rabb kami, dan segala kebahagiaan ha- 
nyalah dari-Mu. Segala kebaikan berada dalam kedua tangan- 

u.” Allah es bertanya, “Apakah kalian telah rela (puas)?” 
Mereka menjawab, “Kenapa kami tidak puas, wahai Rabb kami, 
sedangkan Engkau telah mengaruniakan kepada kami apa yang 
tidak Engkau karuniakan kepada orang lain dari makhluk-Mu?” 
Allah & bertanya, “Maukah kalian apabila Aku beri sesuatu yang 
lebih utama dari semua karunia-Ku itu?” Mereka menjawab, 
“Apakah ada sesuatu yang lebih utama dari semua kenikmatan 
ini?” Allah #& berfirman, “Aku halalkan ridha-Ku atas kalian, 
sehingga Sah ini selama-lamanya Aku tidak akan pernah 
murka kepada kalian.” 23? 


-0 


ABS AN J3 Ri ES JEC Ia ai ipa 
Maa rn 2 Ora Ae Ne bs sa ud 
Sabke GEA GAN optan Ye Ri 


1899. Dari Jarir bin Abdillah berkata, “Kami tengah bersama 


Rasulullah #&:, lalu beliau melihat kepada rembulan malam 
purnama. Beliau bersabda, “Sesungguhnya kalian akan melihat 
Rabb kalian degnan mata telanjang kalian secara langsung (di 
surga) sebagaimana saat ini kalian melihat bulan purnama ini. 
Kalian tidak akan terhalangi oleh apa pun dalam melihat-Nya.” 


0. 


Pee an Je ANA kalang. 


1239 HR. Bukhari no. 6549, dan Muslim no. 2829. 
1240 HR. Bukhari no. 554, 7435, Muslim no. 633, Abu Daud no. 4729, dan Tirmidzi no. 2554. 


857 


o 3 era & 3 Pe ea -a02 Dn x - Abal 5 
MEI LES SI Ga Ex TI UsX IS aa 
— ala dn BA na MA 
LH MEI an Ye 2 TN 2 In IG 


0 8 kena “ia ag 0 0 0 LT 0 1 o 2& 
ai Lia Ta GNI sn Ta CE Ela b 
ar aa le ALA 3 aan Lean Ls ES 33 
NI An aa ne 
3 s Da AA PN sinta Ba 2 Aa 
IN LN CIA SL Yg GA US Up Li UI II Al LAI 


- 2 Pa - - P Le SN AN 
aasan Jl 3 « Te aa eni un 


D3 « 4 ai Ji Naa AN ti t 23 Kasa 33 si 
SEN La tni ME IIS PN LAN ALA Na s 


Ia KAL SI IU AG IN AE al le 


1900. Dari Syuhaib bahwasanya Rasulullah #: bersabda, “Jika pen- 
duduk surga telah memasuki surga, maka Allah « bertanya, 
“Apaka kalian ingin sesuatu untuk Aku tambahkan kepada 
kalian?” Mereka bertanya, “Bukankah Engkau telah menjadikan 
wajah kami berseri-seri? Bukankah Engkau telah memasukkan 
kami ke surga dan menyelamatkan kami dari neraka?” maka 
Allah menyingkap tabir pembatas. Tidaklah mereka dikaruniai 
kenikmatan yang lebih mereka cintai daripada kenikmatan 
memandang kepada Rabb mereka secara langsung.” '”! 


Allah berfirman, 

- 4 sa 2 Pe 4 H0 23 3 P 
LT leh » ae CASILII Iakasg Lal GA OI 
sat ea 3 A33 « ae Pa SS £ ALI 3 SN 


1241 HR. Muslim n no. 181 dan Tirmidzi no. 2552. 


kental 





makan 2 








ia TJ 55 AU KASI ot (RAS Ja SIS ea 1 
2 Da Kana 


“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal 
saleh, mereka diberi petunjuk oleh ilah mereka karena keimanannya, 
di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh 
kenikmatan. Doa mereka di dalamnya ialah: «Subhanakallahumma», dan 
salam penghormatan mereka ialah: «Salam». Dan penutup doa mereka 
ialah: “Alhamdulillaahi Rabbil caalamin.» (OS. Yunus (101: 9-10). 
Segala puji bagi Allah «- yang telah menunjukkan kami kepada 
(kenikmatan) ini. Tidakkah kami mendapat petunjuk sekiranya 
allah tidak menunjukkannya kepada kita. 


Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, hamba- 
Mu dan utusan-Mu, nabi yang ummi: juga kepada keluarganya, 
istri-istrinya, dan keturunannya. Sebagaimana Engkau telah 
melilmpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim Ya 
Allah, limpahkanlah berkah-Mu kepada Muhammad, nabi yang 
ummi, dan juga kepada keluarga Muhammad, istri-istrinya, dan 
keturunannya. Sebagaimana Engkau telah melimpahkan berkah 
kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau 
Maha Terpuji lagi Maha Agung. 


pa EA Da BAN Dab DR Ae BK SE RAB UR Ta 


peradu 


Penulis, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi (676 
H), berkata: 


“Saya selesai menyusun buku Riyadush Shalihin ini pada hari 
senin, 14 Ramadhan 670 H di Damaskus.” 


859 


